ANNUAL REPORT ee 
LAPORAN TAHUNAN 


2018 PERURI 





STRENGTHENING CORE 
TO ACCELERATE GROWTH 


Memperkuat Bisnis Inti untuk Mempercepat Pertumbuhan 


SS O ng cheese 
an st <2 DATT, YNA KIKI 
AP & An 27 « — — Å 
2 1P & IC Pr ..u. 


1, 
` 


Os 
7 
9) 
ja 





STRENGTHENING CORE 


TO ACCELERATE GROWTH 


Memperkuat Bisnis Inti untuk Mempercepat Pertumbuhan 


Berbeda dengan tahun lalu (2017), yang mengusung tema 
“Peruri Reborn” dengan makna bahwa bisnis Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 
ditargetkan tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya dan 
faktanya, target tersebut tercapai melebihi Rencana Kerja 
dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu pendapatan 
tercapai Rp 3,48 triliun, tumbuh 44,3% year on year 
(yoy) dibandingkan 2016; laba usaha tercapai Rp 509,16 
miliar, tumbuh 77,55% yoy; laba bersih tercapai Rp 406,2 
miliar, tumbuh 161% yoy, earnings before interest, taxes, 
depreciation & amortization (EBITDA) tercapai Rp 879,9 
miliar, tumbuh 49,15% yoy. Total aset tercatat sebesar 
Rp 4,66 triliun, tumbuh 28,21% yoy. 


Perlu diketahui bahwa pertumbuhan kinerja perusahaan 
bergantung sekali kepada pesanan Bank Indonesia sebagai 
otoritas yang mengatur peredaran uang di Indonesia. 
Contohnya penugasan pencetakan uang Rupiah pada 
2017, sebanyak 11 miliar bilyet, turun pada 2018, menjadi 
8,86 miliar bilyet, termasuk carry over 2017 sebanyak 1,85 
miliar bilyet. Pada 2019, pemesanan pencetakan uang 
Rupiah naik lagi 30,3% menjadi 11,56 miliar bilyet, termasuk 
carry over 2018, sebanyak 0,88 miliar bilyet. 


Menyadari semuanya itu dan mengantisipasi pesatnya 
perkembangan teknologi digital yang mendorong new wave 
business, sejak beberapa tahun lalu manajemen Peruri 
sudah mencanangkan visi sebagai berikut: “To become 
a world class company in security printing and system’. 
Sistem di dalam visi tersebut mengandung makna bahwa 
bisnis Peruri harus terintegrasi antara cetak dengan digital 
atau perkembangan teknologi sesuai dengan tuntutan 
kebutuhan masyarakat. 


Melihat kepada Rencana Jangka Panjang Perusahaan 
(RJPP) 2017 - 2021, dinyatakan secara jelas bahwa 
arah ke depan dari perusahaan ini memperkuat bisnis 
inti dan mengembangkan bisnis baru. Memperkuat 
bisnis inti adalah melalui modernisasi alat produksi untuk 
cetak uang Rupiah, pita cukai, meterai, paspor dan buku 
pertanahan sebagai produk utama perusahaan sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 
2006, sedangkan mengembangkan bisnis baru, yaitu fokus 
kepada pengembangan bisnis digital security dan bisnis 
internasional. Didalam versi rolling yang diselenggarakan 
pada 21 Agustus 2018, di Jakarta, bahwa untuk RJPP 
2019-2021, sebagai pembaruan dan hasil evaluasi 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Different from last year (2017), Peruri carried out the 
theme: "Peruri Reborn" which meant that Peruri targeted 
the business would grow better than the previous year 
and in fact, the target was achieved above Work Plan 
and Corporate Budgeting/ Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP). Income achieved up to Rp 3,48 
trillion, grew 44,3% year on year (yoy) compared to 2016; 
business profit achieved Rp 509,16 billion, grew 77,55% 
yoy; net profit achieved Rp 406,2 billion, grew 161% yoy, 
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization 
(EBITDA) achieved Rp 879,9 billion, grew 49,15% yoy. Total 
asset recordedat Rp 4,66 trillion, grew 28,21% yoy. 


As we knew, the development of corporate performance 
depended on Bank of Indonesia orders as authority that 
regulated money circulation in Indonesia. For example, the 
Rupiah printing assignments in 2017 was 11 billion bilyet, 
declined in 2018 to 8,86 billion bilyet, including 1,85 billion 
bilyet of 2017 carry over. In 2019, Rupiah printing increased 
30,3% to 11,56 billion bilyet, including 0,88 billion bilyet of 
2018 carry over. 


Realizing all of those and in anticipating the rapid 
development of digital technology, which encouraged 
new wave business, since several years ago, Peruri 
management had proclaimed vision: "Become a World Class 
Company in Security Printing and System". The system of 
this vision meant that business between printing and digital 
must be integrated and technology development must be 
based on community needs and demands. 


Looking at the Corporate Long Term Planning/ Rencana 
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2017 - 2021, it was 
stated clearly that the corporate must move forward to 
strengthen the core business and develop new business. 
Peruri strengthened core business production tools 
modernization through printing of Rupiah, excise stamps, 
duty stamps, passport and land book based on Government 
Regulation/ Peraturan Pemerintah (PP) Number 32 Year 
2006. In the other hand, the corporate developed new 
business which focused on development of digital security 
business and international business. In rolling version of 
which held in August 21, 2018 at Jakarta for 2019-2021 
RUPP as the update and internal evaluation result, the target 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan Pendukung 
Pengawas Bisnis 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Laporan 


Perusahaan Keuangan 


dan Direksi Manajaman 





internal, target yang harus dicapai pada 2021, adalah Rp 
5,068 triliun dengan komposisi dari bisnis domestik (PP 
32 dan non PP 32) sebesar Rp 3.127 miliar (62%), bisnis 
internasional sebesar Rp 65 miliar (1%), new wave business 
(digital) sebesar Rp 1.005 miliar (20%), bisnis high security 
paper (HSP) sebesar Rp 211 miliar (4%) dan pendapatan 
perusahaan anak sebesar Rp 660 miliar (13%). 


Berdasarkan uraian di atas maka diputuskan tema Laporan 
Tahunan 2018 adalah “Strengthening Core to Accelerate 
Growth”. 


Langkah-langkah yang dilakukan untuk merealisasikan 
tema dimaksud sebagai berikut: 


Pertama, memperbaharui dan menambah alat produksi 
pencetakan uang Rupiah pada 2018, sebanyak 2 lini baru 
sehingga dari sebelumnya 9 lini menjadi 11 lini dengan 
kapasitas cetak menjadi 8,4 miliar bilyet. 


Kedua, membeli mesin double decker untuk meningkatkan 
kapasitas produksi uang luar negeri, paspor dan sertifikat 
Badan Pertanahan Nasional (BPN). 


Ketiga, membeli mesin cetak commemorative coin untuk 
meningkatkan kualitas hasil cetak logam non-uang sehingga 
produk yang dihasilkan dapat memenuhi spesifikasi yang 
diinginkan. 


Keempat, mempersiapkan mesin cetak uang khusus untuk 
pesanan uang luar negeri sebanyak satu lini. 


Kelima, mengadakan infrastruktur digital platform sebagai 
langkah awal pengembangan produk digital seperti tanda 
tangan digital, e-meterai (meterai elektronik) dan lain-lain. 


Semuanya itu merupakan upaya manajemen agar alat 
produksi perusahaan semakin baru dan modern agar 
mampu menjalankan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu penugasan 
produk PP 32/2006, pengembangan bisnis digital serta 
bisnis internasional dan produk Non-PP 32 domestik. Khusus 
terkait dengan pembaruan dan modernisasi alat produksi 
untuk produk PP 32, pada 2018, umur teknisnya menjadi 
lebih muda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 
Oleh karena itu, kami optimis pekerjaan dan pelayanan 
kepada pemberi penugasan atau pelanggan utama, yaitu 
dari Bank Indonesia, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, 
Ditjen Bea & Cukai, Ditjen Pajak dan Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) akan semakin baik. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





which must be achieved in 2021 was Rp 5.068 trillion with 
composition: from domestic business (PP 32 and non PP 
32) was Rp 3.127 billion (62%), international business was 
Rp 65 billion (1%), new wave business (digital) was Rp 
1.005 billion (20%), High Security Paper (HSP) business 
was Rp 211 billion (4%) and subsidiary company income 
was Rp 660 billion (13%). 


Based on the description above, it was decided that the 
2018 Annual Report Theme was “Strengthening Core to 
Accelerate Growth”. 


The steps used to realized this theme, as follows: 


First, renewing and adding Rupiah printing production tools 
in 2018, adding 2 new lines, so that from the previous 9 
lines to 11 lines with print capacity of 8,4 billion bilyet. 


Second, buying double decker machine to improve printings 
orders of overseas money, passports and National Land 
Agency Certificate. 


Third, buying commemorative coin printing machine to 
improve the non-coin result printing, so the product result 
could met the wanted specifications. 


Fourth, preparing 1 special line money printing machine for 
overseas order. 


Fifth, providing digital platform infrastructure for the first step 
of product development such as digital signature, e-stamps 
(electronic stamps) etc. 


All of those were the efforts of the corporate to renew and 
modernize production tools, so the corporate was able to 
run 3 main functions: assignment of PP 32/2006 product, 
digital business development, international business and 
Non-PP 32 domestic products. In particular, renewal and 
modernization of production tools for PP 32 products, in 
2018 the technical engine life became younger compared to 
years before, so we felt optimistic that our work and service 
to the assignor or the main customers, that was Bank of 
Indonesia, Directorate General of Immigration, Directorate 
General of , Custom and Excise, Directorate General of Tax 
and National Land Agency.(BPN) would get better. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





KOMPOSISI TOTAL UMUR MESIN 


Rata-rata umur mesin produksi Uang Kertas 
Banknotes Production Engine Live Average 


COMPOSITION OF TOTAL AGE OF MACHINE 


14 Tahun 


14 Year 


Rata-rata umur mesin produksi Uang Logam 
Coins Production Engine Live Average 


20 Tahun 


<= 10 TAHUN 
23,80% 


20 year 


Rata-rata umur mesin produksi Kertas Berharga 
Non Uang 


Security Document Production Engine Live Average 


Sementara itu, digital platform sebagai infrastruktur untuk 
menjalankan digital security business secara bertahap 
sudah selesai pada 2018, sehingga produk-produk digital 
sudah mulai diperkenalkan ke pasar, termasuk antisipasi 
peralihan platform produk PP 32 dari sebelumnya cetak 
(konvensional) menjadi digital. Beberapa produk digital 
yang sudah disiapkan adalah Peruri Sign, Peruri Code, 
Peruri Trust dan Peruri Tunai. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





14 Tahun 
14 Year 


11 - 20 TAHUN 
38.21% 


Meanwhile the digital platform as the infrastructure to run 
digital security business, had finished in 2018, so the digital 
products had been introduced to the market, including 
anticipating the switching of PP 32 products platform from 
conventional printing into digital. Several digital products 
were prepared such as Peruri Sign, Peruri Code, Peruri 
Trust and Peruri Cash. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


00 








Laporan Analisis dan Tanggun 
Profil Dewan Pendukung Tata Kelola ggung r 
Pembahasan EN Jawab Sosial 
Bisnis Perusahaan 


Manajemen Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Perusahaan Pengawas 
dan Direksi 





GRAFIK IKHTISAR KINERJA KEUANGAN 


Financial Highlight Graphic 


Pendapatan Usaha Laba Usaha Laba Bersih 
Revenue Operating Profit Net Profit 
Dalam miliar rupiah Dalam miliar rupiah Dalam miliar rupiah 
In billion rupiah In billion rupiah In billion rupiah 
(8.10%) (10.11%) (29.22%) 
3.478 aao 498 406 
3.022 : 476 448 324 
2.312 2.410 315 2 
287 
251 161 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
Aset Liabilitas Ekuitas 
Assets Liability Eguity 
Dalam miliar rupiah Dalam miliar rupiah Dalam miliar rupiah 
In billion rupiah In billion rupiah In billion rupiah 
8.36% 10.09% 6.66% 
5.055 2.541 2.514 
4.665 2.308 2.357 
3.868 : 
3.638 1.903 1.965 2.033 
1.606 1.745 
31267 1.522 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 








RASIO KEUANGAN 


Financial Ratio 


Rasio Liquiditas (%) 
Liquidity Ratio (%) 


Dalam persentase (%) 
In percentage (%) 


287.25 


229.16 197.63 


207.40 209.49 


Current Ratio (%) 





Cash Ratio (%) 


2014 2015 2016 2017 2018 


Rasio Profitabilitas, ROA (%) 
Profitability Ratio, ROA (%) 


Dalam persentase (%) 
In percentage (%) 


10.82 
8.38 


9.10 


2014 2015 2016 2017 2018 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Chapter 


00 





Rasio Solvabilitas (%) 
Solvability Ratio (%) 


Dalam persentase (%) 
In percentage (%) 


101.52 


Debt to Equity Ratio (%) 


Debt to Assets Ratio (%) 
2014 2015 2016 2017 2018 


Rasio Profitabilitas, ROE (%) 
Profitability Ratio, ROE (%) 


Dalam persentase (%) 
In percentage (%) 


22.09 
19.53 


18.16 


8.50 12.85 





2014 2015 2016 2017 2018 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 7 





Laporan 


Profil Dewan Analisis dan 


Pembahasan 


Perusahaan Pengawas Manajemen 
dan Direksi 


Pendukung 
Bisnis 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Tata Kelola 
Perusahaan 





Rasio Profitabilitas, ROI (Se) 
Profitability Ratio, ROI (%) 


Dalam persentase (%) 
In percentage (%) 


29.90 


20.17 
19. 
19.79 pee 


15.41 





2014 2015 2016 2017 2018 


Rasio Profitabilitas/EBITDA (%) 
Profitability Ratio/EBITDA (%) 


Dalam persentase 
In percentage 


27.69 


25.15 25.62 
24.12 


23.71 


2014 2015 2016 2017 2018 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Rasio Profitabilitas, Marjin laba Bersih (%) 
Profitability Ratio, Net Profit Margin (%) 


Dalam persentase (%) 
In percentage (%) 


12.42 
10.39 


9.72 
8.63 


6.43 


2014 2015 2016 2017 2018 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 


00 





GRAFIK IKHTISAR KINERJA PRODUKSI 


Production Highlights Graphics 








Uang Kertas Uang Logam Pita Cukai 
Banknotes Coins Excise Stamps 
Dalam jutaan bilyet Dalam jutaan keping Dalam jutaan lembar 
In million bilyet In million pieces In million sheet 
(19.75%) (61.53%) (0.30%) 
11,063 2,292 180 
j 2,116 
9,296 8,878 1,928 173 i 
7,091 6,162 1,587 170 
169 
882 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
Paspor dan Buku Web and Sheet Logam Non Uang 
Passport and Books Web and Sheet Commemorative coins and others 
Dalam jutaan buku Dalam miliar rupiah Dalam ribu keping 
In million books In billion rupiah In thousands piece 
7.82% 20.97% (57.43%) 
5.86 306 22.43 
4.68 22.00 
4.56 266 
4.49 253 
4.23 251 11.72 
11.16 
216 
4.75 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Pendukung 
Bisnis 


Profil 


Perusahaan 





Tata Kelola 
Perusahaan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 


Financial Data Highlights 


IKHTISAR KEUANGAN 
Financial Highlights 


LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 


KONSOLIDASIAN 


NET LOSS AND CONSOLIDATED OTHER 
COMPREHENSIVE INCOME 


(dalam juta rupiah) 


(In million rupiah) 


























Tahun 
Kinerja Keuangan Year 
2014 2015 2016 
Pendapatan Usaha 2.312.124 3.021.613 2.410.471 
Beban Pokok Penjualan (1.866.134) (2.297.693) (1.899.441) 
Laba/(Rugi) Bruto 445.990 723.920 511.030 
Beban Usaha* (194.622) (248.123) (224.252) 
Laba/(Rugi) Usaha 251.368 475.798 286.778 
Pendapatan Lain-lain 216.147 83.594 79.938 
Beban Lain-lain (64.978) (107.565) (136.570) 
Laba/(Rugi) Sebelum 402.537 451.826 230.146 
Pajak Penghasilan 
Pajak Kini (80.826) (126.046) (35.392) 
Penyesuaian atas Tahun (8.332) -- -- 
Sebelumnya 
Pajak Tangguhan 1.210 (1.724) (33.774) 
Laba Setelah Pajak 314.589 324.057 160.981 
Tahun Berjalan 
Keuntungan/(Keruguan) 49.387 (18.892) (22.300) 
Aktuaria atas Liabilitas 
Imbalan Kerja 
Pendapatan/(Beban) -- -- -- 
Komprehensif Lain- 
Bersih 
Laba/(Rugi) 363.976 305.165 138.681 
Komprehensif Tahun 
Berjalan 
Pemilik Entitas Induk 314.092 322.570 160.180 
Kepentingan Non 497 1.486 801 
Pengendali 
314.589 324.057 160.981 
1 
Diatril 
Pemilik Entitas Induk 363.520 303.642 137.895 
Kepentingan Non 456 1.523 786 
Pengendali 
363.976 305.165 138.681 

















2017 
3.478.382 
(2.663.629) 
814.753 
(316.655) 
498.098 


231.470 
(177.147) 
552.421 


(202.077) 


55.897 
406.241 


(43.457) 


362.785 


403.924 


2.317 


406.241 


360.676 


2.108 


362.785 


% Naik/(Turun) 


Increase/ 
(Decrease) Financial Performance 
2018 

3.196.517 Revenue 
(2.509.935) Cost of Goods Sold 
686.582 Gross Profit 
(238.841) Operating Expenses* 
447.741 Operating Profit 
(Loss) 
107.337 Other Income 
(147.131) Other Expenses 
407.947 Profit/Loss Before 
Income Tax 
(121.291) Curent Tax 
== Adjustment from Last 
Year 
879 Defered Tax 
287.535 Profit After 
Year-to-Date 
(6.003) Actuary Profit/(Loss) 
On Employee Benefit 
Liabilities 
== Other Comprehensive- 
Net Income/Expenses 
281.532 Comprehensive 
Profit (Loss) 
Year-to-Date 
Net Profit of 
Year-to-Date 
Attributable to: 

285.041 Owner of Parent 

Entity 

2.495 Non-Controling 

Interest 

287.535 

Net Profit of 
Year-to-Date 
Attributable to: 

278.614 Owner of Parent 

Entity 

2.918 Non-Controling 

Interest 

281.532 














* Biaya Operasional termasuk Biaya Pajak 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





* Operating Expenses Include Tax Expenses 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


IKHTISAR KEUANGAN 


Financial Highlights 


ARUS KAS 


(dalam juta rupiah) 


Kinerja Keuangan 





Arus Kas dari 
Aktivitas Operasi 


Arus Kas dari 
Aktivitas Investasi 


Arus Kas dari 
Aktivitas Pendanaan 


Kenaikan/ 
(Penurunan) Kas dan 
Setara Kas 


Kas dan Setara Kas 
Awal Tahun 


Kas dan Setara Kas 
Akhir Tahun 


2014 


140.995 


(361.580) 


12.611 


(207.975) 


984.928 


776.953 


2015 


791.514 


(444.139) 


(5.010) 


342.365 


776.953 


1.119.318 


POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 


(dalam juta rupiah) 


Kinerja Keuangan 





Aset 

Aset Lancar 

Saham Ventura Bersama 
Aset Tidak Lancar 
TOTAL ASET 

Liabilitas dan Ekuitas 
Liabilitas 

Ekuitas 


Total Liabilitas dan 
Ekuitas 


Modal Kerja Bersih 


EBITDA 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


2014 


1.502.597 


7.938 


1.756.526 


3.267.061 


1.521.696 


1.745.365 


3.267.061 


778.113 


640.232 


2015 


1.713.423 


7.938 


2.146.531 


3.867.892 


1.902.916 


1.964.976 


3.867.892 


895.520 


759.797 


Tahun | Year 
2016 2017 
46.943 499.699 
(182.055) (129.958) 
(19.241) (312.958) 
(154.353) 56.784 
1.119.317 964.964 
964.964 1.021.748 
Tahun | Year 
2016 2017 
1.827.644 2.170.617 
7.938 90.325 
1.803.428 2.404.459 
3.639.011 4.665.401 
1.606.250 2.308.319 
2.032.761 2.357.082 
3.639.011 4.665.401 
1.191.388 1.223.429 
571.463 891.025 


CASH FLOW 


(In million rupiah) 


(90) Naik/ 
(Turun) 
Increase/ 


Financial 


(Decrease) Performance 


2018 vs 2017 






Cash Flow from 
Operating Activities 


(29,42) 


3,02 Cash Flow from 
Investing Activities 


28,92 Cash Flow from 
Financing Activities 


(425,21) Net Increase 
(Decrease) In 

Cash and Cash 

Equivalents 


5,88 Cash and Cash 
Equivalent at 

The Beginning of The 

Year 


(18,07) Cash and Cash 
Equivalent at 
The End of The Year 


CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION 


(In million rupiah) 


(%) Naik/ 
(Turun) 


Increase/ 


Financial 


(Decrease) Performance 


2018 vs 2017 






Assets 

(11,46) Current Assets 
8,20 Share Joint Venture 
26,26 Non Current Assets 
8,36 TOTAL ASSETS 


Liability and Equity 


10,09 Liabilities 
6,66 Equity 
8,36 Total Liabilities and 

Equity 
(22,40) Net Working Capital 
(13,47) EBITDA 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


00 








Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Profil Pendukung 


Bisnis 


Perusahaan 





RASIO KEUANGAN 


(dalam juta rupiah) 








— Tahun | Year 
Kinerja Keuangan 
2014 2015 2016 
Rasio Kas (%) 107,24 136,85 151,66 
Rasio Lancar (%) 207,40 209,49 287,25 
Rasio Utang terhadap 46,58 49,20 44,14 
Aset (%) 
Rasio Utang terhadap 87,65 97,35 79,39 
Ekuitas (%) 
Rasio Operasi (%) 10,87 15,75 11,90 
ROA (%) 10,82 9,10 4,60 
ROE (%) 22,09 19,53 8,60 
ROI (%) 19,79 19,89 29,90 
Laba Bersih Marjin (%) 12,42 10,39 6,43 
Marjin EBITDA (%) 27,69 25,15 23,71 
SKOR KINERJA, KPI DAN OPINI AUDITOR 
eck Tahun | Year 
Kinerja Keuangan 
2014 2015 2016 
SKOR KINERJA, KPI 
DAN OPINI AUDITOR 
Tingkat Kesehatan 89,50 92,50 82,00 
Perusahaan 
Kategori Sehat | Sehat | Sehat | 
Health (AA) Health (AA) Health (AA) 

Key Performance 112,40 107,05 74,42 
Indicator 
Kualitas Opini Auditor WTP WTP WTP 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


FINANCIAL RATIO 


(In million rupiah) 








(22) Naik/ 
(Turun) : } 
Increase/ Financial 
(Decrease) Performance 
107,87 (20,20) Cash Ratio (%) 
229,16 (13,76) Current Ratio (%) 
49,48 1,60 Debt to Asset Ratio (%) 
98,39 3,18 Debt to Equity Ratio (%) 
14,32 (0,44) Operating Ratio (%) 
8,38 (28,65) ROA (%) 
18,16 (29,23) ROE (26) 
20,17 (23,60) ROI (%) 
9,72 (11,22) Net Profit Margin (%) 
25,62 (5,84) EBITDA Margin (%) 


PERFORMANCE SCORE, KPI AND AUDITOR OPINION 


(90) Naik/ 
(Turun) — 
Increase/ Financial 
(Decrease) Performance 
2017 2018 vs 2017 
PERFORMANCE 
SCORE, KPI AND 
AUDITOR OPINION 
89,50 (0,48) Company's 
Health Index 
Sehat | Category 
Health (AA) 
91,04 3,99 Key Performance 
Indicator 
WTP Audit Opinion Quality 


IKHTISAR SAHAM DAN OBLIGASI 


Share and Bond Highlights 


Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang menyebutkan bahwa Perusahaan Umum adalah 
BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak 
terbagi atas saham sehingga informasi mengenai ikhtisar 
saham tidak dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini. 


Pada 2018, perusahaan tidak menerbitkan obligasi. 


Informasi mengenai kronologis pencatatan obligasi tidak 
disajikan di dalam Laporan Tahunan ini. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Referring to the Law of the Republic of Indonesia Number 
19 Year 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN) 
stating that the Company’s entire capital is owned by the 
state and is not divided into shares so that information on 
stock highlights is presented in this Annual Report. 


In 2018, the company did not issue any bonds. The 
information regarding the chronology of bond recording was 
not presented in this Annual Report. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 


00 





IKHTISAR KINERJA PRODUKSI 


Production Highlights 


PRODUKSI PRODUCTION 


(Dalam juta rupiah) (In million rupiah) 


(%) Naik/ 


Tahun | Year (Turun) 
Satuan | Unit Increase/ 
(Decrease) 


2014 2015 2016 2017 2018 vs 2017 










Uang Kertas Juta Bilyet | 7.091,00 9.296,25 6.162,48 11.063,12 (19,75) Banknotes 
Million Bilyet 
Uang Logam Juta Keping | 1.928,00 1.587,42 2.116,09 2.291,69 (61,53) Coins 
Million Bilyet 
Non-money 
Non-uang DN & LN: (Domestic & Abroad) 
Juta Lembar | 172,95 179,53 169,17 170,14 (0,30) 
- Pita Cukai Million Sheet Excise Stamps 
Juta Buku | 5,86 4,68 4,49 4,23 7,82 
- Paspor dan Buku Million Books Passport & Book 
Milyar Rupiah | 216,37 250,56 266,32 252,78 20,97 
- Web and Sheet Billion Rupiah Web and Sheet 
Ribu Buah | 22,43 22,00 11,72 11,16 (57,43) 

- Logam Non Uang Thounsads Pieces Non Money Metal 
REALISASI PEMANFAATAN PERMESINAN UTILIZATION OF MACHINES 
TERHADAP KAPASITAS TERSEDIA AGAINST THEIR CAPACITY 

2017/2018 
— 2014 2015 2016 2017 Pe Ma tuan 
Sektor | Mesin 
Sector Machine Kapasitas Realisasi Kapasitas Realisasi Kapasitas Realisasi Kapasitas Realisasi Kapasitas Realisasi 
Type Tersedia Produksi Tersedia Produksi Tersedia Produksi Tersedia Produksi Tersedia Produksi 
Available Realization Available Realization Available Realization Available Realization bi 
Capacity of Production Capacity of Production Capacity of Production Capacity of Production 
Uang Kertas Cetak rata 188 176 222 197 247 169 232 247 (27,97) 
(dalam jutaan Offset 
lembar cetak) 
— ee gam 216 265 296 336 295 229 373 375 (29,17) (19,18) 
SEn g Mesin cetak 130 157 236 197 167 144 163 252 18,42 (24,01) 
Numbering 
Mesin 150 130 188 171 159 110 157 187 15,82 (25,54) 
pemotongan 
dan 
pengemasan 
Cutpack 
Jumlah Mesin 41 44 50 50 14,00 
Number of 
Machines 
vaa — Cetak | Printed 1.661 1.930 1.733 1.590 1.900 2,118 1.727 2.313 (62,45) (70,89) 
jam jutaan 
ea Kadin 1.705 1.928 1.972 1.588 1.800 2,116 2.733 2.293 (70,73) (70,66) 
— ee 
of printed Counting & 
sheets) Wrapping 
Jumlah Mesin 25 25 27 27 (7,41) 
Number of 


Machines 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








10 


12 


13 


14 





20 


22 


23 


24 


30 


32 


33 


34 


36 


37 


MENGAKU D 
PASAR 


STRENGTHENING CORE 
TO ACCELERATE GROWTH 


MEMPERKUAT BISNIS INTI UNTUK 
MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN 


STRENGTHENING CORE TO ACCELERATE 
GROWTH | MEMPERKUAT BISNIS INTI UNTUK 
MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN 


Grafik Ikhtisar Kinerja Keuangan | Financial Highlights 
Graphic 


Grafik Ikhtisar Kinerja Produksi | Production Highlights 
Graphic 


Ikhtisar Data Keuangan Penting | Financial Data 
Highlights 


Ikhtisar Saham dan Obligasi | Share and Bond 
Highlights 


Ikhtisar Kinerja Produksi | Production Highlights 


DAFTAR ISI | CONTENTS 


Profil Perusahaan 
Company Profile 
Kesinambungan Tema | Theme Sustainability 


Identitas Perusahaan | Corporate Identity 
Informasi Perusahaan | Corporate Informations 


Visi, Misi, Tata Nilai dan Moto Perusahaan | Vision, 
Mission, Core Values and Company's Motto 


Sekilas tentang Peruri | Peruri at Glance 
Bidang Usaha | Line of Business 
Produk dan Jasa | Product and Service 


Struktur Organisasi Perusahaan | Company 
Organization Structure 


Entitas Anak dan Afiliasi, Pemilik Modal, Aspirasi 
Pemilik Modal | Subsidiaries and Affiliation Entity, 
Capital Owner, Shareholder Aspiration 


Komposisi Pemegang Saham | Shareholders 
Composition 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 














37 Aspirasi Pemilik Modal 2018 | Capital Owner Aspiration 
2018 


38 Profil Perusahaan Anak | Subsidiaries Company Profile 
42 Struktur Grup Perusahaan | Corporate Group Structure 


44 Wilayah Kerja dan Peta Operasional | Areas of Work 
and Operational Map 


46 Ikhtisar Sumber Daya Manusia | Human Resources 
Highlights 


48 Peristiwa Penting | Event Highlights 

55 Sertifikasi | Certification 

58 Penghargaan | Awards 

60 Tonggak Sejarah Perusahaan | Company Milestones 


62 Rencana dan Program Perusahaan 2017-2021 | 2017- 
2021 Company Plan and Program 

Laporan Dewan Pengawas dan 

Direksi 


Report from the Board of Supervisory and 
Directors 


67 Laporan Dewan Pengawas | Board of Supervisory 
Report 


75 Laporan Direksi | Board of Directors Report 

92 Profil Dewan Pengawas | Board of Supervisory Profiles 
97 Profil Direksi | Board of Directors’ Profiles 

102 Kepala Divisi | Division Head 

104 Pernyataan Pertanggung jawaban Dewan Pengawas 


dan Direksi | Statement of Responsibility by the Board 
of Supervisory and Board of Directors 


Analisis dan Pembahasan 
Manajemen 


Management's Discussion and Analysis 


108 Penjelasan tentang Tinjauan Ekonomi Secara Global 
dan Domestik | Reviews of Global Economic and 
Domestic Developments 


107 


112 Tinjauan Bisnis | Business Overview 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


113 


125 


126 


127 


136 


139 


141 


142 


145 


148 


151 


158 


158 


159 


163 


164 


164 


164 


167 


Tinjauan Kinerja per Segmen Usaha | Overview on 
Performance in Each Business Segment 


Kinerja Keuangan | Financial Performance 
Tinjauan Keuangan | Financial Review 


Analisis Laporan Keuangan Konsolidasian | 
Consolidated Financial Report Analysis 


Analisis Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian | 
Analysis of Consolidated Income (Loss) Statement 


Analisis Arus Kas Konsolidasian | Analysis of 
Consolidated Cash Flow 


Analisis Laporan Perubahan Ekuitas | Analysis of 
Statement of Changes in Equity 


Analisis Rasio Keuangan Konsolidasian | Analysis of 
Consolidated Financial Ratios 


Tinjauan Keuangan Lainnya | Other Financial Reviews 


Perbandingan antara Target Awal dengan Realisasi 
2018, dan Proyeksi 2019 | Comparation between 
Target and Realization for 2018 and Projection for 2019 


Gambaran Pencapaian Target Perusahaan Anak 
2018 | Overview of Target Achievements of Subsidiaries 
In 2018 


Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan 
Akuntan | Material Information and Facts after Date of 
Accounting Statements 


Aspek Pemasaran | Marketing Aspect 


Strategi Program Pemasaran | Marketing Program 
Strategies 


Kebijakan Dividen | Dividend Policy 


Program Kepemilikan Saham | Stock Ownership 
Program 


Realisasi Hasil Penggunaan Dana Hasil Penawaran 
Umum | Realization of Proceeds from Public Offering 


Transaksi Material yang Mengandung Benturan 
Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi 
| Material Transactions Containing Conflict of Interest 
Interest and/or Transactions with Affiliated Parties 


Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal | Material 
Commintments for Capital Expenditures 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


167 


167 


167 


168 


168 


168 





172 


173 


173 


173 


174 


174 


175 


178 


180 


181 


181 


181 


183 








Investasi Barang Modal yang Direalisasikan Tahun FH 
Buku Terakhir | Capital Expenditures Realized in the 
Last Year Book 





Perubahan Peraturan Perundang-undangan terhadap 
Perusahaan | Changes to Regulations and the Impacts 
on The Company 

Kebijakan Keuangan | Financial Policy 


Perubahan Kebijakan Akuntansi | Changes In 
Accounting Policies 


Penerapan PSAK 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja” 
dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan | 
Application of PSAK 24 (Revision 2013), Remuneration 
and the Impacts on Financial Statements 


Informasi Kelangsungan Usaha | Information on 
Business Sustainability 


Pendukung Bisnis 
Supporting Business 


Teknologi Informasi | Information Technology 
Visi | Vision 
Misi | Mission 


Tugas dan Fungsi Divisi TI | Assignments and 
Functions of IT Division 


Struktur Divisi TI | IT Division Structured 
Masterplan TI | IT Masterplan 


Pencapaian Program Kerja TI | IT Achievements in 
Each Work Program 


Daftar Training Divisi TI 2018 | List of IT Division 
Training 2018 


Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) | Human 
Resources Division 


Visi | Vision 
Misi | Mission 
Komposisi Karyawan | Employees Composition 


Sistem Rekrutmen | Recruitment System 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





183 


183 


184 


184 


185 


198 


200 


202 


203 


204 


204 


205 





211 


212 


212 


213 


214 


Perencanaan SDM | Human Resource Planning 
Penilaian Kinerja | Work Assessment 
Pelayanan SDM | Human Resource Service 
Manajemen Karir | Career Management 


Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan 
| Training and Development Employees Competency 


Tingkat Rekrutmen Vs Turn Over | Recruitment Level 
Vs Turn Over 


Tingkat Keterikatan Karyawan | Employees 
Engagement Levels 


Tingkat Kepuasan Karyawan | Level of Employees 
Satisfaction 


Uraian Mengenai Hak Azasi Manusia (Kesetaraan, 
Gender, Upah, Kebebasan Berpendapat, Jam Kerja 
dan Kesempatan Kerja! Description on Human 
Rights (Gender Equality, Wage, Freedom of Speech, 
Working Time and Working Opportunity 


Perjanjian Kerja Bersama (PKB) | Cooperation 
Agreement 


Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan | 
Lapbor Problems Complains Mechanism 


Profil Kepala Divisi | Head Of Division Profile 


Tata Kelola Perusahaan 


Good Corporate Governance 
Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik | 
Basis for GCG Implementation 


Pernyataan Penerapan Tata Kelola Perusahaan | GCG 
Structure 


GCG Milestone | GCG Milestone 


Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik | 
The Purpose of Implementing Corporate Governance 


Struktur Tata Kelola Perusahaan | Corporate 
Governance Implementation 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





215 


216 


217 


218 


219 


220 


220 


221 


223 


228 


240 


241 


249 


250 


254 


256 


265 


266 


269 


273 





Penerapan Tata Kelola Perusahaan | Secretary of The 
Board of Supervisory 


Tahapan Implementasi GCG di Peruri | GCG 
Implementation Stage in Peruri 


Hasil Penilaian Tata Kelola Perusahaan | Assessment 
Result of Corporate Governance 


Kebijakan Tata Kelola Perusahaan | Corporate 
Governance Policy 


Pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Perusahaan 
dan Pedoman Etika Perilaku | Updating of Corporate 
Governance Guidelines and Code of Conduct 
Guidelines 

Sosialisasi GCG | GCG Socialization 


Ruang Lingkup Kebijakan Tata Kelola Perusahaan | 
The Scope of Corporate Governance Policies 


Pencapaian KPI Peruri 2018 | Achievement of Key 
Performance Indicator (KPI) 2018 


Rapat Pembahasan Bersama | Joint Discussion 
Meeting 


Dewan Pengawas | Board of Supervisory 


Sekretaris Dewan Pengawas | Secretary of Supervisory 
Board 


Komite Audit | Audit Committee 


Komite Remunerasi dan Nominasi | Remuneration and 
Nomination Committee 


Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko | Risk 
Evaluation and Nomination Committee 


Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi | 
Remuneration for The Board of Supervisory and The 
Board of Directory 

Direksi | Directors 

Hubungan Afiliasi | Affiliation 

Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan 
Direksi | Diversity of The Board of The Supervisory and 
The Board of Directors 


Organ Pendukung Direksi | Directors of Support Organ 


Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis | 
Corporate Secretary and Strategic Planning 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


279 


280 


289 


291 


294 


296 


296 


298 


312 


313 


313 


317 


317 





322 


322 


323 


328 


329 


336 


339 
340 


DAFTAR ISI 


Akses Informasi Publik | Information Access For Public 


341 
Satuan Pengawas Internal | Internal Audit 
: ; 342 
Sistem Pengendalian Internal Perusahaan | Internal 
Control System 
Akuntan Publik Perusahaan | Corporate Public 342 
Accountant 
Kode Etik | Code of Ethics 
P — — 343 
Pengendalian Gratifikasi | Gratification Control 
345 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LKHPN) | Examination of State Administration Assets 
Report (LKHPN) 
F — 347 
Manajemen Risiko | Risk Management 
Sistem Manajemen Perusahaan | Corporate 347 
Management System 
Ligitasi Perkara Hukum | Litigation and Legal Case 
348 
Sistem Whistle Blowing | Whistle Blowing System 
Kebijakan Anti Korupsi | Anti Corruption Policy 
350 


Praktik Bad Corporate Governance | Bad Corporate 
Governance Practice 


Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 
Corporate Social Responsibility 
Struktur Pengelola | Structure of Management 


Lingkungan Hidup | Environment 


Program Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup | 
Program Related to Natural Environment Management 


Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | 
Policies of Work Safety and Health 


Program Terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 
Program Related to Work Safety and Health 


Tanggung Jawab pada Pelanggan | Responsibility to 
Customers 


Program Kemitraan dan Bina Lingkungan | 
Partnership and Community Empowerment Program 


Dasar Pelaksanaan PKBL | Basis of PKBL 
Implementation 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 











Program Kemitraan | Partnership Program || 





Penyaluran Dana Program Kemitraan Berdasarkan 
Sektor Usaha | Distribution of Partnership Program 
by Business Sector 


Realisasi Penyaluran Dana Pinjaman Per Sektor 
Provinsi | Distribution of Partenership Program by 
Province 


Kegiatan Pembinaan | Mentoring Program 


Success Story dan Testimoni Program Kemitraan 
dan Program Bina Lingkungan | Success Stories and 
Testimonies in Partnership and 


Program Bina Lingkungan (PBL) | Community 
Empowerment Program 


Penyaluran Berdasarkan Bidang Bantuan | 
Distribution of Community Empowerment Fund by 
Type of Assistance 


Penyaluran Dana PBL Berdasarkan Provinsi | 
Distribution of Community Empowerment Program by 
Province 


Realisasi Anggaran Program Kemitraan dan 
Program Bina Lingkungan | Realization of Budget of 
Partnership and Community Empowerment Program 


Laporan Keuangan 
Konsolidasian 
Consolidated Financial Statements 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 17 





Laporan Analisis dan 
Profil Dewan Pendukung Tata Kelola 


Pembahasan 
Perusahaan Pengawas 
dan Direksi 


Tanggung 


í Laporan 
A Jawab Sosial p 
Bisnis Perusahaan Keuangan 


Manajemen Perusahaan 





UANG KERTAS 
BANKNOTES 


Fitur pengaman uang kertas yang dikenal luas oleh 
masyarakat adalah penggunaan watermark, cetak 
intaglio, benang pengaman dan tinta sekuriti. Selain 
fitur-fitur sekuriti yang mudah dikenali tersebut, juga 
diterapkan unsur pengaman tidak kasat mata yang 
hanya dapat diketahui melalui bantuan alat maupun 
oleh petugas laboratorium atau forensik. 


Banknote security features widely known by the public were 
the use of watermarks, intaglio prints, security threads and 
security inks. In addition to the security features that were 
easily recognizable, it also applied invisible security which 
could only be known through the assistance of equipment or 
by laboratory or forensic officers. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Chapter 
Profil Perusahaan | Company Profile 01 








» 


COMPANY PROFILE 





Theme Sustainability 
Corporate Identity 
Corporate Informations 
Vision, Mission, Core Values and Company's Motto 
Peruri at Glance 
Line of Business 
Product and Service 
Company Organization Structure 
Subsidiaries and Affiliation 
Entity, Capital Owner, Shareholder Aspiration 
Shareholders Composition 
Capital Owner Aspiration 2017 
Subsidiaries Company Profile 
Corporate Group Structure 
Areas of Work and Operational Map 
Human Resources Highlights 
Event Highlights 
Certification 
Awards 


Company Milestones 
2017-2021 Company Plan and Program 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Perusahaan 


Pengawas 
dan Direksi 





Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Pendukung 
Bisnis 


Laporan 
Keuangan 





KESINAMBUNGAN TEMA 


Go, Grow, Glow 


Go! Grow! Glow! memiliki arti 
bahwa Peruri terus bergerak, 
bertumbuh dan berkembang 
dengan baik serta akhirnya 
memiliki kemilau yang 
membanggakan. Bergerak 

ke arah tujuan yang telah 
ditetapkan menjadi integrated 
security printing & system 
yang mampu bersaing dalam 
era globalisasi dengan 
produk-produk yang terjaga 
kualitasnya. 


“Go! Grow! Glow!” means that 


Peruri is continuously moving, 
growing and developing well 

to the point of bearing a proud 
shine. Itis moving in the direction 
of becoming an integrated 
security printing & system that is 
capable of competing in the era 
of globalization and maintaining 
quality products. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 









3 3 


PERURI 





2015 
PERURI 


MY COMPANY 
MY IDENTITY 


M 
a HATI 


es 


My Identity 


Suatu pencerminan dari 
transformasi perusahaan yang 
tengah dilaksanakan secara 
intensif, yaitu transformasi 
Sumber Daya Manusia 

(SDM), bisnis, struktur dan 
sistem serta kultur/budaya. 
Transformasi ini merupakan 
“jiwa” dan penggerak 
perubahan menuju perusahaan 
kelas dunia. 


My Company My Identity 


Is a reflection of corporate 
transformation that is being 
carried out intensively, i.e. 
transformation of human 
resources (HR), business, 
structure and system, as well as 
culture. This transformation is the 
“soul” and driver of change to be 
a world class Company. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 


Profil Perusahaan | Company Profile 


01 





3 3 
REBORN PERURI PERURI 


s Strenghtening Core 
d to Accelerate Growth 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan — 
Dewan Anal dan Pendukung 
Pembahasan Ae 
Bisnis 


Manajemen 


Pengawas 
dan Direksi 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 





IDENTITAS PERUSAHAAN 


Corporate Identity 


Sebagai salah satu perwujudan transformasi, Peruri 
meluncurkan identitas barunya, yaitu pembaruan brand 
dan corporate identity (identitas perusahaan), antara lain 
logo perusahaan. Proses pergantian logo tersebut sesuai 
dengan persetujuan direksi pada 17 Desember 2015, 
tentang Pembuatan New Corporate Identity. Peresmian dan 
peluncuran identitas baru Peruri tersebut dilaksanakan pada 
28 Januari 2016, di Kawasan Produksi Peruri Karawang, 
ditandai dengan penandatanganan naskah peluncuran 
corporate identity oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, 
Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), Fajar Harry Sampurno dalam sebuah 
rangkaian sinergi BUMN berupa penandatanganan nota 
kesepahaman bersama dengan berbagai BUMN. 


Peluncuran corporate identity didasarkan kepada 
pengarahan menteri BUMN yang disampaikan secara 
langsung kepada direktur utama Peruri, Selasa 19 Januari 
2016, bahwa menyetujui peluncuran corporate identity (logo) 
Peruri pada 28 Januari 2016, dengan catatan agar menjadi 
spirit untuk berubah. Secara resmi logo baru tersebut 
diumumkan kepada para undangan, karyawan dan publik 
pada umumnya di Kawasan Produksi Peruri Karawang. 
Pengertian/makna dari logo Peruri sebagai berikut: 


Logo Peruri merupakan cerminan dari brand essence Peruri yakni 
smart security disimbolkan melalui perwujudan ikon grafis dari saraf- 
saraf penglihatan iris mata. 


The Peruri logo is a reflection of Peruri's brand essence, which is 
“smart security” symbolized through the embodiment of the graphic 
icon of the nerves of the eyes iris. 


Iris mata atau selaput pelangi mata yang memiliki garis-garis 
halus merupakan salah satu biometrik manusia, yaitu setiap orang 
memiliki garis-garis yang berbeda antara satu dan lainnya. Biometrik 
iris saat ini digunakan dalam digital security sebagai pengaman yang 
sangat tinggi. Logo Peruri mengambil filosofi iris mata ini sebagai 
dasar smart security. 


The iris of the eye or rainbow eye which has smooth lines, is one of 
human biometric identifiers, which every human has different lines 
from one another. Iris biometric is currently being used in digital 
security as a very high level security seal. Peruri’s logo takes this 
phylosophy of the iris as basic of smart security. 


Penggunaan simbol mata juga melambangkan jendela kecerdasan 
manusia, sementara pusat iris menggarisbawahi visi Peruri sebagai 
Perusahaan kelas dunia. 

The usage of this eye symbol also symbolizes the window of human’s 
intelligence, while the iris core undelines Peruri’s vision as a world 
class Company. 


As an embodiment of this transformation, Peruri has 
launched its new identity, that is brand and corporate identity 
update, such as corporate logo corporate logo. The process 
of changing the logo is in accordance with approval from the 
Board of Directors on the of December 17, 2015 regarding 
the creation of a new corporate identity. The inauguration 
and launch of Peruri new identity was held on the of January 
28, 2016 at the Peruri Production Area Karawang and was 
marked by the signing of the “corporate identity launch 
script” by Deputy of Mining, Strategic Industry and Media 
Affairs of Ministry of State Owned Enterprise (SOE/BUMN), 
Fajar Harry Sampurno, as series of SOE synergy, in the form 
of signing the Memorandum of Understanding with various 
SOE. 


The corporate identity launch was based on directives 
from the Minister of SOE delivered directly to Peruri 
President Director, on Tuesday the of January 19, 2016, 
that approved the launch of the corporate identity (logo) 
of Peruri on January 28, 2016, with a note wishing it be a 
“spirit for change”. Officially, the new logo was announced 
to the guests, employees and public in general at the Peruri 
Production Area in Karawang. The definition/meaning of the 
Peruri Logo is as follows: 


Penyusunan grafis yang asimetris ingin mewujudkan kesan 
dinamisme usaha maupun dinamisme pelaku usaha Peruri dalam 
menjawab tantangan di depan mata. 


The creation of an asymmetric graphic is intended to illustrate the 
dynamic of Peruri's business and business actors in facing the 
challenges ahead. 


Iris Peruri yang tidak penuh melingkar menandakan bahwa tidak 
semua sistem pengamanan harus kasat mata, kecerdasan terletak 
pada sistem pengaman yang tidak terlihat mata. 

Peruri's iris, which is not fully circular, shows that not all of the 
security system is visible. Intelligence lies in the invisible elements 
of the security system. 


Warna logo biru menggambarkan teknologi dan kecerdasan. Objek 
dengan tonalitas warna biru dapat pula mencerminkan ketentraman, 
kepercayaan serta keyakinan. 


The blue color on the logo stands for technology and intelligence. 
Objects in blue can also reflect serenity, trust and confidence. 


Warna putih sebagai tonalitas netral dan bisa menyatukan beberapa 
karakter, selain itu dekat dengan karakter jujur, kebersihan dan 
kebaikan. 


The white color as is the neutral tone and shows the ability to unite. 
This color also implies honesty, cleanliness and kindness. 


08 Warna tonalitas abu-abu sering dikaitkan dengan keamanan, kualitas dan profesionalisme serta keseriusan dalam melakukan sesuatu. 


The grey tone is often associated with security, guality and professionalism, as well as seriousness in doing all the works. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Profil Perusahaan | 


INFORMASI PERUSAHAAN 


Corporate Informations 


E Nama Perusahaan 
Company Name 
Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 
E Alamat Kantor 
Address 
Kantor Pusat 
Headquarters 
Jl. Palatehan Nomor 4, Blok K-V Kebayoran Baru, 
Jakarta, 12160, Indonesia. 


E Kawasan Produksi 
Production Area 
Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, 
Kabupaten Karawang, 
Jawa Barat, 41363, Indonesia. 


BH Telepon 
Phone 
021 7395000 
E Faksimili 
Facsimile 
021 7221567 





contact@peruri.co.id 


E Website 
www. peruri.co.id 


E Tanggal Pendirian 
Establishment Date 
15 September 1971 





m Landasan Hukum Pendirian 
Legal Basis of Establishment 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971, selanjutnya 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
1982, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 34 Tahun 2000, dan disempurnakan untuk 
terakhir kalinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2006. 
Government Regulation Number 60 of 1971, 
subsequently amended by Government Regulation 
Number 25 of 1982, and then amended by Government 
Regulation Number 34 of 2000, and finally refined by 
Government Regulation Number 32 of 2006. 

m Bidang Usaha 
Line of Business 
Pencetakan uang Rupiah, baik uang kertas maupun 
uang logam serta pencetakan dokumen sekuriti lainnya. 
Rupiah Printing and Minting, both banknotes and coins, 
as well as the printing of other security documents. 

M Modal Dasar 
Authorized Capital 
Rp 363.573.454.896, 

= Modal Disetor dan Ditempatkan 
Issued and Paid up Capital 
Rp 363.573.454.896,- 


Informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs www.peruri.co.id. 


For further information, please visit website www.peruri.co.id. 


Sanggahan dan Batasan 


Laporan Tahunan ini memuat pernyataan-pernyataan yang 
dapat dianggap sebagai pandangan masa depan (forward 
looking statements), yaitu hasil-hasil nyata perusahaan, 
pelaksanaan atau pencapaian-pencapaiannya dibuat atas 
berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi 
mendatang perusahaan serta lingkungan bisnis. Dalam 
kaitan ini perusahaan menjalankan kegiatan usaha 
sehingga dapat berbeda dari hasil yang diperoleh, antara 
lain merupakan hasil dari perubahan-perubahan ekonomi 
dan politik, baik nasional maupun regional, perubahan 
nilai tukar valuta asing, perubahan harga, permintaan 
dan penawaran pasar komoditas, perubahan kompetisi 
perusahaan, perubahan Undang-Undang atau peraturan 
dan prinsip-prinsip akuntansi, kebijakan-kebijakan dan 
pedoman-pedoman serta perubahan-perubahan asumsi- 
asumsi yang digunakan. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Disclaimer 


This Annual Report contains statements that can be consid- 
ered as forward looking, namely corporate results based on 
the implementation of plans or achievements as determined 
by various assumptions about the Company's latest and fu- 
ture conditions as well as on the business environment. In 
this regards, the Company carries out business activities so 
as to be unaffected by external factors, such as the conse- 
guences of economic and politic changes, both national or 
regional, changes in foreign exchange rates, demands and 
offers of the commodity market, changes in the 's competi- 
tion, changes in law or regulations and principles of account- 
ing, policies and guidelines, as well as changes in practical 
assumptions. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


01 








Paparan Analisis dan Tan n 
Profil Dewan Pendukung Tata Kelola ggung i 
Pembahasan iiss Jawab Sosial 
Perusahaan Pengawas Manajemen Bisnis Perusahaan Perusahaan 
dan Direksi | H 


Laporan 
Keuangan 


VISI, MISI, TATA NILAI 


DAN MOTO PERUSAHAAN 


Vision, Mission, Core Values and Company's Motto 





VI SION Menjadi perusahaan 
berkelas dunia di bidang 
integrated security printing 
and system. 


To become a world class 
company in integrated security 
printing and system. 


M ISSION Menghasilkan produk 


berkualitas dan bernilai 
security tinggi kebanggaan 
bangsa. 


Creating high quality security 
products and to be the pride of 
the nation. 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 








Budaya Perusahaan 


Guna mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi, tata 
nilai dan moto perusahaan, diperlukan beberapa prasyarat 
sebagai berikut: 


Spirit Menjadi yang Terbaik 


Insan Peruri harus memiliki spirit untuk “Menjadi yang 
Terbaik.” Menjadi yang terbaik adalah lebih kepada dorongan 
hati, dorongan jiwa dan dorongan semangat untuk selalu 
berprestasi dan memberikan kontribusi maksimal kepada 
perusahaan. Spirit merupakan “rasa” dari sebuah organisasi 
yang tujuannya untuk membentuk karakter. Oleh karena itu, 
spirit berkaitan dengan motivasi tinggi yang terbentuk dari 
keyakinan dasar (basic belief), nilai-nilai inti (core values) 
dan perilaku yang utama. Dalam konteks kepemimpinan, 
spirit lebih fokus kepada managing people, yaitu bagaimana 
memimpin dan berinteraksi dengan setiap orang. 


Seluruh pimpinan Peruri perlu memiliki strategi yang 
tepat berdasarkan kepada imajinasi, fokus dan aksi untuk 
membawa perusahaan ini terbang tinggi. Dalam menetapkan 
strategi, kita dituntut untuk mempunyai kemampuan 
membuat perencanaan jauh ke depan dan Imajinasi yang 
bentuknya berupa Rencana Jangka Panjang Perusahaan 
(RJPP) dengan fokus kepada “Empat Pilar Bisnis dan 
Lima Inisiatif Strategi” agar aksi dalam bentuk RKAP bisa 
dilaksanakan sesuai panduan yang benar dan akurat. 
Strategi merupakan “pikiran” yang perlu didukung oleh 
kompetensi SDM yang memadai agar tujuan perusahaan 
dapat dicapai dengan kualitas terbaik. 


Oleh karena itu, jika berbicara strategi maka kita berbicara 
mengenai visi, misi, strategi, model bisnis maupun eksekusi 
yang excellent dari kemampuan analisis yang tajam. 
Dalam konteks kepemimpinan, strategi lebih fokus kepada 
managing business, yaitu bagaimana memimpin agar target 
perusahaan dapat tercapai melalui eksekusi yang tepat. 


Kita pahami bahwa dalam menjalankan perusahaan tidak 
bisa hanya didasarkan kepada “rasa” dan juga tidak bisa 
berdasarkan kepada “pikiran.” Keduanya harus harmoni dan 
sinergi agar menjadi sebuah kekuatan besar menjadikan 
Peruri sebagai perusahaan terbaik sesuai dengan visi yang 
sudah ditetapkan, “Menjadi perusahaan berkelas dunia di 
bidang integrated security printing & system.” 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Profil Perusahaan | 


Corporate Culture 


In order to achieve the Company's stated aspiration, in 
accordance with the Company's vision, mission and motto, 
the below prerequisites are needed: 


Spirit to Be the Best 


Peruri's individuals must have the spirit “to be the best.” 
Being the best is embodied in the desire to always excel 
and gives maximum contribution to the Company. Spirit is 
the "feel”, the essence of an organization whose purpose is 
to form character. It is intended to inculcate an environment 
of high motivation established from its basic beliefs, core 
values and behavior. In the context of leadership, spirit is 
more focused on managing people, that is the ability to 
interact with and lead others. 


The leadership of Peruri needs to have a correct approach 
based on imagination, focus and action to take this Company 
to new heights. In setting strategy, it is demanded we have 
the ability to develop visionary planning and imagination in 
consonance with Corporate Long Term Planning (RUPP) 
which remains focused on the “Four Business Pillars and 
Five Strategic Initiatives” in order to have action in the form 
of RKAP implemented according to the correct and accurate 
guidelines. The strategy or “the mind”, needs to be supported 
by compatible HR competence so that the Company’s 
objectives can be achieved at the highest quality. 


Therefore, speaking about strategy means that we are 
speaking about vision, mission, strategy, business model 
or excellent execution of a sharp analysis capability. In 
the context of leadership, strategy is more focused on 
management of the business, which relates to the ability to 
lead in order to achieve the Company’s target through the 
right execution. 


We understand that in running the Company it cannot be 
based on “feel” and “mind” only. Both elements must be 
harmonious and synergized to be the great force which 
brings Peruri to its position as a Company in accordance 
with its set vision “to become a world class Company in 
integrated security printing & system.” 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


01 








Laporan 
Profil Dewan Pembahasan Pendukung 
Perusahaan Pengawas Bisnis 


Analisis dan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


dan Direksi Dn aa 








VISI, MISI, TATA NILAI DAN MOTO PERUSAHAAN 


Vision, Mission, Core Values and Company's Motto 


Spirit yang bergelora dan strategi yang akurat akan sukses 
jika dilandasi oleh filosofi kerja yang sudah melekat di 
seluruh jiwa insan Peruri, yaitu “Totalitas dalam Bekerja 
dengan Antusiasme yang Tinggi.” Berdasarkan referensi 
dari berbagai sumber, pengertian filosofi adalah anggapan, 
pandangan hidup, sikap batin paling umum yang dimiliki 
oleh seseorang atau sekelompok orang/masyarakat. 
Dalam kaitan itu, totalitas dan antusias sudah merupakan 
pandangan umum dan sikap batin insan Peruri karena 
sudah melekat dalam hati dan pikiran kita. Artinya, semua itu 
telah menjadi panduan perilaku yang timbul dari kesadaran 
diri sendiri. 


Filosofi kerja secaratotalitas dan antusias perlu didukung oleh 
“Tata Nilai INSTINK”, yaitu Integritas, Sekuriti, Teamwork, 
Inovasi dan Kualitas. Guna mendukung implementasi Tata 
Nilai maka diperlukan “Moto” yang mudah diingat, mudah 
dilaksanakan dan menjadi pelengkap dari karakter insan 
Peruri, yaitu “Cergas-Cepat-Cermat-Cerdas-Ceria.” Kita 
sebut saja supaya mudah bahwa Moto Peruri adalah “5C.” 


Filosofi Totalitas dalam bekerja dengan antusias yang 
tinggi. 


Strategi bertolak kepada imajinasi, selalu bercita-cita 
ingin maju dengan berpikir jangka panjang, Fokus, artinya 
memikirkan inti dari prioritas pekerjaan agar mencapai 
target, Aksi, melaksanakan program yang sudah disepakati 
dengan komitmen yang tinggi. 


Vibrant spirit and accurate strategy will be successful if they 
are based in a work philosophy embedded in the character 
of all of Peruri’s individuals, which is “totality in working with 
high enthusiasm.” With reference to various sources, the 
definition of “philosophy” is the most common assumption, life 
view, inner attitude owned by someone or a group of people/ 
community. With respect to Peruri, totality and enthusiasm 
have became the common view and inner attitude of its 
individuals, as those elements have been engrained in our 
hearts and minds, forming the mental guiding force behind 
our action. 


The philosophy of “work in totality and enthusiastic manner” 
needs to be supported by “INSTINK core values”, namely 
integrity, security, teamwork, innovation and quality. In order 
to support the implementation of these core values, an easy 
to remember motto is required, which is simple to implement 
and becomes essential to the character of Peruri individuals, 
namely “Energetic-Fast-Accurate-Intelligent-Vibrant.” But it 
may simply be said that Peruri’s motto is “5C.” 


The philosophy of totality in working with high enthusiasm. 


This is a strategy arising from an ideal of “imagination”, 
of always aspiring to move forward by thinking long-term; 
“Focus” means thinking about the core work priorities in order 
to reach the target. “Action” means conducting programs 
agreed on with a high degree of commitment. 








TATA NILAI 
PERURI 


PERURI’S CORE 





Integritas 

Jujur, berdedikasi, patuh/disiplin dan memiliki itikad untuk 
melakukan pekerjaan dengan menjunjung tinggi etika 
bekerja dan bertindak berdasarkan pedoman, kebijakan dan 
peraturan yang berlaku. 

Sekuriti 

Menjaga, melindungi kerahasiaan seluruh data dan 
informasi serta aset perusahaan kepada siapapun yang 
tidak berhak. 


Teamwork 

Proses kerja bersama berdasarkan komitmen, keterbukaan, 
saling membantu, saling percaya, saling melengkapi, saling 
menghargai dan berpartisipasi aktif dalam memberikan 
konstribusi serta dukungan untuk mencapai tujuan bersama 
bagi kepentingan perusahaan. 


Inovasi 

Berpandangan jauh ke depan, kreatif dalam menyelesaikan 
tugas dan secara terus-menerus melakukan perubahan 
yang positif. 


Kualitas 

Memenuhi harapan pelanggan (internal dan eksternal) 
dengan kualitas dan kuantitas produk yang lebih baik 
serta pelayanan tinggi yang konsisten, tepat waktu, dapat 
dipercaya dan dapat diandalkan. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Profil Perusahaan | 





Integrity 

Honesty, dedication, discipline and with intention to work 
in compliance with the stated work ethic and based on 
guidance, policy and applicable rules. 


seconocoooconenoooo0o0oooconusococococenoococ0oooconocoooococono 


Security 

Maintain and protect the confidentiality of all data and 
information, as well as the corporate assets, of anyone 
entitled, both internally or externally. 


sccococooocoocooooooocoooocooooooooocoooooooooococoooococonone 


Teamwork 

Joint working process based on commitment, transparency, 
mutual trust, complementarity, respect for one other and 
actively participating in giving contribution and support to 
achieve common goals for the benefit of the Company. 


secococoo0on0o0o0on0000o000002n00000020002nn002020002n0222n2oooo.. 


Innovation 
Visionary, creative in completing tasks and continuously 
making positive changes. 


Quality 

Meet customers’ expectations (both internal and external) 
with better product quality and quantity and in consistent, 
timely, trustworthy and reliable services. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


01 








Laporan Analisis dan Tanggung 
Jawab Sosial 


Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Dewan Pendukung 


Laporan 


Pembahasan 
Keuangan 


Pengawas Bisnis 


dan Direksi Dn aa 





MOTO Peruri 
Peruri's MOTTO 





Cergas itu tangkas dan giat, gesit dan cekatan. Seseorang 
akan mudah dilihat dan dipahami tingkah lakunya karena ia 
bekerja dengan tangkas, giat, gesit dan cekatan sehingga 
menjadi tumpuan organisasi di tempatnya bekerja. Karakter 
orang seperti ini akan mudah dikenali karena ia selalu 
bekerja dengan semangat yang menyala-nyala. 


Cepat itu lekas, segera atau dalam waktu singkat. Cepat 
dalam pengertian cara kerja Peruri adalah bertindak 
dengan segera di setiap menyelesaikan pekerjaan maupun 
melakukan eksekusi pada waktu singkat untuk mencapai 
tujuan perusahaan. 


Cermat itu teliti, hati-hati, penuh minat, sungguh-sungguh, 
seksama. Peruri sebagai perusahaan yang bergerak di 
bisnis security printing tentunya sangat mengharapkan SDM 
yang bekerja dengan cermat karena secara filosofi kerja, 
Perusahaan ini harus dikelola dengan tingkat pengamanan 
(security) yang tinggi. Tingkat pengamanan yang tinggi itu 
dapat diperoleh secara se/f-censor dari semua karyawan 
Peruri karena itu sudah merupakan bagian penting dari sisi 
hidupnya. 


Cerdas itu sempurna perkembangan akal budinya untuk 
berfikir, mengerti dengan memiliki pemikiran yang tajam. 
Cerdas disini mempunyai lingkup cerdas secara emosional, 
cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual. 
Dalam konteks ini maka integritas, inovasi dan kualitas 
sebagai filosofi dari Peruri terangkum di dalamnya. Oleh 
karena itu, insan Peruri yang cerdas adalah insan Peruri 
yang bertanggung jawab dan bertagwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. 


Ceria itu bersih, suci, murni, berseri-seri, bersinar, cerah. 
Hanya orang-orang ceria yang mampu bekerja secara 
antusias dan mempunyai teamwork yang solid. Ingat, kita 
bekerja di lingkungan Obyek Vital Nasional sehingga filosofi 
antusias dan soliditas mempunyai makna yang sangat 
penting. Oleh karena itu, marilah kita bekerja dengan ceria 
seraya mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Tuhan 
kepada kita. 


Guna memudahkan sosialisasi moto perusahaan kepada 


karyawan dan agar diterapkan dalam tugas sehari-hari maka 
moto 5C dijadikan bagian dari lirik lagu mars perusahaan. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Energetic swift and active, agile and dexterous. One will 
be easily visible and understood when they work in a swift, 
active, agile and dexterous manner and will become the 
organizational foundation of their workplace. This type of 
character will be easily recognized as their work proceeds 
from a fiery spirit. 


Fast guick, immediate, or in a short-time. “Fast” 
represents the work ethic of Peruri to act promptly to 
complete every task and to execute immediately in order to 
achieve the Company's goals. 


Accurate conscientious, careful, eager, earnest, through. 
Peruri is a Company that is engaged in the security printing 
business and as such expects with certainty that it’s human 
resources work accurately and in accordance with the work 
philosophy. This Company must be managed on a high 
level of security. This high level security can be maintained 
by means of a rigor for secrecy on the part of all Peruri 
employees. 


Intelligent a perfect development of understanding 
and rationale to think and comprehend with a shaRpmind. 
“Intelligent” here means having a perspective that is 
emotionally intelligent and intellectually and spiritually 
sawy. The ideals of integrity, innovation and quality, as are 
represented in the basic philosophy of Peruri, culminate in 
in the notion of “intelligent”. An intelligent individual of Peruri 
is an individual who is responsible and devoted to the Lord 
Almighty. 


Vibrant clean, holy, pure, radiant, shining and bright. 
Only vibrant people can work enthusiastically and in a solid 
“teamwork” manner. Given that we are working in the area 
of a National Vital Object, the philosophy of enthusiasm 
and solidity has a very prominent meaning. Therefore, work 
must be done in a manner of vibrancy and there should be 
present a spirit of gratitude for all the blessings given by the 
Lord Almighty to us. 


To make it easier for employees to remember and 
implement the corporate motto into everyday activities, the 
5C corporate motto have been included in the lyrics of the 
corporate anthem. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 
Profil Perusahaan | 0 1 


MARS Peruri 


Gegap gempita derapmu 
Megah dan gagah perkasa 
Peruri slalu siap mengemban 
Tugas nan suci 
Gema langkah bersahutan 
Menapak maju dan pasti 
Jadikan karya Peruri 
Kebanggaan bangsa 
Atas rakhmat yang Maha Kuasa 
Serta niat hati yang luhur 
Dengan moto cergas, cepat, cermat, cerdas, ceria 
Serta ciptakan smangat kerja terus berkobar 
Terus melangkah wujudkan cita 
Mnuju Peruri jaminan mutu 
Majulah Peruri jaya sepanjang masa 


HYMNE Peruri 


Harum... namamu Peruri di bumi Pertiwi 
Seindah cipta karya agung nan tinggi mulia 
Puji syukur bagi Mu 
Rakhmat t'lah Kau limpahkan 
Padamu kubaktikan diri... setulus hati 
Sraya do'a slalu terucap seiring langkahmu 
Peruri jayalah selalu 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report ka 


Profil 


Perusahaan 








T 








aP mmi NE mmf 


eruri at a Glance 








Peruri merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang mendapat kepercayaan dari Pemerintah 
Republik Indonesia untuk melaksanakan pencetakan uang 
Rupiah, baik uang kertas maupun uang logam, sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 
2011, tentang Mata Uang. 


Didirikan pada 15 September 1971, Peruri merupakan 
gabungan dari 2 (dua) perusahaan negara (PN), yaitu PN 
Pertjetakan Kebajoran dan PN Artha Yasa, berdasarkan 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1971, 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 














— | | TAAN 
PA a gii 


n 


Peruri is the only State-Owned Enterprise (SOE) trusted by 
the State to print Rupiah banknotes and coins as mandated 
by Indonesian Currency Law Number 7 of 2011. 


This Company was established on the 15th of September 
1971 as a merger of two State Companies (PN), namely PN 
Pertjetakan Kebajoran and PN Artha Yasa in accordance 
to Government Regulation (PP) Number 60 of 1971 which 
subsequently was amended by Government Regulation 
Number 25 of 1982 and then amended by Government 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


—— 
aan 


— 


selanjutnya diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 1982, 
kemudian diubah kembali dengan PP Nomor 34 Tahun 2000 
dan perubahan terakhir melalui PP Nomor 32 Tahun 2006. 


Mengingat fungsi utamanya yang sangat penting bagi 
negara, Peruri ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional 
(Obvitnas) berdasarkan Keputusan Badan Intelijen Negara 
(BIN) Nomor R-459/VII/2004 tertanggal 31 Juli 2004 dan 
Obyek Vital Nasional Sektor Industri berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 466/M-IND/ 
Kep/8/2014 tertanggal 2 September 2014. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Profil Perusahaan | Company Profile 





Regulation (PP) Number 34 of 2000 and finally refined by 
Government Regulation (PP) Number 32 of 2006. 


Considering the importance of its main role, Peruri is 
stipulated as a National Vital Object in accordance with the 
Chief of National Intelligence Agency (BIN) Decree Number 
R-459/VII/2004 dated the of July 30, 2004 and as an 
Industrial National Vital Object in accordance with Ministry 
of Industry Decree Number 466/M-IND/Kep/8/2014 dated 
September 2, 2014. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


01 


Laporan 
Dewan 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Pendukung 
Pengawas Bisnis 


dan Direksi 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 





BIDANG USAHA 


Line of Business 


Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 
2006, Bab | Pasal 9, tentang kegiatan dan pengembangan 
usaha, dinyatakan bidang usaha Peruri adalah: 


* Melaksanakan pencetakan uang Rupiah Republik 
Indonesia. 


e Mencetak dokumen sekuriti untuk negara, yaitu 
dokumen keimigrasian, pita cukai, meterai dan 
dokumen pertanahan atas permintaan instansi yang 
berwenang. 


* Mencetak dokumen sekuriti lainnya dan barang cetakan 
logam non uang. 


* Mencetak uang dan dokumen sekuriti negara lain atas 
permintaan negara yang bersangkutan. 
* Menyediakan jasa yang mempunyai nilai sekuriti tinggi 
yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. 
+ Usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya 
maksud dan tujuan perusahaan. 
Dalam menjalankan kegiatan bisnis, Peruri ditunjang oleh 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan teknologi 
jaringan ke lembaga-lembaga pemerintah maupun non- 
pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri. Hingga 
akhir 2018, seluruh kegiatan usaha tersebut masih berjalan 
dengan baik. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Based on Government Regulation Number 32 of 2006 
Chapter | Article 9 on business activities and development, 
Peruri line of businesses are: 


* To conduct the printing of Rupiah banknotes for the 
Republic of Indonesia; 

* To print security documents for the state, i.e. immigration 
documenis, excise stamps, duty stamps and land 
documents at the request of authorized institutions; 


* To print other security documents and non-money 
metal; 
* To print banknotes and othe state security documents 
at the request of the state concerned; 
e Provide high-qualified services related to corporate 
business activities; 
* Other businesses that can support the achievement of 
the purposes and objectives of the Company. 
In carrying out it’s business activities, Peruri is supported 
by competent Human Resources and Network Technology 
connecting to governmental or non-governmental institutions, 
both domestically and internationally. Up until the end of 
2017, all business activities have remained well-operated. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 











PRODUK DAN JASA 


Product and Service 





Produk dan jasa bisnis utama (core business) yang 
dikeluarkan oleh Peruri adalah: 

1. Produksi uang kertas, 

2. Produksi uang logam, 

3. Produksi kertas berharga non-uang, antara lain: 


Pita Cukai Hasil Tembakau (PCHT) dan pita cukai 
Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), 

Paspor dan dokumen keimigrasian lainnya, 

Dokumen pertanahan, 

Prangko, meterai dan benda pos berharga lainnya, 


Security seals, ijazah, naskah ujian, transkrip nilai, 
dokumen perbankan (buku tabungan, cek, giro dan 
lainnya), 

Dokumen perhubungan laut, 

Berbagai jenis stiker/security label. 


4. Produksi logam non uang, antara lain: 


Stempel tera, 
Stempel cetak, 
Medali, 
Piagam, 
Lencana, 
Tropi, 

Tie pin. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Profil Perusahaan | 


The Company has as it's main business product and 
services (core business) issued by Peruri as follow: 
1. Banknotes Production, 
2. Coins Production, 
3. Valuable Security Document Production, i.e.: 
Tobacco excise stamps and Beverage Containing 
Ethyl Alcohol (MMEA) excise stamps, 
Passports and other immigration documents, 
Land documents, 
Stamps, Duty Stamps and other valuable postal 
products, 
Security seals, certificates, test scripts, academic 
transcripts, banking documents (account book, check 
books, gyro and etc.), 
Marine transportation documents, 
Security stickers/labels. 
4. Non Currency Coins Production, i.e.: 
Official Seals, 
Print Seals, 
Medals, 
Charters, 
Badges, 
Trophies, 
Tie pins. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


01 











Laporan Analisis dan Tanggung 


i Laporan 
Pengawas — Bisnis Perusahaan — Keuangan 
dan Direksi J 


Dewan Pendukung Tata Kelola 





STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 


Company Organization Structure 


* Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP-12/ * Based on the Decree of the Peruri's Board of Directors 
VII/2018, tanggal 28 Agustus 2018 tentang Struktur Nomor KEP-12/VIII/2018, date August 28, 2018 on 
Organisasi Perum Percetakan Uang RI. Organizational Structure of Peruri. 


Direktur Utama 
President Director 


Dwina Septiani Wijaya 


e 2 2 


Direktur Pengembangan Usaha Direktur SDM dan Umum Direktur Keuangan 
Director of Business Development Director of Human Resources and Director of Finance 
General Affairs 


Fajar Rizki Winarsih Budiriani Nungki Indraty T. K 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Chapter 


Profil Perusahaan | C an i 01 





Dewan Pengawas 


Board of Supervisory 





Direktur Operasi 
Director of Operation 


Saiful Bahri 








Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Analisis dan 
Dewan 


Pembahasan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Pendukung Tata Kelola 
Bisnis Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Pengawas 


Manajemen 


dan Direksi 





ENTITAS ANAK DAN AFILIASI, 
PEMILIK MODAL, ASPIRASI 


PEMILIK MODAL 


Subsidiaries and Affiliation Entity, Capital Owner, Shareholder Aspiration 


» 
© 


a 


Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia 
merupakan pihak pemilik modal yang menyetujui arah 
sasaran, strategi usaha dan hasil-hasil usaha perusahaan 
melalui mekanisme Rapat Pembahasan Bersama (RPB). 


Dilandasi tekad untuk menjadi perusahaan kelas dunia di 
bidang integrated security printing and system, Peruri telah 
mengembangkan bisnis perusahaan anak untuk menjadi 
perusahaan yang sehat dan kuat. 


Perusahaan anak dalam kelompok usaha Peruri telah 
disiapkan dan dikembangkan untuk menjadi perusahaan 
yang dapat berkompetisi di pasar domestik dan regional. 
PT Peruri Digital Security (PDS) bergerak dalam bidang 
pengembangan teknologi digital dan PT Peruri Wira Timur 
yang melakukan aktivitas usaha di bidang security printing. 


Sejalan dengan itu perusahaan anak lainnya, yaitu Peruri 
Security Papermill (PT Kertas Padalarang) saat ini tengah 
dikembangkan agar mampu mendukung kinerja Peruri 
dengan berupaya menciptakan nilai tambah di bidang 
industri di bidang pembuatan kertas sekuriti. Selain itu Peruri 
juga memiliki perusahaan anak PT Peruri Properti yang 
bertugas untuk melakukan optimalisasi aset Peruri sehingga 
memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 









PERURI 





The Ministry of SOE is the capital owner that approves the 
Company target, business strategy and business results by 
means of the Joint Resolution Meeting (RPB). 


Based on the determination to be a world class Company 
in integrated security printing and system, Peruri has 
developed subsidiary businesses in order to develop it self 
into a strong and healthy Company. 


Subsidiaries of the Peruri Business Group have been 
developed and prepared to be companies that can compete 
in both domestic and regional markets. PT Peruri Digital 
Security (PDS) works in the field of digital technology 
development and PT Peruri Wira Timur conducts business 
activities in security printing. 


There are, as well, other related subsidiaries, namely Peruri 
Security Papermill (PT Kertas Padalarang), which is currently 
set up to support the performance of Peruri by striving to 
create additional value in the security printing paper industry. 
In addition, Peruri also has a subsidiary namely PT Peruri 
Properti which is assigned to optimize Peruri assets, 
contributing added value to the Company. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 








Profil Perusahaan | 


KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 


Shareholders Composition 


Peruri adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, 
tentang Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya 
dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan 
dan tidak terbagi atas saham. Dewan Pengawas dan Direksi 
tidak memiliki saham pada perusahaan. 


Kronologis pencatatan saham perusahaan tidak memiliki 
ikhtisar saham mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 
19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara yang 
menyebutkan bahwa seluruh modal Perum dimiliki negara 
dan tidak terbagi atas saham sehingga informasi mengenai 
kronologis pencatatan saham tidak dapat disajikan dalam 
Laporan Tahunan ini. 


Kronologis pencatatan obligasi pada 2018, perusahaan tidak 
melakukan penerbitan obligasi sehingga informasi mengenai 
kronologis pencatatan obligasi tidak dapat disajikan dalam 
Laporan Tahunan ini. 


As a State-Owned Enterprise that is regulated under Law 
No 19 Year 2003, Peruri's Capital is solely owned by the 
Government of Indonesia and not divided into individual 
shares. Neither Peruri's Board of Supervisory nor its Board 
of Directors is entitled to have the shares of the Company. 


SHARE LISTING CHRONOLOGY The Company does not 
have an overview of the shares referring to Law Number 19 
Year 2003 regarding State-Owned Enterprises which states 
that all Perum capital is owned by the state and is not divided 
into shares, so that information regarding the chronology of 
share listing can not be presented in this Annual Report. 


CHRONOLOGY OF BOND LISTING In 2018, the Company 
did not issue any any bonds, so no information about the 
chronology of bonds listing can be disclosed in this Annual 
Report. 


ASPIRASI PEMILIK MODAL 2018 


Owner Aspiration in 2018 


Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-21/ 
MBU/2012, Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai 
pemilik modal telah menyampaikan Aspirasi Pemegang 
Saham/Pemilik Modal dalam rangka penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018, melalui surat 
Kementerian BUMN Nomor S-487/MBU/08/2017, tanggal 
31 Agustus 2017. 


Melalui surat tersebut, Kementerian BUMN menyampaikan 
aspirasinya untuk digunakan sebagai panduan oleh 
manajemen dalam menyusun RKAP 2018, ataupun RJPP 
2017-2021. Panduan tersebut berupa asumsi-asumsi 
makro ekonomi yang dapat digunakan oleh BUMN dalam 
menyusun rencana tersebut sesuai dengan yang digunakan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
2018. 


Adapun asumsi-asumsi makro ekonomi dimaksud adalah 
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, inflasi 3,5%, nilai tukar 
Rupiah sebesar Rp13.500 per-dolar AS, tingkat suku bunga 
Surat Perbendaharaan Negara (SPN) jangka waktu 3 (tiga) 
bulan sebesar 5% dan harga minyak mentah Indonesia 
(ICP) US$48/barel. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


In accordance with SOE ministry decree number: PER-21/ 
MBU/2012, state-owned enterprise as the capital owner 
had delivered the shareholder/capital owner aspiration in 
drafting 2018, RKAP through SOE minister number S-487/ 
MBU/08/2017 in August 31, 2017. 


Through this letter, SOE ministry delivered the aspiration 
as the guidelines of management in drafting 2018, RKAP 
and RJPP for 2017-2021. This guidelines contained macro 
economy assumptions uses by SOE in compiling those 
plans according to Indonesia State Budget 2018, or known 
as Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. 


The macro economy assumptions were Economic growth: 
5,4%, Inflation: 3,5%, Rupiah exchange rate : Rp13.500/ 
USD, Interest rate of the state treasury letter or known as 
surat perbendaharaan negara (SPN) : 5% , Indonesia Crude 
oil Price (ICP) US$48/barrel. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


01 








Laporan 


Analisi 
Daan is dan 


Pembahasan 
Manajemen 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Pendukung 
Bisnis 


Pengawas 
dan Direksi 





PROFIL PERUSAHAAN ANAK 


Subsidiaries Company Profile 


Nama Perusahaan Profil Perusahaan 












Berdiri sejak 5 April 2011, sebagai Perusahaan Pengembangan 
Kerja Sama Operasi (KSO) antara Peruri dengan PT Panca 
Wira Usaha (BUMD) Provinsi Jawa Timur, dengan visi menjadi 
perusahaan yang unggul di bidang percetakan dokumen sekuriti, 
bernilai strategis dan memberi nilai tambah. Misi perusahaan 
berupaya menghasilkan produk dokumen sekuriti yang 
berkualitas, kreatif dan inovatif khususnya di sektor Pendidikan. 


© 
PERURI 


Wira Timur 
Founded since April 5, 2011, as Operation al Cooperation 
Development Company between Peruri and PT Panca Wira 
Usaha (BUMD) in East Java Province, by becoming superior 
company tin security documents printing field, had strategic value 
and gave additional value. Company's mission tried to produce 
qualified, creative and innovative security documents especially 
in educational sector. 


PT. Peruri Wira Timur 
(PWT) 


Beroperasi sejak 15 September 2011, yang bertujuan untuk 
menyediakan jasa sistem keamanan dan ketahanan transaksi 
digital nasional dengan jangkauan dan standar global. 


© 
PERURI 


Digital Security 






Operated since September 2011, which had objective to 
provide security system service and digital national transaction 
endurance with the global standard and scope. 


PT. Peruri Digital Security 
(PDS) 


Perusahaan yang berdiri sejak 1922, dengan nama NV Papier 
Fabriek Padalarang dan kemudian dinasionalisasi menjadi PT 

Kertas Padalarang, mulai beroperasi sejak 2015, memproduksi 
kertas sekuriti dan kertas khusus lainnya yang bernilai tinggi. 


@ 
PERURI 


Security Paper Mill 





Company which established since 1922, by the name NV 
Papier Fabriek Padalarang and then nationalized to PT Kertas 
Padalarang, operated 2015, producing security documents and 
other special paper with high value. 


Peruri Security Paper Mill 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Keuangan 


Bidang Usaha 


Pencetakan dokumen dan 
produk sekuriti. 


Documents and Security 
Products Printing 


Solusi teknologi informasi 
seperti: 

- e-Authentication, 

- e-ldentity, 

- e-Payment, 

- Data center, 

- Service & IT Solution. 


Information Techonlogy 
Solution such as: 

- e-Authentication, 

- e-Identity, 

- e-Payment, 

- Data center, 

- Service & IT Solution. 


Produksi kertas sekuriti 
seperti: 

Kertas banderol dan non- 
banderol, 

- Kertas sigaret, 

- Kertas umum, 

- Pulp lembar kertas uang. 


Security paper 
such as: 

Official price and non- 
official paper, 

- Cigarette paper, 

- General paper, 

- Money paper sheet pulp. 


production 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 


01 


Profil Perusahaan | 


Perusahaan 
Anak / Afiliasi 


Kepemilikan 
Saham 


Laba Bersih 
2017 2018 





Jalan Ahmad Yani No. 119 Surabaya, Perusahaan Peruri: 67% Beroperasi Rp 5,81 Miliar Rp 7,46 Miliar 
Jawa Timur. Anak PT Panca 
Telp: (031)8438843 Wira Usaha : 
Website: http://www.peruriwiratimur. 33% 
co.id 
Jalan Ahmad Yani No. 119 Surabaya, Subsidiary Peruri: 67% Operating Rp 5,81 Billion Rp 7,46 Billion 
East Java. PT Panca 
Phone: (031)8438843 Wira Usaha : 
Website: http://www.peruriwiratimur. 33% 
co.id 
Jalan Sunan Kalijaga No.11 Jakarta Perusahaan Peruri: 99,78% Beroperasi Rp 0,853 Rp 2,63 Miliar 
Selatan, DKI Jakarta Anak PT Pundi Puri Miliar 
Telp: (021) 29642 737 Sejahtera : 
Website: http://www.peruridigit. 0,22% 
co.id:8080/ 
Peruri: 99,78% Operating Rp 0,853 Rp 2,63 Billion 
Jalan Sunan Kalijaga No.11 South Subsidiary PT Pundi Puri Billion 
Jakarta , DKI Jakarta Sejahtera : 
Phone: (021) 29642 737 0,22% 
Website: http://www.peruridigit. 
co.id:8080/ 
Jalan Cihaliwung No 181 Padalarang Perusahaan Peruri: 92,59% Beroperasi Rp 1,02 Miliar Rp 1,88 Miliar 
Kab. Bandung Barat, Jawa Barat Anak PT Pengelola 
Telp: (022) 6809315, 6809393 Investama 
Website: www.kertas-padalarang.co.id Mandiri: 
7,41% 
Jalan Cihaliwung No 181 Padalarang Subsidiary Peruri: 92,59% Operating Rp 1,02 Billion Rp 1,88 Billion 
Kab. West Bandung, West Jawa PT Pengelola 
Phone: (022) 6809315, 6809393 Investama 
Website: www.kertas-padalarang.co.id Mandiri: 
7,41% 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Analisis dan 
Dewan 


Pembahasan 
Manajemen 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Pendukung 
Bisnis 


Pengawas 
dan Direksi 


Laporan 
Keuangan 





PROFIL PERUSAHAAN ANAK 


Subsidiaries Company Profile 






Nama Perusahaan Profil Perusahaan 


K3 


PERURI 


Property 






Hadir sejak 10 April 2012, untuk mengelola dan mengoptimalisasi 
seluruh lahan dan aset properti milik Peruri secara profesional 
dengan standar internasional. Hal ini, sejalan dengan rencana 
bisnis Peruri mengembangkan bisnis non-core termasuk sektor 
properti, sehingga mampu menopang perkembangan bisnis inti 
Peruri sebagi induk usaha. 





Established since April 10, 2012, to manage and optimize all 
Peruri land and property assets professionally with international 
standard. This was in line with Peruri business planning to 
develop non-core business including property sector, to be able 
to support Peruri business core as the parent company. 


PT. Peruri Properti (Pepro) 


Pada 2018, Peruri Digital Security mengakuisisi 55% saham PT 
Cardsindo Tiga Perkasa untuk mengembangkan bisnis smart 
card termasuk kartu perbankan, kartu RFID, proses fullfillment 
serta one stop solution service. Saat ini PT Cardsindo Tiga 
Perkasa mempunyai kapasitas terbesar dalam bidang SIM Card 
maupun embedded card. 






K3 


PERURI 


Smart Card 


In 2018, Peruri Digital Security aquired 55% PT Cardsindo Tiga 
Perkasa share to develope bisnis smart card business including 
banking cards, RFID cards, fullfillment process and one stop 
solution service. Recently, PT Cardsindo Tiga Perkasa had the 
biggest capacity in SIM Card field and also embedded card. 


PT Cardsindo Tiga Perkasa 


Mulai beroperasi sejak Juni 2002, Sicpa menjadi pemasok tinta 
bagi kebutuhan Peruri. Sicpa memproduksi tinta sekuriti untuk 
mencetak uang dan juga dokumen sekuriti lainnya. 

sicpa 88 PERURI 


PT SICPA - PERURI SECURINK 





Operated since June 2002, Sicpa was the tint supplier for Peruri 
needs. Sicpa produced security tint for printing money and other 


AS Nanang Security documents. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 









Bidang Usaha 





Pengembangan lahan dan 
jasa properti. 


Land Development and 


property service. 


Bisnis smart card dan 
kartu plastik yang memiliki 
beberapa fitur sekuriti digital. 


Smart card business and 
plastic card which has several 
digital security features. 


Produksi/manufaktur tinta 
sekuriti. 


Security tint production and 
manufacturing. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 


Profil Perusahaan | 


01 





Laba Bersih 





Perusahaan Kepemilikan 
Anak / Afiliasi Saham 
Jalan Sunan Kalijaga No 15 Perusahaan Perum Peruri: Beroperasi Rp 1,02 Miliar Rp 1,88 Miliar 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Anak 99% 
Jakarta. Yayasan 
Tel: (021) 7257889 Pegawai 
Website: http://peruriproperty.co.id/ Perum Peruri: 
1% 
Jalan Sunan Kalijaga No 15 Subsidiary Perum Peruri: Operating Rp 1,02 Billion Rp 1,88 Billion 
Kebayoran Baru, South Jakarta, DKI 99% 
Jakarta. Employee 
Phone: (021) 7257889 Foundation 
Website: http://peruriproperty.co.id/ Perum Peruri: 
1% 

Jalan Raya Mekarjaya No.121 Perusahaan PT PDS :55% Beroperasi Rp 1,59 Miliar Rp 1,09Miliar 
Kawasan Industri Mekarjaya Raya Anak Peruri PT Jasuindo 
Mauk KM7, Sepatan Raya, Tangerang Digital Security Tiga Perkasa: 
15131 45% 
Telp: (021) 59370576 
Website: www.cardsindo.com 
Jalan Raya Mekarjaya No.121 Subsidiary of PT PDS :55% Operating Rp 1,59 Billion Rp 1,09 Billion 
Kawasan Industri Mekarjaya Raya Digital Security PT Jasuindo 
Mauk KM7, Sepatan Raya, Tangerang Company Tiga Perkasa: 
15131 45% 
Phone: (021) 59370576 
Website: www.cardsindo.com 
Jalan Tarum Barat, Kawasan Produksi Perusahaan Perum Peruri: Beroperasi Rp 50,19 Rp 72,99 
Peruri, Desa Parungmulya, Ciampel, Afiliasi 48% Miliar Miliar 
Karawang, Jawa Barat. Sicpa, SA: 
Telp: (0267) 440911 52% 
Website: www.sicpa.com/offices/ 
indonesia-kebayoran-baru 
Jalan Tarum Barat, Kawasan Produksi Affiliate Perum Peruri: Operating Rp 50,19 Rp 72,99 
Peruri, Desa Parungmulya, Ciampel, 48% Billion Billion 
Karawang, West Jawa. Sicpa, SA: 
Phone: (0267) 440911 52% 


Website: www.sicpa.com/offices/ 
indonesia-kebayoran-baru 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan Analisis dan Tanggung 


Bee Jawab Sosial 
f Bisnis Perusahaan 
Manajemen Perusahaan 


Dewan Perdana Pendukung Tata Kelola 


Laporan 
Pengawas Keuangan 


dan Direksi 





STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN 


Corporate Group Structure 








PERURI 






Kepemilikan saham 
P E RU RI Share owned: 


Wira Timur | peo ee 


Kepemilikan saham 
PE RU R | Share owned: 


+ Peruri 99% 


Property * Yapetri 1% 







Kepemilikan saham 
PE RU R | Share owned: 


2... > + Peruri 99,78% 
© Digital Security | Erpes 0 mm 


@ 
PERURI ‘te 2 
Security Paper Mill ` To SICPA © PERU RI 


PT SICPA - PERURI SECURINK 


Kepemilikan saham 
Share owned: 

@ * Peruri 48% 
+ SICPA, SA 52% 


Keterangan | Notes : 


PE RU RI Kepemilikan saham 
— Perusahaan Anak Share owned: 
idi *PTPDS 55% 
Subsidiary Smart Card nan 
e e eooo Perusahaan Afiliasi 
Affiliate 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Chapter 
Profil Perusahaan | Company Profile 01 








Paparan Analisis dan Tanggung 


i Laporan 

Pembahasan TR Jawab Sosial p 

Pengawas f Bisnis Perusahaan Keuangan 
. i Manajemen Perusahaan 

dan Direksi 


Dewan Pendukung Tata Kelola 





WILAYAH KERJA DAN PETA OPERASIONAL 


Areas of Work and Operational Map 






Sumatera Barat 
West Sumatera 


Bangka Belitung 





0 
PERURI EE J 

° 3 i L a — Nusa Tenggara Barat 

PERURI ò Ò — 4 West Nusa Tenggara 
o 3 2 “3 siceA "eR PERURI 

— Su UR Sai 

3 

o 

PERURI 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Chapter 


Profil Perusahaan | 0 1 





PERURI PERURI PERURI 
Security Paper MA Property Digital Security 
Peruri Security Paper Mill (PTKP) PT Peruri Properti (PePro) PT Peruri Digital Security (POS) 
Mamak! Address Mamak! Adiress Alamat! Address 
Jalan Oialtarung Nomor 161, Padalarang. Jawa Barat Jalan Sunan Kalijaga Nomor 15. Kebayoran Baru. A Sunan Kalijaga Nomor 11, Jakarta Selatan 
Cihalwung Street Number 181, Padalanang, West Jawa Jakarta Selatan 12160 12160 
Sunan Kaljaga Street. Number 15. Kebayoran Baru, A Sunan Kalijaga Number 11. Jakarta Selatan 
South Jakarta 12160 12160 


SUNAN ANN DATIN NA TANPA DAN AR AA NANA AN TA NAN AA A PAN BARANG 


“3 sicra 88 PERURI 2 


PERURI PT SICPA - PERURI SECURINK PERURI 
PT Peruri Wira Timur PT SICPA Peruri Securink (SPS) PT Cardsindo Tiga Perkasa 
Mamat! Address Alamat! Address Alamat! Address 
Jalan Ahmad Yari Nomor 119, Surabaya, Jawa Timur Jalan Tarun Barw. Kawasan Pera Parung Mutya, Jalan Raya Mekarjaya No 121 Kawasan musti mekarjaya tnya mak KM7. 
Ahmad Yani Street, Number 119, Surabaya, East Java Kerawang. Jawa Darat sepatan raya. tangerang 15131 
Tenun Barat Street. Peruri Parung Mulya Area. Karawang. 
West Java 
> 
p ` 
Sulawesi Utara 3 
North Sulawesi 
Gorontalo e 
f @ , y fas) Maluku Utara 
p Na North Maluku 


Y Sulawesi Tengah 


@ Sulawesi Barat 
N N 3 
Ss “Sulawesi Tenggara ` 
bSoutheast Sulawesi 


Nusa Tenggara Timur 
East Nusa Tenggara g 


iraa - € 8 i — 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Tanggung 


Analisis dan , . : . 
Pendukung Tata Kelola Jawab Sosial Laporan 


Pembahasan Han : 
nash Bisnis Perusahaan é Keuangan 
Manajemen Perusahaan 





IKHTISAR SUMBER DAYA MANUSIA 


Human Capital Highlights 


| Direksi 
| Director 


Kepala Departemen/ 
Setingkat 
Department Head or 
Equivalent 


Kepala Unit/Setingkat 1.596 


Unit Head or Equivalent 


Pelaksana 201 7 201 8 


Operator 





D3/SM 
Diploma Degree 


SLTA 


High School 2017 2018 





SD/SR 
Elementary School 





Jumlah Karyawan 
Number of Employees 


Karyawan Tetap 
Permanent Employees 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Profil Perusahaan | Comp: 


mbangan Kon nsi Karyawan Programs of Employee Competence Development 


Peruri terus melaksanakan kegiatan pengembangan Peruri continues to run employee competency development 
kompetensi teknis karyawan serta dibekali kemampuan activities and equipped employees with managerial and 
manajerial dan kepemimpinan. Berikut disampaikan daftar leadership abilities provided with managerial and leadership 
pelatihan tersebut: aspects. The following is the list of training: 


Jumlah Jam 


Total Hour 


1.610 
2 Satuan Pengawasan Internal / Internal Audit 20 2.268 





3 Sekretaris Perusahaan & Perencanaan Strategis / Corporate Secretary & 
Strategic Planning 
4 SBU Digital Security | SBU Digital Security 8 544 


5 Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan / Business 11 416 
Development and Subsidiary Management 






6 Pengembangan Produk dan Desain / Product Development and Design 23 664 


Koordinator Hubungan Antar Lembaga / Coordinator of Relations Between 
Institutions. 


8 SBU Uang RI / SBU Indonesia Banknotes 501 19.118 
Teknik dan Jaminan Kehandalan / Technical and Reliability Assurance 

10 SBU PP 32 Non-Uang RI / SBU of PP 32 Non Indonesia Banknotes 193 11.760 

11 Pengadaan dan Fasilitas Umum / Procurement and Public Facility 











12 Sumber Daya Manusia / Human Resources 40 1.996 





13 Pengamanan Perusahaan / Corporate Security 

14 Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan / Education, Research and 15 1.120 
Development Center 

15 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan / Community Empowerment 
Program 





16 Keuangan dan Akuntasi / Finance and Accounting 33 1.742 





17 Departemen Pengelolaan Aset / Asset Management Department 
18 Teknologi Informasi / Information Technology 22 2.640 


19 Departemen Pengelolaan Investasi / Investment Management Department 





Direksi dan Dewas / Directors and Board of Supervisory 11 188 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


01 





Laporan 
Dewan Pembahasan Bendukung 
Pengawas Bisnis 


Analisis dan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


dan Direksi EN anu 





PERISTIWA PENTING 


Event Highlights 





Pengiriman Buku Donasi ke Wilayah Perbatasan 
Indonesia 


17 Januari 2018 


Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-46, 
Peruri mengirimkan buku donasi untuk wilayah perbatasan 
Indonesia sebanyak 4.600 buah melalui Kantor Pos Cabang 
Dalam Kota Fatmawati, Jakarta Selatan. Buku-buku 
tersebut dikirimkan ke dua wilayah perbatasan Indonesia, 
yaitu Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, 
berbatasan dengan Malaysia dan Kabupaten Maluku Barat 
Daya (tepatnya Pulau Moa), Provinsi Maluku, berbatasan 
dengan Timor Leste. 


Delivering Donation Books to Indonesian Border Areas 
January 17, 2018 


In commemoration of Peruri's 46th birthday, Peruri delivered 
4.600 donation books for Indonesian border areas through 
Fatmawati Post Office-South Jakarta. Those books were 
delivered to 2 border areas, district of Sanggau in West 
Kalimantan, bordering Malaysia and district of Southwest 
Maluku or in Moa island, Province of Maluku, bordering 
Timor Leste. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








Peluncuran Aplikasi e-Procurement 
6 Februari 2018 


Peruri meluncurkan aplikasi e-procurement sebagai 
instrumen pengadaan barang dan jasa. System yang dapat 
diakses melalui www.eproc.peruri.co.id tersebut diluncurkan 
oleh Direktur Keuangan Peruri, Nungki Indraty di Kawasan 
Produksi Peruri Karawang. Implementasi e-procurement 
dapat meningkatkan efektivitas waktu proses pengadaan, 
akuntabilitas perusahaan, akurasi data, pelayanan yang 
excellent, paperless, penyeragaman format dokumen 
pengadaan serta menyediakan monitoring dan tracking 
proses pengadaan yang lebih baik untuk mendukung 
terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. 


Launching of e-Procurement Application 
February 6, 2018 


Peruri launched e-procurement application as an instrument 
of goods and service. The system which can be access 
on www.eproc.peruri.co.id was launched by Financial 
Director Nungki Indraty in Karawang. Implementation of 
e-procurement can improve the effectiveness of procurement 
process time, corporate accountability, data accuracy, 
excellent service, paperless, procurement document format 
uniformity and provide monitoring and tracking better 
procurement to support the good corporate governance. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


00000000000000000000050000505000050000550052 


Courtesy Visit ke Pabrik PT Cardsindo Tiga Perkasa 
(Cardsindo) 


Kamis 1 Maret 2018 


Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya dan jajaran 
melakukan factory visit ke PT Cardsindo Tiga Perkasa di 
Tangerang. Kunjungan tersebut dalam rangka peninjauan 
bangunan serta fasilitas produksi yang dimiliki oleh 
Cardsindo sebagai tindak lanjut dari rencana aksi korporasi 
Peruri untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan kartu 
pintar tersebut. 


Courtesy Visit to Factory of PT. Cardsindo Tiga Perkasa 
(Cardsindo) 


March 1, 2018 


President Director Dwina Septiani Wijaya and ranks carried 
out factory visit to PT Cardsindo in Tangerang. This visit was 
in the framework of reviewing the development and product 
facilities which owned by Cardsindo as the follow-up of the 
Peruri cooperation action planning on making acquisitions 
on this smart card company. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 


01 


Profil Perusahaan | 


Anak Perusahaan Peruri Akuisisi Cardsindo 
2 April 2018 


Peruri melalui anak perusahaan PT Peruri Digital Security 
(PDS) melakukan penandatanganan akta jual beli saham 
PT Cardsindo Tiga Perkasa (Cardsindo) di kantor Peruri 
Jakarta. Melalui penandatangan tersebut PDS mengakuisisi 
saham Cardsindo sebesar 55 persen dengan nilai Rp 35,3 
miliar. 


Penandatanganan dilakukan secara langsung oleh Eddy 
Kurnia selaku Komisaris PDS, Ade Rafli selaku Plt. Direktur 
Utama PDS, Oei Allan Wibisono selaku Direktur Utama PT 
Jasuindo, Tan Heryanto selaku Direktur Utama Cardsindo 
dan Michael Poerwanto selaku Direktur Cardsindo. 
Cardsindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
bisnis smart card dan kartu plastik yang memiliki beberapa 
fitur sekuriti digital. 


Peruri Subsidiary Company acguired Cardsindo 
April 2, 2018 


Peruri through subsidiary company PT Peruri Digital 
Security (PDS) signed the deed of sales and purchases of 
PT Cardsindo Tiga Perkasa (Cardsindo)'s shares in Peruri's 
office. Through this signing, PDS acquired 55% Cardsindo 
shares worth Rp35,8 billion. 


The signing was directly done by Eddy Kurnia as 
commissioner of PDS, Ade Rafli as acting President 
Directors of PDS, Oei Allan Wibisono as President Director 
of PT Jasuindo, Tan Heryanto as President Director of 
Cardsindo and Michael Poerwanto as Director of Cardsindo. 
Cardsindo was a company engaged in smart card bussiness 
and has several digital security features. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








Laporan 
Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan Bendukung 
Pengawas Bisnis 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


dan Direksi Dn aa 





PERISTIWA PENTING 
Event Highlights 





ee 
Launching Seragam Batik Karawang 
23 April 2018 


Peruri menyelenggarakan apel peringatan Hari Kartini 
2018, sekaligus meresmikan seragam batik khas Karawang 
di Kawasan Produksi Peruri Karawang. Secara simbolis 
seragam batik diserahkan secara langsung oleh Direktur 
Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya didampingi oleh direksi 
serta perwakilan UKM yang merupakan mitra binaan PKBL 
Peruri (Bale Batik Taza). 


Karawang Typical Batik Uniform Launching in 
April 23, 2018 


Peruri held Kartini Day 2018 commemoration and launched 
Karawang typical batik in Karawang production area. 
Simbolically, batik uniform was directly given to President 
Directors Dwina Septiani Wijaya accompanied by directors 
and small and medium enterprises representative which are 
fostered by PKBL Peruri named Bale Batik Taza. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








a 


Temu Rekanan Peruri 2018 
8 Mei 2018 


Dalam rangka sosialisasi implementasi e-procurement, 
Peruri menyelenggarakan “Temu Rekanan Peruri 2018” 
di Kawasan Produksi Peruri Karawang. Turut hadir dalam 
acara tersebut direksi dan kepala divisi Peruri serta 
perwakilan rekanan Peruri berjumlah 198 perusahaan yang 
terdiri dari 183 rekanan dalam negeri dan 15 rekanan luar 
negeri. E-procurement merupakan sistem registrasi rekanan 
hingga proses tender pengadaan barang atau jasa di Peruri. 


Meet Peruri Partners 2018 
May 8, 2018 


In socialization of e-procurement implementation, Peruri 
held “Meet Peruri Partners 2018” in Karawang production 
area. Directors, head of division, and Peruri’s partner 
representatives from 198 companies (183 domestic 
partners and 15 overseas partners) attended this event. 
E-procurement is the system used from partner registration 
until the goods and service procurement tender process in 
Peruri. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Mudik Bareng Peruri 2018 
9 Juni 2018 


Peruri memberangkatkan 1.000 pemudik secara gratis 
dalam program “Mudik Bareng Peruri 2018” yang diinisiasi 
oleh kementerian BUMN. Seluruh peserta mudik yang terdiri 
dari karyawan, keluarga karyawan serta masyarakat umum 
diberangkatkan melalui jalur darat menggunakan 25 (dua 
puluh lima) bus dengan kota tujuan Cilacap, Purwokerto, 
Solo, Semarang dan Yogyakarta. 


Turut hadir dalam seremoni pemberangkatan pemudik yaitu 
Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya di Kawasan 
Ancol, Direktur Operasi Peruri, Saiful Bahri serta Wakil 
Walikota Jakarta Selatan, H. Arifin di Kantor Peruri Jakarta 
dan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana. 


Peruri Travelling Home Together 2018 
June 9, 2018 


Peruri departed 1000 traveller for free through “Peruri 
Travelling Home Together 2018” initiated by SoE's Ministery. 
All traveller consisted of employees, employees family, and 
some general public, departed by land, using 225 buses with 
destinations such as Cilacap, Purwokerto, Solo, Semarang 
and Yogyakarta. 


President Director Dwina Septiani Wijaya attended the 
departure from Ancol area. Operational Director Saiful 
Bahriserta and Vice Mayor of South Jakarta, H. Arifin, 
attended the departure from Peruri's office in Jakarta. 
Karawang Regent, Cellica Nurrachadiana attended the 
departure from Karawang. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 


01 


Profil Perusahaan | 





0.0.0.0.0...ecercococeoceocococcccccOococcOccoca 
Kementerian BUMN Tambah Direksi Peruri 
18 Juli 2018 


Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia 
(BUMN RI) mengangkat Fajar Rizki sebagai Direktur 
Pengembangan Usaha Peruri dan Winarsih Budiriani 
sebagai Direktur SDM dan Umum Peruri. Penetapan direksi 
tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor: 
SK-209/MBU/07/2018, tanggal 18 Juli 2018, tentang 
Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan 
Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum 
(Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia. 


Penyerahan SK dilakukan secara langsung oleh Deputi 
Menteri BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri 
Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno di Gedung 
Kementerian BUMN RI, Jakarta Pusat. 


Ministry of SOEs Added the Peruri Directors 
July 18, 2018 


SOEs ministry appointed Fajar Rizki a Business Development 
Director and Winarsih Budiriani as Human Resource and 
General Director. Determination of these directors was in 
accordance with the Decree No.: SK-209/MBU/07/2018 on 
18th July 2018, about Changes in Nomenclature Position, 
Diversion of Assignment, and Appointment of Members of 
Peruri Directors. 


The submission of the decree directly given by Deputy 
Minister of Mining Business, Strategic Industry and Media, 
Fajar Harry Sampurno in SOEs Ministry building Jakarta. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Dewan Pembahasan Bendukung 
Pengawas Bisnis 


Analisis dan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


dan Direksi Dn aa 





PERISTIWA PENTING 
Event Highlights 


BUMN  SIPERURI oo 


Penandatanganan ", "sep: #\tan Bersama 


sruri - Jaksa Agung Muda rdata s 1 Tata Usaha Negar 


Forum Gre Sat ri FGD) 
x PE 


-o 


Sinergi Peruri dan Kejaksaan Tanggulangi Permasalahan 
Hukum 


30 Agustus 2018 


Peruri bersama Kejaksaan Republik Indonesia (RI) 
melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman sebagai 
tindakan antisipasi menghadapi permasalahan hukum. 
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh 
Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya dengan Jaksa 
Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), 
Loeke Larasati di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan. 


Penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan 
wujud nyata dukungan Kejaksaan RI terhadap pelaksanaan 
kegiatan usaha Peruri yang selain beraspek bisnis, juga 
wajib melakukan pengelolaan perusahaan berdasarkan 
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good 
corporate governance). 


Peruri Synergy with Attorney to overcome Legal Issues 
August 30, 2018 


Peruri and Attorney of Republic of Indonesia signed 
memorandum of understanding (MoU) as anticipatory action 
facing legal issues. MoU was done by President Director of 
Peruri, Dwina Septiani Wijaya and Civil Solicitor General 
and State Administration/ Jaksa Agung Muda Perdata 
dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), Loeke Larasati in 
Dharmawangsa-South Jakarta. 


The signing of this MoU was the real form of support from 
the Attorney of Indonesia on Peruri business activities, 
besides related to business aspect, also must implement 
the good corporate governance. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








'08 PERURI 3K a 





Peresmian LSP Peruri 
15 September 2018 


Dalam rangka mendukung program transformasi Sumber 
Daya Manusia (SDM), Peruri mendirikan Lembaga Sertifikasi 
Profesi Peruri (LSP Peruri) yang berlokasi di Karawang. 
Turut hadir dalam acara peresmian yang diselenggarakan 
di Hotel Gran Mahakam antara lain: Ketua Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP), Sumarna F. Abdurahman, Direktur 
Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya beserta jajaran direksi 
Peruri lainnya. 


BNSP telah memberikan lisensi kepada LSP Peruri untuk 
melaksanakan sertifikasi kompetensi yang terkait dengan 
pencetakan uang dan dokumen sekuriti lainnya. Harapannya 
melalui hal tersebut dapat memberikan jaminan kompetensi 
SDM yang handal dalam bidang industri percetakan uang 
dan dokumen sekuriti lainnya untuk meningkatkan daya 
saing perusahaan dalam kancah internasional 


Inauguration LSP Peruri 
September 15, 2018 


In supporting the human resource transformation, Peruri 
formed Peruri Profession Certification Agency/ Lembaga 
Sertifikasi Profesi Peruri (LSP Peruri) located in Karawang. 
Chairman of Profession Certification National Agency/ 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna F. 
Abdurahman, President Director of Peruri DwinaSeptiani 
Wijaya, and other Peruri directors attended this inauguration 
in Grand Mahakam Hotel, Jakarta. 


BNSP had given licence to LSP Peruri to implement 
competency certification related to money and other security 
document printing. Hopefully this can guarantee the reliable 
human resource competency in money and other security 
document printing to improve the competitiveness in 
international market. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Peruri Raih Penghargaan Infobank Bumn Award 2018 
26 September 2018 


Peruri berhasil mendapatkan penghargaan Infobank BUMN 
Award 2018, kategori BUMN Industri Kertas, Percetakan 
dan Penerbitan dengan predikat BUMN “Sangat Bagus” atas 
Kinerja Keuangan 2017. Penghargaan tersebut diserahkan 
secara langsung oleh Dwi Setiawati selaku Direktur Bisnis 
Majalah Infobank kepada Direktur Keuangan Peruri, Nungki 
Indraty pada acara malam penganugerahan di Shangri-La 
Hotel, Jakarta. 


Penghargaan diberikan kepada BUMN yang berhasil meraih 
predikat kinerja “Sangat Bagus” pada rating yang dilakukan 
Biro Riset Infobank terhadap 119 BUMN yang berasal dari 
sektor non-keuangan, sektor perbankan, sektor asuransi 
dan BUMN di bawah Kementerian Keuangan. 


Peruri Won Award From Info Bank Magazine on SOEs 
Award 2018 


September 26, 2018 


Peruri got award from Info Bank on SOEs award 2018 in 
category of SOEs Paper Industry, Printing and Publishing, 
achieved Best Finance Performance in 2017. The Award 
was directly given by Dwi Setiawati as Business Director 
of Info Bank Magazine to Finance Director of Peruri Nungki 
Indraty on the award night in Shangri-La Hotel, Jakarta. 


The award was given to SOE which succeed to achieve 
best finance performance on Info Bank's research bureau 
rating, which done towards 119 SOEs, from non-financial 
sector, financial sector, banking sector, insurance sector, 
and SOEs under finance ministry. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 


01 


Profil Perusahaan | 


o eee 


Peruri Meraih Penghargaan SNI Award 2018 
21 November 2018 


Peruri berhasil mendapatkan penghargaan SNI Award 2018, 
yang diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Nasional 
(BSN). Penghargaan diserahkan oleh Deputi Bidang 
Penerapan Standar dan Akreditasi BSN, Kukuh S. Achmad 
kepada Direktur Pengembangan Usaha Peruri, Fajar Rizki 
pada malam penganugerahan yang diselenggarakan di 
Intercontinental Hotel, Rabu (21/11). SNI Award merupakan 
penghargaan tertinggi dari pemerintah Republik Indonesia 
kepada organisasi yang dinilai telah menjalankan sistem 
manajemen operasional yang baik dan telah menerapkan 
Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten. 


Peruri Achieved Appreciation of SNI Award 2018 
November 21, 2018 


Peruri got the appreciation from SNI Award 2018 which held 
by National Standardization Agency/ Badan Standarisasi 
Nasional (BSN). The award was given by Deputy of Standard 
Implementation and Accreditation of BSN Kukuh S. Achmad 
to Peruri's Business Development Director Fajar Rizki at the 
award night in Intercontinental Hotel. SNI Award was the 
highest award from government to the organization which 
had implemented the good operational management system 
and implemented the Indonesian National Standard/Standar 
Nasional Indonesia (SNI) consistently. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








Paparan Analisis dan Tanggung 
Jawab Sosial 


Perusahaan 


Dewan Pendukung 


Tata Kelola 
Bisnis Perusahaan 


Laporan 


Pembahasan Keuangan 


Pengawas fi 
9 Manajemen 


dan Direksi 





PERISTIWA PENTING 
Event Highlights 


2019 Subsequent Event 


2019 Subsequent Event 





— —⏑ 


Peruri Meraih Penghargaan Majalah Investor Award 
19 Desember 2018 


Peruri menerima penghargaan sebagai BUMN Terbaik 
2018, kategori bidang Non-Keuangan Sektor Industri Kertas, 
Percetakan dan Penerbitan dalam acara Majalah Investor 
Award 2018, di Hotel Ayana Mid Plaza Sudirman, Jakarta. 


Penghargaan ini diberikan oleh Majalah Investor kepada 
Peruri atas kinerja BUMN dengan menggunakan penilaian 
kualitatif, sumber informasi sekunder dan diskusi intensif di 
antara dewan juri. Ketika semua industri keuangan dituntut 
untuk survive karena berbagai tantangan lokal maupun 
global, Peruri tetap mampu membukukan kinerja keuangan 
yang positif, sehingga dinilai layak menjadi inspirasi bagi 
perusahaan lain. 


Peruri Got Appreciation from Investor Magazine Award 
December 19, 2018 


Peruri got appreciation as the best SOE 2018, category 
non finance paper industrial sector, printing and publishing 
in Investor Magazine Award 2018 in Hotel Ayana Mid Plaza 
Sudirman, Jakarta. 


This Award was given by Investor Magazine to Peruri for the 
SOE performance using qualitatif assessment, secunder 
information source, intensive discussion between board of 
jury. When all finance industry were required to survive from 
local and global obstacles, Peruri still booked the positive 
finance performance, so was considered feasible as the 
inspiration for other companies. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Kementerian BUMN Ganti Satu Anggota Dewan 
Pengawas Peruri 30 Januari 2019 


Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia 
(BUMN RI) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 
SK-30/MBU/01/2019, tanggal 30 Januari 2019, tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan 
Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang 
Republik Indonesia. Melalui SK tersebut Kementerian BUMN 
memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Pengawas 
Peruri periode 2013-2018, Ari Wahyuni yang telah berakhir 
masa tugasnya serta mengangkat Djoko Hendratto sebagai 
anggota Dewan Pengawas Peruri yang baru periode jabatan 
2019-2024. 


Penyerahan salinan SK diserahkan secara langsung oleh 
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan 
Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno kepada 
Ketua Dewan Pengawas Peruri, Rizal Affandi Lukman di 
Kantor Kementerian BUMN. 


SOEs Ministry Replaced One Member Supervisory Board 
January 30, 2019 


SOEs Ministry delivered the decree No. : SK-30/MBU/01/2019, 
30th January 2019, about The Dismissal and Appointment 
of Peruri Supervisory Board member. Through this decree, 
SOEs Ministry dismissed with respect supervisory board 
member, period of 2013-2018, Ari Wahyuni, due to the end of 
her tenure and appointed Djoko Hendratto as Supervisory 
Board member for period of 2019-2024. 


The decree copy was directly delivered by Deputy of Mining 
Business, Strategic Industry and Media of SOEs Ministry 
Rizal Affandi Lukman in SOE Ministry Office. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


SERTIFIKASI 


Certifications 


Profil Perusahaan | 








Sertifikat ISO 9001:2015 

Peruri telah mendapatkan sertifikasi 
standar internasional Sistem 
Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 
sejak 24 Februari 2004, dan pada 
tahun 2018, telah dilakukan upgrade 
ISO 9001 menjadi versi 2015. 


Badan pemberi 


PT. Société Générale de Surveillance 
(SGS) Indonesia 

Waktu diperoleh 

4 Oktober 2018 

Masa berlaku sampai dengan 

7 Agustus 2021 


ISO 9001:2008 Certification 

This certification proves that Peruri 
has met the international standard in 
the application of Quality Management 
System (QMS). Peruri has been 
certified on AMS international standard 
since February 24, 1998. 


Issuer 


PT. Societe Generale de Surveillance 
(SGS) Indonesia 

Issued on 

October 4, 2018 

Valid until 

August 7, 2021 


Sertifikat OHSAS 18001:2007 
Peruri telah mendapatkan sertifikasi 


standar internasional Sistem 
Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (SMK3) sejak 20 
Maret 2013. 


Badan pemberi 


PT. Société Générale de Surveillance 
(SGS) Indonesia 

Waktu diperoleh 

12 Oktober 2018 

Masa berlaku sampai dengan 

11 Maret 2021 


OHSAS 18001:2007 Certification 

This certification proves that Peruri has 
met the international standard in the 
application of Occupational Health and 
Safety Management System. Peruri 
has been certified on standard since 
March 20. 2013. 


Issuer 


PT. Société Générale de Surveillance 
(SGS) Indonesia 

Issued on 

October 12, 2018 

Valid until 

March 11, 2021 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Sertifikat ISO 14001:2015 

Peruri telah mendapatkan sertifikasi 
standar internasional Sistem Manajemen 
Lingkungan sejak 6 Maret 2013, dan pada 
2018, telah dilakukan upgrade ISO 14001 
versi 2015. 


Badan pemberi 


PT. Societe Generale de Surveillance 
(SGS) Indonesia 

Waktu diperoleh 

6 Maret 2019 

Masa berlaku sampai dengan 

6 Maret 2022 


ISO 14001:2015 Certification 

Peruri had received international standard 
Environmental Management System 
Certification since March 6, 2013 and in 
2018, the 2015 version of ISO 14001 had 
been upgraded. 


Issuer 


PT. Société Générale de Surveillance 
(SGS) Indonesia 

Issued on 

March 6, 2019 

Valid until 

March 6, 2022 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


01 








Paparan Analisis dan Tanggung 
Jawab Sosial 


Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Dewan Pendukung 


Laporan 


Pembahasan 
Keuangan 


Pengawas Bisnis 


dan Direksi EA 20d 





SERTIFIKASI 


Certifications 





Sertifikat ISO 14298:2013 


Peruri telah mendapatkan sertifikasi standar internasional 
Management of Security Printing Processes ISO 14298:2013 
yang merupakan penyempurnaan dari standar Security 
Management System for Security Printing CWA 14641 :2009.,. 
Sertifikat CWA 14641:2009, sebelumnya diperoleh Peruri 
pada 2012, dan sertifikat ISO 14298:2013 berhasil diperoleh 
pada 2016, dengan ruang lingkup proses produksi uang 
kertas (banknotes) dan produksi kertas berharga non uang 
(security documents) level governmetal. 


Badan pemberi 


INTERGRAF (The European Federation for Print and Digital 





Sertifikat ISO 28000:2007/SNI ISO 28001:2009 


Konsorsium Peruri yang terdiri dari 3 (tiga) perusahaan, 
yaitu Peruri, PT. Kertas Padalarang dan PT. Pura 
Nusapersada Unit Holografi Il telah mendapatkan sertifikasi 
standar internasional Sistem Manajemen Pengamanan 
Rantai Pasokan sejak 2016, dalam lingkup penyedia kertas 
banderol, pembuatan hologram dan pelekatannya pada 
kertas banderol, pencetakan pita cukai dan pengiriman 
produk pita cukai ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 


Badan pemberi 


PT. Sucofindo 
Waktu diperoleh 


Communication) 1 Juli 2016 
Waktu diperoleh Masa berlaku sampai dengan 
22 Januari 2016 (Banknotes) 30 Juni 2019 


12 Mei 2016 (Security Documents) 
Masa berlaku sampai dengan 
27 Oktober 2021 


ISO 14298:2013 Certification 


Peruri had obtained the international standard certification 
of Management of Security Printing Processes ISO 14298: 
2013 which was a refinement of the standard of the Security 
Management System for Security Printing of CWA 14641: 
2009. Previously CWA 14641: 2009 certificates and ISO 
14298: 2013 certificates were successfully obtained in 2016 
with the scope of the producing banknotes process and the 
production of non-monetary paper (security documents) at 


ISO 28000:2007/SNI ISO 28001:2009 Certification 


Peruri Consortium which consists of 3 (three) companies, 
namely Peruri, PT. Kertas Padalarang and PT. Pura 
Nusapersada II Holography Unit had received international 
standard certification of the Supply Chain Security 
Management System since 2016 in the scope of the official 
paper supply provider, making holograms and attachments to 
the official paper, printing excise ribbons and shipping excise 
stamps products to the Directorate General of Customs and 
Excise. 


the governmental level. Issuer 
PT. Sucofindo 
Issuer Issued on 
INTERGRAF (The European Federation for Print and Digital July 1, 2016 
Communication) Valid until 


Issued on 

January 22, 2016 (Banknotes) 

May 12, 2016 (Security Documents) 
Valid until 

October 27, 2021 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Juny 30, 2019 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





smp 


Sistem Manajemen Pengamanan 


Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Perkap 
Nomor 24 Tahun 2007 


Peruri telah mendapatkan sertifikasi standar Peraturan 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2007, tentang Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) 
dengan predikat Silver Reward. Adapun lembaga yang 
mengaudit adalah PT. Sucofindo dan lembaga yang 
melakukan verifikasi adalah Kepolisian Republik Indonesia. 


Badan pemberi 


Kepolisian Republik Indonesia 
Waktu diperoleh 

22 Maret 2017 

Masa berlaku sampai dengan 
22 Maret 2020 


Security Management System Certification of Perkap No 24 
Year 2007 


Peruri had obtained the standard certification of the Republic 
of Indonesia Police Chief Number 24 of 2007 concerning 
Security Management Systems (SMP) with the title Silver 
Reward. The institutions that audited was PT. Sucofindo and 
the institution conducting verification was the Republic of 
Indonesia Police. 


Issuer 

The Police Force of Republic Indonesia 
Issued on 

March 22, 2017 

Valid until 

March 22, 2020 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Profil Perusahaan | 








Komite Akreditasi Nasional 
Laboratorium Penguji 
LP - 1084 - IDN 


Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Laboratorium SNI 
ISO/IEC 17025 : 2008 


Peruri telah mendapatkan sertifikasi standar Sistem 
Manajemen Mutu Laboratorium khusus untuk kompetensi 
laboratorium pengujian kertas uang dengan nomor registrasi 
Laboratorium Penguji LP-1084-IDN. 


Badan pemberi 


Komite Akreditasi Nasional (KAN) 
Waktu diperoleh 

16 Februari 2017 

Masa berlaku sampai dengan 

15 Februari 2021 


SNI ISO/IEC 17025:2008 Certification 


Peruri had obtained a Laboratory Quality Management 
System Standard Certification specifically for the competency 
of banknotes testing laboratories with the Testing Laboratory 
registration number LP-1084-IDN. 


Issuer 

The National Accreditation Committee 
Issued on 

February 16, 2017 

Valid until 

February 15, 2021 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 57 





Chapter 


01 


Paparan Analisis dan Tanggung 


i Laporan 

Pembahasan TR Jawab Sosial p 

Pengawas f Bisnis Perusahaan Keuangan 
. i Manajemen Perusahaan 

dan Direksi 


Dewan Pendukung Tata Kelola 





PENGHARGAAN 


Awards 


Perwahaan Umem Percetakan Lang RI 
(PERURI) 


PERINGKAT PERAK 





Juara | Sosial Media Blast Penghargaan SNI Awards 
Terbanyak pada IBD Expo 2018 Peringkat Perak 
2018 


Silver Level for SNI Award 
Winner of the most social 2018 
media blast in IBD Expo 2018 








Investor Awards Kategori Infobank Awards 2018 
BUMN Bidang Non- Sebagai BUMN Berpredikat 
Keuangan Sektor Industri Sangat Bagus Atas Kinerja 

Kertas, Percetakan & Keuangan Selama 2017 

Penerbitan 

Infobank Award 2018 as 

Investor Award with category SOEs with very Excellent 
non industry paper, printing 2017 Financial Performance 

and publisher SOEs 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Chapter 


Profil Perusahaan | Company Profile 








Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Analisis dan 
Pembahasan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Pendukung 
f Bisnis 
Manajemen 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


TONGGAK SEJARAH PERUSAHAAN 


Company Milestones 


1971 


Perusahaan ini didirikan pada 15 September 1971, yang merupakan gabungan dari dua 
perusahaan, yaitu Perusahaan Negara (PN) Pertjetakan Kebajoran dan PN Artha Yasa. 


2011 


Berdirinya perusahaan anak PT Peruri 
Wira Timur dan PT Peruri Digital 
Security. 


Ground breaking ceremony for 
construction of building for banknote 
printing in Karawang led by Finance 
Minister of Republic of Indonesia. 


1994 


Mesin baru 1 Lini Uang Kertas mulai 
beroperasi di Peruri Karawang. 





Acquired PT Kertas Padalarang and the 
establishment of PT Peruri Properti; 


2013 


* Peruri menjadi tuan rumah konferensi 
Pencetakan Uang Kertas se-Asia 
Pasifik ke-20 (PRPBC); 


* Penguatan Visi, Misi dan Tata Nilai 
Perusahaan serta Peta Jalan Strategi 
Bisnis dan Transformasi Perusahaan, 


e Peruri bekerja sama dengan Sicpa 
Asia Development Pte., Ltd untuk 
pengembangan track & trace secure 
label solution. 


Signing of Joint Venture Agreement with 
SICPA, SA. 





2005 


Peresmian Kawasan Percetakan 
Peruri Karawang 202 Ha oleh Presiden 
Republik Indonesia Susilo Bambang 
Yudhoyono. 





* Pursuant to the Decree of Minister of 
Industry No: 466/M-IND/Kep/8/2014, 
Peruri was set as National Vital Object 
in Industrial Sector; 


* Addition of factory building and machine 
of Banknote Line 1 in Karawang as 
customer Innovation and the fulfillment 
of the main needs. 


2015 


* Peruri menjadi tuan rumah Konferensi 
Pencetakan Uang Logam se-Asia 
Tenggara (Technical Meeting of Mints 
In Asean-TEMAN) ke-17; 


* Penambahan 1 Lini Baru Mesin Cetak 
Uang Kertas, 





* Inisiatif Transformasi Bisnis: NPG/ 
Indonesia Financial Switching; 

*JVA Tinta; Pabrik Kertas Uang; 
Optimalisasi Aset Palatehan; 

* Penetrasi Pasar Regional (Filipina, 


Nepal, Sri Lanka). 


2016 


* Perubahan logo baru Peruri dengan tagline Smart Security 
System; 

* Peluncuran buku Out of Comfort Zone dan buku 45 Tahun 
Peruri; 


+ Peresmian Area Gedung Lini Baru oleh menteri BUMN; 


* Peruri berpartisipasi dalam acara High Security Printing 
Conference; 


e Management Regulatory Forum 1 & 2; 
+ Penambahan saham Peruri atas PT Sicpa Peruri Securink; 


* Cetak 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam 
NKRI; 


* Pencanangan transformasi dan strategi Go Global Go Digital 
melalui RJPP 2017-2021, proyek utama optimalisasi aset; 


* Inisiatif PKU dan bisnis digital melalui restrukturisasi PDS. 


Profil Perusahaan | Company Profile 


2017 


* Penambahan kepemilikan saham atas PT Sicpa Peruri Securink 
(SPS); 

* Peruri berhasil meraih Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan 
(SMP) sebagai bukti bahwa perusahaan telah memenuhi standar 
Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa; 

* Peruri berhasil meraih 2 (dua) penghargaan TOP CSR 2017 
,untuk kategori TOP CSR Improvement 2017 dan TOP Leader on 
CSR Commitment versi majalah Business News; 

* Peruri dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyelenggarakan 
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bank at Work dan Co- 
Branding; 

* Peruri menerima penghargaan Apresiasi PPM 2017, untuk 
kategori Komitmen Pengembangan Organisasi; 

* Peruri berhasil meraih 2 (dua) piala penganugerahan sebagai 
BUMN terbaik versi majalah BUMN Track dalam acara Anugerah 
BUMN Awards 2017; 

+ Peruri meraih penghargaan peringkat pertama Annual Report 
Award (ARA) 2016 untuk kategori BUMN Non-Keuangan Non 
Listed. 


2018 


* Akuisisi 55% saham Cardsindo Tiga Perkasa; 

* Peruri Raih SNI Award 2018; 

+ Peruri Resmikan Lembaga Sertifikasi Profesi; 

* Secara resmi menerapkan aplikasi e-procurement sebagai 
instrument pengadaan barang dan jasa; 

* Implementasi ERP SAP sebagai sarana pendukung proses 
bisnis yang lebih efisien. 


Chapter 


01 





Paparan Analisis dan Tanggung 
Pembahasan TN Jawab Sosial 
Pengawas f Bisnis Perusahaan 
a i Manajemen Perusahaan 
dan Direksi 


Dewan Pendukung Tata Kelola 


Laporan 
Keuangan 





RENCANA DAN PROGRAM 
PERUSAHAAN 2017-2021 


2017-2021 Company Plan and Program 


Secara singkat, Rencana Jangka Panjang dan Program 
Perusahaan (RJPP) Peruri untuk periode 2017-2021 


In brief, Peruri's Long Term Plan and Corporate Program 
(RJPP) for the period 2017-2021 are as illustrated in the 
adalah sebagaimana digambarkan dalam infografik di infographic below.. 


bawah ini. 





Building Foundation 


2017 


Evolving 





201 6 * Transformasi berkelanjutan, termasuk melakukan 
Preparing restrukturisasi organisasi perusahaan anak, indikator 
kinerja, proses bisnis, SDM, budaya dan teknologi; 





+ Memperkuat kemampuan dengan memanfaatkan mitra 
maupun meningkatkan kemampuan internal, agar siap 


+ Mempersiapkan transformasi organisasi melalui 


penentuan inisiatif strategi pada setiap lini; 


Membentuk Project Management Office (PMO) untuk 
mendorong program transformasi dan implementasi 
inisiatif strategis; 

Memulai transformasi proses proses binis dan aspek 
pendukung organisasi. 

Preparing for organizational transformation by setting 
strategic initiatives; 

Establishing Project Management Office (PMO) to push 
for programs of transformation and the implementation 
of strategic initiatives; 

Through transformation of business process and 
supporting aspects for the organization. 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





untuk memasuki emerging tahapan berikutnya. 


Ongoing transformation including via restructuring in 
the organization subsidiaries, performance indicators, 
business process, HR, culture and technology. 
Strengthening competence through stronger 
cooperation with partners and improvements in internal 
capabilities to prepare for the next emerging phase. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 


Profil Perusahaan | 


01 





Go to Market 


2020 - 


E 
World Class E 





E e Menjadi perusahaan kelas dunia 
201 9 dengan kemampuan produk 
Leading || dan layanan end-to-end, baik 
produk inti, di domestik maupun 
internasional, tradisional maupun 





* Memenangkan pasar di target 


2018 


Emerging m || 





Merambah pasar internasional 
dan menjadi pemain yang patut 
diperhitungkan, 

Tinggal landas dengan produk 
dan layanan non-inti di pasar 
domestik: 


Memasuki pasar new wave 
(digital) melalui kolaborasi yang 
erat dengan mitra. 


Penetrating into the global 
market and becoming a 
prominent player, 

Taking off with non domestic 
products and services, 

Entering the new wave (digital) 
markets with collaboration with 
competent partners. 


pasar internasional dan digital 
sesuai dengan segmen yang 
disasar, 


Memperkuat posisi perusahaan 
di pasar domestik melalui 
produk 2nd generation dan 
pengembangan produk yang 
ada. 


Winning the market in both the 
targeted international and digital 
markets, 


Building a stronger position for 
the Company in the domestic 
markets via second generation 
products and the development of 
existing products. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


digital. 

Becoming a world class 
company that produces end-to- 
end products and services in 
the traditional, international and 
digital markets. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Pendukung Tata Kelola 
Bisnis Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Profil 
Perusahaan 





UANG LOGAM 
COINS 


Ukuran pengamanan atau sekuriti pada cetakan uang 
logam berbeda dengan uang kertas yang memiliki 
banyak fitur. Aspek sekuriti pencetakan uang logam 
pada prinsipnya lebih banyak ditentukan oleh kualitas 
bahan, kerumitan desain dan ketajaman pencetakan. 


Safeguards or security measures in coin minting are 
different from banknotes, which have many features. The 
security aspect of coin minting is basically determined more 
by quality of materials, design and printing sharpness. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 
Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | Report from The Board of Supervisory Board and Director 02 








REPORT FROM THE BOARD OF 
SUPERVISORY AND DIRECTORS 


Board of Supervisory Report 
Board of Directors Report 
Board of Supervisory Profiles 
Board of Directors’ Profiles 
Division Head 


Statement of Responsibility by the Board of 
Supervisory and Board of Directors 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 








Chairman o 


1 of Supervisory 





Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | 








LAPORAN DEWAN PENGAWAS 


Board Of Supervisory Report 


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
sebab atas berkat rahmat-Nya kita dapat menjalankan 
segala rencana dan kegiatan pada 2018 dengan baik. 


Perkenankan kami atas nama Dewan Pengawas 
memberikan pandangan terhadap pengurusan Perusahaan 
yang telah dijalankan Direksi Peruri pada 2018. 


Tantangan selama 2018, terkait dengan penugasan dari 
Bank Indonesia untuk mencetak uang kertas Rupiah yang 
mengalami ketidaksesuaian jadwal dari rencana awal 
sehingga terjadi penurunan produksi yang berdampak pada 
tidak tercapainya sasaran kinerja Perusahaan 2018. 


RKAP 2018, menetapkan peningkatan kontribusi dari 
pasar internasional untuk mencetak uang dari negara lain 
dengan tetap memenuhi permintaan security printing dalam 
negeri. Perusahaan telah memperbesar kapasitas produksi 
dalam menyesuaikan target RKAP dan terbukti mampu 
mengerjakan pencetakan uang dari pasar internasional. 


Kinerja Perusahaan pada periode 2014-2018, adalah 
pencapaian dengan peningkatan yang signifikan dalam 
perjalanan Peruri selama ini. 


KONDISI PEREKONOMIAN 


Memasuki 2018, perkembangan ekonomi dan politik global 
di sejumlah negara besar membawa dunia menghadapi 
fenomena baru, yakni kondisi ketidakpastian yang 
berkepanjangan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di 
negara-negara mitra dagang utama serta rendahnya harga 
komoditas ekspor andalan seperti minyak bumi, batu bara 
dan minyak kelapa sawit menyebabkan anjloknya nilai 
ekspor Indonesia. 


Sehubungan dengan itu pemerintah berupaya mendorong 
pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh daerah 
untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah 
menjaga laju inflasi patut diapresiasi. Keberhasilan 
pemerintah mengendalikan harga bahan pokok dengan 
menjamin pasokan bahan baku. 


Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang 2018, 
inflasi mencapai 3,13%, lebih rendah jika dibandingkan 
dengan inflasi sepanjang 2017, yang tercatat 3,61%. BPS 
mengharapkan pada 2019, inflasi terjaga stabil rendah. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


First of all we should say thank you to God Almighty, 
because of God’s blessing and mercy, we could carry out 
all the plans and activities well during 2018. 


Allow us on behalf of Supervisory Board, we give our view 
on corporate management carried out by Peruri’s director 
during 2018. 


The challenge in 2018, related to Bank of Indonesia’s 
assignments to print Rupiah, Peruri had experienced 
the delay of schedule from the planning. This made the 
production decreased from corporate performance goals in 
2018. 


2018, corporate budgeting work plan/rencana kerja 
anggaran perusahaan (RKAP) set the contribution of 
international market by printing money for other countries 
but kept fulfilling the domestic security printing demands. 
Corporate had enlarged the production capacity in adjusting 
to RKA. Peruri had proved to be able to carry out the money 
printing for international market. 


However corporate performance in 2014-2018 period was 
the most significant achievement in Peruri’s journey so far. 


ECONOMIC CONDITION 


Entering 2018, global economy and politic condition in 
several big countries gave new phenomenon, which was 
the long term uncertainty condition. The slow economic 
growth in main trading partner countries and the low price of 
featured export commodities such as crude oil, coal, palm oil 
caused the drop of Indonesian export value. 


Related to this condition, the government tried to encourage 
the infrastructure development evenly in all regions to boost 
economic growth. Government effort to maintain inflation 
rate should be appreciated. Government succeeded in 
controlling basic commodities prices by the guarranty of the 
raw materials supply. 


Statistics center agency/Badan Pusat Statistik (BPS) 
recorded during 2018, inflation reached 3,13%, declined 
compared to the inflation during 2017 which recorded at 
3,61%. BPS hoped in 2019, inflation could be kept stable low. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 67 





Chapter 


02 


Analisis dan 
Pembahasan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Profil Pendukung Laporan 


Keuangan 


Perusahaan Bisnis 


Manajemen 





LAPORAN DEWAN PENGAWAS 
Board Of Supervisory Report 


Meski ekonomi global mengalami tekanan dan berdampak 
pada perekonomian domestik yang tercermin pada 
menurunnya kinerja ekspor, namun sepanjang 2018, 
ekonomi mampu tumbuh sebesar 5,17%, lebih tinggi dari 
pencapaian tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 
5,07%. Masih kuatnya konsumsi rumah tangga menjadi 
penopang utama laju perekonomian pada 2018. 


Aktivitas perekonomian domestik yang masih kuat 
berpengaruh positif terhadap kegiatan usaha, termasuk 
bagi perusahaan yang memiliki bisnis inti di bidang security 
printing mengutamakan sistem berbasis teknologi informasi, 
seriring meningkatnya kebutuhan pencetakan uang dan 
dokumen sekuriti lainnya. 


PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI 


Berdasarkan pelaporan yang disampaikan secara rutin, 
pembahasan dalam rapat koordinasi antara dewan 
pengawas dengan direksi serta hasil pengamatan dan 
analisis yang dibantu oleh komite audit, dewan pengawas 
memberikan apresiasi positif terhadap upaya direksi dan 
manajemen dalam mengelola perusahaan di tengah 
tantangan berat pada 2018. 


Aspek penting yang dicapai perusahaan pada tahun ini 
adalah meletakkan fondasi Peruri untuk melangkah sesuai 
dengan tema: "Strengthening Core to Accelerate Growth" 
melalui program transformasi perusahaan untuk siap 
bersaing di masa depan. Kita paham bahwa pergerakan 
bisnis tidak lagi mengenal batas (go global) dan semakin 
mengarah pada pemanfaatan teknologi canggih (go digital). 


Fondasi untuk mencapai tinggal landas agar mampu 
bersaing di pasar internasional dan digital melalui beberapa 
tahapan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
(SDM), melakukan ekspansi bisnis agar Peruri tidak terlalu 
tergantung kepada captive market, menentukan standar 
proses dan produksi yang berkelas dunia, pengelolaan 
keuangan yang bertumpu kepada perusahaan yang tumbuh 
dengan baik dan cita-cita menjadi world class company 
pada 2021, sesuai dengan Rencana Jangka Panjang 
Perusahaan (RJPP) 2017-2021. 


Transformasi perusahaan mencakup 4 aspek, yaitu SDM, 
bisnis, struktur & sistem serta budaya dilakukan secara 
berkelanjutan dengan sasaran akhir adalah terciptanya nilai- 
nilai yang kemudian melahirkan kualitas SDM yang baik, 
pertumbuhan bisnis yang sehat serta kekuatan struktur dan 
sistem akurat sehingga adaptif terhadap perubahan. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Although global economy had pressured and impacted on 
domestic economy, which reflected by the decline of export 
performance during 2018, economy was able to grow 
5,17%, higher than the previous achievement which grew 
only 5,07%. The strength of household consumption was 
the main support of economic pace in 2018. 


Increase domestic economic activities gave positive 
influence on business activities, including this corporate 
which has core business in security printing and prioritized 
information technology based system, along with the 
increase of money and other security documents printing 
needs. 


ASSESSMENT ON DIRECTORS PERFORMANCE 


Based on the routine report delivered, the discussions 
in coordination meeting between supervisory board and 
directors, together with results of observation and analysis 
which helped by audit committee, supervisory board gave 
positive appreciation on directors and management efforts 
in managing the corporate in the middle of tough challenges 
in 2018. 


Important aspects achieved by corporate this year was 
putting the Peruri’s foundation to move forward according 
to the theme: “Strengthening Core to Accelerate Growth” 
through corporate transformation program, to be ready to 
compete in future era. We understand that the business 
movement was no longer limited (go global) and increasingly 
led to sophisticated technology utilization (go digital). 


Foundation needed to be able to compete in international 
market and digital. We must go through several stages: 
improvement of human resource quality, business 
expansion so Peruri would no longer depended on captive 
market, set the world class process and production standard, 
financial management which based on corporate that grew 
well and the dream to be world class company in 2021, in 
accordance with Corporate Long Term Planning/RJPP for 
2017-2021. 


Corporate transformation included 4 aspects: human 
resource, business, structure, system and culture.Those 
transformations carried out continuously with the ending 
goal would be the values that formed the good quality human 
resource, healthy business growth, accurate structure and 
system strength to become adaptive on changes. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | 


Kami menyadari, Peruri sebagai Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) satu-satunya yang ditugaskan negara untuk 
mencetak uang Rupiah sesuai amanat Undang-Undang 
Nomor 7/2011, tentang Mata Uang Republik Indonesia akan 
menghadapi faktor-faktor eksternal yang berada di luar 
kendali langsung Peruri yang sangat mempengaruhi kinerja 
perusahaan. 


Sebagai pemberi tugas untuk perusahaan, pada 2018, Bank 
Indonesia secara internal melakukan tata kelola pengadaan 
(procurement) yang baik dalam tender internasional dan 
karena proses yang dijalani harus benar-benar hati-hati 
maka ada keterlambatan dalam menyediakan bahan baku 
kertas untuk pencetakan uang. Kami memahami kondisi 
tersebut adalah sesuatu yang perlu dilaksanakan oleh Bank 
Indonesia untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik. 
Peruri juga menyadari sebagai BUMN yang mendapatkan 
penugasan, konsisten menjalankannya meskipun ada 
konsekuensi kinerja Peruri terpengaruh cukup signifkan. 


Keterlambatan ini menyebabkan kinerja produksi 
mengalami penurunan dari 11,08 miliar bilyet uang kertas 
pada 2017, menjadi 7,89 miliar bilyet uang kertas pada 
2018, tetapi berhubung penugasan dari Bank Indonesia 
adalah kontrak multiyears, kekurangan produksi pada 2018, 
akan dikerjakan pada 2019, sehingga total produksi dan 
nilai kontrak tetap diupayakan tercapai. 


Pada akhir 2018, Peruri membukukan pendapatan 
usaha Rp 3,19 triliun atau mencapai 87,46% dari target 
RKAP 2018. Laba usaha dan laba bersih masing-masing 
Rp 455,7 miliar dan Rp 287,5 miliar atau mencapai 87,04% 
dan 80,23% dari target RKAP 2018. 


Tingkat kesehatan perusahaan berdasarkan hasil audit 
Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah AA dengan skor 89,07 
sedangkan realisasi capaian Key Performance Indicators 
(KPI) mendapat skor 87,41 pada 2018. 


FREKUENSI PEMBERIAN NASIHAT 


Berdasarkan pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh 
direksi, pada 2018, dewan pengawas telah memberikan 
pendapat, saran dan nasihat yang dilaksanakan melalui 
mekanisme rapat koordinasi setiap sebulan sekali, antara 
lain: 


Pertama, peningkatan kualitas sistem pengendalian internal 
penjualan luar negeri sehingga diperoleh keyakinan bahwa 
setiap tender dan kontrak yang dibuat telah memperhatikan 
seluruh kemampuan perusahaan. Selain mengantisipasi 
kondisi lingkungan yang ada, dengan memperhatikan pula 
risiko usaha dan tata kelola perusahaan yang baik. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


We realized that Peruri as the only SOE which assigned to 
print Rupiah in accordance with constitution UU No. 7/2011, 
about Republic of Indonesia Currency, would had external 
factors outside of Peruri's control, which impacted the 
corporate performance. 


As the assignor to the corporate, in 2018 Bank Indonesia 
(BI) internally had procurement governance in tender and 
because of the process that was carried out and must be done 
carefully caused the delay on providing paper raw material 
for money printing. We understand these conditions were 
something that needed to be done by BI in implementing 
good governance. Peruri also realized that as the only SOE 
that got the assignments, the corporate must be consistent 
in running the assignment even though the consequence 
influenced the performance of Peruri significantly. 


The delay made the corporate production performance 
declined from 11,08 billion bilyet banknotes in 2017, 
became 7,89 billion bilyet banknotes in 2018, but because 
the assignment of BI was the multiyear contract, the lack of 
production in 2018, would be carried out in 2019, so total of 
production and contract value would be strived to achieve. 


At the end of 2018, Peruri recorded business income in Rp 
3,19 trillion or reached 87,46% from 2018 RKAP target. 
Business profit was Rp 455,7 billion or reached 87,04% 
from 2018 RKAP target. Net profit was Rp 287,5 billion or 
reached 80,23% from 2018 RKAP target. 


Corporate health level based on public accountant office 
audit was AA with score 89,07 and the key indicator 
performance achievement realization got score 87,41 in 
2018. 


GIVING ADVICE FREQUENCY 


Based on corporate management which carried out by 
directors in 2018, supervisory board had given opinions, 
suggestions and advice through coordination meeting 
mechanisms every month, as follow: 


First, the quality improvement of overseas sales internal 
controlling system so the confidence achieved in every 
tender and contract had been made by considering 
all corporate ability. Besides anticipating enviromental 
condition, we also needed to consider business risk and 
corporate good governance. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


02 








Analisis dan 
Pembahasan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Profil Pendukung Tata Kelola 


Bisnis Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Perusahaan 


Manajemen 





LAPORAN DEWAN PENGAWAS 
Board Of Supervisory Report 


Kedua, pembinaan terhadap perusahaan anak hendaknya 
diprogramkan dengan baik. Sejauh ini perusahaan anak 
belum memberikan kontribusi seperti yang diharapkan. 


Ketiga, melengkapi setiap rencana investasi dengan 
term of reference (TOR) dan pelaksanaannya dipantau 
serta dievaluasi secara berkala sehingga target yang 
direncanakan dapat tercapai secara optimal. 


Keempat, meningkatkan frekuensi pendapat dan saran 
sesuai lingkup tugas dan fungsi pengawasan seperti 
mengenai tindak lanjut rekomendasi berbagai hasil audit 
(BPK, BPKP, KAP, sertifikasi), penilaian (GCG, KPKU) dan 
temuan internal audit. 


Kelima, memantau perkembangan transformasi 
perusahaan serta penyiapan infrastruktur organisasi, SDM 
dan budaya perusahaan. 


PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN 


Penyusunan rencana usaha Peruri sebagian besar masih 
berlandaskan pada sumber pendapatan yang bersifat 
captive market, yaitu memenuhi pesanan Bank Indonesia 
untuk mencetak uang Rupiah. Selain cetak uang, Peruri 
memproduksi cetakan non uang seperti paspor, ijazah, 
meterai dan lain-lain. 


Struktur sumber pendapatan yang didominasi oleh captive 
market mempunyai risiko bagi Peruri. Kami memandang 
prospek usaha yang disusun direksi adalah tepat dan kami 
mendukung upaya-upaya memperluas sumber pendapatan 
lain, seperti pesanan dari luar negeri maupun produk- 
produk cashless basis (digital) untuk transaksi non-tunai. 
Diharapkan, perubahan struktur sumber pendapatan dapat 
menopang rencana pertumbuhan perusahaan secara 
berkelanjutan. 


Berkaitan dengan RJPP 2017-2021, bahwa setiap tahun 
secara bertahap ditargetkan pendapatan non captive 
market tumbuh lebih besar dari pendapatan captive market 
maka diperlukan pengembangan bisnis yang fundamental, 
yaitu pengembangan bisnis digital, bisnis internasional dan 
pembangunan pabrik kertas sekuriti atau high security paper 
(HSP). Mengingat kompleksitas rencana pengembangan 
bisnis masa depan dimaksud, dewan pengawas menyarankan 
agar implementasi RJPP benar-benar terencana dan 
pelaksanaannya dilaporkan secara berkala. 


70 Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Second, Coaching on subsidiary Companies must be well 
program. So far the subsidiary companies did not give the 
contribution as expected yet. 


Third, completed every investment planning in term of 
reference (TOR) and the implementation was monitored 
and evaluated periodically so the planned target could be 
achieved optimal. 


Fourth, improved the opinions and suggestions frequency 
according to assignment scope and Supervisory function 
such as follow up of recommendation from audit results 
(BPK, BPKP, KAP, certification), assessment (GCG, KPKU) 
and other internal audit findings. 


Fifth, monitored corporate transformation progress and 
prepared organizational infrastructure, human resource and 
corporate culture. 


VIEW ON CORPORATE BUSINESS PROSPECT 


Drafting of Peruri business planning was mostly still 
based on income source captive market, to meet Bank of 
Indonesia’s order to print rupiah. Besides printing money, 
Peruri produces non money security product such as 
passport, diploma duty stamps etc. 


Income resource structure which dominated by captive 
market was very risky for Peruri. So we saw the business 
prospect arranged by directors was right and we supported 
all efforts to expand to other income source, such as 
overseas orders and cashless digital basis products for non- 
cash transaction. We hope that the income source structure 
changes could support corporate growth plan continuously. 


Related to RJPP 2017-2021, that every year gradually it 
was targeted that income from non captive market could 
grow bigger than the captive market income. Fundamental 
business development was needed in developing digital 
business, international business and building high security 
paper (HSP) factory. Considering the complexity of future 
business development plan, supervisory board suggested 
that RUPP implementation really planned well and reported 
periodically 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | 





PENERAPAN WHISTLEBLOWING DAN PERAN DEWAN 
PENGAWAS 


Peruri berkomitmen meningkatkan implementasi tata kelola 
perusahaan yang baik melalui perbaikan kebijakan, sistem, 
proses dan capaian implementasi. Penerapan whistle 
blowing system (WBS) merupakan salah satu bentuk 
implementasi good corporate governance (GCG) di Peruri. 


WBS merupakan sistem kontrol terhadap tata kelola 
dan kegiatan operasional perusahaan yang dianggap 
menyimpang atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GCG 
serta peraturan yang berlaku. Sebagai sistem pelaporan, 
WBS dapat digunakan oleh pemangku kepentingan internal 
maupun eksternal, seperti pengaduan kepuasan pelanggan 
maupun pengaduan yang bersifat umum. 


Kami mendukung penuh pelaksanaan sistem pelaporan ini 
dan sesuai dengan fungsi pengawasan, dewan pengawas 
berperan menangani pelaporan yang melibatkan perjalanan 
bisnis perusahaan. Hingga akhir 2018, dewan pengawas 
menerima dua laporan WBS dan telah ditindaklanjuti oleh 
unit kerja terkait. 


PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS 


Sesuai dengan surat Menteri BUMN Nomor S-256/ 
D7/04/2017, pada 7 April 2017, perihal Berakhirnya Masa 
Jabatan Anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi 
BUMN yang menyebutkan bahwa masa jabatan Anggota 
Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN adalah 5 
(lima) tahun. Berhubung penugasan Ari Wahyuni sebagai 
Anggota Dewan Pengawas yang diangkat berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-376/MBU/2013, 
berakhir pada 7 November 2018. 


Tugas dalam melakukan pengawasan kelangsungan bisnis 
perusahaan tetap dijalankan secara efektif oleh Ketua 
Dewan Pengawas, Rizal Affandi Lukman yang didukung oleh 
3 (tiga) Anggota Dewan Pengawas lainnya, yaitu Hasiholan 
Siahaan, Erna Wijayanti dan Suroso Hadi Siswoyo. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 


02 


WHISTLEBLOWING APPLICATION AND SUPERVISORY 
BOARD ROLES 


Peruri committed to improve good corporate governance 
implementation through policies improvement, system, 
process and implementation achievement. The application 
of whistle blowing system (WBS) was one of good corporate 
governance (GCG) implementation in Peruri. 


WBS was the control system of governance which was 
considered deviated or not in accordance to GCG principles 
and applicable regulation. As the report system, WBS could 
be used by the internal and external stakeholders, such as 
customer's complaint or the general complaint. 


We fully supported this reporting system and suitable for 
Supervisory function, Supervisory Board roles were handling 
the report which involved corporate business journey. Until 
the end of 2018, supervisory board received 2 reports and 
those had been followed up by related work unit 


CHANGES ON SUPERVISORY BOARD COMPOSITION 


Based on SOE Minister Decree Number S-256/D7/04/2017, 
in April 7, 2017, about the end period of Commisioner/ 
Supervisory Board Member and Directors which said that 
the period of duty of SoE Commisioner/Supervisory and 
Director set for 5 years, then the appointment of Ari Wahyuni 
as member of Supervisory Board member based on SOE 
Minister Decree Number SK-376/MBU/2013, ended in 
November 7, 2018. 


The supervisory role in business continuity was still run 
effectively by Head of Supervisory Board, Rizal Affandi 
Lukman which supported by 3 other members of Supervisory 
Board, Hasiholan Siahaan, Erna Wijayanti and Suroso Hadi 
Siswoyo. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 71 





Analisis dan 


A 3 Pembahasan Pendukung 
erusahaan Manajemen 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Profil 





LAPORAN DEWAN PENGAWAS 
Board Of Supervisory Report 


PENUTUP 


Akhir kata, kami atas nama dewan pengawas menyampaikan 
terima kasih dan penghargaan kepada direksi dan seluruh 
jajarannya, atas segala upaya dan inisiatif untuk mengelola 
perusahaan dengan baik. Apresiasi juga kami sampaikan 
kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama kepada 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia 
sebagai pemilik modal. Semoga pada masa mendatang 
Peruri dapat terus meningkatkan pertumbuhan usahanya 
sehingga memberi manfaat bagi semakin banyak pihak. 
Amin. 


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 


Jakarta 30 Juni 2019 / Jakarta June 30, 2019 


Rizal Affandi Lukman 
Ketua Dewan Pengawas 
Chairman of The Board of Supervisory 


72 Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





CLOSING 


At the end, we on behalf of Supervisory Board would like to 
deliver our gratitude and appreciation to Directors and all the 
ranks, on all efforts and initiative to manage the corporate 
well. Our appreciation also went to all stakeholders, espe- 
cially to SOE Ministry of Republic of Indonesia as the owner. 
Hopefully in the future Peruri will keep improving the busi- 
ness growth in order to give benefits to many parties. Amin. 


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Report from The Board of Supervisory Board and Director 





Hasiholan Siahaan 
Anggota Dewan Pengawas 
Member of The Board of Supervisory 






Erna Wijayanti 
Anggota Dewan Pengawas 
Member of The Board of Supervisory 





Ari Wahyuni 
Anggota Dewan Pengawas 
Member of The Board of Supervisory 


Suroso Hadi Siswoyo 
Anggota Dewan Pengawas 
Member of The Board of Supervisory 






Laporan Analisis dan Tanggun 
Profil Dewan Pembahasan Pendukung Tata Kelola Hata — Laporan 
Perusahaan Pengawas Manajemen Bisnis Perusahaan Peruana an Keuangan 


dan Direksi 








A 
* 


29 
fy 


G | 


87 


$ 
4 


—— 
hex 
PAS 


AY 
‘Vi 








Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | 





LAPORAN DIREKSI 


Board of Directors Report 


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


Pada saat memulai Tahun Buku 2018, untuk menjalankan 
Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018, 
direksi baru sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Badan 
Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) Nomor 
SK-247/MBU/11/2017, pada 20 November 2017, tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi 
Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik 
Indonesia, memulai penugasan dari 20 November 2017, 
dengan jumlah direksi sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Direktur 
Utama, Direktur Teknik & Produksi dan Direktur Keuangan 
sedangkan Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) & Umum 
serta Direktur Pemasaran & Pengembangan Usaha belum 
ditetapkan. Bagi direksi baru, kondisi ini sangat menantang 
karena kami harus menjalankan perusahaan dengan jumlah 
direksi yang belum lengkap. 


Guna mengantisipasi dan menghadapi situasi tersebut, 
direksi mengambil langkah-langkah dengan menetapkan 
Pelaksana Operasi Harian (POH) Direktur SDM & Umum 
kepada Direktur Keuangan, POH Direktur Pemasaran & 
Pengembangan Usaha kepada Direktur Teknik & Produksi. 
Langkah-langkah lain yang dilakukan adalah menyesuaikan 
struktur organisasi, menata ulang dan menyempurnakan 
bisnis proses, menyegarkan penugasan karyawan pada 
posisi-posisi kunci, mempertajam implementasi Key 
Performance Indicator (KPI) agar benar-benar berbasis 
kinerja, meningkatkan efisiensi dengan pendekatan cost 
leadership/cost strategy dan dialog berkesinambungan 
dengan karyawan dengan tema “Here Us Hear You”. 


Perlu kami laporkan di dalam Laporan Tahunan ini, bahwa 
target RKAP 2018, adalah pendapatan Rp 3,65 triliun, turun 
9,48% year on year (yoy) dari Rp 4,04 triliun pada 2017, 
tercapai 87,46% dari RKAP; Laba usaha Rp 523,6 miliar, 
turun 14,60% yoy, tercapai 87,04% dari RKAP; Laba bersih 
Rp 358,4 miliar, turun 23,22% yoy, tercapai 80,23% dari 
RKAP; EBITDA Rp 868,2 miliar, turun 15,96% yoy, tercapai 
88,73% dari RKAP. Penurunan kinerja ini disebabkan oleh 
menurunnya pesanan pencetakan uang Rupiah dari Bank 
Indonesia secara signifikan pada 2018, dibandingkan 
dengan 2017. Pada 2017, pesanan cetak uang Rupiah 
sebanyak 11,06 miliar bilyet, turun 19,75% pada 2018, 
menjadi 8,88 miliar bilyet. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


In starting this year, to run the Work Plan and Corporate 
Budgeting/RKAPin 2018, new Directors in accordance 
with Republic of Indonesia SoE Ministry Number SK-247/ 
MBU/11/2017,in November 20, 2017, at The Ending of 
Duty and the Appointment of members of Directors, which 
started the duty since November 20, 2017,with 3 directors: 
President Director, Technical and Production Director, 
and Finance Director. Meanwhile Human Resource and 
General Director and Marketing and Business Development 
Directors were not yet determined. For the new directors, 
this condition was challenging because we must carry out 
the Corporate with the uncomplete Directors. 


In anticipating and facing this situation, Directors took steps 
by determining the daily executor of Human Resource and 
General Director which held by Financial Director and the 
daily executor of Marketing and Business Development 
which held by Technical and Production Director. Other steps 
done were adjusting organizational structure, rearranged 
and perfecting business process, refreshed the employees 
Assignments of key positions, sharpened implementation 
of Key Performance Indicator (KPI) to be truly performance 
based, improved the efficiency through cost leadership/ 
cost strategy approaches and countinous dialogues with 
employees with theme “Here Us Hear You”. 


We need to convey that in this annual report, 2018 RKAP 
target, our income was Rp3,65 trillion, decreased 9,48% 
year on year (yoy) from Rp4,04 trillion in 2017,with 87,46% 
realization from RKAP. Business Profit was Rp523,6 billion, 
decreased 14,60% yoy but achieved 87,04% from RKAP, 
net profit was Rp358,4 billion, decreased 23,22% yoy but 
achieved 80,23% from RKAP, EBITDA was Rp868,2 billion, 
decreased 15,96% yoy but achieved 88,73% from RKAP. 
The performance decline was caused by the decrease of 
rupiah printing order significantly in 2018 compared to the 
previous year. In 2017 rupiah printing orders was 11 billion 
bilyet, decreased 19,75% into 8,88 billion bilyet in 2018. 
Because the income Contribution from Rupiah printing 
to the Peruri income was big around 60% -70%, so the 
decrease of order influenced the corporate performance. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 75 





Chapter 


02 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Profil Pendukung Tata Kelola 


Bisnis Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Perusahaan 





LAPORAN DIREKSI 


Board of Directors report 


Berhubung kontribusi pendapatan dari pencetakan uang 
Rupiah terhadap pendapatan Peruri sangat besar, yaitu 60% 
sampai dengan 70% maka penurunan pesanan tersebut 
berpengaruh sangat besar terhadap kinerja perusahaan. 
Belum lagi ketersediaan material kertas uang dari Bank 
Indonesia mengalami keterlambatan dan mulai lengkap 
pada September 2018. Konsekuensinya waktu yang 
tersedia untuk mencetak uang Rupiah hanya tersedia efektif 
4 (empat) bulan sehingga target pencetakan uang Rupiah 
pada 2018, yang seharusnya 8,88 miliar bilyet, hanya 
tercapai 90,06%, yaitu 7,89 miliar bilyet sehingga sisanya 
carry overuntuk dicetak pada 2019. Kami memahami bahwa 
keterlambatan pasokan kertas dari Bank Indonesia tersebut 
karena Bank Indonesia perlu menerapkan prinsip-prinsip 
good governance, antara lain pengadaannya dilakukan 
melalui tender internasional dan perlu patuh kepada aturan 
internal Bank Indonesia sendiri. 


Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor 
SK-209/MBU/07/2018, pada 18 Juli 2018, tentang 
Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan 
Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan 
Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, 
akhirnya posisi Direktur SDM & Umum serta Direktur 
Pemasaran & Pengembangan Usaha, sekaligus mengubah 
nomenklatur Direktur Pemasaran & Pengembangan Usaha 
menjadi Direktur Pengembangan Usaha dan Direktur 
Teknik dan Produksi menjadi Direktur Operasi. Lengkapnya 
jumlah direksi pada tengah tahun tersebut menambah spirit 
manajemen untuk mengintensifkan berbagai program yang 
sudah ditetapkan seperti yang sudah dijelaskan di dalam 
laporan ini. 


Sebelum lanjut kepada pembahasan berikutnya, 
perkenankan kami menyampaikan bahwa Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 
menjalankan bisnisnya/penugasan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2006. Sesuai dengan 
namanya sebagai perusahaan percetakan uang negara 
seperti yang dijelaskan PP di atas, pada Pasal 9 dinyatakan 
bahwa perusahaan ditugaskan untuk mencetak uang Rupiah 
Republik Indonesia untuk memenuhi permintaan Bank 
Indonesia. Selain tugas mencetak uang Rupiah dimaksud, 
Peruri juga melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 


a. Mencetak dokumen sekuriti untuk negara, yaitu 
dokumen keimigrasian, pita cukai, meterai dan dokumen 
pertanahan atas permintaan instansi yang berwenang, 

b. Mencetak dokumen sekuriti lainnya dan barang cetakan 
logam non-uang, 

c. Mencetak uang dan dokumen sekuriti negara lain atas 
permintaan negara yang bersangkutan, 

d. Menyediakan jasa yang mempunyai nilai sekuriti tinggi 
yang berkaitan dengan usaha perusahaan dan 

e. Usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya 
maksud dan tujuan perusahaan. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Moreover, the delay of banknotes materials supply from Bank 
of Indonesia which began to complete since September 
2018, made the time available only effective in 4 months, 
so the Rupiah printing target 2018 which supposed to be 
8,88 billionbilyet, only 90,06 % achieved, or 7,89 billion 
bilyet, the rest must become the carry over to be printed in 
2019. We understand that the delay of paper supply was 
because Bank of Indonesia needed to implementgood 
governance principles, such as the procurement must be 
through international tender and must obey the BI internal 
regulations. 


Based on RI SOE Minister Decree Number SK- 
209/MBU/07/2018, in July 18, 2018, about Position 
Nomenclature Changes, Duty Diversion and Appointment of 
Peruri Directors, at last the Human Resource and General 
Director and Marketing and Business Development Director, 
and also changed the Marketing and Business Development 
Director nomenclature into Business Development Director, 
Technical Director and Production into Operational Director. 
The complete amount of Directors in the middle of the year 
boosted the management to carry out the set programs 
intensively, which had been explained in this report. 


Before continuing to the next discussion, allow us to convey 
that Peruri carried out the businesss and assignment based 
on Governement Regulation PP Number 32 of 2006. Based 
on its name, the Corporate as the national money printing 
as explained in above PP, in article 9 said that corporate 
was assigned to print Republic of Indonesia Rupiah to fulfill 
Bank of Indonesia demands. Besides the assignment to 
print Rupiah, Peruri was also implemented these activities: 


a. Printing Security Documents for the state, such as 
Immigration documents, excise stamps, duty stamps and 
land documents on the demands of authorized agency. 

b. Printing other Security Documents and non-coin printing. 


c. Printing money and security documents for other 
countries or based on the related country demands. 

d. Providing services that have high security value related 
to corporate business and 

e. other business which supported the objectives and goals 
of the Corporate. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | 





Seperti sudah dijelaskan di atas, bahwa sensitivitas 
kinerja perusahaan dari pencetakan uang sangat tinggi. 
Beruntung dalam konteks resktrukturisasi hubungan kerja 
Peruri dengan Bank Indonesia, antara lain kontrak kerja 
pencetakan uang Rupiah dilakukan multi years, artinya 
berlaku setiap 2 (dua) tahun. Seperti kontrak 2018, dengan 
2019, sekaligus Peruri sudah mendapatkan kepastian 
untuk pencetakan uang pada 2019, yaitu sebanyak 11,56 
miliar bilyet, naik 30,45% dari 2018. Jumlah tersebut sudah 
termasuk carry over sebanyak 879,9 juta bilyet. 


Melihat kondisi seperti yang dijelaskan di atas, tahun ini 
merupakan tahun yang sulit untuk Peruri. Banyak sekali 
hambatan dan tantangan yang dihadapi, salah satunya 
adalah belum tumbuhnya digital business security seperti 
yang direncanakan dan bisnis pencetakan dokumen sekuriti 
internasional yang belum dapat diselesaikan seluruhnya. 
Masalah hambatan dan tantangan ini, berikut jalan keluarnya 
akan dibahas di dalam sub bab tersendiri. 


Harus diakui bahwa Peruri masih fokus kepada produk 
PP 32, yaitu pencetakan uang Rupiah, meterai, pita cukai, 
dokumen keimigrasian dan buku pertanahan. Berdasarkan 
komposisi di atas maka kontribusi pendapatan RKAP 2018, 
masing-masing produk adalah 61,29% uang rupiah, 3,43% 
meterai, 7,45% pita cukai, 4,75% dokumen keimigrasian 
dan 0,51% buku pertanahan. Sisanya adalah 0,94% dari 
produk dokumen sekuriti lainnya (Non-PP 32), 9,97% dari 
bisnis internasional, 2,21% dari bisnis digital dan 9,41% dari 
anak perusahaan. 


Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 
(RJPP) 2017-2021, target pendapatan Peruri pada 2021, 
adalah Rp 7,4 triliun dengan komposisi diharapkan menjadi 
seperti ini, yaitu 54% dari produk PP 32, 14% dari bisnis 
internasional dan produk Non-PP 32 domestik dan 32% dari 
bisnis digital. Menyadari lingkungan bisnis berubah sangat 
cepat, kami melakukan rolling RJPP pada 21 Agustus 2018, 
dan terjadi revisi target hingga 2021, adalah Rp 5,07 triliun 
dengan komposisi bisnis domestik (PP-32 dan Non PP-32) 
62%, bisnis internasional 1%, new wave business (digital) 
20%, bisnis high security paper (HSP) 4% dan pendapatan 
anak perusahaan 13%. 


Kami melakukan rolling RJPP ini setiap Juli tetapi 
pada 2019, kami masih melihat perkembangan, antara 
lain adanya kebijakan dari Kementerian BUMN untuk 
melakukan holding, tidak terkecuali Peruri. Kami bisa 
melaporkan ini karena pada 2018, arahannya masih belum 
bisa dioperasionalisasikan. Mungkin pada Laporan Tahunan 
2019, sudah ada perkembangan yang lebih baik. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





As explained above, the corporate performance sensitivity 
from money printing was very high. Luckily in this 
restructurization context ofworking relationbetweenPeruri 
and Bank of Indonesia, the Rupiah Printing contract was 
done in multi years, or validated every 2 years. In 2018 and 
2019 contract, Peruri had received the certainty for money 
printing in 2019, of 11,56 billionbilyet, increased 30,45% 
from 2018. This amount included the carry overof 879,9 
millionbilyet. 


Based on condition explained above, this year was the 
difficult year for Peruri. There were so many obstacles 
and challenges faced two of them were the undeveloped 
of digital business security as planned and the unfinished 
international Security Documents Printing. These obstacles 
and challenges and the solutions will be discussed in 
separate sub-chapter. 


We admit that Peruri was still focused on PP 32 product, 
that is the Rupiah, duty stamps, excise stamps, immigration 
documents and land books. Based on the above composition, 
so in the 2018 RKAP income contribution of each product 
are 61,29% Rupiah, 3,43% duty stamps, 7,45% excise 
stamps, 75% immigration documents and 0,51% land book. 
The rest was 0,94% from other security documents (Non- 
PP 32), 9,97% from internasional business, 2,21% from 
digital business, 9,41% from subsidiary companies. 


Based on Corporate Long Term Planning (RJPP) for 2017- 
2021, Peruri target income was Rp 7,4 trillion in 2021, by 
composition contribution of PP 32 product around 54%, 
14% from international business and domestic Non-PP 32 
and around 32% was hoped from digital business. Realizing 
the business environment changed very fast, we did RUPP 
rolling in August 21, 2018, with income target revision worth 
Rp 5,07 trillion until 2021, which contributed from domestic 
business (PP 32 dan Non PP 32)around 62%, international 
business gave contribution around 1%, new wave business 
(digital) was hoped to contribute around20%, high security 
paper (HSP) businessaround 4% and subsidiary companies 
contribution around 13%. 

We did this RUPP rolling every July, but in 2019, we still 
observe the progress, such as the policies from SOE 
Ministry to do holding, no exception for Peruri. We could 
not report this because in 2018, the direction could not yet 
operationalize. Maybe in the 2019 annual report, there will 
be better progress. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 77 





Chapter 


02 


Analisis dan 
Pembahasan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Profil Pendukung Laporan 


Keuangan 


Perusahaan Bisnis 


Manajemen 





LAPORAN DIREKSI 


Board of Directors report 


Pada 2018, manajemen menetapkan tema Laporan 
Tahunan ini adalah: “Strengthening Core to Accelerate 
Growth” dengan tujuan mempertahankan bisnis utama, 
yaitu produk PP 32, meningkatkan bisnis internasional 
dan mengembangkan bisnis digital. Seperti yang sudah 
dijelaskan di atas, Peruri masih bertumpu kepada legacy 
business dan belum mampu meningkatkan bisnis baru, 
terutama digital security tetapi kami meyakini, bahwa 
selambatnya 5 (lima) tahun ke depan bisnis digital Peruri 
akan tumbuh positif. 


Keyakinan ini didukung oleh penyiapan sumber daya 
manusia (SDM) yang dalam 2016-2018/3 (tiga) tahun 
terakhir melakukan rekrutmen sarjana sebanyak 156 
orang, menata struktur organisasi dengan meningkatkan 
status dari Proyek Bisnis (Probis) Digital menjadi Strategic 
Business Unit (SBU) Digital Security. Memang belum 
langsung membukukan pendapatan signifikan tetapi digital 
platform untuk mendukung bisnis tersebut sudah disiapkan, 
regulasi sudah disesuaikan, produk sudah mulai dikenal 
melalui sinergi BUMN. Produk tersebut terdiri dari Peruri 
Sign, Peruri Code, Peruri Trust dan Peruri Tunai. 


Kami optimis, era baru akan segera datang. 
KONDISI PEREKONOMIAN 


Memasuki awal 2018, kondisi perekonomian domestik 
secara makro masih berjalan cukup baik dan kondusif, 
namun memasuki Mei, pasar keuangan Indonesia mulai 
menghadapai tekanan akibat pembalikan dana oleh investor 
asing baik dari pasar modal maupun pasar obligasi yang 
berdampak terhadap pelemahan nilai tukar. Bank Indonesia 
(BI) sebagai pemangku kebijakan moneter mengambil 
langkah segera dengan menaikkan suku bunga acuan 
atau yang lebih dikenal dengan BI 7-day reserve repo rate 
secara total sebesar 1,75% menjadi 6% sejak Mei hingga 
akhir 2018. 


Tekanan nilai tukar tidak hanya dialami Indonesia namun 
juga sejumlah negara Asia termasuk pelemahan Yuan Cina, 
sebagai dampak atas perubahan kebijakan di Amerika 
Serikat yang menaikkan suku bunga acuan The Fed lebih 
agresif dari perkiraan semula untuk menjaga stabilitas 
inflasi dan perekonomian yang membaik. Ketidakpastian 
global juga dipicu oleh perang dagang antara US dan Cina, 
turunnya harga komoditas di pasar global, pada akhirnya 
mempengaruhi volume perdagangan dunia dan Indonesia. 


78 Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





In 2018 management set the Annual Theme Report: 
“Strengthening Core to Accelerate Growth” with the objective 
to maintain main business that is PP 32 products, improve 
the International Business and develop digital business. As 
explained above, Peruri still focused on legacy business 
and could not improve the new business, especially digital 
security but we are sure, that at least in the next 5 years, 
Peruri digital business will grow positively. 


This confidence was supported by preparation of Human 
Resource in the last 3 years, since 2016 until 2018, corporate 
recruited 156 bachelor graduates, arranged organizational 
structure by improving status from Digital Business Project 
into Digital Security of Strategic Business Unit (SBU). 
We did not directly booked the significant income but the 
digital platform to support this business had been prepared, 
regulation had been adjusted, the product began to be 
recognized through SOE synergy. The products consisted 
of Peruri Sign, Peruri Code, Peruri Trust and Peruri Tunai. 


We are optimistic, the new era will come soon. 
ECONOMIC CONDITION 


Entering the beginning of 2018, macro domestic economy 
still run well and conducive, but entering May, Indonesian 
financial market began to get pressure because of fund 
reversal by foreign investors from capital market and 
obligation market which impact to the weakening of 
exchange rate. BI as the monetary policy holder took fast 
step to raise reference interest rate known as BI 7-Day 
Reserve Repo Rate totally of 1,75% became 6% since May 
until end of 2018. 


Pressure on interest rate was not only experienced by 
Indonesia but also in several Asian countries, including the 
weakening of China Yuan, as the impact of policy changes 
in America that raised The Fed reference interest rate, more 
aggresive then original estimate, to keep inflation stability 
and better economy. Global uncertainty had also been 
triggered by the trade war between US and China, the falling 
of commodity price in global market, at the end will influence 
world trade volume and Indonesia. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | 


Pembalikan modal, turunnya kinerja perdagangan yang 
berdampak pada pembengkakan defisit transaksi berjalan 
atau currenct account deficit (CAD), menjadi 2,98% dari 
produk domestik bruto (PDB) sepanjang 2018, membuat 
Bank Indonesia harus meresponnya dengan menaikkan 
suku bunga acuan untuk menjaga kepercayaan pasar 
terhadap pasar keuangan Indonesia. Langkah menaikkan 
suku bunga tersebut mendapat respon positif dari pasar, 
khususnya memasuki kuartal empat 2018, yang terlihat dari 
masuknya kembali dana-dana asing ke pasar keuangan 
Indonesia sehingga mendorong penguatan nilai tukar. 


Dalam kondisi tingginya ketidakpastian global yang 
berpengaruh terhadap perekonomian domestik, Indonesia 
memiliki ketahanan cukup kuat yang tercermin dari 
perekonomian karena masih mampu tumbuh sebesar 5,17% 
sepanjang 2018, terutama didukung oleh masih kuatnya 
konsumsi domestik. Pertumbuhan ekonomi tahun ini, lebih 
baik dibanding pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya 
yang tumbuh 5,07%. 


Pemerintah sebagai pemangku kebijakan fiskal juga 
mampu menjaga kesehatan anggaran dengan sangat baik, 
bahkan mampu menurunkan defisit keseimbangan primer 
hingga ke level terendah sebesar Rp 1,8 triliun, dengan 
defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
sebesar 1,8% dari PDB. Pemerintah juga secara konsisten 
membangun infrastruktur yang merata di seluruh tanah 
air mulai dari Aceh hingga Papua. Bauran kebijakan yang 
diambil oleh pemangku kepentingan baik dari sisi moneter 
dan fiskal telah mampu menjaga pasar keuangan domestik 
dan perekonomian secara keseluruhan sepanjang tahun ini. 


Dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi, tentunya 
diperlukan ketersediaan uang Rupiah di seluruh wilayah 
Indonesia mulai dari kota, desa hingga ke pelosok negeri ini. 
Bank Indonesia sebagai otoritas yang menetapkan besarnya 
uang yang beredar dalam perekonomian, berupaya untuk 
memperkuat ketersediaan uang Rupiah, meningkatkan 
efektivitas distribusi dan memperluas jangkauan layanan 
ke seluruh pelosok negeri khususnya di wilayah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T). 


STRATEGI DAN KEBIJAKAN BISNIS 


Terkait dengan strategi dan kebijakan bisnis, manajemen 
menjalankan perusahaan dengan mengacu kepada 
RJPP 2017 - 2021. Berdasarkan surat Menteri BUMN RI 
Nomor S-298/MBU/05/2017, pada 12 Mei 2017, perihal 
Persetujuan dan Pengesahan Rencana Jangka Panjang 
Perusahaan (RJPP) Perum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) Tahun 2017-2021. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Fund Reversal, the decrease of trade performance which 
gave impact on swelling defisit of running transaction or 
current account deficit (CAD), to 2,98% from Domestic 
Bruto Product (PDB) during 2018, made BI must respond 
by raising reference interest to keep the trade trust on 
financial market in Indonesia. Step to raise interest rate got 
the positive response from market, especially in entering 
fourth quarter 2018, which can be seen from re-entering 
foreign funds to Indonesian financial market so this push the 
exchange rate strengthening. 


In the condition of high globlal uncertainty which gave impact 
to domestic economy, Indonesia had strong endurance, 
which was reflected by the economy that was able to grow 
5,17% during 2018. Especially it was supported by the 
domestic consumption strength. The economic growth this 
year were better than the economic growth in the previous 
year which grew 5,07%. . 


Government as fiscal policies holder, was able to maintain 
budgeting health very well, and able to lower primary 
balancing deficit to the lowest level as Rp 1,8 trillion, with the 
deficit of National Income and Cost Budgeting / Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) of 1,8% from PDB. 
Government was also consistently built evenly at all parts of 
country from Aceh to Papua. Combination of policies taken 
by interest holder from monetery and fiscal side was able 
to maintain domestic and whole economy during this year. 


In order to support economic activities, of course, the 
availability of Rupiah money in all areas in Indonesia from 
cities, villages until the remote places in the country. Bank 
Indonesia as the authority to set the amount of money 
circulating in the economy, tried to strengthen the availibility 
of Rupiah money, to improve distribution effectivity and to 
expand service range to all corners of the country, in the 
front, outermost and remote areas. 


STRATEGIES AND BUSINESS POLICIES 


Related to the strategies and business policies, management 
run the corporate by reffering to the RUPP 2017 - 2021. 
Based on RI SOE Ministry Number S-298/MBU/05/2017, 
in May 12, 2017, about The Approval and Ratification of 
Company Long Term Planning/RJPP) of Peruri for 2017- 
2021. 


Chapter 


02 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report 79 





Analisis dan 
Pembahasan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Profil Pendukung Laporan 


Keuangan 


Perusahaan Bisnis 


Manajemen 





LAPORAN DIREKSI 


Board of Directors report 


RJPP di atas menjadi pedoman pengurus perusahaan 
setidaknya hingga lima tahun ke depan. Di dalam 
perjalanannya, RJPP tersebut sudah dilaksanakan hingga 
2018, dan sudah ditetapkan dalam bentuk RKAP. Secara 
umum RJPP tersebut menetapkan 17 inisiatif strategis 
dengan rincian sebagai berikut: 


Pertama, memperkuat bisnis inti (uang domestik) dengan 

langkah yang perlu dilakukan adalah: 

a. Melaksanakan restrukturisasi hubungan dengan Bank 
Indonesia. 

b. Menciptakan keunggulan operasional dan efisiensi 
produksi. 

c. Mengembangkan integrasi ke produksi bahan kertas. 


Kedua, bersaing di pasar domestik, dengan menempuh 

cara: 

a. Menciptakan keunggulan pelayanan. 

b. Menciptakan keunggulan operasional non-uang. 

c. Mengembangkan dokumen generasi kedua (2nd 
generation). 

d. Membangun bisnis smart card. 


Ketiga, bersaing di pasar internasional, dengan: 

a. Mempersiapkan pasar uang internasional, 

b. Mempersiapkan pasar uang logam internasional, 
c. Melakukan ekspansi paspor. 


Keempat, mengembangkan bisnis digital: 

a. Merealisasikan new wave business melalui 
pengembangan produk track and trace, 

b. Mengembangkan produk government solution. 


Kelima, membangun kapabilitas internal, dengan: 

a. Melaksanakan transformasi organisasi, 

b. Menjalankan restrukturisasi anak perusahaan, 

c. Membangun budaya perusahaan dengan standar 
internasional, 

d. Memberdayakan teknologi, 

e. Membentuk Project Management Office (PMO). 


Hingga sekarang, 17 inisiatif strategis tersebut dipantau 
secara ketat implementasinya melalui PMO. PMO 
melaporkan bahwa sinkronisasi antara RJPP dan RKAP 
dijembatani oleh pembuatan kebijakan umum perusahaan 
(KUP) yang berisi pedoman untuk membuat RKAP pada 
tahun yang akan datang. KUP ini disiapkan oleh Biro 
Perencanaan Perusahaan atau Corporate Planning. 


Penyusunannya mengacu kepada RJPP tahun yang akan 
datang dan aspirasi pemilik modal (shareholder aspiration). 
Berdasarkan KUP yang ditetapkan direksi selambatnya 
pada Juli tahun berjalan maka setiap direktorat/divisi wajib 
membuat RKAP tahun yang akan datang sesuai arahan 
direksi di dalam KUP tersebut. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





The above RJPP was the guideline for the corporate 
management at least for the next 5 years. Along the way, 
RJPP was implemented until 2018, and set in the form of 
RKAP. In general, RJPP set 17 initiative strategies with the 
following details: 


First, strengthened core / domestic money business through 
the necessary steps: 
a. Do the restructurization of relation with Bank of Indonesia 


b. Create operational excellence and product efficiency. 
c. Develop integration to paper material products. 


Second, compete in domestic market, through several 
ways: 

a. Creating service excellence. 

b. Creating non-money operational excellence. 

c. Developing 2nd generation documents. 


d. Building smart card business. 


Third, compete in international market by: 

a. Preparing the international money printing market. 
b. Preparing international coin printing market. 

c. Doing the passport expansion. 


Fourth, developing digital business: 

a. Realizing the new wave business, through track and 
trace product development. 

b. Developing government solution products. 


Fifth, develop internal capability, by: 

a. Doing organizational transformation 

b. Running the subsidiary companies restructurization. 
c. Building corporate culture with international standard. 


d. Empowering the technology. 
e. Forming Project Management Office (PMO). 


Until now, 17 strategic inisiative implementation was 
monitored closely by PMO. PMO reported that the 
synchronicity between RJPP and RKAP was bridged by 
Corporate General Policies Maker/KUP which contained 
the guidelines to draft RKAP for the next year. KUP was 
prepared by Corporate Planning Bureau. 


The drafting refered to the upcoming year's RJPP and 
shareholder aspiration. Based on the KUP set by directors 
at the latest in July of the running year, then all directorates 
and divisions must make RKAP for the coming year based 
on the director's direction in the KUP. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | 


Berdasarkan RKAP yang sudah disahkan, sejak awal tahun 
PMO mulai menjalankan fungsinya untuk mengecek dan 
mengingatkan melalui pencapaian operating plan. Data 
2018, menjelaskan bahwa pencapaian operating plan 
masing-masing direktorat adalah: 


(1). Direktorat Utama mencapai 99,13% dengan target 
utama yang diselesaikan adalah pelaksanaan RJPP 
Rolling (Bedah RJPP), meningkatkan peran corporate 
communication untuk meningkatkan corporate reputation 
dan product branding, assessment risk maturity level, 
pelaksanaan asesmen GCG, pengawasan pada anak 
perusahaan, Risk Based Internal Audit (RBIA), dan tindak 
lanjut temuan internal. 


(2). Direktorat Operasi mencapai 93,41% dengan target 
utama yang diselesaikan adalah memastikan terpenuhinya 
produksi pesanan produk uang Rupiah, meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi pemeliharaan mesin produksi, 
pencapaian target pendapatan PP 32 Non-Uang RI, efisiensi 
energi dan produk teknikal workshop dan membangun 
kapasitas produksi uang kertas non Rupiah. 


(3). Direktorat Pengembangan Usaha mencapai 87,75% 
dengan target utama yang diselesaikan adalah kerjasama 
dengan mitra teknologi yang kredibel di bidang track & trace, 
digital locker & government solution, akuisisi perusahaan 
smart card oleh PT Peruri Digital Security minimum sebesar 
51%, melakukan pengalihan saham 67% Peruri di PWT, 
membangun kapabilitas produksi smart card, melakukan 
survei indeks kepuasan pelanggan dan riset pembuatan 
produk baru. 


(4). Direktorat SDM & Umum mencapai 97,33% dengan 
target utama yang diselesaikan adalah membangun 
organisasi berbasis SBU, efektivitas pengadaan melalui 
perluasan sourcing dengan dukungan e-procurement, 
pemenuhan persyaratan ISO 14298 (intergraf), pemenuhan 
persyaratan objek vital nasional, terbentuknya Lembaga 
Sertifikasi Peruri (LSP-Peruri) yang terakreditasi Badan 
Nasional Sertifikasi Nasional (BNSP) dan program sertifikasi 
profesi. 


(5). Direktorat Keuangan mencapai 85,67% dengan target 
utama yang diselesaikan adalah perumusan analisis 
profitabilitas dalam SBU, penyediaan sumber dana untuk 
penyerapan belanja modal, new system ERP, meningkatkan 
IT performance software, peningkatan social awareness 
melalui PKBL dan program BUMN Hadir Untuk Negeri dan 
pembangunan daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan). 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Based on RKAP which had authorized, since the beginning 
of the year, PMO started to run the function to check and 
remind through operating plan achievement. Data in 
2018, explained that operating plan achievement of each 
directorate are: 


1). President Director achieved 99,13% with main targets 
done were the implementation of RJPP Rolling , improving 
corporate communication role for corporate reputation 
improvement and product branding, assessment risk 
maturity level, implementation of GCG assessment, 
supervisory on subsidiary companies, Risk Based Internal 
Audit (RBIA), and follow up of internal findings. 


(2). Operational Directorate achieved 93,41% with main 
target done were to ensure the fulfillment of Rupiah order 
products, improve the effectivity and efficiency of production 
machine maintenance, income target achievement of PP- 
32 Non Money RI, energy efficiency and product technical 
workshop and build non Rupiah banknotes production 
capacity. 


(3). Business Development Directorate achieved 87,75% 
with the main target done were the cooperation with 
credible technology partner in track & trace field, digital 
locker&government solution, smart card company 
acquisition by PT Peruri Digital Security minimum of 51%, 
making diversion of 67% Peruri’s share in PWT, build smart 
card product capability, carry out the customer satisfaction 
index survey and research on making new products. 


(4).Human Resource and General Directorate achieved 
97,33% with main targetrs done were building SDU based 
organization, Procurement effectivity through sourcing 
expansion with the support of e-procurement, fulfillment 
of ISO 14298 requirements (intergraf), fulfillment of 
national vital object requirements, the establishment of 
Peruri Certification Agency (LSP-Peruri) which accredited 
by National Certification National Agency (BNSP) and 
profession certification program. 


(5). Financial Directorate achieved 85,67% with the main 
targets done were drafting profitability analysis in SBU, 
provider of funding sources for capital, absorption of capital 
expenditure, new ERP system, improved IT performance 
software, improved social awareness through PKBL and 
SOE program : Present to The Country, and Development 
of 3T Areas (Obsolete, Outermost, and Front). 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


02 








Analisis dan 
Pembahasan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Profil Pendukung Laporan 


Keuangan 


4 Bisnis 
Perusahaan Manajemen 





LAPORAN DIREKSI 


Board of Directors report 


Sistem ini memang belum sempurna sehingga pada 2019, 
kami menetapkan bahwa untuk mengukur pencapaian target 
RKAP dilaksanakan melalui pendekatan Balance Score 
Card (BSC) dalam bentuk "Strategy Map" melalui rumusan 
"OMTI" (Objective, Measurement, Target, Initiative). 
Kami meyakini bahwa dengan pendekatan di atas, target 
perusahaan akan bisa lebih terawasi pencapaiannya. 
Perbaikan memang harus dilakukan dari waktu ke waktu 
dan kami konsisten menjalankannya. 


PENCAPAIAN TARGET 


Sepanjang 2018, Peruri berhasil mencatatkan pendapatan 
usaha konsolidasian sebesar Rp 3,20 triliun, turun 8,10% 
dibandingkan 2017, yang mencapai Rp 3,48 triliun. Laba 
usaha konsolidasian sebesar Rp 448 miliar, turun 10,11% 
dibandingkan 2017, yang mencapai Rp 498 miliar. Laba 
bersih konsolidasian sebesar Rp 288 miliar, turun 29,22% 
dibandingkan 2017, yang mencapai Rp 406 miliar. 


EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization) marjin konsolidasian sebesar 24,10%, 
turun 4,74% dibandingkan 2017, yang mencapai 25,30%. 
Total aset tercatat sebesar Rp 5,05 triliun, naik 8,36% jika 
dibandingkan dengan 2017, yang mencapai Rp 4,66 triliun. 


Pendapatan perusahaan dikontribusi oleh pencetakan uang 
Rupiah sebesar 64,24%, pita cukai sebesar 9,05%, paspor 
& buku sebesar 7,29%, meterai sebesar 4,60%, dokumen 
pertanahan sebesar 0,89% dan sisanya adalah dokumen 
lainnya. Dividen Peruri kepada negara untuk tahun buku 
2018, ditetapkan oleh menteri BUMN sebesar Rp 64,9 miliar 
atau 23% dari laba bersih yang dapat didistribusikan kepada 
pemilik entitas induk. 


Kami sangat bersyukur secara keseluruhan Peruri masih 
mencatatkan kinerja yang positif pada 2018, walaupun 
mengalami penurunan jika dibandingkan pencapaian 2017. 
Penjualan 2018, mengalami penurunan proposional dengan 
perolehan pesanannya terutama pada pesanan produk 
uang NKRI dikarenakan di awal tahun masih menyelesaikan 
carry over pesanan sebelumnya. 


HAMBATAN UNTUK MENCAPAI TARGET 


Di dalam menjalankan RKAP 2018, banyak sekali 
hambatan dan tantangan yang dihadapi, baik terkait 
dengan penugasan dari Bank Indonesia untuk pencetakan 
uang Rupiah, penugasan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) 
Pajak untuk implementasi e-Meterai, pengembangan bisnis 
digital, kesiapan alat produksi untuk pencetakan uang luar 
negeri/internasional dan lainnya. Beberapa di antaranya 
dapat diuraikan di bawah ini: 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





This system was not yet perfect until 2019, we determined 
that to measure the achievement of RKAP target, would 
be done through Balance Score Card (BSC) approach, 
in the form of “Strategy Map” through “OMTI” (Objective, 
Measurement, Target, Initiative) formula. We are sure that 
the above approaches, corporate targets achievement could 
be monitored more. The revision must be done from time to 
time and we do it consistently. 


TARGET ACHIEVEMENT 


During 2018, Peruri succeeded to record consolidated 
business income worth Rp3,20 trillion, decreased 
8,10% compared to 2017 which reached Rp3,48 trillion. 
Consolidated business profit was Rp448 billion, decreased 
10,11% compared to 2017 which reached Rp498 billion. 
Consolidated net profit was Rp288 billion, decreased 
29,22% compared to 2017 which reached Rp406 billion. 


Consolidated margin EBITDA (Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortization) was 24,10%, 
decreased 4,74% compared to 2017 which reached 25,30%. 
Total asset recorded was Rp5,05 trillion, increased 8,36% 
compared to 2017 which achieved Rp4,66 trillion. 


Corporate income contributed by Rupiah Printing was 
64,24%, excise stamps was 9,05, passport & books was 
7,29%, duty stamps was 4,60%, land document was 0,89% 
and the rest was other documents. Peruri Dividend for the 
country in book year 2018, set by SOE Minister worth Rp64,9 
billion or 23% from net profit which could be distributed to 
parent entity owner. 


We are thankful that overall Peruri still rcorded the positive 
performance in 2018, eventhough there were many declined 
compared to 2017 achievement. Sales in 2018, had 
proportional decrease of orders, especially on on Rupiah 
product orders, because in the beginning of the year, Peruri 
still completed the carry over from the previous year. 


OBSTACLES IN ACHIEVING TARGET 


In implementing 2018 RKAP, there were many obstacles 
and challenges faced, related to the Bank of Indonesia 
assignments for Rupiah printing, assignment from General 
Directorate of Tax for e-Duty, digital business development, 
production equipment readiness on international money 
printing. Some of them could be described below: 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | 





Pertama, pengadaan lembar kertas uang (LKU) dari Bank 
Indonesia pada 2018, baru masuk awal September 2018. 
Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa efektif kami 
mempunyai waktu untuk mengerjakan pencetakan uang 
Rupiah tersebut sekitar empat bulan untuk mencetak 
7,01 miliar bilyet. Perlu diketahui bahwa Peruri hanya 
bertugas mencetak uang Rupiah tersebut tetapi penyediaan 
kertasnya oleh Bank Indonesia. 


Kedua, target pendapatan e-meterai sebesar Rp 75 miliar 
tidak terealisasi pada 2018, karena regulasi e-meterai dari 
Ditjen Pajak belum keluar. 


Ketiga, bisnis internasional belum berjalan sesuai target, 
antara lain karena belum tersedianya mesin coating untuk 
pencetakan uang Nepal pecahan Rs 500 dan Rs 200. 
Selain itu, pesanan uang logam luar negeri tidak terealisasi 
karena keikutsertaan di dalam tender di Thailand gagal dan 
pesanan commemorative coin untuk Asian Games 2018, 
tidak jadi dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Asian 
Games dan Bank Indonesia. 


Keempat, pengembangan bisnis digital belum menunjukkan 
kinerja yang diharapkan. Sifatnya masih business 
development sehingga perlu waktu untuk bisa kompetitif 
masuk pasar. 


Kelima, kontribusi anak perusahaan masih belum optimal. 
Berdasarkan RJPP, anak perusahaan ditargetkan mampu 
memberikan kontribusi 30% terhadap induk perusahaan 
pada 2021. Hingga 2018, kontribusi anak perusahaan 
sebesar 12,88%, masih jauh dari yang ditargetkan tetapi 
kami berharap pada tahun-tahun yang akan datang, 
peranan anak perusahaan akan semakin besar. 


TANTANGAN YANG DIHADAPI 


Melihat hambatan seperti yang diuraikan di atas, kami 
mencoba menginventarisasi tantangan yang dihadapi 
sebagai berikut: 


Pertama, memenuhi produksi cetak uang Rupiah tepat 
waktu, jumlah dan mutu. Kami bersyukur dengan revisi 
target yang sudah disetujui Bank Indonesia untuk 
pencetakan dari 7,89 miliar bilyet menjadi 7,01 miliar bilyet 
dapat diselesaikan tepat waktu, pada 27 Desember 2018. 
Semuanya sudah diserahkan ke Bank Indonesia. 


Kedua, meningkatkan pendapatan non captive market agar 
bisa mendukung captive market produk PP 32, dengan cara 
memperluas pasar domestik, internasional, digital security 
dan kontribusi anak perusahaan. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


First, procurement of banknotes paper from Bank of 
Indonesia for 2018, just entered in early September 2018. 
As explained before, effectively we only had 4 months to 
print 7,01 billion bilyet. We need to note that Peruri was 
only assigned to print but the paper provider was Bank of 
Indonesia. 


Second, income target from e-Duty was Rp75 billion was 
not realized in 2018, because the regulation of e-Suty from 
General Directorate Tax was not yet released. 


Third, international business was not run according to target, 
because the unavailability of coating machine for Nepal 
money Rs 500 and Rs 200. Besides that, international coin 
order was not realized because the participation in Thailand 
tender failed and commemorative coins order for Asian 
Games 2018, was cancelled by Asian Games committee 
and Bank of Indonesia. 


Fourth, digital business development did not show the 
expected performance yet. The characteristic was still in 
developing business so it needed time to be competitive in 
entering the market. 


Fifth, subsidiary companies distribution was not yet optimal. 
Based on RJPP, subsidiary companies was targeted to be 
able to contribute 30% to corporate parent in 2021. Until 
2018, subsidiary companies contribution was 12,88%, still 
far from the target but we hope for the future, the subsidiary 
companies roles will be bigger. 


CHALLENGES FACED 


Considering the obstacles described above, we tried to 
faced the challenges by: 


First, fulfilling the Rupiah printing production on time, in 
amount and quality. We are grateful that target revision 
approved by Bank of Indonesia to print from 7,89 billion bilyet 
into 7,01 billion bilyet had finished on time, in December 27, 
2018. All of them had been delivered to Bank of Indonesia. 


Second, improving the non-captive market income so 
it would support captive market products of PP 32, by 
expanding in domestic market, international, digital security 
and subsidiary companies contribution. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


02 








Analisis dan 
Pembahasan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Profil Pendukung Laporan 


Keuangan 


Perusahaan Bisnis 


Manajemen 





LAPORAN DIREKSI 


Board of Directors report 


Ketiga, mengakselerasi terlaksananya inisiatif 
pengembangan usaha sejalan dengan RJPP dan dinamika 
pasar. 


Keempat, meningkatkan produktivitas dan profitabilitas 
SBU uang RI dan SBU PP 32 Non-Uang RI agar menjadi 
SBU yang sehat, efektif dan efisien. 


Kelima, menata ulang manajemen keuangan, mengelola 
belanja modal, mengoptimalkan aset dan mempersiapkan 
ERP untuk mendukung kinerja perusahaan. 


Keenam, mengembangkan kompetensi SDM dan 
mengembangkan kultur kerja yang lebih baik. 


STRATEGI UNTUK MENCAPAI TARGET 


Sehubungan dengan hambatan dan tantangan yang 
besar seperti yang sudah dijelaskan di atas, manajemen 
menetapkan strategi untuk menjawab situasi dan kondisi 
lapangan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 


Pertama, mengaktifkan kembali 1 (satu) mesin offset 
dengan formasi 3 (tiga) gilir pada awal Agustus 2018, untuk 
menyongsong tersedianya lembar kertas uang (LKU) dari 
Bank Indonesia pada awal September 2018. 


Kedua, mengaktifkan kembali 3 (tiga) mesin intaglio untuk 
mendukung percepatan pencetakan uang Rupiah. 


Ketiga, menambah meja pemeriksaan bilyet manual 
sebanyak 8 (delapan) meja. 


Keempat, melaksanakan lembur Sabtu dan Minggu, 3 (tiga) 
kali dalam sebulan. 


Kelima, melakukan lembur awal untuk gilir 2 (dua) dan gilir 
3 (tiga), yaitu dibuat overlapping antar gilir untuk menunjang 
pencapaian target harian. 


Keenam, melakukan efisiensi biaya dan evaluasi anggaran 
investasi yang sudah diusulkan. 


Ketujuh, menyempurnakan sistem HCMS, ERP dan 
hyperion disesuaikan dengan struktur organisasi baru. 
Hyperion adalah aplikasi e-budgeting yang digunakan 
dalam penyusunan RKAP. 


Kedelapan, membuat skala prioritas program kerja dan 
menunda yang tidak urgent. 


Berdasarkan kepada strategi operasional tersebut, pada 
2018, Peruri mencapai target produksi yang tidak terlalu 
mengecewakan di tengah-tengah berbagai keterbatasan, 
yaitu 7,01 miliar bilyet, artinya tercapai 88% dari target 
RKAP sebanyak 7,89 miliar bilyet. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Third, Accelerating the implementation of business 
development initiatives in line with RJPP and market 
dynamics. 


Fourth, improving productivity and provitability of RI money 
and RI Non-Uang PP 32 SBU in order to be healthy, effective 
and efficient SBU. 


Fifth, rearranging financial management, Capital 
Expenditures Management, optimizing assets and 
preparing, ERP to support corporate performance. 


Sixth, Developing human resource Competence and 
develop better working culture. 


STRATEGIES TO ACHIEVE TARGETS 


Related to the big obstacles and challenges explained 
above, management set strategies to overcome the situation 
and condition by taking these steps: 


First, reactivating 1 offset machine with 3 turns formation at 
the beginning of August 2018, to welcome the banknotes 
paper materials from Bank of Indonesia in early September 
2018. 


Second, reactivating 3 intaglio machines to support Rupiah 
printing acceleration. 


Third, add the manual bilyet checking table into 8 tables 


Fourth, did the overtime on Saturday and Sunday, 3 times 
in a month. 


Fifth, did the early overtime for second and third shift by 
making overlapping between shifts to support daily target 
achievement 


Sixth, did the cost efficiency and investment budgeting 
evaluation which had proposed. 


Seventh, perfecting the HCMS system, ERP and hyperion 
was adjusted with the new organizational structure. 
Hyperion was the e-budgeting application which used in 
drafting RKAP. 


Eighth, make work program scale priority and postpone if 
it was not urgent. 


Based on those operational strategies, in 2018, the result 
was not really dissapointing in the middle of all limitations. 
Peruri achieved 7,01 billion bilyet, which achieved 88% from 
RKAP target 7,89 billion bilye 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | 


Dalam kaitannya dengan implementasi ERP, pada 31 
Desember 2018, telah dilaksanakan go live dari sebelumnya 
memakai sistem Oracle menjadi SAP. Go live tersebut 
ditandai dengan cut over, yaitu secara resmi memakai 
sistem yang baru (SAP). 


Sementara itu mengenai penilaian kinerja karyawan, mulai 
diimplementasikan penilaian yang lebih obyektif dan fair 
untuk kinerja dan bonus dengan menilai divisi berdasarkan 
peringkat individu dari masing-masing karyawan. Ini 
merubah skema yang cenderung sama rata sama rasa yang 
selama ini masih berjalan meskipun sebetulnya sistemnya 
sudah ada. Guna mencapai maksud meningkatkan 
obyektivitas terhadap kinerja karyawan, manajemen 
melakukan beberapa penyempurnaan dari sistem yang 
sudah tersedia sebelumnya. 


Faktor lain yang layak dikemukakan dari sisi pembinaan 
dan pengembangan SDM, ada data menarik, yaitu indeks 
keterikatan karyawan mengalami peningkatan dari tahun 
sebelumnya 50,70% menjadi 72%. Pada sisi lain, kami 
juga sudah membentuk Lembaga Sertifikasi Peruri yang 
sudah terakreditasi di Badan Sertifikasi Nasional (BNSP). 
Sertifikasi ini merupakan bekal berharga untuk mendapatkan 
karyawan yang berkualitas. 


PROSPEK USAHA 


Indonesia telah mendapat peringkat layak investasi dari 
3 lembaga pemeringkat utama dunia Moody's Investors 
Service Fitch Ratings dan S&P Global Ratings. Ketiga 
Lembaga tersebut memperbaiki peringkat Indonesia 
dari BBB- menjadi BBB. Peruri berharap pengaruh dari 
perkembangan positif tersebut akan terasa pada 2019 
mendatang. Sehubungan dengan itu, Peruri telah siap 
menangkap peluang pertumbuhan yang diperkirakan akan 
muncul di sepanjang tahun agar dapat berkerja lebih baik 
lagi dari 2018. 


Namun tentunya sebagaimana telah diulas sebelumnya, 
peletakan fondasi yang kuat mesti segera dilaksanakan. 
Guna melaju kencang, peletakan fondasi ini menjadi 
penting karena apabila pertumbuhan bisnis dipercepat di 
atas fondasi yang rapuh maka pertumbuhan yang dicapai 
tidak akan berkelanjutan. Aspek yang menjadi target 
pembenahan mencakup SDM, manajemen risiko, sistem 
dan prosedur dan perencanaan belanja modal. 


Terkait perkembangan transaksi digital yang semakin tidak 
terhindarkan, Peruri mesti menyikapinya dengan melakukan 
re-positioning. Re-positioning tidak berarti Peruri berubah 
arah dari penugasan tetapi agar diartikan bahwa Peruri 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Related to ERP implementation, in December 31, 2018, the 
go live was held, previously Oracle system was used and 
changed into SAP. Go live was marked by cut over, which 
officially used SAP as the new system. 


Meanwhile about the employee performance assessment, 
the more objective and fair assessment began to be 
implemented by assessing division based on individual 
rank. This changed the scheme of equal which still run until 
now eventough the system already existed. To achieve the 
objectivity on employee performance, management had 
done several revision on the available system. 


Other factors that needed to be stated on the couching and 
development of human resource, there was an interesting 
data on employees engangement index, which increased 
from the previous year, from 50%, 70% became 72%. On 
the other hand, we had established Peruri Certification 
Agency, which accredited by National Certification Agency 
(BNSP). This certification was the valuable factor to get 
qualified employee. 


BUSINESS PROSPECT 


Indonesia had received investment feasibility level from 3 
world main leveling agencies Moody’s Investors Service, 
Fitch Ratings and S&P Global Ratings. These 3 agencies 
had improved Indonesian level from BBB- into BBB. Peruri 
hoped that the influence of this positive development would 
be seen in 2019. Related to that Peruri was ready to catch 
any opportunities expected during the year so Peruri could 
be better from 2018. 


However, as discussed before, the laying a strong 
foundation must be done urgently. To move forward, the 
strong foundation was important because if the business 
development was accelerated upon the weak foundation, 
then the development will not be sustainable. The aspect 
that became the improvement target includes human 
resource, risk management, system, procedures and capital 
expenditure planning. 


Related to unevitable digital transaction progress Peruri 
must do the re-positioning. Re-positioning was not about 
changing the assignment direction but Peruri must 
strengthen the core competence, such as providing security 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


02 








Analisis dan 
Pembahasan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Profil Pendukung 


4 Bisnis 
Perusahaan Manajemen 





LAPORAN DIREKSI 


Board of Directors report 


mesti memperkuat core competence, yaitu menyediakan 
Security service atau proteksi terhadap jaminan/keamanan 
keaslian dokumen milik negara dan masyarakat, ditengah 
perkembangan teknologi dengan segala ancaman yang 
semakin tinggi terhadap dokumen sekuriti. 


Layanan digital security yang rencananya akan ditingkatkan 
oleh Peruri, nantinya akan bersifat melengkapi terhadap 
layanan pencetakan security printing. Kami memahami 
bahwa kebutuhan akan barang cetak, terutama terkait 
security tidak akan tergantikan. Optimisme ini salah satunya 
diperoleh setelah memperhatikan kebijakan Bank Indonesia 
yang telah menetapkan kebijakan untuk menyediakan uang 
layak edar hingga ke pelosok-pelosok di wilayah perbatasan. 


PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 
(SDM) 


Peruri mempunyai SDM yang kompeten. Di bidang security 
printing, kami adalah yang terbaik. Namun kami memahami 
bahwa sasaran RJPP 2017-2021, sangat menantang 
karena Peruri mesti mampu bersaing di pasar global dan 
digital. Tugas tersebut secara organisatoris dibebankan 
kepada Direktorat SDM & Umum untuk menciptakan SDM 
yang siap bekerja dan bersaing di pasar global dan digital 
tersebut. 


Oleh karena itu, proses rekrutmen dilakukan secara hati- 
hati dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi 
permesinan yang menimbulkan efisiensi dan efektivitas 
dan memungkinkan pelaksanaan pekerjaan secara matang 
dan akuntabel. Penerapan kebijakan minus growth sudah 
dilakukan secara konsisten. Rekrutmen tidak lagi hanya 
didasarkan kepada usulan dari bawah (boftom-up) tetapi 
telah didasarkan kepada kebijakan manajemen (top- 
down). Ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara 
kebutuhan dengan kepentingan bisnis perusahaan ke 
depan. 


Adanya kebijakan minus growth, bukan berarti Peruri 
tertutup terhadap penambahan jumlah SDM. Ke depannya, 
penambahan jumlah SDM tetap dilaksanakan selama 
diiringi dengan pertumbuhan bisnis dan disesuaikan dengan 
kebutuhannya. Hal penting lainnya yang menuntut peran 
divisi SDM adalah transformasi budaya perusahaan. 


RJPP 2017-2021, mengharuskan Peruri melangkah 
keluar dari zona aman untuk menjajaki berbagai peluang 
pendapatan di luar penugasan, menuntut seluruh elemen 
perusahaan untuk siap berkompetisi. Dalam mencapai 
tujuan ini, manajemen telah menetapkan pendekatan 
secara sistematis, salah satunya melalui agent of change. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





service or protection on insurance/ security and originality 
of state and public documents in the middle of technological 
development with all higher threats on security documents. 


Digital security service which planned to be improved by 
Peruri, would be the complementary on security printing 
service. We understand that printed goods needs related 
to security would never be replaced. This optimistic was 
received after paying attention on Bank of Indonesia policies 
to provide cash until the remote areas and near state border 
areas. 


DEVELOPMENT QUALIFIED HUMAN RESOURCE 


Peruri had competence human resource. In security printing, 
we are the best. But we understand that in comprehending 
RJPP 2017-2021 goals, Peruri must compete in global and 
digital market. This duty was carried out by human resource 
Directorate and General to create human resource that was 
ready to work and compete in global and digital market. 


So, the recruitement process was done carefully and 
considering the machinery technological progress which 
made efficiency and effectiveness and to make the 
implementation of work done with mature and accountable 
preparation. Minus growth policies implementation had been 
done consistently. Recruitement was not only based on 
bottom up management policies but also based on top-down 
management. This was done to ensure the conformity of 
the needs and the corporate business interest in the future. 


With the minus growth policies, it does not mean that Peruri 
was closed on the human resource addition. In the future, 
the addition of human resource would be done based on the 
business development and adjusted according to the needs. 
Other important thing that needs the Human Resource 
Division role was the corporate cultural transformation. 


RJPP for 2017-2021, obligated Peruri to go outside the 
comfort zone to explore prospective income outside the 
assignment, asked all corporate elements to be ready to 
compete. In achieveing this goal, management had set the 
systematic approach through agent of change. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | 





Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 


Sebagai BUMN, Peruri berkomitmen untuk menjalankan 
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good 
corporate governance (GCG), mengacu pada Peraturan 
Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011, pada 1 Agustus 
2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang 
Baik pada BUMN. Selain itu, perusahaan juga mengadopsi 
kaidah-kaidah yang digariskan oleh Komite Nasional 
Kebijakan Governance (KNKG) maupun best practices 
yang berkembang di dunia bisnis. 


Guna memberikan arah untuk pelaksanaan GCG maka 

direksi telah mengeluarkan beberapa keputusan, yaitu: 

a. Surat Keputusan Bersama Direksi dengan Dewan 
Pengawas Nomor SK-04/DP/XII/2015, tentang Pedoman 
Tata Kelola Perusahaan. 

b. Surat Keputusan Bersama Direksi dengan Dewan 
Pengawas Nomor KEP-12/XII/2015, tentang Pedoman 
Etika Perilaku. 

c. Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP-995/XI1/2015, 
tentang Whistle Blower. 

d. Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP-996/XII/2015, 
tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi 
No. SKEP-271/V1/2009, pada 22 Juni 2009, tentang 
Pelaksanaan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Perum 
Peruri. 

e. Surat Keputusan Direksi No. KEP-7/X/2016, tentang 
Penyempurnaan Atas Kep-13/X11/2015, tentang Board of 
Director Charter (Pedoman Kerja Direksi) Perum Peruri. 

f. Pedoman Penyampaian LHKPN yang telah dituangkan 
melalui Manual Risk Management & Compliance Bab X 
tentang Anti Fraud Program/Management. 


Dalam rangka mengukur efektivitas pelaksanaan GCG, 
setiap tahun Peruri melaksanakan penilaian (assessment) 
dengan bantuan pihak yang berkompeten. Berdasarkan 
penilaian yang dilakukan oleh auditor internal dan auditor 
eksternal/independen, skor GCG Peruri sebesar 89,78 pada 
2018. Skor ini mengartikan bahwa kualitas pelaksanaan 
GCG perusahaan masuk dalam kategori sangat baik. 


Meskipun demikian, terdapat beberapa rekomendasi yang 
harus ditindaklanjuti untuk perbaikan kualitas GCG pada 
masa mendatang. Oleh karena itu ke depannya Peruri 
akan meningkatkan komitmen terhadap pelaksanaan GCG 
dengan dukungan seluruh pihak terkait. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Implementation of Corporate Governance 


As one of SOE, Peruri committed to implement good 
corporate governance (GCG), reffering to SOE Minister 
Regulation Number Per-01/MBU/2011, on August 1, 2011, 
about Implementation of Good Corporate Governance 
in SOE. Besides that, the corporate also adopted rules 
by Governance Regulations National (KNKG) and best 
practices developed in business world. 


To give the direction of GCG implementation, Directors 

released several decrees: 

a. Joint Decree between Directors and Supervisory Board 
Number SK-04/DP/XII/2015 about GCG Guidelines. 


b. Joint Decree between Directors and Supervisory Board 
Number KEP-12/XI1/2015 about Behaviour Ethics 
Guidelines. 

c. Director Decree Number SKEP-995/XII/2015 about 
Whistle Blower. 

d. Director Decree Number SKEP-996/XII/2015 about 
Revising Director Decree Number SKEP-271/V1/2009 
in June 22 , 2009 about implementation of Gratification 
Report in Peruri environment. 


e. Director Decree Number KEP-7/X/2016 about revision 
of Kep-13/XII/2015 about Board of Director Charter 
(Director Work Guidelines) Perum Peruri. 

f. Delivering LHKPN guidelines had been poured through 
Manual Risk Management & Compliance Chapter X 
about Anti Fraud Program/Management. 


In order to measure the implementation of GCG, every year 
Peruri had assessment with the help of competence party. 
Based on assessment done by internal auditor and external/ 
Independen auditor , Peruri GCG score was 89,78 in 2018. 
This score proved that GCG implementation quality was in 
the good category. 


However, there some recommendation that must be followed 
up to improve GCG quality in the future. So in the future 
Peruri improved the commitment on the implementation of 
GCG with the support of all related parties. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 87 





Chapter 


02 


Analisis dan 
Pembahasan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Profil Pendukung Laporan 


Keuangan 


4 Bisnis 
Perusahaan Manajemen 





LAPORAN DIREKSI 


Board of Directors report 


TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 


Peruri memperhatikan pemenuhan tanggung jawabnya 
secara serius terhadap setiap bidang yang menjadi fokus 
kegiatannya dalam program CSR, yakni bidang lingkungan 
hidup, sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan 
tanggung jawab terhadap konsumen. 


Sebagai wujud tanggung jawab sosial kepada pelanggan, 
karyawan dan masyarakat sekitar, Peruri secara berkala 
telah aktif melakukan identifikasi bahaya/aspek dan penilaian 
terhadap risiko/dampak K3, lingkungan dan pengamanan 
yang ada dalam semua aktivitas dan aset perusahaan. 
Pelaksanaan tanggung jawab sosial kemasyarakatan 
perusahaan berfokus pada kegiatan-kegiatan yang meliputi 
aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya dan 
lingkungan alam. 


Komitmen untuk berperan serta dalam pengembangan 
kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui 
pelaksanaan program kemitraan dan program bina 
lingkungan. Sepanjang 2018, PKBL Peruri melalui program 
kemitraan telah menyalurkan dana kemitraan sebesar Rp 
19,2 miliar kepada 350 usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM) mitra binaan PKBL Peruri. 


Selain hal tersebut, guna meningkatkan kemampuan 
manajemen dan semangat berwirausaha para mitra 
binaan, Peruri menyelenggarakan program pendidikan, 
pelatihan dan mengikutsertakan mitra binaan terpilih 
untuk berpartisipasi dalam pameran produk UMKM. 
Dalam pelaksanaannya, Peruri senantiasa mengacu 
pada arahan dan aturan Kementerian BUMN RI melalui 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program- 
program kepedulian sosial Peruri yang telah dilaksanakan 
sejak 1991, disesuaikan dengan karakteristik Perusahaan 
sebagai obyek vital nasional. 


PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI 


Dalam menjalankan tugasnya direksi memiliki beberapa 

organ pendukung, yaitu: 

1. Komite Sumber Daya Manusia/Dewan Jabatan. Sesuai 
dengan Corporate Policy Manual bagian Human Capital 
Policy Bab XII tentang Pemantauan Atas Pengelolaan 
Sumber Daya Manusia, tujuan dari dibentuknya komite 
SDM adalah untuk memastikan bahwa kebijakan 
perusahaan terkait mekanisme pengambilan keputusan 
dalam pergeseran pemangku jabatan telah disusun 
dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab dan 
berdasarkan peraturan yang berlaku, 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 


Peruri gave attention to fulfill its responsibility seriously on 
every field that become the activity focus in CSR programs: 
natural environment, social community, labour and 
responsibility towards consumen. 


As the form of responsibility towards the costumers, 
employees, community around Peruri area, Peruri 
periodically and actively carried out dangerous aspect 
and assessment on the risk/ impact of K3, environment 
and security in all activities and corporate assets. In the 
implementation of social community, corporate focused on 
activities including education, health, social and culture and 
natural environment. 


Commitment to develop and participate in society life quality 
was made through partnership program and empowering 
community environment. During 2018 PKBL of Peruri had 
channelled partnership fund worth Rp19,2 billion to 350 
micro business, small and medium business (UMKM) of 
PKBL Peruri Fostered Partner. 


Besides that, to improve the management and 
enterpreneurship spirit of developed partner, Peruri held 
education program, trainings and put the developed partner 
to participate in UMKM Product Exhibition. In implementing 
this, Peruri refered to direction and regulation of RI SOE 
Ministry through partnership and Environment Developing 
(PKBL). The programs of social care by Peruri had been 
carrie out since 1991 adjusted with Corporate characteristics 
as the national vital object. 


PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTE BELOW 

THE DIRECTOR 

In doing the duties, Directors had several supported Organs 

as follows: 

1. Human Resource Committee/ Position Board. Based 
on Corporate Policy Manual part Human Capital 
Policy Chapter XII about monitoring Human Resource 
Management, The objective of this committee was to 
ensure that corporate policies followed the applied 
decision making mechanism. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | 


2. Komite Anggaran/Komisi Anggaran. Berdasarkan Surat 
Keputusan Direksi Nomor: SKEP 502/VII/2018, pada 
17 Juli 2018, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019, Perusahaan 
membentuk Komite Anggaran untuk menyusun RKAP 
berdasarkan prinsip-prinsip pusat pertanggungjawaban 
yang diintegrasikan, 

3. Komite Investasi/Kelompok Kerja (Pokja) Investasi. 
Mempertimbangkan adanya kebutuhan investasi dalam 
rangka mendukung kinerja dan produktivitas kinerja, 
perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 
SKEP-544/VIII/2018, pada 1 Agustus 2018, dibentuk 
Komite Investasi dan Kelompok Kerja (Pokja) Investasi, 


Komite-komite yang bekerja di bawah direksi 
telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan 
mempertanggungjawabkan penugasannya selama 2018. 
Dalam kaitan ini, tugas direksi adalah mendukung setiap 
kebijakan dan kegiatan komite pada bidangnya masing- 
masing sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam 
mendukung kinerja perusahaan. 


PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI 


Kementerian BUMN RI selaku pemilik modal Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 
mengeluarkan Surat Keputusan Menteri BUMN RI 
Nomor SK-209/MBU/07/2018, pada 18 Juli 2018, tentang 
Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, 
dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan 
Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, 
akhirnya posisi Direktur SDM dan Umum dijabat 
oleh Winarsih Budiriani dan Direktur Pemasaran 
dan Pengembangan Usaha dijabat oleh Fajar Rizki, 
sekaligus mengubah nomenklatur Direktur Pemasaran 
& Pengembangan Usaha menjadi Direktur Pengembangan 
Usaha dan Direktur Teknik dan Produksi menjadi Direktur 
Operasi. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


2. Budgeting Committee/Budgeting Commission. Based 
on Directors Decree Number: SKEP 502/VII/2018, on 
July 17, 2018, about Drafting the Corporate Budgeting 
and Work Planning (RKAP) 2019, Corporate formed 
Budgeting Committee to compile RKAP 2019, based on 
integrated responsible center principles. 


3. Investment Committee /Investment Workgroup 
Considering the investment needs in supporting 
corporate productivity and performance through Directors 
Decree Number: SKEP-544/VIII/2018, in August 1, 2018, 
Investment Committee and Investment Workgroup was 
formed, 


These committee below the directors had carried out the 
assignments well and accountable for their duties during 
2018. Related to this, Directors supported the policies and 
activities of the committee in their own field, in accordance 
with the applied regulation to support corporate performance. 


DIRECTORS COMPOSITION CHANGES 


RI SOE Ministry as the capital owner of Peruri released 
the Minister Decree Number SK-209/MBU/07/2018, in July 
18, 2018 on Position Nomenclature Changes, Diversion of 
Assignments, and Appointment of Peruri Directors , at last the 
Human Resource and General Director served by Winarsih 
Budiriani and Marketing and Business Development Director 
served by Fajar Rizki, and also changed the Marketing and 
Business Development Director nomenclature into Business 
Development Director, Technical Director and Production 
into Operational Director. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


02 








Analisis dan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Laporan 


Profil Pembahasan Pendukung 
Keuangan 


k Bisnis 
Perusahaan Manajemen 





LAPORAN DIREKSI 


Board of Directors report 


APRESIASI 


Atas nama direksi, perkenankanlah kami menyampaikan 
terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pemilik modal 
atas kepercayaan yang telah diberikan untuk melaksanakan 
pengelolaan usaha Peruri. Ucapan terima kasih juga kami 
sampaikan kepadadewan pengawas dan direksi sebelumnya 
yang telah membangun fondasi Peruri hingga berkembang 
baik seperti sekarang. Penghargaan juga kami sampaikan 
kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan 
nasihat kepada manajemen sehingga perusahaan ini terus 
berkembang. 


Tidak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada 
segenap karyawan atas dedikasi dan kontribusinya 
terhadap perusahaan dan kepada seluruh pelanggan dan 
mitra kerja atas kerja sama yang telah dibangun bersama 
Peruri selama ini. Kami berharap dengan dukungan seluruh 
pihak, Peruri akan mampu untuk terus mengembangkan 
bisnis secara berkelanjutan sehingga ke depannya manfaat 
dari layanan yang diberikan akan semakin dirasakan oleh 
tidak saja para pemangku kepentingan tetapi juga seluruh 
masyarakat Indonesia. 


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 


Jakarta 30 Juni 2019 / Jakarta June 30, 2019 


Dwina Septiani Wijaya 
Direktur Utama 
President Director 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





APPRECIATION 


On behalf of Directors, allow us to convey our gratitutes 
and high appreciation to Capital Owners for the trust that 
had been given to us for implementing Peruri business 
management. Our Gratitude is also given to previous 
Supervisory Boards and Directors which had built Peruri 
foundation and developing until now. Our appreciation also 
goes to all parties that gave direction with advice so this 
Corporate is still growing. 


We also deliver our gratitude to all employees on the 
dedication and contribution on Corporate and to all 
customers and partners on the cooperation built all this time. 
We hope that with the support of all parties, Peruri would be 
able to develop continuous business in the future and the 
benefits will not only received by the stakeholders but also 
by all Indonesian community. 


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 
Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | Repor r 30a | 02 





A 
Saiful Bahri Nungki Indraty 
Direktur Operasi Direktur Keuangan 
Pi 
Winarsih Budiriani Fajar Rizki 
Direktur SDM dan Umum Direktur Pengembangan Usaha 





Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Perusahaan Bisnis 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Profil 


Laporan 
Keuangan 


Manajemen 





PROFIL DEWAN PENGAWAS 


Board of Supervisory Profile 


Rizal Affandi Lukman 
Ketua Dewan Pengawas 
Chairman of The Board of Supervisory 





Warga Negara Indonesia (WNI), usia 58 tahun. 
Berdomisili di Jakarta. 


Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Peruri 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK- 
124/MBU/07/2017, pada 5 Juli 2017. 


Tempat, Tanggal Lahir: 
Bandung, 12 Juli 1961 


Pendidikan: 

* Doktor dalam bidang Pembangunan Internasional, 
Universitas Nagoya, Jepang (2000). 

* Master dalam bidang Hubungan Internasional, Universitas 
Internasional Jepang, Niigata, Jepang (1993). 

* Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung, 
Indonesia (1986). 


Pengalaman Kerja: 

* Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi 
Internasional Kementrian Koordinator Bidang 
Perekonomian Republik Indonesia (2010 - sekarang). 

* Asisten Sekretaris Presiden Republik Indonesia ke-6 di 
Istana Kepresidenan (2008 - 2009). 

* Direktur Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Asia, 
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik 
Indonesia (2001 - 2005). 

* Direktur Kerjasama Ekonomi Bilateral, Kementrian 
Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 
(2001 - 2005). 


Penugasan Lain: 

* Indonesia Sherpa G20, appointed by President of the 
Republic of Indonesia (2014-sekarang). 

e Komisaris Independen PT Krakatau Wajatama (2013- 
2014). 

e Komisaris Independen PT Pertamina Hulu Energy (2013- 
2016). 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Indonesian citizen, aged 58. Domiciled in Jakarta. 


Has served as Chairman of Peruri’s Board of Supervisory 
based on SOE Minister Decree-124/ MBU/07/2017 dated 
July 5, 2017. 


Place and Date of Birth: 
Bandung, July 12,1961 


Educational Background: 

* Ph.D in International Development, Nagoya University, 
Japan (2000). 

+ Magister in International Relations Program, International 
University of Japan, Niigata, Japan (1993). 
Industry Engineering at Institut Teknologi Bandung, 
Indonesia (1986). 


Experience: 

* Deputy Minister for International Economic Cooperation, 
Coordinating Ministry for Economic Affairs (2010 - 
present). 

* Assistant to 6th President of the Republic of Indonesia 
Private Secretary, Presidential Palace Office (2008- 
2009). 

e Director for Asia Economic and Financial Cooperation, 
Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic 
of Indonesia (2001-2005). 

* Director for Bilateral Economic Cooperation, Coordinating 
Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia 
(2001-2005). 


Other Assignment: 

* Indonesia Sherpa G20, appointed by President of the 
Republic of Indonesia (2014-present). 

* Independent Commissioner of PT Krakatau Wajatama 
(2013-2014). 

* Independent Commissioner of PT Pertamina Hulu Energy 
(2013-2016). 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | 





Suroso Hadi Siswoyo 
Anggota Dewan Pengawas 
Member of The Board of Supervisory 





WNI, usia 57 tahun. Berdomisili di Jakarta. 


Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Peruri 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK- 
124/MBU/07/2017, pada 5 Juli 2017. 


Tempat, Tanggal Lahir: 
Malang, 2 Januari 1962 


Pangkat: 
Inspektur Jenderal Polisi 


Pendidikan: 
- Kepolisian: 
* Lemhannas (2015). 
* SESPIMTI (2010). 
* SESPIM (1999/2000). 
* Sarjana ilmu kepolisian dari PTIK (1992). 
* AKABRI (1985). 


- Umum: 
* Magister Ilmu Sosial Universitas Langlangbuana (2012) 


Riwayat Jabatan: 

e Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri (Januari 
2018-sekarang). 

* Kapolda Lampung (September 2017 - Desember 2018). 

* Deputi IV Bidang Ekonomi Badan Intelijen Negara (2016 
- 2017). 

* Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi 
Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) (2016 - 2017). 

* Staf Ahli Hukum dan Ham Badan Intelijen Negara (2016). 

* Direktur Politik Baintelkam Polri (Desember 2013 - 2017). 

+ Wadir Politik Baintelkam Polri (2012 - 2013). 

* Analis Utama TK | Baintelkam Polri (2012). 

* Kapusdik Intel Lemdikpol (2011). 

* Direktur Intelkam Polda Lampung (2008). 

* Direktur Intelkam Polda Bengkulu (2005). 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 


02 





Indonesian citizen, aged 57. Domiciled in Jakarta. 


Has served as member of Peruri's Board of Supervisory 
based on SOE Minister Decree-124/ MBU/07/2017 dated 
July 5, 2017. 


Place and Date of Birth: 
Malang, Januari 2,1962 


Rank: 
Police Inspector General 


Educational Background: 
- Police Education: 
* National Security Agency (2015). 
* The Academy for High Rank Police Leaders (2010). 
* The Academy for Police Leaders (1999/2000). 
* The Indonesian Police Academy (1992). 
* Armed Force Academy (1985). 


- General Education: 
* Master of Social Science Universitas Langlangbuana 
(2012); 


Bata saga Previously Assumed: 
* Widyaiswara Utama, The Academy for Police Leaders 
(Januari 2018-present). 

e Police Chief, Lampung (September 2017 - December 
2018). 

* Deputy IV Ekonomic Field, State Intellegence Agency 
(2016 - 2017). 

* Acting Head, Coordinating Agency for Counterfeit 
Eradication (2016 - 2017). 

* Expert Staff Legal and Human Rights State Intellegence 
Agency (2016). 

* Political Director of Security Intelligence Body of the 
Police Force (December 2013 - 2017). 

e Political Deputy Director of Security Intelligence Body of 
the Police Force (2012 - 2013). 

* First Degree Primary Analyst for the Security Intelligence 
Body of the Police Force (2012). 

* Head of Training Center of the Intelligence Police 
Academy 2011). 

* Director of Security Intelligence of the Lampung District 
Police Head Quarter(2008). 

* Director of Security Intelligence of the Bengkulu Police 
Head Quarter (2005). 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Analisis dan 


Pembahasan Pendukung 
Perusahaan - Bisnis 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Profil 


Laporan 
Keuangan 


Manajemen 





PROFIL DEWAN PENGAWAS 


Board of Supervisory Profile 


Erna Wijayanti 
Anggota Dewan Pengawas 
Member of The Board of Supervisory 





WNI, berusia 53 tahun. Berdomisili di Jakarta. 


Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-124/ 
MBU/07/2017, pada 5 Juli 2017. 


Tempat, Tanggal Lahir: 
Pekalongan, 24 Oktober 1966 


Pendidikan: 
* Fakultas Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, 
Yogyakarta (1989). 


Kursus Luar Negeri: 

* ECIIA Conference-GRC Stockholm, Swedia (2016). 

* Effective Audit For Central Banks Cumberland Lodge- 
Windsor, UK (2015). 

* ECIIA Conference 2014 Budapest & On Site Learning 
Frankfurt Budapest, Hungary (2014). 


Riwayat Jabatan: 

* Direktur-Kepala Grup Audit Internal di Departemen Audit 
Internal Bank Indonesia. 

* Kepala Divisi-Quality Assurance Departemen Audit Intern 
Bank Indonesia. 

* Tim Transisi Pendirian Otoritas Jasa Keuangan. 

* Kepala Divisi Audit Moneter Bank Indonesia. 

* Kepala Divisi Audit Sistem Pembayaran Bank Indonesia. 

* Pengawas Bank di Bank Indonesia. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Indonesian citizen, 53 years old. Domiciled in Jakarta. 


Has served as member of Peruri's Board of Supervisory 
based on SOE Minister Decree-124/ MBU/07/2017 dated 
July 5, 2017 


Place and Date of Birth: 
Pekalongan, October 24,1966 


Educational Background: 
* The Faculty of Economics at the Islamic University 
Indonesia, Yogyakarta (1989). 


Overseas Courses: 
ECIIA Conference-GRC Stockholm, Sweden (2016). 

* Effective Audit For Central Banks Cumberland Lodge- 
Windsor, UK (2015). 

* ECIIA Conference 2014 Budapest & On Site Learning 
Frankfurt Budapest, Hungary (2014). 


is basa Previously Assumed: 
Director-Head of Internal Audit Group at Internal Audit 
Department of Bank Indonesia. 

* Division Head-Quality Assurance Department Internal 
Audit of Bank Indonesia. 

* The Transitional Team for the Establishment of the 
Financial Service Authority. 

* Head of Monetary Audit Division of Bank Indonesia. 

e Head of Payment System Audit Division of Bank 
Indonesia. 

* Supervisor of Banks at Bank Indonesia. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | 





Ari Wahyuni 
Anggota Dewan Pengawas 
Member of The Board of Supervisory 





WNI, berusia 53 tahun. Berdomisili di Jakarta. 


Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri BUMN SK- 376/MBU/2013, pada 
7 November 2013. 


Tempat, Tanggal Lahir: 
Surabaya, 9 November 1966 


Pendidikan: 

* Master of Public Management jurusan Manajemen Publik 
di Carnegie Mellon University of Pittsburgh, Pennsylvania, 
Amerika Serikat (1994). 

* Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang (1990). 


Kursus Luar Negeri: 

* Program pelatihan IOSCO 2000 “Securities Regulation in 
The New Economy”, Kanada (2000). 

» Konferensi bertopik “Promoting Regional Insolvency Law 
Reform”, Manila (2002). 

* Seminar bertopik “Securities Market Regulation”, Tokyo 
(2003). 

* “The International Faculty of Finance Course on Pricing & 
Trading Option”, London (2003). 

* Seminar bertopik “Enhanching Participation of The 
Capital Market in Combating Money Laundering” (2006). 

* Seminar regional bertopik “Collective Investement 
Schemes/Hedge Fund”, Beijing (2007). 

* Workshop bertopik “New Approach for Licensing and 
Surveillance”, Australia (2008). 

* Workshop eksekutif bertopik “Women in Leadership”, 
Australia (2013). 

* Seminar bertopik “Regional Knowledge Exchange on 
REDD+ Financing”, Bangkok (2016). 

* Security Solution for the Protection of Government 
Document and Banknotes, Swiss (2017). 

* Seminar bertopik “Innovative Development Models in 
Changing World”, dari Fes Meknes Economic Forum, 
Maroko (2018). 


Riwayat Jabatan: 

* Kepala Pusdiklat Keuangan Umum-BPPK (2008-2009). 

* Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia (2009-2013). 

* Dewan Komisaris PT PANN (2010-2014). 

* Direktur Sistem Manajemen Investasi di Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia (2013-sekarang). 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Indonesian citizen, 53 years old. Domiciled in Jakarta. 


Re-appointed as member of Peruri’s Board of Supervisory 
based on SOE Minister Decree376-/MBU/2013 in November 
7, 2013 


Place and Date of Birth: 
Jakarta, November 9,1966 


ee eee Background: 
Master Degree in Public Management from Carnegie 
Mellon University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA 
(1994). 

* Bachelor Degree from Diponegoro University Semarang 
(1990). 


Overesas Courses: 
2000 IOSCO Seminar Training Program “Securities 
Regulation in The New Economy”, Canada (2000). 

* Conference on Promoting Regional Insolvency Law 
Reform, Manila (2002). 

* Tokyo Seminar on Securities Market Regulation, Japan 
(2003). 

* The International Faculty of Finance Course on Pricing & 
Trading Option, London (2003). 

* Enhanching Participation of The Capital Market in 
Combating Money Laundering (2006). 

* Regional Seminar on Collective Investement Schemes/ 
Hedge Fund, Beijing (2007). 

* Workshop New Approach for Licensing and Surveillance, 
Australia (2008). 

* The Executive Workshop “Women 
Australia (2013). 

* Regional Knowledge Exchange on REDD+ Financing, 
Bangkok (2016). 

e Security Solution for the Protection of Government 
Document and Banknotes, Swiss (2017). 

e Fes Meknes Economic Forum “Innovative Development 
Models in Cahnging World”, Morocco (2018). 


in Leadership”, 


Positions Previously Assumed: 

* Head of Education and Training Center-General Finance- 
BPPK (2008-2009). 

* Secretary of the Directorate General of Budget- Ministry 
of Finance of the Republic of Indonesia (2009-2013). 

* Member of the Board of Commissioners of PT PANN 
(2010-2014). 

* Director of Investment Management System at Ministry of 
Finance of the Republic of Indonesia (2013-present). 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


02 








Analisis dan 


Pembahasan Pendukung 
Perusahaan - Bisnis 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Profil 


Laporan 
Keuangan 


Manajemen 





PROFIL DEWAN PENGAWAS 


Board of Supervisory Profile 


Hasiholan Siahaan 
Anggota Dewan Pengawas 
Member of The Board of Supervisory 





WNI, usia 52 tahun. Berdomisili di Jakarta. 


Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Peruri 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK- 
124/MBU/07/2017, pada 5 Juli 2017. 


Tempat, Tanggal Lahir: 
Jakarta, 20 Oktober 1967 


Pendidikan: 

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 
(1987-1992). 

* Politeknik Institut Teknologi Bandung (1986-1989). 


Kursus Luar Negeri: 

* Fight against Counterfeiting: International Banking & 
Financial Institute, Bank of France (Paris, 2005). 

e Counterfeit US Currency-United States Secret Service 
(Jakarta, 2006). 

* The Protection of The Euro against Counterfeiting- 
Europol & European Central Bank (Den Haag, 2007). 

* Combating Counterfeit Money-Deutsche Bundesbank 
(Mainz, 2015). 

* Central Bank Counterfeit Deterrence Group Meeting- 
European Central Bank (Frankfurt, 2016). 


Riwayat Jabatan: 

* Deputi Direktur-Departemen Pengelolaan Uang Bank 
Indonesia (2015-sekarang). 

* Liason Officer Bank Indonesia di Badan Koordinasi 
Pemberantasan Uang Palsu- Botasupal (2015-sekarang). 

* Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 
Papua & Papua Barat (2012-2015). 

* Ketua Tim-Departemen Pengedaran Uang (2009-2012). 


Pengalaman di Bidang Penanggulangan Uang Palsu: 

* Trainer untuk Modul Keaslian Uang Rupiah & Tindak 
Pidana Pemalsuan Uang Rupiah di Bank Indonesia. 

e Pusdikreskrim Polri. 

* Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. 

* Diklat Mahkamah Agung RI. 

* Perbankan. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Indonesian citizen, ages 52. Domiciled in Jakarta. 


Has served as member of Peruri's Board of Supervisory 
based on SOE Minister Decree-124/ MBU/07/2017 dated 
July 5, 2017 


Place and Date of Birth: 
Jakarta, October 20,1967 


Educational Background: 

* Faculty of Law at the University of Padjadjaran, Bandung 
(1987-1992). 

e Polytechnic Institute of Technology Bandung (1988- 
1989). 


Overseas Courses: 
* Fight against Counterfeiting: International Banking & 
Financial Institute, Bank of France (Paris, 2005). 

e Counterfeit US Currency-United States Secret Service 
(Jakarta, 2006). 

* The Protection of The Euro against Counterfeiting- 
Europol & European Central Bank (Den Haag, 2007). 

* Combating Counterfeit Money-Deutsche Bundesbank 
(Mainz, 2015). 

* Central Bank Counterfeit Deterrence Group Meeting- 
European Central Bank (Frankfurt, 2016). 


roses Previously Assumed: 

* Deputy Director-Money Management Department of 
Bank Indonesia (2015-present). 

* Liaison Officer of Bank Indonesia at the Coordinating 
Agency of Counterfeit Money Eradication-Botasupal 
(2015-present). 

* Head of Representative Office of Bank Indonesian Papua 
& West Papua Provinces (2012-2015). 

* Team Leader-Department of Money Circulation (2009- 
2012). 


Pepenencei in Countering Money Counterfeiting: 
As the Trainer for Rupiah Authenticity Module & Crime of 
Counterfeiting Rupiah Currency at Bank Indonesia. 

* The Center of Education for Crime Investigators at the 
Indonesian Police Force. 

* Training at Attorney’s Office. 

* Training at Indonesia’s Supreme Court. 

* Banking. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | 





PROFIL DIREKSI 


Board of Directors Profile 


Dwina Septiani Wijaya 
Direktur Utama 
President Director 





WNI, usia 54 tahun. Berdomisili di Jakarta. 


Menjabat sebagai Direktur Utama Peruri berdasarkan 
Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-247/MBU/11/2017 
tanggal 20 November 2017. 


Pendidikan: 
Master Administrasi Niaga (MBA), New York University 
(NYU); London School of Economics (LSE), Inggris. 
HEC School of Management Paris, Prancis. Sarjana 
Tenik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi 
Bandung. 


Tempat, Tanggal Lahir: 
Salatiga, 8 September 1965 


Pengalaman: 

* Direktur Utama Peruri (November 2017 — sekarang). 

* Staff khusus menteri BUMN (Juli — November 2017). 

e Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha 
Indonesia (2013-2017). 

* Direktur Keuangan PT Bahana Pembinaan Usaha 
Indonesia (2009-2013). 

* Direktur Utama PT Bahana TCW Investment 
Management (2003-2009). 

* Direktur Investasi PT Bahana TCW Investment 
Management (2002-2003). 

e Direktur Portfolio PT Bahana TCW Investment 
Management (1994-2000). 

+ Manajer Risiko Pengelolaan Dana PT Bank Niaga 
(1990-1994). 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Indonesian citizen, ages 54. Domiciled in Jakarta. 


Has served as President Director Peruri based on SOE 
Minister Decree -247/MBU/11/2017 dated November 20, 
2017. 


Education: 
Master of Business Administration (MBA), New York 
University (NYU); London School of Economics (LSE). 
Inggris; HEC School of Management Paris, France. 
Bachelor of civil Engineering and Planning, Bandung 
Institute and Technology. 


Place and Date of Birth: 
Salatiga, September 8,1965 


Experienced: 

e Peruri President Director (November 2017 — recent). 
Special Staff of SOE Minister (July — November 2017). 
President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha 
Indonesia (2013-2017). 

Finance Director of PT Bahana Pembinaan Usaha 
Indonesia (2009-2013) 

President Director of PT Bahana TCW Investment 
Management (2003-2009). 

Investment Director of PT Bahana TCW Investment 
Management (2002-2003). 

Portfolio Director of PT Bahana TCW Investment 
Management (1994-2000). 

Fund Development Risk Manager of PT Bank Niaga 
(1990-1994). 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 97 





Chapter 


02 


Analisis dan 
Pembahasan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Profil Pendukung Laporan 


Keuangan 


Perusahaan Bisnis 


Manajemen 





PROFIL DIREKSI 


Board of Directors Profile 


Saiful Bahri 
Direktur Operasi 
Director of Operation 





af 


WNI, usia 48 tahun. Berdomisili di Bogor. 


Menjabat sebagai Direktur Operasi Peruri berdasarkan 
Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-247/MBU/11/2017 
tanggal 20 November 2017. 


Pendidikan: 
Magister Manajemen Strategic, Institut Pertanian Bogor. 
Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas 
Diponegoro. 
Diploma III Akuntansi, Universitas Diponegoro. 


Tempat, Tanggal Lahir: 
Cilacap, 19 Maret 1971 


Pengalaman: 

+ Direktur Operasi Peruri (November 2017 -sekarang). 

e Direktur Utama PT Balai Pustaka (2012-2017). 

+  Direktur Operasional dan Komersial PT Balai Pustaka 
(2010-2012). 

* Marketing Corporate Penerbit Grafindo Media Pratama 
(2008-2010). 

° Direktur Utama PT Widya Pustaka, Ganeca Exact 
Group (2006-2008). 

+ Direktur Pemasaran Penerbit & Percetakan Ganeca 
Exact Group (2002). 

* Marketing Manager Penerbit & Percetakan Aneka Ilmu 
(1996-2002). 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Indonesian citizen, ages 48. Domiciled in Bogor. 


Has served as Director of Operational Peruri based on SOE 
Minister Decree -247/MBU/11/2017 dated on November 20, 
2017. 


Education: 
Master of Strategic Management, Bogor Agricultural 
Institute; Bachelor of Management, Faculty of Economy, 
Diponegoro University. 
Three-years Diploma of Accounting, 
University 

Place and Date of Birth: 

Cilacap, March 19,1971 


Diponegoro 


Experienced: 

+ Peruri Operational Director (November 2017 - present). 
President Director of PT Balai Pustaka (2012-2017). 
Operational and Commercial Director of PT Balai 
Pustaka (2010-2012). 

Corporate Marketing of Grafindo Media Pratama 
Publisher (2008-2010). 

President Director of PT Widya Pustaka, Ganeca Exact 
Group (2006-2008). 

Marketing Director of Ganeca Exact Group Publisher 
and Printing (2002). 

Marketing Manager of Aneka Ilmu Publisher & Printing 
(1996-2002). 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | 


02 








Nungki Indraty 


Direktur Keuangan 
Director of Finance 





WNI, usia 53 tahun. Berdomisili di Jakarta. Indonesian citizen, ages 53. Domiciled in Jakarta. 
Menjabat sebagai Direktur Keuangan Peruri berdasarkan Has served as Director of Finance Peruri based on SOE 
Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-247/MBU/11/2017 Minister Decree -247/MBU/11/2017 dated on November 20, 
tanggal 20 November 2017. 2017. 
Pendidikan: Education: 
Magister Agribisnis, Institute Pertanian Bogor. Master of Agribusiness, Bogor Agricultural Institute. 
Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Bachelor of Economy and Development Studies, 
Airlangga. Airlangga University. 
Tempat, Tanggal Lahir: Place and Date of Birth: 
Malang, 11 Maret 1966 Malang, March 11,1966 
Pengalaman: 


Experienced: 


* Direktur Keuangan Peruri (November 2017 — sekarang) Peruri Finance Director (November 2017 — present). 


+ Direktur BNI Sekuritas (Agustus — November 2017). 


: ‘ * Director of BNI Securities (Agustus — November 2017). 
* Tim SKKNI Treasury sebagai verivikator (Oktober “SKKNI treasury team as verificattor (Oct 2018 - 2016). 

2016-2018). * General Manager of Treasury Division, SVP Bank 
* General Manager Divisi Treasury, SVP Bank Negara Negara Indonesia (2015-2017). 

Indonesia (2015-2017). * General Manager of BNI London (2011-2015). 
"General Manager BNI London (2011-2015). * Deputy General Manager of BNI New York (2009-2011). 
* Deputy General Manager BNI New York (2009-2011). e Money Market Group, Head of Treasury Division at BNI 
e Money Market Grup Head, Divisi Treasury BNI (2003- (2003-2009). 

2009). * Forex Senior Dealer of Treasury Division at BNI (1999- 
* Forex Senior Dealer, Divisi Treasuri BNI (1999-2002). 2002). 

* Treasury Dealer BNI Hong Kong (1995-1998). - Treasury Dealer of BNI Hong Kong (1995-1998). 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Analisis dan 
Pembahasan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Profil Pendukung Tata Kelola 


Bisnis Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Perusahaan 


Manajemen 





PROFIL DIREKSI 


Board of Directors Profile 


Winarsih Budiriani 
Direktur SDM dan Umum 





a 


WNI, usia 56 tahun. Berdomisili di Jakarta. 


Menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum Peruri 
berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-209/ 
MBU/07/2018 tanggal 18 Juli 2018. 


Pendidikan: 
Sarjana Kehutanan di Institut Pertanian Bogor, Indonesia. 


Tempat, Tanggal Lahir: 
Klaten, 23 September 1963 


Pengalaman: 

+ Direktur SDM dan Umum Peruri (Juli 2018 — sekarang), 

* Head of Improvement Project Human Capital Bank 
Mandiri (2018). 

e Executive Business Officer Special Asset Management 
Bank Mandiri (2017). 

* Group Head Mandiri University (2015 — 2017). 

* Group Head Jakarta Commercial Sales Bank Mandiri 
(2003 — 2009). 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Director of Human Resources and General Affairs 


Indonesian citizen, ages 56. Domiciled in Jakarta. 


Has served as Director of Human Resources and General 
Affairs Peruri based on SOE Minister Decree -209/ 
MBU/07/2018 dated on July 18, 2018. 


Education: 
Bachelor of Forestry in Bogor Agricultural Institution, 
Indonesia. 


Place and Date of Birth: 
Klaten, September 23,1963 


Experienced: 

e Peruri Human Resources and General SDM Director 
(July 2018 — recent). 
Head of Human Capital Improvement Project of Bank 
Mandiri(2018). 
Executive Business Officer of Special Asset 
Management, at Bank Mandiri (2017). 
Head of Group Mandiri University (2015 — 2017). 
Head of Group Jakarta Commercial Sales at Bank 
Mandiri (2003 — 2009). 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | 





Fajar Rizki 
Direktur Pengembangan Usaha 





WNI, usia 51 tahun. Berdomisili di Jakarta. 


Menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Peruri 
berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-209/ 
MBU/07/2018 tanggal 18 Juli 2018. 


Pendidikan: 
Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen 
PPM, Indonesia (2008). 
Sarjana Ekonomi Manajemen di Universitas Pancasila, 
Indonesia (1993). 


Tempat, Tanggal Lahir: 
Jakarta, 15 Juli 1968 


Pengalaman: 

* Direktur Pengembangan 
2018-sekarang). 

* Kepala Divisi Pengelolaan Aset dan Anak Perusahaan 
Peruri (Mei 2018 — Juli 2018). 

+ Komisaris Sicpa Peruri Securink (2017 — 2018). 

* Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi Peruri (2014 
-2017). 

* Kepala Departemen Keuangan Peruri (2013). 


Usaha Peruri (Juli 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Director of Business Development 


Indonesian citizen, ages 51. Domiciled in Jakarta. 


Has served as Director of Business Development Peruri 
based on SOE Minister Decree -209/MBU/07/2018 on July 
18, 2018. 


Education: 
Master of Management at PPM Management High 
School, Indonesia (2008). 


Bachelor of Economic Management, Pancasila 
University, Indonesia (1993). 

Place and Date of Birth: 

Jakarta, July 15,1968 

Experienced: 

e Peruri Business Development Director (July 


2018-recent). 
Peruri Asset and Subsidiary Company Management 
Director (May 2018 — July 2018). 
e Peruri Sicpa Securink Commisioner (2017 — 2018). 
* Head of Peruri Finance and Accounting (2014 — 2017). 
“ Peruri Head of Finance Departemen Peruri (2013). 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


02 








Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Profil 


Pendukung Tata Kelola 
Bisnis Perusahaan 


Laporan 


Perusahaan Keuangan 





KEPALA DIVISI 


Head of Division 





« 





AHMAD HIDAYAT 
Kepala (Divisi) Manajemen Risiko 
Head of Risk Management 


NONENG SUANGSIH 


Kepala Divisi Pengamanan Perusahaan 
Head of Corporate Security Division 


MOKHAMAD ARIF KUSUMANAGARA 


Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi 
Head of Finance & Accounting Division 


AHMAD KARUNIA 
Kepala (Divisi) SBU Uang RI 
Head of SBU Indonesia Banknotes 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 
Laporan Dewan Pengawas dan Direksi port : The o} | | r 02 





PRAMONO 


Kepala (Divisi) Pusat Pendidikan, Penelitian & Pengembangan 
Head of Education, Research & Development Center 


SUHADAK BAHARIAWAN 


Kepala Divisi Teknik dan Jaminan Kehandalan 
Head of Technical and Reliability Assurance Division 








DWIYANI 
Kepala Koordinator Hubungan Antar Lembaga 
| The Chief Coordinator Relations Between Institutions 


RONALD H. SINAGA 


Kepala Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan 
Head of Business Development and Subsidiary Company Management Division 


1 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Profil Analisis dan 
ron Pembahasan 


Pendukung 


k Bisnis 
Perusahaan Manajemen 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 





PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN 
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI 


Statement of Responsibility by 


The Board of Supervisory and Board of Directors 


Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan 
bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Peruri 
2018 telah dibuat secara lengkap dan bertanggung jawab 
atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. 


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 


We, the undersigned, hereby declare that all information 
in the Peruri 2018 Annual Report has been made 
comprehensively and we are accountable for the accuracy 
of the content of this Annual Report. 


Hereby this statement is made truthfully. 


DEWAN PENGAWAS 


Board of Supervisory 


Rizal Affandi Lukman 
Ketua Dewan Pengawas 
Chairman of The Board of Supervisory 


Suroso Hadi Siswoyo 
Anggota Dewan Pengawas 
Member of The Board of Supervisory 


Ari Wahyuni 
Anggota Dewan Pengawas 
Member of The Board of Supervisory 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Erna Wijayanti 
Anggota Dewan Pengawas 
Member of The Board of Supervisory 





Siahaan 
Anggota DeWan Pengawas 
Member of The Board of Supervisory 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 
Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | 02 





DEWAN DIREKSI 


Board of Directors 


Dwina Septiani Wijaya 
Direktur Utama 
President Director 


— — fii 


Saiful Bahri Nungki Indraty 
Direktur Operasi Direktur Keuangan 
Director of Operation Director of Finance 
a 3 
— 
e 
Winarsih Budiriani Fajar Rizki 
Direktur SDM dan Umum Direktur Pengembangan Usaha 
Director of Human Resources and General Affairs Director of Business Development 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 
Perusahaan Pengawas 

dan Direksi 


Analisis dan Tanggung 
Pendukung Tata Kelola k 

Pembahasan Bisnis Perusahaan Jawab Sosial 

Manajemen Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


- 


$ - 
v ` 
- 


me Pen” PP 
ee — 
Pa == 


a ee: “tra wos 


P oer = 


WA BATS “VF A eee 





PASPOR 
PASSPORT 


Paspor Republik Indonesia adalah dokumen sekuriti 
negara yang penting sebagai bukti kewarganegaraan 
Indonesia dan berfungsi sebagai dokumen pendukung 
perjalanan antar negara. Direktorat Jenderal Imigrasi 
mempercayakan pencetakan Paspor Republik 
Indonesia kepada Peruri sebagai BUMN yang hasil 
produksinya selalu mengutamakan unsur sekuriti. 


Passport is a security document that authenticates the 
nationality of its holder and is also a supporting document 
for trips overseas. The Directorate General of Immigration 
has entrusted the printing of Indonesian passport Peruri for 
its proven record in keeping security elements in its products 
as a top priority. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 











Analisis dan Pembahasan Manajemen | Management's Discussion and Analysis 


ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
MANAJEMEN 


MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS 


108 Penjelasan tentang Tinjauan Ekonomi Secara Global dan Domestik 1 = = 
Global Economic and Domestic Developments 

112 Tinjauan Bisnis | = =- NN 

112 Tinjauan Kinerja per Segmen Usaha 23531 lg) ani a Sera SES 
Segment 

125 Kinerja Keuangan 1... >>> >o 

126 Tinjauan Keuangan 5s Nia 

127 Analisis Laporan Keuangan Konsolidasian Keras AE Toro MA MEN 

136 Analisis Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian PS To Sola So fo nie Neon MO) 
Statement 

139 “Analisis Arus Kas Konsolidasian ATIE 

141 Analisis Laporan Perubahan Ekuitas 115 Toe dn daa Ola Na Soul) 

142 Analisis Rasio Keuangan Konsolidasian 1 So Sola So) Poni N Siete inii RE 

145 Tinjauan Keuangan Lainnya | S1- SS AAS 

148 Perbandingan antara Target Awal dengan Realisasi 2018 dan Proyeksi 2019 | 
Comparation between Target and Realization for 2018 and Projection for 2019 

151 Gambaran Pencapaian Target Anak Perusahaan 20181 “0 no 
Achievements of Subsidiaries In 2018 

158 Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan | = = 2na 
and Facts after Date of Accounting Statements 

158 Aspek Pemasaran | 0 A 

159 Strategi Program Pemasaran | VE Sila ES 

163 Kebijakan DividenI we)\(e 

164 Program Kepemilikan Saham 10an He 

162 Realisasi Hasil Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum | = 
from Public Offering 

164 Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi 
cleanse) i le Material Transactions Containing Conflict of Interest Interest 
and/or Transactions with Affiliated Parties 
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal 
Expenditures 
Investasi Barang Modal yang Direalisasikan Tahun Buku Terakhir | = 
Expenditures Realized in the Last Year Book 
Perubahan Peraturan Perundang-undangan terhadap Perusahaan |... 
Regulations and the Impacts on The Company 
Kebijakan Keuangan | doll” 
Perubahan Kebijakan Akuntansi | S1 (Hate son ne E 
Penerapan PSAK 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja” dan Dampaknya terhadap 
balon kene | Application of PSAK 24 (Revision 2013), Remuneration and the 
Impacts on Financial Statements 
Informasi Kelangsungan Usaha | (su — 


Tahunan 2018 Annual 





Laporan 


Profil Dewan Tanggung 


Tata Kelola Jawab Soslal Laporan 


Perusahaan Keuangan 
Perusahaan 


Pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


dan Direksi 





ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 


Management's Discussion and Analysis 


"Kinerja Peruri setiap tahunnya bergerak fluktuatif sesuai 
dengan penugasan pencetakan uang dari Bank Indonesia. 
Secara keseluruhan, kinerja sepanjang 2018, menunjukkan 
hasil yang positif meski ada penurunan bila dibanding tahun 
lalu. Berdasarkan pengalaman ini, Peruri akan bangkit 
dan semakin cermat melihat potensi yang ada, di tengah 
persaingan global yang semakin ketat.” 


PENJELASAN TENTANG TINJAUAN EKONOMI SECARA 
GLOBAL DAN DOMESTIK 


Perkembangan ekonomi makro Indonesia tidak terlepas dari 
kondisi perekonomian global. Sepanjang 2018, gejolak yang 
terjadi di pasar global sangat mempengaruhi perekonomian 
dan pasar keuangan domestik. Tiga hal utama yang memberi 
tekanan terhadap perekonomian domestik yang berasal dari 
faktor eksternal mencakup pertumbuhan ekonomi global 
masih memperlihatkan trend melambat, tumbuh sebesar 
3,7%, dibanding dengan pencapaian 2017, yang tumbuh 
sebesar 3,8%. 


Perlambatan ekonomi global ini, akhirnya berdampak pada 
turunnya volume perdagangan dan harga komoditas global. 
Di sisi lain harga minyak dunia mengalami kenaikan dengan 
harga rata-rata sepanjang 2018, sekitar $71/barel, naik 
dibanding harga rata-rata sepanjang 2017, sekitar $52/barel. 
Perdagangan dunia juga mengalami tekanan akibat perang 
dagang antara Amerika dan Cina. 


Kenaikan suku bunga bank sentral Amerika atau yang lebih 
dikenal dengan Federal Reserve dengan menaikkan suku 
bunga The Fed demi mengendalikan risiko kenaikan inflasi 
kedepan. The Fed menaikkan suku bunga sebanyak 4 kali 
sepanjang 2018, dengan total kenaikan sebesar 1%, sehingga 
suku bunga The Fed berada pada kisaran 2,25% - 2,5%. 


Kenaikan suku bunga inilah yang memicu terjadinya 
pembalikan dana dari sejumlah negara Asia termasuk dari 
Indonesia yang berimbas pada pelemahan nilai tukar, bahkan 
Yuan Cina juga mengalami depresiasi. Beberapa negara 
termasuk Indonesia memang mengalami tekanan nilai tukar 
yang lebih dalam, akibat kekhawatiran investor terhadap 
pelebaran defisit transaksi berjalan atau yang lebih dikenal 
dengan Current Account Deficit (CAD). 


Melebarnya defisit CAD tidak terlepas dari turunnya kinerja 
ekspor namun tidak diiringi dengan turunnya kinerja impor 
karena tingkat konsumsi yang masih kuat. Pertumbuhan 
ekspor yang negatif, tidak terlepas dari pengaruh turunnya 
volume perdagangan dunia dan harga komoditas yang turun. 
Pelebaran defisit transaksi berjalan juga diakibatkan oleh 
pembalikan dana yang terjadi di pasar keuangan domestik. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





"Peruri's performance moves volatile annually depend on 
the assignment of money printing from Bank Indonesia, as 
a whole, the performance throughout 2018, showed positive 
results even declined compared to the same period last year. 
Based on this experience, Peruri will rise and be more careful 
to see the potential that exists, in the midst of increasingly 
fierce global competition. ” 


EXPLANATION OF GLOBAL AND DOMESTIC 
ECONOMICAL OVERVIEW 


The development of Indonesian macro economy was insepa- 
rable from global economic condition. Throughout the year of 
2018 the turmoil that occured in the global market influenced 
domestic economy and domestic financial market. Three 
main factors put pressure on domestic economy. First was 
the external factor including the trend of global economic slow 
growth. The global economic grew only 3,7% and compared 
to 2017, the economic grew 3,8 % 


This global economic slowdown, at the end will give impact to 
the decrease of trading volume and global commodity prices, 
but in the other hand, world oil price had increased with aver- 
age price during 2018, around $71/barrel, compared to aver- 
age prices during 2017, increased around $52/barrel. World 
trade was also getting the pressure because of the trade war 
between America and China. 


The increase in American central bank interest rates which 
known as Federal Reserve by increasing The fed interest rate 
to control the increasing inflation risk in the future. The fed 
raised interest rate 4 times during 2018, with total increase of 
1%, so The fed interest rate was between 2,25% - 2,5%. 


This increase of interest rate triggered reversal of funds from 
several Asian country including Indonesia which gave impact 
to the weakening of the exchange rate, even China’s Yuan 
also had depreciation. Several nations including Indonesia 
experienced deeper exchange rate pressure. Because of the 
investor concerned about widening of the current account 
deficit (CAD). 


Widening of CAD could not be separated from the decline 
of export performance but not followed by the decline of im- 
port performance because the level of consumption was still 
strong. The negative export growth, could not be separated 
from the decline of world trade volume and the decrease of 
commodity price. Widening of CAD also caused by reversal of 
funds that happened in domestic financial market. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 
Analisis dan Pembahasan Manajemen | Management's Discussion and Analysis 03 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 109 





Laporan 


Profil Dewan Tanggung 


Tata Kelola Jawab Sosial Laporan 


Perusahaan Keuangan 
Perusahaan 


Pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


dan Direksi 





ANALISIS DAN PEMBAHASAN DENGAN MANAJEMEN 


Management's Discussion and Analysis 


Demi menjaga fluktuasi rupiah, sekaligus membawa defisit 
CAD kedalam batas yang aman, Bank Indonesia, sebagai 
pemangku kebijakan moneter mengambil langkah menaikkan 
suku bunga acuan atau yang lebih dikenal dengan BI 7-day 
repo rate secara total sebesar 1,75% sepanjang 2018, dari 
4,25% pada awal 2018, menjadi 6% pada akhir 2018. Respon 
kenaikan suku bunga harus dilakukan, meski pemerintah 
mampu menjaga inflasi stabil rendah sebesar 3,13% pada 
akhir 2018. 


Dengan berbagai risiko yang dihadapi perekonomian 
domestik yang berasal dari faktor global, Indonesia masih 
mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% 
sepanjang 2018, pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak 2014. 
Masih kuatnya kosumsi rumah tangga dan investasi yang 
masih memperlihatkan kinerja positif meski tidak sekuat tahun 
sebelumnya, mampu menutupi kinerja ekspor yang negatif. 


Bank Indonesia dan pemerintah melakukan sinergi kebijakan 
untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik. Pemerintah 
sepanjang 2018, dengan konsisten menjaga daya beli 
masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial baik untuk 
pendidikan, kesehatan dan rumah tangga. Demi menjaga 
iklim investasi, pemerintah memberikan insentif pajak berupa 
tax holiday untuk industry pionir selama 5 hingga 20 tahun, 
yang disesuaikan dengan nilai investasinya. 


Tak hanya sampai di situ, pemerintah juga secara agresif 
membangun infrastruktur di seluruh tanah air mulai dari Aceh 
hingga Papua serta mengeluarkan paket kebijakan ekonomi 
ke-16, untuk menarik masuknya modal asing ke Indonesia, 
diiringi dengan langkah hadirnya sistem perizinan berusaha 
yang terintegrasi secara elektronika atau lebih dikenal dengan 
Online Single Submission (OSS). 


Dengan berbagai kebijakan yang telah ditempuh Bank 
Indonesia dan pemerintah, Indonesia mencatat defisit 
transaksi berjalan sepanjang 2018, sebesar 2,98%, masih 
berada dalam batas aman. Defisit Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) mencapai 1,8% dari Produk 
Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari pencapaian 2017, 
yang mencapai 2,5% dari PDB. Bahkan untuk yang pertama 
kali Indonesia mampu menurunkan defisit keseimbangan 
primer ke level yang paling rendah yakni sebesar Rp 1,8 
triliun, bandingkan dengan pencapaian 2017, defisit sebesar 
Rp 124,5 triliun. 


Dalam kondisi tekanan faktor global yang cukup berat 
sepanjang 2018, Indonesia mampu menjaga stabilitas 
anggaran dan nilai tukar dengan tetap menjaga inflasi rendah, 
dan pertumbuhan ekonomi diatas 5%. Sukses pemerintah 
bersama Bank Indonesia menjaga stabilitas makro 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





To keep the Rupiah's fluctuation, while bringing CAD to safety 
limit, Bank Indonesia (BI), as monetery policy holder, took a 
stepto raise reference interest rate or known as BI 7-day repo 
rate total of 1,75% during 2018 from 4,25% in early 2018 
became 6% at the end of 2018. The respond of interest rate 
increase must be done, even though the government was able 
to keep inflation stable and low in 3,13% at the end of 2018. 


With all kinds of risks faced by domestic economy which 
caused by global factors, Indonesia was able to record 
economic growth of 5,17% during 2018, the highest economic 
growth since 2014. The strength of household consumption 
investment which showed positive performance, eventhough 
not as strong as the year before, was able to cover negative 
export performance. 


BI and government carried out policies synergy to keep 
domestic economic stability. Government during 2018 
consistently kept people's purchasing power by channelling 
social assistant like health, education, and household.To keep 
the investment climate, goverment gave tax insentif in form of 
tax holiday for pioneer industries for 5 until 20 years, based 
on investment value. 


Not stop until there, government also aggresively built 
infrastrucure in all through the nation from Aceh until Papua 
and also pulled out 16th economic policies package, to attract 
the entry of overseas capital, accompanied by the existence 
of business licensing that electronic integrated, or usually 
known as Online Single Submission (OSS). 


With all policies adopted by BI and government, Indonesia 
recorded running transaction deficit during 2018, reach 2,98%, 
still in the safety range. The deficit of national budgeting / 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) reached 
1,8% of Gross Domestic Product (GDP), lower than 2017 
achievement which was 2,5% of GDP. However, this was the 
first time Indonesia able to decrease prime balance deficit 
to the lowest level that was Rp 1,8 trillon, compared to 2017 
achievement the deficit was Rp 124,5 trillion. 


With the strong global pressure condition during 2018, 
Indonesia was able to keep the stability of budgeting and 
exchange rate by keeping the inflation low, and economic 
growth of 5%. Government and BI success on maintaining 
macro economic stability could not be separable with the 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





perekonomian tidak terlepas dari upaya para pemangku 
kebijakan untuk mempertahankan dan memperkuat stabilitas 
perekonomian. 


Daya saing dan produktivitas terus berupaya ditingkatkan 
untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Sinergi 
bauran kebijakan antara moneter dan fiskal mampu dijaga 
dan berjalan beriringan untuk saling menguatkan. Ke depan, 
tekanan dari factor globalmasih belum akan berakhir. Perlunya 
meningkatkan daya saing industri dan sumber daya manusia 
(SDM) menjadi hal yang penting untuk segera dilakukan demi 
menjaga perekonomian domestik ke depan. 


Peruri sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
memiliki bisnis inti di bidang pencetakan dokumen sekuriti 
merasa ikut tertantang dalam menumbuhkan perekonomian 
Indonesia. Perkembangan teknologi yang tak bisa dihindari 
membuat Peruri ikut bertransformasi dalam menghasilkan 
produk yang lebih baik dari sisi kualitas dan dokumen sekuriti 
baik produk konvensional maupun produk digital. 


Sejalan dengan maksud dan tujuan pendirian perusahaan, 
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 2006, 
Peruri melakukan transformasi bisnis dengan menjalin kerja 
sama dalam skema yang dapat dikategorikan ke dalam Busi- 
ness-to-Government (B2G), namun dengan tetap fokus pada 
strategic and critical issue yang berdampak secara nasional. 


Peruri sebagai perusahaan yang berencana melakukan 
proses bisnis dari hulu ke hilir, sejalan dengan program yang 
dimiliki oleh kementrian perindustrian, berencana membuat 
Pabrik Kertas Uang (PKU) di mana pabrik tersebut dapat 
memenuhi kebutuhan perusahaan di bidang kertas bersekuriti 
tinggi. Sehingga Peruri dapat menjalankan bisnis dengan 
lebih baik serta dapat menentukan harga sesuai dengan 
kepentingan bisnis yang ada. 


Sesuai dengan perkembangan bisnis yang semakin 
mengandalkan digitalisasi, mendorong manajemen 
melakukan ekspansi usaha untuk menancapkan nama 
dan mengembangkan bisnis digital. Namun demikian, 
pesatnya perkembangan teknologi digital tidak menghambat 
keberlangsungan bisnis inti Peruri, terutama dalam memenuhi 
kebutuhan pencetakan uang yang ditetapkan Bank Indonesia. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


effort of policies holder to maintain and strengthen economic 
stability. 


Competitiveness and productivity were always improved 
to maintain economic growth momentum. Mix synergy of 
policies between monetary and fiscal was maintained and 
walked side by side strengthening each other. In the future, 
the pressure from global factor will not end. Itis neccessary 
to improve industrial competitiveness and human resource 
become important things that is urgently needed to maintain 
domestic economy in the future. 


Peruri as the state-owned enterprise (SOEs), which had 
core bussiness in security document printing felt challenged 
in growing Indonesian economy. Technology development 
could not be avoided. This made Peruri also transform in 
producing better quality products and security documents, 
both conventional producis and digital products. 


In line with the meaning and objective of corporate forming, 
as setin PP No.32 Year 2006, Peruri was implementing 
transformation in bussiness with cooperating in the scheme 
which categorized into business-to-government (B2G), and 
also stayed focused on strategic and critical issue which 
nationally impacted. 


Peruri as the corporate planned to do bussiness process from 
upstream to downstream, in line with the program of Industrial 
ministry, planned to make banknotes factory, which could fulfill 
corporate needs of high security papers. So Peruri could run 
the bussiness better and also could set the price according to 
bussiness needs. 


In accordance with bussiness development which increasingly 
relies on digitalization, encouraged management to expand 
bussiness to stick the name and develop digital bussiness. 
However, the rapid development of digital technology did not 
inhibit the sustainability of Peruri core bussiness, especially in 
meeting the needs of money printing which determined by BI 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Analisis dan Tanggung 


f Laporan 
Pembahasan — Jawab Sosial P 

8 Bisnis Perusahaan Keuangan 
Manajemen Perusahaan 


Profil Dewan Pendukung Tata Kelola 


Perusahaan Pengawas 
dan Direksi 








TINJAUAN BISNIS 


Business Performance Review 





* ~ . 
D i ‘ms z * 


— 
"Nge 
RN 
=. 


- Wa 


SN 





Usaha dalam meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas produksi telah dilakukan 
melalui serangkaian kegiatan yang relevan yaitu riset dan pengembangan di bidang teknologi. 
Pengembangan bisnis paspor dan koin akan menjadi salah satu fokus perusahaan sepanjang 
2018, diiringi dengan mempersiapkan lini produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar 
domestik serta pasar internasional dengan kualitas terbaik. 


Efforts in improving production capacity and quality production had done through series 
of relevant activities such as research and development in technology field. Development of 
passports and coins bussiness would be one of corporate focus during 2018, followed by 
preparation of production line which could meet the domestic and international market needs 
with the best quality. 


Ka Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





TINJAUAN KINERJA PER SEGMEN USAHA 


Produksi 

Dalam proses produksi, bahan material yang digunakan 
adalah komponen lokal dan impor. Perusahaan menjalankan 
kegiatan usaha pencetakan uang rupiah untuk kertas maupun 
logam, dengan pangsa bisnis sebesar 64,24%, sedangkan 
sebesar 35,76% dari kegiatan usaha pencetakan dokumen 
sekuriti non-uang untuk memenuhi kebutuhan pemerintah 
dan pelanggan. 


Rincian hasil produksi sepanjang 2018: 


Jenis Produksi 


OVERVIEW ON PERFORMANCE IN EACH BUSSINESS 
SEGMENT 


Production 

In production process, materials used was local and import- 
ed components. Corporate run the rupiah printing bussiness 
activities for banknotes and coins, with bussiness share was 
64,24%, meanwhile 35,76% was from printing non-money se- 
curity document bussiness activities to meet the government 
and costumer needs. 


The details of production results during 2018: 


% Naik/(Turun) 
% increase/ 


% Pencapaian 


% of Kinds of Productions 

































































achievement — 
2018 vs 2017 

Uang kertas Juta Bilyet 9.870,65 | 8.877,75 11.063,12 89,95 (19,75) Banknotes 
Uang logam Juta Keping 850,00 881,66 2.291,69 103,72 (61,53) Coins 

Non-Uang DN: Non-Currency Domestic : 
* Pita Cukai Juta Lembar 162,80 169,63 170,14 104,19 (0,30) Excise Stamps - 
* Paspor & Buku Juta Buku 3,53 4,06 3,89 115,07 4,25 Passports and Books 
+ Web & Sheet Miliar Rupiah 259,05 211,50 160,49 81,65 31,78 Web & Sheet 
* Logam Non Uang Ribu Buah 7,89 4,75 11,16 60,24 (57,43) Non- Currency Metal - 

Non-Uang LN: Non-Currency Overseas 
* Paspor & Buku Ribu Buku 600,00 500,00 335,00 83,33 49,25 Passports & Books * 
+ Web & Sheet Miliar Rupiah 275,30 94,27 92,28 34,24 2,15 Web & Sheet 
* Logam Non-Uang Juta Keping 500,00 - - - Non-Currency Metal - 

Uang Kertas Banknotes 


Dalam memproduksi uang kertas, perusahaan menerapkan 
teknologi cetak dengan fitur sekuriti tinggi, mulai dari desain, 
kertas, tinta maupun proses cetaknya. Fitur sekuriti yang 
dikenal oleh masyarakat umum dan dapat dilihat dengan 
mata adalah penggunaan watermark, hasil cetak intaglio, 
benang pengaman dan tinta sekuriti. Selain fitur-fitur sekuriti 
yang mudah dikenal oleh masyarakat umum tersebut, juga 
diterapkan unsur pengaman tertentu yang hanya dapat 
diketahui oleh petugas laboratorium atau forensik. 


Sepanjang 2018, realisasi produksi uang kertas sejumlah 
8.877,75 juta bilyet atau mencapai 89,95% dari target. Jumlah 
tersebut terdiri atas penyerahan carry over pesanan multi 
years 2016-2017, sebesar 1.848,61 juta bilyet, dan realisasi 
penyerahan murni atas order 2018, sejumlah 7.029,14 juta 
bilyet atau mencapai 89,07% dari target pesanan 2018, yang 
ditetapkan sejumlah 7.891,98 juta bilyet. Bila dibandingkan 
dengan realisasi produksi uang kertas pada 2017, terjadi 
penurunan sebesar 19,75%. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


In production of banknotes, corporate applied printing 
technology with high security features, starts from the design, 
paper, tint and also printing process. Security features which 
known by general public and could be seen through bare eyes 
were the use of watermark, intaglio printing result, security 
thread, and security tint. Besides these features which easily 
recognized by general public, the security elements applied 
which only knew by the laboratorium staff or forensic. 


During 2018, banknotes product realization was 8.877,75 
million bilyets or reached 89,95% from target. This amount 
consisted of carry over multi-years orders in 2016-2017 was 
1.848,61 million bilyets, and pure submission realization on 
2018 order was 7.029,14 million bilyets or reached 89,07% 
from order target in 2018 which set on 7.891,98 million 
bilyets. Compared to banknotes product realization in 2017, 
it declined 19,75%. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Tanggung 


Tata Kelola Jawab Sosial Laporan 


Perusahaan Keuangan 
Perusahaan 


Pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


dan Direksi 





TINJAUAN BISNIS 


Business Performance Review 


Uang Logam 

Ukuran pengamanan atau sekuriti pada cetakan uang logam 
berbeda dengan uang kertas yang memiliki banyak fitur. 
Aspek sekuriti pencetakan uang logam pada prinsipnya lebih 
banyak ditentukan oleh kualitas bahan, kerumitan desain dan 
ketajaman pencetakan. 


Realisasi produksi uang logam pada 2018, sejumlah 881,66 
juta keping atau mencapai 103,72% dari target. Jumlah 
tersebut terdiri atas penyerahan carry over pesanan multi 
years 2016-2017, sebesar 208,99 juta keping, dan realisasi 
penyerahan murni atas order 2018, sejumlah 672,67 juta 
keping atau mencapai 100,00% dari target pesanan yang 
ditetapkan sebesar 672,67 juta keping. Meski realisasi 
produksi melampaui target, pencapaian ini turun sebesar 
61,53%, dibandingkan produksi 2017. 


Non-Uang 

Selain memproduksi uang kertas dan logam, perusahaan 
memproduksi produk-produk non-uang yang terdiri dari 
dokumen sekuriti 


D Pita Cukai dan MMEA 


Pita cukai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia merupakan bukti pembayaran cukai atau 
Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Pencetakan 
produk yang dipercayakan oleh Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia kepada Peruri memiliki unsur sekuriti 
yang cukup handal untuk meminimalkan pemalsuan. Pita 
cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk 
produk yang terkena pajak. 


Pada 2018, realisasi produksi pita cukai dan MMEA sejumlah 
169,63 juta lembar atau mencapai 104,19% dari target yang 
ditetapkan. Meski realisasi melebihi target sepanjang 2018, 
namun bila dibandingkan dengan pencapaian produksi pada 
tahun sebelumnya ada sedikit penurunan yakni 0,30%. 


* Paspor dan Buku 


Paspor Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu dokumen 
sekuriti negara yang penting atau vital, sebagai bukti 
kewarganegaraan Indonesia dan berfungsi sebagai dokumen 
pendukung perjalanan ke luar negeri atau antar negara. 


Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) 
menugaskan pencetakan dan pembuatan paspor kepada 
Peruri karena selalu mengutamakan unsur keamanan yang 
tinggi. Perusahaan juga menerima pesanan paspor dari Sri 
Lanka. Produk buku lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan 
termasuk buku KIR dan buku pelaut. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Coins 

Security measurement on coins printing was different from 
banknotes which has lots of features. Security aspecis in coins 
printing mostly determined by material quality, complicated 
design and the printing sharpness. 


Coins printing product realization in 2018 was 881,66 million 
pieces or reached 103,72% from target. This amount 
consisted of carry over multi-years orders in 2016-2017 
was 208,99 million pieces, and pure submission realization 
on 2018 order was 672,67 million pieces or reached 100% 
from order target in 2018 which set on 672,67 million pieces. 
Eventhough product realization went beyond target, this 
achievement declined 61,53% compared to 2017 production. 


Non-Currency 

Besides producing banknotes and coins, the corporate 
produced non-currency products which consist of security 
documents. 


* Excise Stamps and MMEA 


Excise stamps released by fnancial ministry of Indonesia, is 
a proof of excise payment or drinks containing ethyl alcohol/ 
Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Printing product 
entrusted by financial ministry to Peruri had reliable enough 
security to minimize forgery. Excise stamps was printed 
according to general director of customs and excise orders, 
based on tax value imposed on the taxable product. 


In 2018, excise stamps and MMEA product realization was 
169,63 million sheets or reached 104,19% from the target. 
Eventhough the realization went over the target, but compared 
to the year before, declined 0,30%. 


e Passports and Books 


Passports was one of the important and vital nation security 
documents, as proof of Indonesian citizenship and functions 
as supporting documents in travelling overseas or between 
countries. 


General directorate of imigration, law ministry and human 
rights of Republic Indonesia/Direktorat Jenderal Imigrasi 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia (Kemenkumham RI) assigned the printing and 
making passports to Peruri because we always prioritized 
high security elements. The corporate also took passport 
orders from Sri Lanka. Other books produced includes KIR 
books and Sailor Books. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





Realisasi produksi paspor dan buku dalam negeri sepanjang 
2018, mencapai 4,06 juta buku, atau sebesar 115,07% dari 
target yang ditetapkan. Realisasi yang melebihi target ini 
membuat, produksi sepanjang 2018, naik sebesar 4,25%, 
dibanding realisasi produksi sepanjang 2017. Produksi paspor 
mencapai 3,81 juta buku dan produk buku lainnya sebanyak 
0,25 juta buku. 


Selama 2018, perusahaan juga memproduksi pesanan 
paspor dari Srilanka sebanyak 500.000 buku atau mencapai 
83,33% dari target RKAP 2018. Bila dibandingkan dengan 
produksi pesanan paspor luar negeri sepanjang 2017, terjadi 
kenaikan yang signifikan mencapai 49,25%. 


* Web dan Sheet 


Sektor Web and Sheet terdiri dari dokumen keimigrasian, 
meterai dan dokumen pertanahan sesuai Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006. Selain itu, perusahaan 
juga memproduksi cetakan-cetakan sekuriti lain yang dipesan 
dari dalam negeri maupun luar negeri. 


Selama 2018, realisasi produksi pada sektor web and sheet 
dalam negeri secara total mencapai Rp 211,50 miliar atau 
sebesar 81,65% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan 
dengan realisasi sepanjang 2017, ada kenaikan sebesar 
31,78%. Produksi web and sheet luar negeri, dikelompokkan 
kedalam produk-produk sekuriti lainnya luar negeri. 


Berikut ini adalah rincian Web and Sheet dalam dan luar 
negeri: 


Jenis Produksi 


Domestic passports and books product realization 2018, 
reached 4,06 million books, or 115,07% from target set. 
Realization which over the target, made the 2018 products 
increased 4,25%, compared to product re alization during 
2017. Passports production reached 3,81 million book and 
other book products was 0,25 million books. 


During 2018, corporate also produced passport orders from 
Srilanka, the amount was 500.000 books or 83,33% from 2018 
RKAP target. Compared to foreign passport production during 
2017, there was a significant increase reached 49,25%. 


* Web and Sheet 


Web and sheet sector consist of imigration documents, 
duty stamps, and land documents according to government 
regulation number 32, of 2006. Besides that, corporate also 
produced other security printings which ordered by domestic 
and also from overseas. 


During 2018, product realization on total domestic web and 
sheet sector reached Rp 211,50 billion or 81,65% from target 
set. Compared to the realization during 2017, increased 
31,78%. Foreign web and sheet, was categorized into other 
foreign security products. 


These are the details of domestic and foreign Web and Sheet: 


“Yo Naik/(Turun) 
% increase/ 
(decrease) 


2018 vs 2017 


% Pencapaian 


Yo of Kinds of Productions 


achievement 





























Dokumen Keimigrasian Ribu Lembar 500,00 | 204,00 630,30 40,80 (67,63) Imigration Documents 
Meterai Juta Keping 702,70 | 660,10 | 452,60 93,94 45,85 Duty Stamps 
Dokumen Pertanahan Juta Set 6,60 9,72 6,63 147,17 46,51 Land Documents 
Produk Sekuriti Lain DN Miliar Rupiah 37,13 33,09 39,56 89,12 (16,35) Other Domestic Security Product 
Produk Sekuriti Lain LN : Other Foreign Security Product : 
Pita Cukai Nepal Miliar Rupiah 43,08 33,28 45,70 77,25 (27,18) Nepal Excise 
Stamp 
Uang Kertas RS Nepal Miliar Rupiah 231,46 60,44 41,66 26,11 45,08 . Nepal RS 
Banknotes 
Prangko Nepal Miliar Rupiah 0,76 0,55 4,92 72,30 (88,84) Nepal Stamps 
Total Produk Sekuriti LN Miliar Rupiah 275,30 94,27 92,28 34,24 215 Total of Foreign Security Products 
































Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Tanggung 


Tata Kelola Jawab Sosial Laporan 


Perusahaan Keuangan 
Perusahaan 


Pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


dan Direksi 





TINJAUAN BISNIS 


Business Performance Review 


1. Dokumen Keimigrasian 


Dokumen keimigrasian yang diproduksi terdiri dari visa, 
voucher visa, stiker legalisasi, stiker izin tinggal dan exit 
permit yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri 
Republik Indonesia. 


Pada 2018, produksi pesanan dokumen keimigrasian 
mencapai 204.000 lembar atau 40,80% dari target 2018. 
Rendahnya pencapaian realisasi produksi dokumen 
keimigrasian akibat turunnya jumlah pesanan yang masuk 
dari target yang ditetapkan semula. Jika dibandingkan dengan 
realisasi produksi pada 2017, terjadi penurunan sebesar 
67,63%. 


2. Meterai 


Peruri juga dipercaya untuk mencetak meterai Republik 
Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 
Kementerian Keuangan sebagai bukti keabsahan dan 
legalitas dari suatu perjanjian. Dokumen sekuriti yang dicetak 
oleh Peruri mengandung unsur-unsur security feature, di 
antaranya menggunakan hologram sekuriti dan teknik cetak 
intaglio, sebagaimana yang terdapat pada uang kertas rupiah. 
Meterai yang saat ini beredar memiliki nilai Rp 3.000 dan 
Rp 6.000. 


Sepanjang 2018, Perusahaan memproduksi pesanan meterai 
sebanyak 660,10 juta keping atau 93,94% dari target RKAP 
2018. Rendahnya realisasi produksi disebabkan karena belum 
terealisasinya pesanan e-meterai yang semula dianggarkan, 
jenis pesanan yang masuk hanya meterai tempel kopur Rp 
3.000 dan Rp 6.000. Realisasi yang belum mencapai target 
ini membuat produksi sepanjang 2018, turun hingga 45,85%, 
dibanding realisasi produksi materai periode 2017. 


3. Sertifikat Tanah 


Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) sebagai tanda bukti kepemilikan dan hak 
seseorang atas tanah adalah salah satu dokumen negara 
yang vital. Sertifikat tanah yang dicetak oleh Peruri mempunyai 
ciri khusus yang lebih mengutamakan unsur pengamanan 
atau security feature sehingga dapat memperkecil risiko 
pemalsuan. 


Sepanjang 2018, produksi sertifikat tanah mencapai 9,72 
juta set atau mencapai 147,17% dari target RKAP 2018, 
sebesar 6,60 juta set. Jika dibanding pencapaian 2017, yang 
memproduksi 6,63 juta set, pencapaian 2018, mengalami 
peningkatan sebesar 46,51%. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





1. Imigration Documents 


Imigration documents produced consists of visa, visa voucher, 
legalization sticker, residence and exit permit sticker which 
released by ministery of foreign affair Indonesia. 


In 2018, production of imigration documents orders reached 
204.000 sheets or 40,80% from 2018 target. The achievement 
of imigration document product realization was low because 
the amount of orders declined from the target set. Compared 
to product realization in 2017,the decline was 67,63%. 


2. Duty Stamps 


Peruri also had trusted to print Republic of Indonesia duty 
stamps which released by general directorate of tax in finance 
ministry as proof of validity and legality of the agreement. 
Security documents which printed by Peruri contained security 
features, such as using security hologram and intaglio printing 
technic, as found in rupiah paper money. The duty stamps 
which now circulating are Rp 3.000 and Rp 6.000. 


During 2018, Corporate produced 660,10 million pieces of 
duty stamps or 93,94% from 2018 RKAP target. The low 
product realization is caused by e-stamps order planned was 
not realized yet. The kind of orders entered was only for kopur 
paste stamps of Rp 3.000 and Rp 6.000. The realization in 
which target not yet achieved, made the production during 
2018 declined until 45,85%, compared to the realization a 
production of duty stamps period 2017. 


3. Land Certificate 


Land certificate which released by ministry of Agrarian and 
Spatial Planning/National Land Agency/ Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) as proof of ownership and rights on land, 
is one of the vital national document. Land certificate which 
printed by Peruri has specific features, which prioritize security 
or security features in order to minimize the risk of forgery. 


During 2018, land certicicate production reached 9,72 million 
set or reached 147,17% 2018 RKAP target, which targeted on 
6,60 million set, because of the increase of land certificate from 
customers. Eventhough the production went over the target, 
achievement during 2018, increased 46,51%, compared to 
achievement of 2017, produced until 6,63 million set. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





4. Produk Sekuriti Lainnya 


Dokumen sekuriti kertas berharga non uang lainnya yang 
dicetak oleh Peruri termasuk prangko, naskah atau soal-soal 
ujian, ijazah pendidikan, transkrip nilai, dokumen perbankan 
seperti cek, giro dan bilyet deposito, sertifikat SCI Sucofindo. 
Juga produk luar negeri seperti pita cukai dan prangko Nepal 
serta uang kertas RS Nepal. 


Selama 2018, perusahaan memproduksi pesanan produk 
sekuriti lainnya dalam negeri secara total sebesar Rp 33,09 
miliar atau 89,12% dari target RKAP 2018. Lebih rendahnya 
realisasi dibanding target, karena ada beberapa produk 
sekuriti lainnya yang masih dalam proses. Jika dibandingkan 
dengan realisasi pada 2017, sebesar Rp 39,56 miliar, terjadi 
penurunan sebesar 16,35%. 


Realisasi produk sekuriti lainnya dari pesanan luar negeri 
secara total mencapai Rp 94,27 miliar atau 34,24% dari target 
RKAP 2018, sebesar Rp 275,30 miliar. Pencapaian 2018, 
tersebut meningkat 2,15% dibanding realisasi 2017, yang 
tercatat sebesar Rp 92,28 miliar. 


* Logam Non-Uang 


Selama 2018, realisasi produksi logam non-uang mencapai 
4.751 buah atau sebesar 60,24% dari target RKAP 2018, 
sebanyak 7.886 buah. Pencapaian tersebut turun sebesar 
57,43%, dibanding produksi 2017, yang tercatat 11.161 buah. 


Produk logam non-uang luar negeri berupa uang logam 
Thailand, pada 2017, belum terealisasi pesanannya dari yang 
semula dianggarkan sejumlah 500 juta keping. 


KAPASITAS PRODUKSI 


Dilihat dari kemampuan produksi saat ini, fasilitas percetakan 
Peruri masih mampu memenuhi pemesanan pencetakan 
uang dari Bank Indonesia dan pencetakan dokumen sekuriti 
lainnya untuk kebutuhan domestik. Terkait pencetakan uang 
kertas, faktor yang berpotensi menjadi penghambat produksi 
maupun output yang dihasilkan adalah ketidaktersediaan 
atau keterlambatan bahan baku cetak, di mana mekanisme 
pengadaannya berada di luar kendali Peruri, karena masih 
harus disuplai oleh BI sebagai pemberi tugas. 


Faktor lainnya karena sebagian besar bahan baku untuk 
produk lainnya masih mengandalkan impor. Upaya mengatasi 
kendala ini antara lain dengan mulai merintis kerja sama 
dengan perusahaan penyedia bahan baku. Perusahaan 
memiliki fasilitas cetak yang berada di Karawang dan 
beberapa gedung percetakan lain ada di Surabaya. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


4. Other Security Products 


Other non-money, valuable and security paper printed by 
Peruri including postage stamps, exam scripts, educational 
diploma, transcripsts, banking documents such as check, 
current account, deposit bilyet, SCI Sucofindo certificate, and 
also foreign products such as excise stamps, Nepal postage 
stamps and RS Nepal banknotes. 


During 2018, Corporate produced other domestic security 
product orders worth Rp 33,09 billion or 89,12% from 2018 
RKAP target. The lower realization compared to the target, 
caused by several security products were still on process, 
so compared to realization in 2017, reached Rp39,56 billion, 
decreased 16,35%. 


Realization of other foreign security products reached Rp 
94,27 billion or 34,24% from RKAP target 2018, which set at 
Rp 275,30 billion. Eventhough the realization was far from 
the target, the achievement during 2018, reached 2,15% 
compared to 2017 realization, recorded at Rp 92,28 billion. 


e Non-Coins 


During 2018, non-coins products realization reached 4.751 
pieces or 60,24% from 2018 RKAP target, which set at 
7.886 pieces. The target achievement decreased 57,43%, 
compared to 2017 production , which recorded 11.161 pieces. 


For foreign non-coins of Thailand, in 2017, the orders was 
budgeted 500,00 million pieces but not realized yet, 


PRODUCTION CAPACITY 


Seen from the recent production capacity, Peruri printing 
facilities were still able to meet the banknotes orders by BI 
and other security documents printing for domestic needs. 
Related to banknotes printing, the potential factor that can 
inhibit production and output are the unavailability or the delay 
of raw material for printing, which the procurement mechanism 
was out of Peruri’s control because the materials were still 
supplied by BI as the assignor. 


Another factor, because of most raw materials for other 
products were still imported. To solve this problem, the 
corporate began to cooperate with raw material supplier. 
Corporate has printing facilities in Karawang and several 
other printing buildings in Surabaya. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 117 





Laporan 


Profil Dewan Pendukung Tata Kelola Tanggung 


Jawab Sosial Paparan 


Perusahaan Pengawas Bisnis Perusahaan Keuangan 


dan Direksi Perusahaan 





TINJAUAN BISNIS 


Business Performance Review 


Pemanfaatan Kapasitas Capacity Utilization 

Pada 2018, untuk memenuhi pemesanan cetak uang Rupiah In 2018 to meet the increased currency order, Peruri 
dari Bank Indonesia, Peruri memiliki alat produksi yang maximized production speed, even exceed the capacity of 
mencukupi dengan penjelasan sebagai berikut: each printing machine, with the review below: 

* Pemanfaatan Mesin Cetak Uang Kertas * Banknotes Printing Machine Utilization 

Pemanfaatan mesin cetak uang kertas terhadap kapasitas Realization on banknotes printing machine utilization on the 
yang tersedia 2018, rata-rata mencapai 90,88% dengan available capacity in 2018, the average reached 90.88%, the 
rincian berikut: details below: 


: > - P 3 n 
Jumlah Mesin (dlm unit) Kapasitas Tersedia 2018 % Pencapaian % Naik/(Turun) 


Jenis Produksi Available Capacity in % of % increase/ 


Amount of machine (in unit) 5 
2018 achievement (decrease) 

















1 2 8 4 5 6=4:3 7 = (4-5):5 
Cetak Rata (Offset) 12 243,95 178,16 247,34 73,03 (27,97) 
Offset 
Cetak Dalam (Intaglio) 20 264,35 302,70 374,55 114,51 (19,18) 
Intaglio 
Cetak Nomor (Numerota) 13 193,03 191,79 252,41 99,36 (24,02) 
Numerota 
Cut Pack/Penyelesaian Marsinal 12 182,08 139,52 187,37 76,62 (25,54) 
Cut Pack/Marginal Finishing 





























Pada 2018, kapasitas tersedia pada sektor uang kertas In 2018, available capacity on banknotes sector was 
dihitung dengan metode Overal Equipment Effectiveness calculated with overall equipment effectiveness (OEE), 
(OEE), sebuah metode perhitungan yang digunakan oleh a calculating method Peruri recently, consists of 3 main 
Peruri saat ini, terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu components, availability of machine readiness time, 
availability (waktu kesediaan mesin), performance (jumlah performance of production unit amount, and quality of product 
unit yang diproduksi) dan quality (mutu yang dihasilkan). result. Utilization of machines on available capacity on money 
Pemanfaatan mesin-mesin terhadap kapasitas tersedia pada paper sector, as follows: 


sektor uang kertas sebagai berikut: 


e Kapasitas tersedia untuk mesin cetak rata dengan * Available capacity for offset machine, with calculation of 
perhitungan 12 unit mesin menggunakan pola kerja 12 machine units, used work pattern of 3 shifts. 
sebanyak 3 gilir. 

+ Kapasitas tersedia untuk mesin cetak dalam dengan * Available capacity for intaglio machine, with calculation of 
perhitungan 20 unit mesin menggunakan pola kerja 20 machine units, used work pattern of 3 shifts. 
sebanyak 3 gilir. 

e Kapasitas tersedia untuk mesin cetak nomor dengan * Available capacity for numerota machine, with calculation 
perhitungan 13 unit mesin menggunakan pola kerja of 13 machine units, used work pattern of 2 shifts. 
sebanyak 2 gilir. 

+ Kapasitas tersedia untuk mesin penyelesaian masinal * Available capacity for cut pack/marginal finishing 
dengan perhitungan 12 unit mesin menggunakan pola machine, with calculation of 12 machine units, used work 
kerja sebanyak 2 gilir. pattern of 2 shifts. 

Proses pencetakan di mesin intaglio dilakukan 2 kali lintasan Printing proces in intaglio machine was done printing path 

cetak kecuali pecahan S'16, T'16, dan U'16. twice except for S'16, T'16, dan U'16. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





* Pemanfaatan Mesin Cetak Uang Logam 

Pemanfaatan mesin cetak uang logam terhadap kapasitas 
yang tersedia pada 2018, rata-rata mencapai 93,97% dengan 
rincian berikut: 


Jumlah Mesin (dlm unit) 


Kapasitas Tersedia 2018 


* Utilization of Coin Printing Machine 

Realization of coin printing machine utilization on availability 
capacity in 2018, on average reached 93.97%, with details 
below: 


% Pencapaian % Naik/(Turun) 











Jenis Produksi ieee i Available Capacity in % of % increase/ 
Amount of machine (in unit) : 
2018 achievement (decrease) 
1 2 4 5 6=4:3 7 = (4-5):5 
Cetak 14 648,47 673,42 2.313,07 103,85 (70,89) 
Print 
Hitung Counter & Wrapping (CW) 11 800,00 672,68 2.292,62 84,09 (70,66) 
Counter & Wrapping (CW) calculation 





























Kapasitas tersedia pada sektor uang logam dihitung 
berdasarkan metode OEE. Pemanfaatan mesin-mesin 
terhadap kapasitas tersedia pada sektor uang logam sebagai 
berikut: 


* Kapasitas tersedia untuk mesin cetak dengan perhitungan 
14 unit mesin menggunakan pola kerja sebanyak 1 gilir. 

* Kapasitas tersedia untuk mesin Counter & Wrapping 
dengan perhitungan 11 unit mesin menggunakan pola 
kerja sebanyak 1 gilir. 


Pengoptimalan mesin cetak yang melebihi kapasitas dalam 
rangka memenuhi kebutuhan satu tahun ini, menjadi 
pengalaman bagi Peruri untuk segera mempersiapkan diri 
dari sisi produksi, sebelum menggarap pasar internasional 
berdasarkan RJPP yang telah disusun. 


Persiapan peningkatan kapasitas ini sebagian telah dilakukan 
diantaranya dengan melakukan riset dan pengembangan 
di bidang teknologi, sejalan dengan rencana untuk 
mempersiapkan lini produksi yang didedikasikan khusus bagi 
pasar internasional. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Available capacity on coins sector was calculated based OEE 
method. Utilization of machines on available capacity on coins 
sector, as follow: 


e Available capacity for printing machine, with calculation 
of 14 machine units, used work pattern of 1 shift 

* Available capacity for counter and wrapping machine, 
with calculation of 11 machine units, used work pattern 
of 1 shift. 


Print machine optimalization which over the capacity to meet 
the needs of this year, became Peruri’s experience to prepare 
from production side, before working on international market 
based on compiled RUPP. 


Preparation of capacity improvement was partly done by 
doing research and development in technology, in line with 
the plan to prepare product line for international market. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Pendukung Tata Kelola Tanggung 


Jawab Sosial Lepere 


Perusahaan Pengawas Bisnis Perusahaan Keuangan 


dan Direksi Perusahaan 





TINJAUAN BISNIS 


Business Performance Review 


* Pemanfaatan Mesin Cetak Non Uang/ Utilization Non-Money Printing Machine 






























































Realisasi 
Kerusakan Standar 5 z (%) Naik/ 
Inschiet (% % Pi 
Jenis Produksi Cetak 2018 | Inschiet (%) — — (Turun) 
Kinds of Productions Print Damage in Inschiet Realization Pee Yelncrease/ 
2018 Standard (%) (%) (Decrease) 
1 2 3 4 5 6 7 8=3:2 | 9=5:3 10 =(3-4):4 
Paspor dan Buku : 
Passports and Books : 
D Paspor RI (Jt 3,79 3,44 0,07 2,5 1,98 115,53 1,85 10,45 
3,28 
. RI Passport Bk) 
Pita Cukai : 
Excise Stamps: 
. Pita Cukai (Jt 161,22 166,28 | 167,21 9,70 5 5,83 103,14 5,83 (0,55) 
. Excise Stamps Lbr) , 
D PCHT MMEA (Jt 158 2,90 2,28 0,12 10 3,99 182,87 3,99 27,30 
. PCHT MMEA Lbr) , 
Prod. Web & Sheet : 
Prod. Web & Sheet : 
. Materai Tempel (Jt 660,10 | 452,60 82,45 11 13,17 113,28 12,49 45,85 
582,70 
7 Pasted Duty Stamp Kp) 
* Blanko Sertifikat Tanah 9,64 0,52 0,00 7,5 - 146,08 - 1.764,95 
* (Set) 6,60 
. Land Certificate Blank 
e Prangko (Jt 0.37 0,92 0,67 0,16 10 11,92 249,24 | 17,26 37,52 
. Postage Stamps Kp) , 
Produk Luar Negeri 
Foreign Product : 
* Uang Kertas Nepal Rs (ut 87,00 98,00 24,77 7,5 11,79 - 28,47 (11,22) 
20 CO By? - 
. Nepal Rs 20 CO Banknotes yt 
. Uang Kertas Nepal Rs 180,00 - 13,19 7,5 7,33 - 7,33 - 
500 CO (Jt . 
. Nepal Rs 500 CO Blyt) 
Banknotes 
D Prangko Nepal Carry Over (ut 8,50 77,10 - 26,46 - - (88,98) 
D Nepal Postage Stamps Kp) - 
Carry Over p 
D Passport Srilanka 64 hal (Jt 0,5230 | 1,5000 0,0139 15 1,39 104,60 2,66 (65,13) 
: 0,5000 
$ Srilanka Passport 64 pages Bk) 
Produk Logam Non-Uang 
(LNU) : 
Non- Coins Product : 
D PTN/PTS (Rb 250 1,25 4,70 - = . 50,00 - (73,40) 
. State/Private Universities Kpg) , 
. BUMN & Lembaga Negara (Rb 4.962 1,034 1,494 - - - 20,84 - (30,79) 
. State-Owned Companies & | Kpg) , 
* Swasta (Rb 0,298 4,967 - - - 70,25 - (94,00) 
P , 0,424 
— Private Agencies Kpg) 









































Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





Pendapatan Usaha Bussiness Income 
Pendapatan usaha yang diperoleh dari hasil penjualan 
produk-produk yang dihasilkan, baik uang maupun non-uang 
serta kontribusi perusahaan anak pada 2018 sebagai berikut: 


Bussiness income which obtained from products sales 
results, money and non- money, and contribution of 
subsidiary companies in 2018, are: 


Yo Pencapaian 


% Naik/(Turun) 








Jenis Produksi % of % increase/ Kinds of Productions 
achievement (decrease) 
Uang Kertas 2.167.569 1.950.423 2.321.535 89,98 (15,99) Banknotes 
Uang Logam 72.778 103.087 155.659 141,65 (33,77) Coins 





Non-Uang DN & LN: Non-Currency Domestic & 


Overseas: 




















Pita Cukai & MMEA 272.352 289.266 287.603 106,21 0,58 Excise Stamps & MMEA - 
Paspor & Buku 189.407 232.949 221.087 122,99 5,37 Passports and Books * 
Web & Sheet 534.351 305.774 252.779 57,22 20,97 Web & Sheet - 
Logam Non-Uang 74.530 12.914 7.541 17,33 71,26 Non-Coin + 
Anak Perusahaan 343.785 302.103 232.178 87,88 30,12 Subsidiary Company 
Jumlah 3.654.773 3.196.517 3.478.382 87,46 (8,10) Total 





























Uang Kertas 

Realisasi pendapatan uang kertas selama 2018, sebesar 
Rp 1.95 triliun, lebin rendah Rp. 217,15 miliar atau mencapai 
89,98% dari RKAP yang ditetapkan sebesar Rp 2,17 triliun. 
Target yang belum tercapai ini, membuat pendapatan uang 
kertas sepanjang 2018, turun sebesar 15,99% dibanding 
pencapaian 2017. 


Rendahnya realisasi pendapatan sektor uang kertas karena 
turunnya pesanan uang kertas. Hal ini terkait dengan masih 
terdapatnya pengerjaan carry over pesanan multi year 2016- 
2017, diawal 2018, sebesar Rp 235,15 miliar atau sejumlah 
1.848,61 juta bilyet. 


Uang Logam 

Pada 2018, realisasi pendapatan uang logam sebesar 
Rp 103,09 miliar, lebih tinggi Rp 30,31 miliar atau 141,65% 
dari target RKAP sebesar Rp 72,78 miliar. Jika dibanding 
dengan realisasi pendapatan uang logam 2017, sebesar Rp 
155,66 miliar, turun sebesar 33,77%. 


Pencapaian tersebut termasuk pendapatan atas carry over 


pesanan multi year 2016-2017, sebesar Rp 9,55 miliar atau 
sejumlah 208,99 juta keping yang dikerjakan pada awal 2018. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Banknotes 

Banknotes income realization during 2018 was Rp1.95 trillion, 
or reached 89,98% from RKAP which set in Rp2,17 trillion. 
This unachieved target made paper money income during 
2018, decreased 15,99%, compared to 2017 achievement. 


The low realization of banknotes sector income caused by 
the decline of banknotes orders, this related to processing the 
multi-years carry over order of 2016-2017 in the beginning of 
2018 worth Rp235,15 billion or 1.848,61 million bilyets. 


Coins 

During 2018, coins income realization was equal to Rp103,09 
billion, higher by Rp 30,31 billion or 141,65% of RKAP target of 
Rp 72,78 billion. Compared to 2017 coins income realization, 
Rp 155,66 billion, decreased to 33,77%. 


The income on multi year carry over orders worth Rp 9,55 
billion or 208,99 million pieces, which processed in the 
beginning of 2018. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Tanggung 


Tata Kelola Jawab Sosial Laporan 


Perusahaan Keuangan 
Perusahaan 


Pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


dan Direksi 





Pita Cukai dan MMEA 

Pada 2018, pendapatan pita cukai dan MMEA sebesar 
Rp 289,27 miliar lebih tinggi Rp 16,91 miliar atau mencapai 
106,21%, dari target RKAP sebesar Rp 272,35 miliar. Jika 
dibanding dengan pencapaian 2017, sebesar Rp 287,60 
miliar, terjadi kenaikan sebesar 0,58%. 


Pencapaian pendapatan lebih tinggi dari target 2018, karena 
adanya tambahan pesanan pada pertengahan tahun berjalan. 


Paspor dan Buku 

Realisasi pendapatan paspor dan buku pada 2018, 
sebesar Rp 232,95 miliar lebih tinggi Rp 43,54 miliar 
atau mencapai 122,99% dari target RKAP sebesar 
Rp 189,41 miliar. Jika dibanding dengan pendapatan dari 
bisnis paspor dan buku pada 2017, sebesar Rp 221,09 miliar, 
naik 5,37%. 


Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan paspor dan 
buku dalam negeri sebesar Rp 217,89 miliar dan pendapatan 
paspor & buku luar negeri atas pencetakan paspor Sri Lanka 
sebesar Rp 15,06 miliar. Tingginya pencapaian realisasi 
terhadap target RKAP 2018, karena adanya peningkatan 
pesanan produk Paspor RI. 


Web & Sheet 

Realisasi pendapatan Web and Sheet pada 2018, sebesar 
Rp 305,77 miliar lebih rendah Rp 228,58 miliar atau mencapai 
57,22% dari target RKAP sebesar Rp 534,35 miliar. Realisasi 
tersebut naik 20,97% jika dibanding pencapaian 2017, 
sebesar Rp 252,78 miliar. 


Ketidaktercapaian atas target RKAP tersebut karena ada 
beberapa pendapatan yang diharapkan dari bisnis ini, baik 
produk-produk PP 32 maupun Non-PP 32 seperti dokumen 
keimigrasian, meterai, prangko, sertifikat kelautan, dokumen 
perbankan dan beberapa produk sekuriti lainnya belum 
terealisasi. 


Logam Non-Uang 

Realisasi pendapatan Logam Non-Uang pada 2018, sebesar 
Rp 12,91 miliar lebih rendah Rp 61,62 miliar atau mencapai 
17,33% dari target RKAP sebesar Rp 74,53 miliar. Realisasi 
tersebut naik 71,26%, dibanding pencapaian 2017, yang 
tercatat Rp 7,54 miliar. 


Ketidaktercapaian atas target RKAP tersebut karena 
pendapatan luar negeri berupa pesanan uang logam Thailand 
yang sudah ditargetkan sebelumnya tidak dapat direalisasikan 
hingga akhir 2018. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Excise Stamps and MMEA 

In 2018, the income from excise stamps and MMEA worthed 
Rp 289,27 billion, or reached 106,21%, from target set in 
RKAP in Rp 272,35 billion. Compared to the income in 2017, 
recorded at Rp 287,6 billion, increased 0,58%. 


The achievement of income was higher than target during 
2018, because of the increase of customer’s needs and 
adding the orders in the middle of running period. 


Passports and Books 

Passports and books income realization during 2018, was 
Rp232,95 billion, or reached 122,99% from RKAP target set 
in Rp189,41 billion. If compared to 2017 the income from 
passports and books business achievements, recorded at Rp 
221,09 billion, increased 5,37%. 


The income coming from domestic passports and books worth 
Rp 217,89 billion and the income from foreign passports and 
books from Sri Lanka passport printing worth Rp 15,06 
miliar. The increase of realization achievement on 2018 
RKAP target, because there was the increase in orders of RI 
Passports orders. 


Web & Sheet 

Income realization of web and sheet was Rp 305,77 billion at 
the end of 2018, or achieved only 57,22% from RKAP target 
set Rp 534,35 billion. Eventhough it didn’t reach the target, 
the income realization from this business increased 20,97%, 
from 2017 achievements, which recorded Rp 252,78 billion. 


The realization was lower than the RKAP target, because 
several incomes expected from this business, which in line 
with PP 32 or Non-PP 32 such as imigration documents, 
duty stamps, postage stamps, marine certificate, banking 
documents, and other security products from domestic and 
overseas were not yet realized. 


Non-Coins 

During 2018, income realization from-coin business was 
Rp12,91 billion, or only reached 17,33% from RKAP target 
Rp74,53 billion. Eventhough it was very far from the target, the 
income from this business increased until 71,26%, compared 
to 2017 achievement, which recorded at Rp 7,54 billion. 


The low income realization from the target set because the 


overseas income from Thailand non-coins which targeted 
before, were not realized until the end of 2018. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





Perusahaan Anak 

Realisasi pendapatan seluruh perusahaan anak pada 2018, 
sebesar Rp 302,10 miliar, lebin rendah Rp 41,68 miliar atau 
87,88% dari target RKAP sebesar Rp 343,79 miliar. Jika 
dibanding realisasi pendapatan 2017, sebesar Rp 232,18 
miliar, mengalami kenaikan sebesar 30,12%. 


Ketidaktercapaian tersebut karena penjualan kertas sigaret 
PT Kertas Padalarang mengalami penurunan. Penyebabnya 
utilitas mesin kertas-lll diprioritaskan untuk pemenuhan 
produksi kertas banderol dan kertas security non banderol. 
Target pendapatan PT Peruri Property dari program 
Optimalisasi Aset Peruri seperti Lahan Gadog, Lahan Lebak 
Bulus, Lahan Blok B Kebayoran, Lahan Kebon Jeruk dan 
optimalisasi aset lainnya, juga belum dapat terealisasi pada 
2018. PT Peruri Digital Security belum berhasil mendapatkan 
tender/lelang umum karena ketidaksesuaian spesifikasi 
teknis. 


Belanja Pemasaran 

Sehubungan dengan upaya untuk mencapai target RKAP 
2018, belanja pemasaran Peruri mengalami peningkatan 
sebesar 19,24% dari Rp 26,92 miliar pada tahun sebelumnya 
menjadi Rp 32,10 miliar. Kenaikan ini juga disebabkan upaya 
untuk menembus pasar global di bidang security printing 
melalui partisipasi aktif dalam lelang-lelang bank sentral 
negara target pasar, aktif mencari informasi dari kedutaan 
besar negara lain di Indonesia serta mendukung hubungan 
kerja sama bilateral antar pemerintah. 


Selain itu, Peruri juga aktif dalam mengikuti konferensi- 
konferensi internasional yang memiliki relevansi dengan bisnis 
Peruri. Peruri telah tergabung dalam Pacific Rim Banknote 
Printers' Conference (PRBPC) dan Technical Meeting of 
Mints in ASEAN (TEMAN) dan rutin mengikuti konferensi High 
Security Printing Forum sebagai ajang sarana komunikasi dan 
pertukaran informasi, khususnya tentang teknologi keamanan 
pencetakan dokumen, seperti uang kertas, pita cukai, paspor, 
visa, identitas pribadi, dokumen kendaraan dan lisensi. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Subsidiary Companies 

The total income realization of all subsidiary companies was 
Rp 302,10 billion until the end of 2018, or reached 87,88% 
from RKAP target set at Rp 343,79 billion. Eventhough not yet 
achieved the target, the achievement during 2018, increased 
30,12% compared to the achievement during 2017, which 
recorded at Rp 232,18 billion. 


The income target of subsidiary companies was not yet 
achieved because: the decrease of PT. Kertas Padalarang 
paper sales, due to the utilization of paper machine- Ill was 
prioritize to fulfill the official price paper and security paper 
non-official price production; the income target of PT. Peruri 
Property from Peruri asset optimalization program such as 
Gadog land, Lebak Bulus land, Blok B Kebayoran land, Kebon 
Jeruk land and other asset optimalization was not yet realized 
during 2018; PT. Peruri Digital Security lost in general tender 
because of the incompatibility of techic specification and also 
the incompetitive price. 


Marketing Cost 

Related to the achievement in 2018, Peruri marketing cost 
had significant increase to 19,24% or became Rp 32,10 billion 
from Rp 26,92 billion a year before. This increase caused by 
the effort to penetrate the global market in printing security 
field through active participation in central bank auction in 
market target countries, finding information actively from 
other country Embassy in Indonesia and support the bilateral 
cooperation between governments. 


Besides that, Peruri was also active in attending international 
conferences which had relevance with Peruri Business. Peruri 
had joined in Pacific Rim Banknote Printers'Conference 
(PRBPC) and Technical Meeting of Mintsin ASEAN (TEMAN) 
and attended routinely High Security Printing Forum as 
communication and changing information facility, especially 
about document printing security technology such as 
banknotes, excise stamps, passport, visa, personal identity, 
vehicle document and licence. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan Tangara 
Profil Dewan Pendukung Tata Kelola Jawab Soslal Laporan 


Perusahaan Pengawas $ Bisnis Perusahaan Keuangan 
3 i Manajemen Perusahaan 
dan Direksi anajeme erus 


Analisis dan 
Pembahasan 





TINJAUAN BISNIS 


Business Performance Review 





Analisis dan Pembahasan Manajemen | 


KINERJA KEUANGAN 


Secara garis besar kinerja perusahaan pada 2018, tidak 
seperti yang diharapkan, tercermin dari total pendapatan 
usaha melalui hasil penjualan dan kontribusi perusahaan anak 
hanya mencapai Rp 3,20 triliun atau turun 8,10% dari 2017 
sebesar Rp 3,48 triliun. Hal tersebut disebabkan pesanan 
pencetakan uang Rupiah dari Bank Indonesia mengalami 
penurunan. 


Laba bersih konsolidasian 2018, sebesar Rp 287,54 miliar 
atau menurun 29,22% dari laba bersih konsolidasian 2017, 
sebesar Rp 406,24 miliar. Pertumbuhan majemuk tahunan 
Compound Annual Growth Rate (CAGR) periode 2014-2018, 
sebesar -2,22%, lebih rendah dibanding CAGR periode 2013- 
2017, sebesar 10,19%. 


Pendapatan Usaha 
Business Income 


dalam miliar Rupiah 
In Billion Rupiah 





2017 2018 
= 


Perusahaan Umum Percetakan Uang 1 idonesia (Peruri) 





FINANCE PERFORMANCE 


Broadly speaking, the company's performance in 2018 was 
not as expected, reflected in the total operating income 
through sales and contributions of subsidiaries which only 
reached Rp 3,20 trillion or declined 8,10% from 2017, which 
equal to 3,48 trillion. This was due to decreasing orders for 
Rupiah money from Bank Indonesia. 


The net profit in running year consolidation 2018 recorded Rp 
287,54 billion or declined 29,22% from last year net profit in 
running year consolidation 2017 worthed Rp 406,24 billion. 
Compound Annual Growth Rate (CAGR) in 2014-2018 period 
was -2,22%, far lower than CAGR 2013-2017 period, which 
recorded at 10,19%. 


Laba Bersih Tahun Berjalan 
Net Profit of The Running Year 


dalam miliar Rupiah 





In Billion Rupiah 
ETE 
288 
2017 2018 
E 
Laporan Tal 018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Pendukung 
Perusahaan Pengawas Bisnis 
dan Direksi 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tata Kelola 
Perusahaan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 











Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





Tinjauan mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan 
Laporan Keuangan Perusahaan yang disajikan sesuai 
dengan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku 
umum di Indonesia (PSAK) untuk tahun yang berakhir pada 
31 Desember 2018. Laporan Keuangan ini telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Wisnu Karsono Soewito & Rekan 
dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. 


Bahasan kinerja keuangan Peruri disampaikan dengan 
memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan 
Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari laporan tahunan ini. Bahasan serta analisis tentang 
kondisi keuangan ini disajikan dalam 5 (lima) bagian sebagai 
berikut: 

1. Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian. 

2. Analisis Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian. 


Analisis Laporan Arus Kas Konsolidasian. 
Analisis Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian. 
Analisis Rasio Keuangan Konsolidasian. 


ako 


Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 


Aset 

Total asset pada akhir 2018, tercatat sebesar Rp 5,06 triliun, 
naik 8,36% atau Rp 389,90 milliar dibanding 2017, sebesar 
Rp 4,67 triliun dengan penjelasan sebagai berikut: 


Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar 
Aset perusahaan terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar 
sebagaimana dapat dilihat dalam uraian berikut ini. 


1. Aset Lancar 


Jumlah aset lancar pada 2018, sebesar Rp 1,92 triliun, 
turun 11,46% atau Rp 248,83 milliar jika dibanding 
pencapaian 2017, yang tercatat Rp 2,17 triliun. 


Penurunan ini karena sebagian besar komponen aset 
lancar, yaitu kas dan setara kas, piutang, pajak dibayar 
dimuka dan uang muka & beban dibayar dimuka 
mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu kecuali 
persediaan. 


a. Kas dan Setara Kas 
Kas dan setara kas meliputi kas kecil, giro, 
deposito berjangka dalam bentuk deposito 
rupiah, deposito valuta asing (Valas) dan bagi 
hasil atas deposito syariah serta investasi 
lainnya dalam bentuk rupiah ataupun mata uang 
asing seperti dolar AS dan Euro. 


Kas dan setara kas pada 2018, sebesar Rp 
837,08 miliar, turun 18,07% atau Rp 184,66 
milliar dibanding pencapaian 2017, yang tercatat 
sebesar Rp 1.021,75 miliar. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Overview on this financial performance compiled based 
on corporate financial statement which served according to 
financial accounting principles which generally accepted 
in Indonesia which ended at 31th December 2018, and 
audited by public accountant office Wisnu Karsono Soewito & 
Associates with Fair Opinion Without Exception. 


Peruri finance performance discussion was delivered with 
considering the notes on consolidated financial statement 
which was the inseparable part of this year finance statement. 
Discussion and analysis on this financial condition was 
presented in 5 parts, as follow: 


1. Consolidated Financial Position Report Analysis. 

2. Consolidated Comprehensive Report on Profit and Loss 
Analysis. 

Consolidated Cash Flow Report Analysis. 

Consolidated Equity Changing Report analysis. 
Consolidated Financial Ratio Analysis. 


geo 


Consolidated Financial Position Report Analysis 


Assets 

Total assets at the end of 2018 recorded at Rp 5.06 trillion, 
increased 8.36% compared to 2017, which recorded at Rp 
4.67 trillion, with the details and explanation below: 


Current Assets and non-current assets 
Corporate assets consisted of curent assets and non-current 
assets as we could see from below description. 


1. Current Assets 


The amount of current assets in 2018 worthed Rp 
1,92 trillion, decreased 11,46% compared with 2017 
achievement, which reached Rp 2,17 trillion. 


The decline caused by most of current assets components 
such as cash and cash equivalent, receivables, prepaid 
taxes, and prepaid expenses, except the stock which 
increased compared to last year. 


a. Cash and Cash Equivalent 
Cash and cash equivalent includes small cash, 
current account, time deposit in form of rupiah 
deposit, foreign exchange deposit, and profit 
sharing on syariah deposit and other investment 
in rupiah and or in foreign currency like US Dollar 
and Euro. 


Cash and cash equivalent in 2018 cash worthed 


Rp 837,08 billion, declined 18,07% compared to 
2017 achievement, worth Rp 1.021,75 billion. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 127 





Laporan 


Profil Dewan Tanggung 


Tata Kelola Jawab Sosial Laporan 


Perusahaan Keuangan 
Perusahaan 


Pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 
dan Direksi 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 





Penurunan kas dan setara kas, salah satunya 
karena adanya transaksi pembiayaan 
penambahan modal ke anak perusahaan, juga 
adanya transaksi bank maupun deposito dalam 
rupiah yang berhubungan dengan pihak berelasi 
dan transaksi bank dalam valuta asing yang 
berhubungan dengan pihak ketiga. 


Piutang Usaha 

Piutang usaha pada 2018, tercatat sebesar 
Rp 280,64 miliar, turun 10,66% atau Rp 33,48 
milliar dibandingkan pencapaian 2017, sebesar 
Rp 314,12 miliar. 


Piutang usaha tersebut terbagi atas piutang 
usaha dengan pihak berelasi dan pihak ketiga 
yang masing-masing memberikan kontribusi 
sebesar 6,63% dan 93,37% dari piutang usaha 
bersih. Penurunan ini disebabkan karena adanya 
realisasi pembayaran atas piutang usaha dari 
beberapa customer dalam negeri. 


Piutang Lain-lain 

Piutang lain-lain yang dimiliki perusahaan pada 
2018, terdiri atas piutang bunga deposito, 
piutang pegawai dan lainnya. Jumlah piutang 
lain-lain pada 2018, sebesar Rp 36,67 miliar, 
turun 31,55% atau Rp 16,90 milliar dibandingkan 
dengan periode 2017, sebesar Rp 53,58 miliar. 


Penurunan jumlah piutang lain-lain karena 
adanya pembayaran piutang yang berasal dari 
pihak berelasi, sehingga secara total piutang 
turun, dan perusahaan mendapat pemasukan. 


Persediaan 

Persediaan yang dimiliki oleh perusahaan terdiri 
atas persediaan bahan baku, bahan penolong, 
dan barang umum lainnya, dengan jumlah 
hingga akhir 2018, sebesar Rp 548,14 miliar, 
naik 57,01% atau Rp 199,03 milliar dibanding 
periode 2017, sebesar Rp 349,12 miliar. 


Persediaan naik karena produk tinta dan bahan 
kimia dari pemasok baru masuk pada akhir 
2018, serta adanya peningkatan jumlah uang 
kertas dalam pengolahan sehingga menambah 
persediaan atas produk tersebut. 


Pajak Dibayar Dimuka 

Pajak dibayar dimuka hingga akhir 2018, tercatat 
sebesar Rp 104,52 miliar, turun sebesar 51,74% 
atau Rp 112,4 milliar dibanding periode 2017 
yang tercatat sebesar Rp 216,56 miliar. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Cc. 


d. 


e. 


One of the reason why the decrease of cash 
and cash eguivalent happened because there 
was cost of additional capital transaction to the 
subsidiary companies. And also there were bank 
transaction or deposit in rupiah related with the 
third party. 


Business Receivables 

Business receivable during 2018 recorded at 
Rp 280,64 billion, declined 10,66% compared to 
2017 achievement, which recorded at Rp 314,12 
billion. 


Business receivable consisted of business 
receivable with related party and third party 
which each gave contribution of 6,63% and 
93,37% from net business receivable. This 
decrease happened because there was payment 
realization on business receivable from domestic 
customers. 


Other Receivables 

Other receivables owned by corporate in 
2018 consisted of deposit interest receivable, 
employee receivable, etc. Amount of other 
receivables in 2018 recorded at Rp 36,67 billion, 
decreased 31,55% compared with 2017 period, 
which recorded in Rp 53,58 billion. 


The amount decrease of other receivables 
because there was receivables payment from 
related parties, so when receivables decreased, 
the corporate received the income. 


Stocks 

Stocks owned by corporate consisted of raw 
materials, supporting materials, and other 
general goods stocks, until the end of 2018 
worthed Rp 548,14 billion, increased 57,01% 
compared a year before, which recorded at Rp 
349,12 miliar. 


The increase of stocks caused by the tint product 
and chemical from supplier just got in at the end 
of 2018, and also there was the increase amount 
of banknotes on process, so the stock of those 
products increased. 


Prepaid Taxes 

Prepaid taxes until the end of 2018 recorded Rp 
104,52 billion, decreased 51,74% compared to 
the last year period recorded Rp 216,56 billion. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 


Penurunan ini karena lebih bayar pajak PPh 
Badan hasil banding ke Pengadilan Pajak pada 
2010 dan 2011, telah diterima oleh Peruri pada 
2018. Selain itu pemeriksaan pajak atas restitusi 
lebih bayar Pajak PPh Badan pada 2016, telah 
selesai dilaksanakan dan Peruri telah menerima 
hasil pemeriksaan atas restitusi tersebut pada 
2018. 


f. Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka 
Pada akhir 2018, tercatat sebesar Rp 114,72 
miliar atau turun 46,76% atau Rp 100,77 milliar 
dibanding periode 2017, sebesar Rp 215,49 
miliar. 


Penurunan ini secara garis besar karena pihak 
pemasok telah memenuhi kewajibannya dalam 
pengiriman barang, sehingga jumlah uang muka 
yang telah dibayarkan berkurang diganti dengan 
masuknya barang. 


Aset Tidak Lancar 2. 


Perusahaan mencatat total asset tidak lancar hingga 
akhir 2018, sebesar Rp 3,13 triliun, naik 25,60% atau 
Rp 638,73 milliar dibanding 2017, sebesar Rp 2,49 triliun. 
Kenaikan ini karena meningkatnya seluruh komponen 
aset tidak lancar. 


a. Investasi Saham dan Ventura Bersama 
Perusahaan melakukan investasi saham dan 
ventura bersama untuk pengerjaan tinta sekuriti. 
Hal ini terlihat dari investasi saham dan ventura 
bersama pada bagian aset tidak lancar. 


Investasi saham dan ventura sepanjang 2018, 
tercatat senilai Rp 97,74 miliar, naik 8,20% 
atau Rp 7,41 milliar dibanding 2017, sebesar 
Rp 90,32 miliar. Kenaikan ini karena adanya 
transaksi peningkatan kepemilikan saham Peruri 
atas PT Sicpa Peruri Securink dan pengakuan 
bagian laba PT Sicpa Peruri Securink sesuai 
dengan metode ekuitas sehubungan dengan 
peningkatan kepemilikan saham menjadi 48%. 


b. Aset Tetap 
Berupa tanah, bangunan, mesin pabrik, 
peralatan pabrik, peralatan kantor, mebel dan 
perabotan, serta kendaraan pada akhir 2018, 
secara total sebesar Rp 2,72 triliun, naik 20,06% 
atau Rp 454,39 milliar dibanding 2017, sebesar 
Rp 2,27 triliun. 


Peningkatan ini sejalan dengan penurunan yang 
terjadi di sektor kas dan bank, karena adanya 
pembelian mesin utama pabrik dan penunjang, 
peralatan pabrik, peralatan kantor serta adanya 
reklasifikasi tanah. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





The decrease caused by tax overpayment of 
income tax, the result of the appeal to Tax Court 
in 2010 and 2011, and received by Peruri in 
2018. Besides that, tax audit on income tax 
overpayment restitution in 2016 has done and 
Peruri received the tax audit result and restitution 
2018. 


f. Down Payment and Prepaid Expenses 
At the end of 2018, down payment and prepaid 
expenses recorded Rp 114,72 billion or declined 
46,76% compared to a year before, which 
recorded Rp 215,49 billion. 


Overall, the reason of this decrease was the 
supplier had fulfilled obligation in delivering 
materials/goods, so the amount of down payment 
reduced, replaced with materials/goods entry. 


Non-Current Assets 


Corporation recorded total of non-current until the end 
of 2018, worthed Rp 3,13 trillion, increased 25,60% 
compared to the same periode last year, worthed Rp 2,49 
trillion. The increase caused by the improvement of all 
non-current assets. 


a. Stock Investment and Joint Venture 
Corporate done stocks investment and joint 
venture in security tint processing. This could be 
seen from the stock investment and joint venture 
in non-current assets part. 


Stocks investment and joint venture during 
2018, worth Rp 97,74 billion, increased 8,20% 
compared to the same period length a year 
before. The increase caused by the transaction 
of Peruri shareholding improvement on PT Sicpa 
Peruri Securink and recognition of profit part of 
PT Sicpa Peruri Securink according to equity 
method related with shareholding improvement 
to 48%. 


b. Fixed Assets 
In form of lands, buldings, factory machines, 
factory equipments, office | equipments, 
furnitures, and vehicles at the end of 2018, 
reached Rp 2,72 trilion, increased 20,06%, 
compared to the previous year, which recorded 
Rp 2,27 trillion. 


The increase was in line with the decrease 
in cash and banking sectors, caused by the 
purchasing of factory main machine, supporting 
machine, factory equipment, office equipment, 
and land reclassification. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Profil Pendukung 


Bisnis 


Laporan 
Keuangan 


Perusahaan 


dan Direksi 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


c. Aset Pajak Tangguhan c. Deffered tax assets 
Perusahaan mencatat aset pajak tangguhan Corporation recorded deffered tax assets and 
beserta penyesuaian aset pajak tangguhan adjustment of deffered tax assets and impact of 
dan dampak penerapan PSAK 24 (revisi 2013) implementation of PSAK 24 (2013 revision) in 
pada 2018, secara total sebesar Rp 19,23 miliar, 2018, totally worth Rp 19,23 billion, increased 
naik 7,25% atau Rp 1,30 milliar dibanding 2017, 7,25% compared a year before recorded 17,93 
sebesar Rp 17,93 miliar. Hal ini karena terkait billion. This related to reward calculation after 
dengan perhitungan imbalan pasca kerja. work. 

d. Aset Tak Lancar Lainnya d. Other non-current Assets 


Perusahaan mencatat aset tak lancar lainnya 
yang dimiliki terdiri dari aset yang dibatasi 
penggunaannya dan aset tak berwujud 
(perangkat lunak dan Hak Guna Bangunan). 


Pada 2018, aset tak lancar lainnya sebesar 
Rp 296,62 miliar, naik 145,16%, atau 
Rp 175,63 milliardibanding periode 2017, sebesar 
Rp 120,99 miliar. 


Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan 
asset yang dibatasi penggunaannya yang 
ditempatkan atas fasilitas non cash loan, 
serta aset tak berwujud yang digunakan oleh 
perusahaan untuk sistem informasi akuntansi dan 
operasional lainnya. Aset tak berwujud tersebut 
nantinya akan di amortisasi berdasarkan umur 
manfaatnya. 


Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 


(dalam juta rupiah) 


Corporate recorded other non-current assets 
consisted of restricted-used assets and intagible 
assets (softwares and using building rights). 


In 2018, other non-current assets recorded 
Rp 296,62 billion, increased until 145,16%, 
compared with 2017 period, which recorded at 
Rp 120,99 billion. 


The increase caused by the increase of 
restricted-used assets which placed on non- 
cash loan facility and intagible assets used by 
corporate for accounting information system and 
other operational activities. Intagible assets will 
be amortized based on the benefit age. 


Consolidated Financial Position Report Table 


(in million rupiah) 












































Perubahan 
Changes 
Uraian Description 

Persentase 

Percentage 
ASET ASSET 
Aset Lancar Current Assets 
Kas dan Setara Kas 1.021.748 837.083 (184.665) (18,07) Cash and Cash Equivalent 
Piutang Usaha -Bersih 314.123 280.645 (33.479) (10,66) Business Receivable — Net 
Piutang Lain-Lain — Bersih 53.575 36.671 (16.904) (31,55) Other Receivable — Net 
Persediaan - Bersih 349.118 548.144 199.026 57,01 Stock — Net 
Pajak Dibayar Di Muka 216.560 104.521 (112.039) (51,74) Prepaid Tax 
Uang Muka dan Beban Dibayar Di Muka 215.493 114.722 (100.771) (46,76) Down Payment and Prepaid Expenses 
Jumlah Aset Lancar 2.170.617 | 1.921.786 (248.831) (11,46) Total of Current Assets 














Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 






















































Perubahan 
Changes 
Uraian Description 
Jumlah Persentase 
Amount Percentage 
ASET ASSET 
Aset Tidak Lancar Non-current Assets 
Investasi Saham dan Ventura Bersama 90.325 97.736 7.411 8,20 Stocks Investment and Joint Venture 
Aset Tetap - Bersih 2.265.543 | 2.719.934 454.391 20,06 Fixed Asset — Net 
Aset Pajak Tangguhan 17.926 19.225 1.300 7,25 Deffered Tax Asset 
Aset Tidak Lancar Lainnya - Bersih 120.990 296.623 175.633 145,16 Other Non-current Asset - Net 
Jumlah Aset Tidak Lancar 2.494.784 | 3.133.518 638.734 25,60 Down Payment and Prepaid Expenses 
JUMLAH ASET 4.665.401 | 5.055.304 389.903 8,36 Total of Current Assets 
Aset Lancar Aset Tidak Lancar 
Current Asset Non-Current Asset 
2.200.000 
2.150.000 
2.100.000 
3.133.518 
Nana 3.500.000 | 3.133.518 | 
2.000.000 a 
1.950.000 2.500.000 
1.900.000 2.000.000 
1.850.000 1.500.000 
1.800.000 1.000.000 
1.750.000 500.000 
2017 2018 2017 2018 
Total Asset 
Total Asset 
6.000 
5.000 | 4.565 | 
4.000 
3.000 
2.000 
1.000 





2014 


2015 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


2016 


2017 


2018 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








Laporan 


Profil Dewan Pendukung Tata Kelola Tanggung 


Jawab Sosial Paparan 


Perusahaan Pengawas Bisnis Perusahaan Keuangan 


Perusahaan 


dan Direksi 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


Liabilitas 


Jumlah liabilitas pada akhir 2018, sebesar Rp 2,54 triliun, 
meningkat 10,09% dibanding 2017, mencapai Rp 2,31 triliun. 
Peningkatan ini didominasi oleh kenaikan liabilitas jangka 
panjang sebagaimana penjelasan per segmen berikut ini. 


a. Liabilitas Jangka Pendek 


Perusahaan mencatat liabilitas jangka pendek pada akhir 
2018, sebesar Rp 972,42 miliar, naik 2,66% atau Rp 25,23 
milliar dibanding 2017, sebesar Rp 947,19 miliar dengan 
rincian dan penjelasan sebagai berikut : 


1. Pinjaman Bank untuk Jatuh Tempo 1 Tahun 
Perusahaan melakukan pinjaman bank yang jatuh tempo 
dalam satu tahun sebesar Rp 290,64 miliar sepanjang 
2018, meningkat 59,07% atau 107,93 milliar dibanding 
tahun sebelumnya sebesar Rp 182,71 miliar. Perusahaan 
menambah pinjaman, khusus di beberapa bank yang 
berelasi dengan Peruri. 


2. Utang Usaha 
Utang usaha terdiri dari utang usaha lokal dan impor, yang 
secara total mencapai Rp 236,80 miliar pada akhir 2018, 
meningkat 2,66%, atau Rp 6,14 milliar dibanding 2017, 
sebesar Rp 230,66 miliar. Peningkatan ini salah satunya 
karena adanya transaksi barang dan jasa antara pihak 
berelasi. 


3. Utang Pajak 
Utang pajak pada 2018, sebesar Rp 38,65 miliar, turun 
40,03% atau Rp 25,80 millar dibanding 2017, sebesar 
Rp 64,45 milliar. Penurunan ini disebabkan karena adanya 
pembayaran atas kurang bayar pajak pasal 29. 


4. Beban Akrual 
Beban akrual yang dimiliki perusahaan pada 2018, sebesar 
69,56 milliar, naik 17,74% atau Rp 10,48 milliar dibanding 
2017, sebesar Rp 59,08 milliar. 


5. Uang Muka Pelanggan 

Uang muka pelanggan merupakan tanda persetujuan untuk 
mengerjakan proyek atau pekerjaan yang diberikan oleh 
pelanggan. Perusahaan mencatat uang muka pelanggan 
pada 2018, sebesar Rp 7,12 miliar, turun 86,80% atau 
Rp 46,81 milliar dibanding 2017, sebesar Rp 53,93 
miliar. Penurunan ini karena perusahaan telah memenuhi 
kewajiban pesanan terhadap pelanggan untuk produk Non- 
Uang. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Liability 


The amount of liability at the end of 2018, worth Rp 2,54 
trillion, increased 10,09% compared to a year before reached 
Rp 2,31 trillion. The increase was dominated by long term 
liability as explained in each segment below. 


a. Short Term Liability 


Corporate recorded short term liability at the end of 2018, 
worth Rp 972,42 billion, increased 2,66% compared with 
last year period, worth Rp 947,19 billion with details and 
explanation below: 


1. Bank Loan with 1 Year Due Date 
Corporate made bank loan with 1 year due date worth Rp 
290,64 billion during 2018, increased 59,07% compared 
with a year before recorded Rp 182,71 billion. Corporate 
added loan, especially in the bank related with Peruri for 
xxxx (pinjaman tersebut dipakai untuk apa saja?) 


2. Business Debt 
Business debt consisted of local and imported debt, totally 
achieved Rp 236,80 billion at the end of 2018, increased 
2,66%, compared to a year before, recorded Rp 230,66 
billion. One of the cause of the increase was the goods and 
services transactions between related parties. 


3. Tax Debt 
Tax debt during 2018, increased around 40% compared to 
a year before, the nominal was Rp 38,65 billion because 
this year the corporate did the payment on the tax 
underpayment of 2017. 


4. Accrual Expenses 
Accrual Expenses increased 17,74% at the end of 2018, 
compared to a year before, the nominal reached Rp 69,56 
billion. 


5. Customer Down Payment 
Customer down payment is the agreement to do the project 
or the task given by the customer, recorded Rp 7,12 billion 
at the end of 2018, decreased 86,80%, compared to a year 
before, reached Rp 53,93 billion. The decrease happened 
because the corporate had done the obligation to fulfill the 
orders on non-money products. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





6. Liabilitas Lancar Lainnya 
Pada 2018, liabilitas lancar lainnya tercatat sebesar 
Rp 329,66 milliar turun 7,5% atau Rp 26,71 milliar dibanding 
2017, sebesar Rp 356,38 miliar. Penurunan ini karena 
adanya liabilitas yang timbul atas transaksi terkait Program 
Pelayanan Kesehatan Bersama (Prolankesma). 


b. Liabilitas Jangka Panjang 


Liabilitas jangka panjang tercatat sebesar Rp 1,57 triliun 
naik 15,25% atau Rp 207,62 milliar dibanding 2017, 
sebesar Rp 1,36 triliun. Peningkatan ini karena naiknya 
kredit investasi perbankan dan liabilitas imbalan pasca 
kerja. 


1. Pinjaman Bank untuk Jatuh Tempo Diatas 1 Tahun 
Pada 2018, perusahaan mencatat pinjaman bank sebesar 
Rp1,33 triliun, naik 33,19% atau sebesar Rp 332,27 milliar 
dibanding 2017, sebesar Rp 1 triliun. Pinjaman ini berupa 
kredit investasi yang dipakai untuk memenuhi belanja 
modal atau capital expenditure sepanjang 2018. 


2. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja 
Pada 2018, liabilitas diestimasi atas imbalan kerja 
sebesar Rp 219,22 miliar naik 9,846 atau Rp 19,64 
milliar dibanding 2017, sebesar Rp 199,57 milliar. 
Peningkatan ini disebabkan perhitungan aktuaria atas 
imbalan pasca kerja pada 2018, yang salah 
satunya dipengaruhi oleh tingkat inflasi. 


3. Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 
Pada 2018, perusahaan mencatat liabilitas tidak lancar 
lainnya sebesar Rp 16,19 miliar, turun 89,91% atau 
Rp 144,29 milliar dibanding 2017, sebesar Rp 160,48 miliar. 
Penurunan ini karena sudah selesainya proses administrasi 
kredit investasi pada 2018, sehingga kewajiban yang timbul 
sudah berubah menjadi liabilitas tidak lancar. 


Ekuitas 


Ekuitas terdiri dari modal, tambahan modal disetor, saldo 
laba, komponen ekuitas lainnya, dan kepentingan non- 
pengendali. Pada 2018, perusahaan mencatat ekuitas 
secara total sebesar Rp 2,51 triliun, naik 6,66% atau 
Rp 157,05 milliar dibanding 2017, sebesar Rp 2,36 
triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh saldo laba. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


6. Other Current Liability 
At the end of 2018, other current liability decreased 7,5% 
compared to a year before, the nominal was Rp 329,66 
billion. The decrease caused by transaction related to 
shared health service program/Program Pelayanan 
Kesehatan Bersama (Prolankesma). 


b. Long Term Liability 


Long term liability recorded Rp 1,57 trillion during 2018, 
increased 15,25%, compared to 2017, recorded Rp 1,36 
trillion. The increase caused by the increase of banking 
investment credit and after work reward liability. 


1. Bank Loan for above 1 year due date 
Corporate recorded bank loan worth Rp1,33 trillion until 
the end of 2018, increased 33,19% compared to 2017 Rp 
1 trillion. This loan was in form of investment credit which 
used to meet the capital expenditure during 2018. 


2. Estimated Liability on Work Reward 
During 2018, estimated liability on work reward increased 
9,84%, from last year period into Rp 219,22 billion. The 
increase caused by acturia calculation on work reward 
during period of 2018, which influenced by inflation rate. 


3. Other Non-current Liability 
Corporate recorded other non-current liability worthed 
Rp 16,19 billion during 2018, increased 89,91% compared 
to 2017, recorded Rp 160,48 billion. The decrease caused 
by the end of investment credit administration process, so 
the obligatory replaced into investment credit. 


Equity 


Equity consisted of capital, additional paid-in capital, and non- 
controlling interest, which recorded Rp 2,51 trilion until the 
end of 2018, increased 6,66%, compared to last year, which 
reached Rp 2,36 trillion, caused by the decrease of balance 
profit. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Pendukung Tata Kelola Tanggung 


Jawab Sosial Paparan 


Perusahaan Pengawas Bisnis Perusahaan Keuangan 


dan Direksi Perusahaan 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


































































































(dalam juta rupiah) (in million rupiah) 
Perubahan 
Uraian na Description 
Jumlah Persentase 
Amount Percentage 
LIABILITAS & EKUITAS LIABILITY AND EQUITY 
Liabilitas Jangka Pendek Short Term Liability 
Pinjaman Bank — Bagian Yang Sudah Jatuh 182.710 290.637 107.927 59,07 Bank Loan- part which had 1 year due date 
Tempo Dalam Satu Tahun 
Utang Usaha 230.655 236.796 6.141 2,66 Business Debt 
Utang Pajak 64.446 38.645 (25.801) (40,03) Tax Debt 
Beban Akrual 59.076 69.557 10.481 17,74 Accrual Expenses 
Uang Muka Pelanggan 53.926 7.118 (46.807) (86,80) Customers Down Payment 
Liabilitas Lancar Lainnya 356.376 329.663 (26.713) (7,50) Other Current Liability 
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 947.188 972.416 25.228 2,66 Total of Short Term Liability 
Liabilitas Jangka Panjang Long Term Liability 
Pinjaman Bank — Setelah Dikurangi Bagian 1.001.080 | 1.333.344 332.265 33,19 Bank Loan- After reduced with the part that 
Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun had 1 year due date 
Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja 199.572 219.216 19.644 9,84 Estimated Liability on Work Reward 
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 160.479 16.193 (144.286) (89,91) Other non-current Liability 
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 1.361.131 | 1.568.753 207.623 15,25 Total of Long Term Liability 
Jumlah Liabilitas 2.308.319 | 2.541.169 232.850 10,09 Total of Liability 
EKUITAS EQUITY 
Modal 363.573 363.573 - - Capital 
Tambahan Modal Disetor (64.059) (64.059) - - Additional Paid-in Capital 
Cadangan 1.706.966 | 1.706.966 - - Reserve 
Saldo Laba 368.536 531.628 163.092 44,25 Profit Balance 
Komponen Ekuitas Lainnya (28.871) (34.942) (6.071) 21,03 Other Eguity Components 
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan 2.346.146 | 2.503.167 157.021 6,69 Total of Eguity which can be distributed to 
Kepada Pemilik Entitas Induk Owner of Main Entity 
Kepentingan non Pengendali 10.936 10.968 31 0,29 Non-Controlling Interest 
Jumlah Ekuitas 2.357.082 | 2.514.134 157.052 6,66 Total of Eguity 
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 4.665.401 5.055.304 389.903 Total of Liability and Eguity 
Grafik Liabilitas Jangka Pendek Grafik Liabilitas Jangka Panjang 
Short Term Liability Chart Long Term Liability Chart 
(dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah) 
In million rupiah 975.000 In million rupiah 
970.000 
965.000 1.600.000 
960.000 1.550.000 
955.000 1.500.000 
950.000 1.450.000 
945.000 1.400.000 
940.000 1.350.000 
935.000 1.300.000 
930.000 1.250.000 
2017 2018 2017 2018 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Analisis dan Pembahasan Manajemen | 








Grafik Modal Grafik Kepentingan Non Pengendali 
Capital Chart Non-Controlling Interest Chart 
(dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah) 
In million rupiah In million rupiah 
10.970 
10.965 
10.960 
363.573 363.573 
350.000 10:930 
300.000 10:943 
250.000 10:40 
200.000 10.935 
150.000 10.930 
100.000 10.925 
50.000 10.920 
2017 2018 2017 2018 
Grafik Ekuitas Grafik Ekuitas kepada Pemilik Entitas Induk 
Eguity Chart Eguity to Owner of Main Entity Chart 
(dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah) 
In million rupiah In million rupiah 
2.550.000 
3.000 
2.500.000 
Eaa 2.450.000 
2.033 — 
Ea 
2.000 2.400.000 
1.500 2.350.000 
1.000 2.300.000 
500 2.250.000 
2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Pendukung Tata Kelola Tanggung 


Jawab Sosial Paparan 


Perusahaan Pengawas Bisnis Perusahaan Keuangan 


dan Direksi Perusahaan 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


Analisis Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian Consolidated Comprehensive Report on Profit and Loss 


Analysis 


1. Penjualan Bersih 1. Net Sales 


Hasil penjualan seluruh produk perusahaan sepanjang 
2018, sebesar Rp 3,20 triliun, turun 8,10% atau 
Rp 281,87 miliar dibanding 2017, sebesar Rp 3,48 triliun. 


Penjualan pada 2018, mengalami penurunan karena 
pesanan cetak uang Rupiah, proposional dengan perolehan 
pesanannya terutama untuk produk uang NKRI yang pada 
awal tahun masih menyelesaikan carry over pesanan 
sebelumnya. 


. Beban Pokok Penjualan 
Pada 2018, perusahaan mencatat beban pokok penjualan 
sebesar Rp 2,51 triliun, turun 5,77% atau Rp 153,69 
miliar dibanding 2017, sebesar Rp 2,66 triliun. Turunnya 
beban pokok penjualan sejalan dengan penurunan tingkat 
penjualan, terutama untuk beban tinta dan beban penolong 
pada sektor uang. 


. Beban Usaha 
Beban usaha terdiri dari beban umum dan administrasi, 
serta beban penjualan dan pemasaran yang secara total 
sepanjang 2018, sebesar Rp 238,84 miliar, turun 24,57% 
atau Rp 77,81 miliar dibanding 2017, sebesar Rp 316,66 
miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban 
karyawan dan jasa profesional. 


. Pendapatan dan Beban Di Luar Usaha 
Pada 2018, perusahaan mencatat pendapatan diluar usaha 
sebesar Rp 107,34 miliar, turun 53,63% atau Rp 124,13 
miliar dibanding 2017, sebesar Rp 231,47 miliar. 


Nilai pendapatan di luar usaha ini sebagian diperoleh dari: 


a. Pendapatan bunga deposito dan jasa giro sebesar Rp 
23,75 miliar. 

b. Penyerapan laba bersih perusahaan ventura bersama 
(PT SPS) sebesar Rp24,09 miliar.Selisih kurs sebesar 
Rp 19,66 miliar. 

c. Selisih kurs sebesar Rp 19,66 miliar. 

d. Sewa tanah dan bangunan sebesar Rp 11,63 miliar 

e. Handling fee dan test uji mutu sebesar Rp 6,34 miliar. 


Beban di luar usaha pada 2018, tercatat sebesar Rp 147,13 
miliar, turun 16,94% atau Rp 30,02 miliar dibanding 2017, 
sebesar Rp 177,15 miliar. Nilai beban usaha ini sebagian 
besar diperoleh dari beban bunga sebesar Rp 137,61 miliar. 


. Laba Sebelum Pajak Penghasilan 
Perusahaan mencatat laba sebelum pajak penghasilan 
pada 2018, sebesar Rp 407,95 miliar, turun 26,15% sebesar 
Rp 144,47 miliar dibanding 2017, sebesar Rp 552,42 miliar. 
Secara keseluruhan, penurunan ini disebabkan 
konsekuensi dari menurunnya kinerja perusahaan, di 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Sales results of all corporate products during 2018 recorded 
Rp 3,20 trillion declined 8,10% or Rp 281,87 billion 
compared 2017 period, which recorded Rp 3,48 trillion. 


The sales in 2018 decreased, prorportional to the 
acguisition of orders, especially RI money products which 
at the beginning of the year still needed to finish the carry 
over orders from previous year. 


. Main Cost of Sales 


In 2018, Corporate recorded main cost of sales worthed 
Rp 2,51 trillion, declined 5,77% or 153,69 billion compared 
to 2017 period, recorded Rp 2,66 trillion. The decrease of 
cost of goods sold was in line with the decrease of sales 
rate, especially for the tint cost and support cost in money 
sectors. 


. Business Expenses 


Business Expenses consisted of general and administration 
expenses, also the sales and marketing expenses which 
in total during 2018 recorded Rp238,84 billion, declined 
24,57% or Rp 77,82 billion compared to 2017 period, which 
recorded Rp 316,66 million. The decrease caused mainly 
by employees expenses and professional service. 


. Income and Expenses Outside the Business 


In 2018, the corporate recorded income outside the 

business was Rp 107,34 billion, declined 53,63% or 

Rp 124,13 billion compared to 2017 which recorded in 

Rp 231,47 billion. 

The value of this income outside the business, some of 

them was attained from: 

a. Deposit interest income and current account service 
worthed Rp 23,75 billion. 

b. Absorption of corporate joint venture net income with 
PT SPS worth Rp24,09 billion. 


c. Exchange rate gap was Rp 19,66 billion. 
d. Land and Building Rent worth Rp 11,63 billion. 
e. Handling fee and quality test worth Rp 6,34 billion. 


Meanwhile the expenses outside the business in 2018 
recorded in Rp147,13 billion, declined 16,94% or Rp 30,02 
billion compared to 2017 period, recorded Rp 177,15 billion. 
The value of this income outside the business, some of 
them was attained from interest expense worth Rp 137,61 
billion. 


. Profit Before Income Tax 


The corporate recorded the profit before income tax 
in 2018 was Rp 407,95 million, declined 26,15%, or 
Rp 144,47 billion compared to 2017 period which recorded at 
Rp 552,42 billion. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





antaranya penurunan pendapatan diluar usaha yang 
sangat dominan. 


Perusahaan mencatat manfaat (beban) pajak penghasilan 
pada 2018, sebesar Rp 120,41 miliar, turun 17,63% atau 
Rp 25,77 miliar dibanding 2017, sebesar Rp 146,18 miliar. 
Hal ini terkait dengan adanya penurunan laba sebelum 
pajak penghasilan. 


6. Laba Bersih Tahun Berjalan 

Perusahaan membukukan laba bersih tahun berjalan 
2018, sebesar Rp 287,54 miliar, turun 29,22% atau 
Rp 118,71 miliar dibanding 2017, sebesar Rp 406,24 
miliar. Secara keseluruhan, turunnya laba diakibatkan oleh 
keterlambatan kesepakatan HCU antara Peruri dan Bank 
Indonesia yang berpengaruh terhadap pengiriman bahan 
baku. 


7. Pendapatan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan 
Pada 2018, perusahaan mencatat beban komprehensif 
tahun berjalan sebesar Rp 6,00 miliar, turun 86,19% atau 
Rp 37,45 miliar dibanding 2017 sebesar Rp 43,46 miliar. 
Beban komprehensif ini muncul karena adanya perhitungan 
PSAK 24 atas imbalan kerja. 


8. Laba Komprehensif Tahun Berjalan 
Perusahaan mencatat laba komprehensif tahun berjalan 
2018, sebesar Rp 281,53 miliar, turun 22,40% atau 
Rp 81,25 miliar dibanding 2017, sebesar Rp 362,78 miliar. 


Tabel Laporan Laba Rugi dan Pendapatan (Beban) 
Komprehensif Lain 


Overall the decrease was the impact of the decrease of 
corporate performance, such as the decrease of income 
outside the business which was very dominant. 


Corporate recorded the benefits of income tax expense 
in 2018 worth Rp 120,41 billion, declined 17,63% or 
Rp 25, 77 billion, compared to 2017 period worth Rp 146,18 
billion. The decrease related to the decrease of profit before 
income tax. 


6. Current Year Net Income 

The corporate posted the current year net profit worth 
Rp 287,54 billion, declined 29,22% or Rp 118,71 billion 
compared to 2017 achievement reached Rp 406,24 billion. 
Overall, the decline of profit caused by the delay of HCU 
agreement between Peruri and Bank of Indonesia, which 
influenced the raw material delivery and there was the 
decrease of total orders from main customers. 


7. Current Year Comprehensive income (expense) 
In 2018, Corporate recorded current year comprehensive 
expense worth Rp 6,00 billion, decreased 86,19% or worth 
Rp 37,45 billion compared to 2017 period worth Rp 43,46 
billion. This comprehensive expense occured because of 
the PSAK 24 calculation on work rewards. 


8. Current Year Comprehensive Profit 
Corporate recorded current year comprehensive profit 
in 2018 worth Rp 281,53 billion, decreased 22,40% or 
Rp 81,25 billion,, compared to 2017 period, reached 
Rp 362,78 billion. 


Table of Profit Loss Report and Other Comprehensive 
Income (Expenses) 

















(dalam juta Rupiah) (in million Rupiah) 
Perubahan 
Changes 
Uraian Description 

Jumlah Persentase 

Amount Percentage 
PENJUALAN 3.478.382 3.196.517 (281.865) (8,10) SALES 
BEBAN POKOK PENJUALAN (2.663.629) (2.509.935) 153.694 (5,77) SALES MAIN EXPENSES 
LABA BRUTO 814.753 686.582 (128.171) (15,73) BRUTO PROFIT 
Pendapatan Lainnya 166.124 59.492 (106.632) (64,19) Other Income 
Pendapatan Bunga 31.284 23.753 (7.531) (24,07) Interest Income 


























Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 137 





Laporan 


Profil Dewan Pendukung Tata Kelola Tanggung 


Jawab Sosial Paparan 


Perusahaan Pengawas Bisnis Perusahaan Keuangan 


dan Direksi Perusahaan 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


Tabel Laporan Laba Rugi dan Pendapatan (Beban) 


Komprehensif Lain 


(dalam juta rupiah) 


Uraian 


Table of Profit Loss Reportand Other Comprehensive 


Perubahan 
Changes 


Jumlah Persentase 
Amount Percentage 


Income (Expenses) 


(in million rupiah) 


Description 































































































Bagian atas Laba Bersih Ventura Bersama 34.062 24.091 (9.971) (29,27) Part on Net Profit of Joint Venture 
Beban Umum dan Administrasi (261.895) (177.677) 84.218 (32,16) General and Administration Expenses 
Beban Penjualan dan Pemasaran (43.697) (53.172) (9.475) 21,68 Sales and Marketing Expenses 
Beban Bunga (96.999) (137.612) (40.613) 41,87 Interest Expenses 
Beban Pajak (11.064) (7.992) 3.071 (27,76) Tax Expenses 
Beban Lain-lain (80.147) (9.519) 70.629 (88,12) Other Expenses 
Jumlah — Bersih (262.332) (278.635) (16.304) 6,21 Total — Net 
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 552.421 407.947 (144.474) (26,15) PROFIT BEFORE INCOME TAX 
MANFAAT (BEBAN) PAJAK INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE) 
PENGHASILAN 

Beban Pajak Kini (202.077) (121.291) 80.786 (39,98) Current Tax Expenses 
Tangguhan 55.897 879 (55.017) (98,43) Deffered 
Beban Pajak Penghasilan — Bersih (146.180) (120.412) 25.769 (17,63) Income Tax Expenses — Net 
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 406.241 287.535 (118.706) (29,22) CURRENT YEAR NET PROFIT 
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER CURRENT COMPREHENSIVE 
TAHUN BERJALAN INCOME 
Pendapatan (Beban) Komprehensif lainnya Other comprehensive Income (Expenses) 
yang tidak direklasifikasi ke laba rugi which not reclasified into current profit loss: 
periode berjalan : 

Keuntungan (Kerugian) aktuarial atas (43.457) (6.003) 37.454 (86,19) Actuarial Profit (Loss)on work reward liability 
liabilitas imbalan kerja 

Laba Komprehensif Tahun Berjalan 362.785 281.532 (81.252) (22,40) Current Comprehensive Profit 
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Current Profit which can distributed to: 
Diatribusikan kepada: 

Pemilik Entitas Induk 403.924 285.041 (118.883) (29,43) Parent Entity Owner 
Kepentingan Non-Pengendali 2.317 2.495 177 7,66 Non Controlling Interest 
406.241 287.535 (118.706) (29,22) 

Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Current Profit which can distributed to: 

Dapat Diatribusikan kepada: 

Pemilik Entitas Induk 360.676 278.614 (82.062) (22,75) Parent Entity Owner 

Kepentingan Non Pengendali 2.108 2.918 810 38,42 Non Controlling Interest 
362.785 281.532 (81.252) (22,40) 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





Grafik Penjualan Bersih 
Graphic of Net Sales 
(dalam jutaan rupiah) 

(In million rupiah) 


3.478.382 





3.196.517 


2017 2018 


Grafik Laba Bersih Tahun Berjalan 
Graphic of Profit Net 


(dalam jutaan rupiah) 
(In million rupiah) 


288 


2017 2018 


Analisis Arus Kas Konsolidasian 


Kas dan setara kas pada 2018, sebesar Rp 837,08 miliar, 
turun 18,07% atau Rp 184,67 miliar dibanding 2017, sebesar 
Rp 1.022 triliun. Hal ini didominasi oleh penurunan kas dari 
aktivitas operasi sebesar 29,42% atau Rp 147,02 miliar. 


1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Pada 2018, arus kas dari aktivitas operasi tercatat 
sebesar Rp 352,68 miliar, turun 29,42%, atau 
sebesar Rp 147,02 miliar dibanding 2017, sebesar 
Rp 499,70 miliar. Hal ini dikarenakan pengeluaran 
kas lebih besar dari penerimaan seperti pengeluaran 
kas kepada pihak ketiga dan karyawan, juga lebih 
rendahnya penerimaan bunga dan jasa giro. 


2: Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Terdiri dari pengeluaran kas untuk penempatan 
deposito, pengeluaran kas untuk perolehan aset 
tetap dan pengeluaran kas untuk penyertaan. Arus 
kas dari aktivitas investasi pada 2018, sebesar Rp 
133,89 miliar, naik sebesar 3,02% atau Rp 3,93 
miliar dibanding perolehan 2017, sebesar Rp 129,96 
miliar. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Grafik Laba Sebelum Pajak Penghasilan 
Graphic of Profit Before Income Tax 


(dalam jutaan rupiah) 
(In million rupiah) 


| 
2017 2018 


Grafik Laba Komprehensif Tahun Berjalan 
Graphic of Current Profit Net 


(dalam jutaan rupiah) 
(In million rupiah) 


362.785 
281.532 
2017 2018 


Consolidated Cash Flow Report Analysis 


Cash and Cash Equivalent in 2018 recorded Rp 837,08 
billion, decreased 18,07% or Rp 184,67 billion compared to 
2107 period worth Rp 1.022 trillion. The decrease dominantly 
caused by 29,42% cash decrease of operational activities or 
Rp 147,02 billion. 


1. Cash Flow from Operational Activities 

In 2018, cash flow from operational activities 
recorded at Rp 352,68 billion, decreased 29,42% or 
Rp 147,02 billion compared to 2017 period, recorded 
at Rp 499,70 billion. The decrease caused by cash 
outlay was bigger than cash receipt such as cash 
outlay to third party and employees, and also caused 
by the low interest and current account service 
receipt. 


2. Cash Flow from Investment Activities 
Consist of cash outlays for placement of deposit, the 
aquisition of fixed assets, and for participation. Cash 
flow from investment activities in 2018 recorded at 
Rp 133,89 billion, increased 3,02% or Rp 3,93 billion, 
compared to 2017 period, recorded at Rp 129,96 
billion. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Profil Pendukung 


Bisnis 


Perusahaan 


Tata Kelola 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 


Perusahaan Keuangan 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 
Pada 2018, arus kas dari aktivitas pendanaan 
sebesar Rp 403,46 miliar, naik 28,92% atau Rp 90,50 
miliar dibanding 2017, sebesar Rp 312,96 miliar. 
Hal ini disebabkan adanya pengeluaran kas untuk 
pembayaran dividen, pembayaran pokok pinjaman 
dan pengeluaran kas bunga pinjaman. 


4. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara 

Kas 

Perusahaan mencatat penurunan bersih kas dan 
setara kas sebesar Rp 184,67 miliar pada 2018, turun 
425,21% atau Rp 241,45 miliar, dibanding 2017, 
yang mengalami peningkatan bersih kas dan setara 
kas sebesar Rp 56,78 miliar. Hal ini menyebabkan 
saldo akhir kas dan setara kas pada 2018, turun 
18,07% menjadi Rp 837,08 miliar dibandingkan 
saldo akhir kas dan setara kas pada 2017, sebesar 
Rp 1.022 triliun. 


Tabel Laporan Arus Kas 


(dalam juta rupiah) 


Uraian 


3. Cash Flow from Funding Activities 
In 2018, cash flow from funding activities recorded 
at Rp 403,46 billion, increased 28,92% or Rp 90,50 
billion, compared to 2017 period, which reached Rp 
312,96 billion. One of the cause was the cash outlay 
for divident payment, loan principal payment and 
cash outlay for loan interest. 


4. The Increase (Decrease) of Cash Net and Cash 

Equivalent 

Corporate recorded the decrease of cash net and 
cash equivalent as Rp 184,67 billion in 2018, 
decreased 425,21% or Rp 241,45 billion, compared 
to 2017 period, which had increase cash net and 
cash equivalent worth Rp 56,78 billion. This caused 
the ending balance of cash and cash equivalent 
in 2018 decreased of 18,07% or Rp 837,08 billion 
compared to the ending balance of cash and cash 
equivalent in 2017 was Rp 1.022 trillion. 


Table of Cash Flow Report 


(in million rupiah) 


Perubahan 
Changes 


Description 


Jumlah Persentase 


Amount 





Percentage 
















































Arus Kas dari Aktivitas Operasi 499.699 352.679 (147.020) (29,42) Cash Flow from Operational Activities 
Arus Kas dari Aktivitas Investasi (129.958) (133.888) (3.930) 3,02 Cash Flow from Investment Activities 
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (312.958) (403.456) (90.498) 28,92 Cash Flow from Funding Activities 
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan 56.784 (184.665) (241.448) (425,21) The Net Increase (Decrease) of Cash and 
Setara Kas Cash Equivalent 
Kas dan Setara Kas Awal Tahun 964.964 1.021.748 56.784 5,88 Cash and Cash Equivalent in the beginning 
of the year 
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 1.021.748 837.083 (184.665) (18,07) Cash and Cash Equivalent at the end of 
the year 
Grafik Arus Kas dari Aktivitas Operasi Grafik Arus Kas dari Aktivitas Investasi 
Graphic of Cash Flow from Operational Activities Graphic of Cash Flow from Investment Activities 
(dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah) 
(in million rupiah) sie (in million rupiah) 2017 2018 
450.000 (127.000) 
400.000 (128.000) 
350.000 (129.000) 
300.000 (-129.958) (130.000) 
250.000 (131.000) 
200.000 (132.000) 
150.000 (133.000) 
100.000 (134.000) 
50.000 (135.000) 
2017 2018 (136.000) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





Grafik Arus Kas dari Aktivitas Investasi 
Graphic of Cash Flow from Funding Activities 


(dalam jutaan rupiah) 
(in million rupiah) 


2017 


Analisis Laporan Perubahan Ekuitas 


Laporan perubahan ekuitas pada akhir 2018, memperlihatkan 
jumlah modal sebesar Rp 363,57 miliar, tambahan modal 
disetor Rp 64,06 miliar dan cadangan sebesar Rp 1,71 triliun 
tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Selain itu 
terdapat komponen ekuitas lainnya sebesar negatif Rp 34,94 
miliar, saldo laba sebesar Rp 531,63 miliar dan kepentingan 
non pengendali sebesar Rp 10,97 miliar yang masing-masing 
naik sebesar 21,03%, 44,25% dan 0,29% dibanding 2017. 


Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 


(dalam juta rupiah) 






2018 


(50.000) 
(100.000) 
(150.000) 
(200.000) 
(250.000) 
(300.000) 
(350.000) 


(400.000) 


(-403.456) (450.000) 


Equity Changes Report Analysis 


Equity Changes Report at the end of 2018, showed capital 
amount of Rp363,57 billion, additional paid-in capital, worth 
Rp64,06 billion and reserve of Rp1,71 trillion which not having 
any changes compared to 2017. Besides that, there was 
negative Rp34,94 billion as other equity component, retain 
earning worth Rp 531,63 billion and non-controlling interest 
worth Rp10,97 billion, each increased of 21,03%, 44,25% and 
0,29%, compared to 2017. 


Table of Equity Changes Report 


(in million rupiah) 





























Perubahan 
Changes 
Uraian Description 

Jumlah Persentase 

Amount Percentage 
Modal 363.573 363.573 - - Capital 
Tambahan Modal Disetor (64.059) (64.059) - - Additional Paid-in Capital 
Komponen Ekuitas Lainnya (28.871) (34.942) (6.071) 21,03 Other Equity Component 
Cadangan 1.706.966 1.706.966 - - Reserve 
Saldo Laba 368.536 531.628 163.092 44,25 Retain Earning 
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi - - - The transaction value differences of entities 
Entitas Sepengendali restructuring under the same control 
Jumlah Ekuitas yang dapat 2.346.146 2.503.167 157.021 6,69 | Amount of Equity which Can Be Attributed 
diatribusikan kepada Pemilik Entitas to Owner of the Parent Entity 
Induk 
Kepentingan Non Pengendali 10.936 10.968 31 0,29 Non-Controlling Interest 
Jumlah Ekuitas 2.357.082 2.514.134 57.052 6,66 Total of Equity 


























Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Profil Pendukung 


Bisnis 


Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


Grafik Ekuitas 
Graphic of Equity 


2.550.000 
2.500.000 
2.450.000 
2.400.000 
2.350.000 2.346.146 
2.300.000 
2.250.000 

2017 2018 2017 
Analisis Rasio Keuangan Konsolidasian 
Berikut adalah analisis mengenai rasio keuangan 


konsolidasian penting yang menggambarkan pencapaian 
kinerja keuangan dan operasional perusahaan pada 2018, 
dan 2017. 


Rasio Likuiditas 


Rasio likuiditas adalah ukuran yang dipergunakan untuk 
menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini digunakan 
untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. 
Tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 
jangka pendeknya tercermin dalam rasio kas dan rasio lancar. 


Rasio kas (cash ratio) pada 2018, sebesar 86,08%, turun 
20,20% dibanding 2017, sebesar 107,87%. Sedangkan rasio 
lancar (current ratio) pada 2018, sebesar 197,63%, turun 
13,76% sebesar 229,169. 


Hal ini berarti bahwa aset lancar perusahaan mampu 
memenuhi liabilitas jangka pendek sebanyak 1,9 kali 
atau Rp 1 liabilitas jangka pendek perusahaan dapat 
dijamin pembayarannya dengan Rp 1,9 aset lancar, dan 
menunjukkan bahwa sepanjang 2018, perusahaan mampu 
menutupi liabilitas lancarnya dengan menggunakan seluruh 
aset lancarnya. 


Nilai ideal kedua rasio likuiditas ini minimum sebesar 150%. 


Semakin besar nilai rasio berarti perusahaan semakin baik 
dan dalam kondisi sehat. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Grafik Kepentingan Non Pengendali 
Graphic of Non-Controlling Interest 


Grafik Ekuitas kepada Pemilik 
Entitas Induk 
Graphic of Equity to Owner of Parent 






Entity 

2.550.000 
2.550.000 

2.500.000 
2.500.000 

2.450.000 
2.450.000 
2.400.000 2.357.082 2.400.000 
2.350.000 2.350.000 
2.300.000 2.300.000 
2.250.000 2.250.000 

2018 2017 2018 


Consolidated Financial Ratio Analysis 


The following is the analysis about important consolidated 
Financial Ratio which reflected financial performance 
achievement and corporate operational in 2018 and 2017. 


Liquidity Ratio 


Liquidity ratio is the measurement used to calculate corporate 
ability level to fulfill the short term obligation. This ratio was 
used to measure the liquidity of a company. Corporate ability 
level to fulfill the short term obligation reflected in cash ratio 
and current ratio. 


Peruri’s cash ratio in 2018, was 86,08%, declined 20,20% 
compared to 2017 period, recorded 107,87%. In other hand, 
the current ratio in 2018, recorded 197,63%, declined 13,76, 
which recorded 229,16%. 


This means that corporate current assets was able to fulfill 
short term liability 1,9 times or Rp1 of corporate short term 
liability, the payment can be guaranteed with Rp1,9 current 
asset ang showed that during 2018 corporate was able to 
cover current liability with all current assets. 


Ideal Value of both liquidity ratios were 150%. The greater the 
value, it means the better the corporate and the corpporate 
was in a healthy condition. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





Grafik Cash Ratio 
Graphic of Cash Ratio 


120,00% 
KANAN 100.00% 





80,00% 


60,00% 


40,00% 


20,00% 


0,00% 


2017 2018 


Rasio Leverage atau Solvabilitas 


Rasio leverage atau solvabilitas adalah rasio untuk 
menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh 
kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang 
dengan jaminan aset atau kekayaan yang dimiliki hingga 
perusahaan tutup atau dilikuidasi. Perusahaan yang memiliki 
rasio solvabilitas yang tinggi berarti memiliki resiko kerugian 
yang lebih besar dibanding perusahaan dengan rasio yang 
rendah. Kemampuan ini antara lain dapat diukur melalui rasio 
liabilitas terhadap aset (debt to total asset) dan rasio liabilitas 
terhadap ekuitas (debt to total equity). 


Rasio liabilitas terhadap aset digunakan untuk mengukur 
sejauh mana pendanaan dibiayai oleh liabilitas dibanding 
dengan total aset perusahaan. Dihitung dengan cara 
membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset. 


Perusahaan mencatat debt to total asset sebesar 50,27% 
pada akhir 2018, naik 1,60% dibanding 2017, sebesar 
49,48%. Hal ini menunjukkan pendanaan yang dibiaya oleh 
liabilitas perusahaan sebesar 50,27% dari total aset yang 
dimiliki perusahaan. 


Sedangkan rasio liabilitas terhadap ekuitas digunakan untuk 
mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri 
yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan liabilitas. Dihitung 
dengan cara membandingkan jumlah liabilitas terhadap 
jumlah ekuitas. Liabilitas tidak boleh lebih besar dari modal 
sendiri agar beban perusahaan tidak bertambah. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Grafik Current Ratio 
Graphic of Current Ratio 


o; 
| 229,16% | 6% — 
230,00% 
225,00% 
220,00% 
215,00% 


210,00% 






205,00% 
197,630 
200,00% 
195,00% 
190,00% 
185,00% 


180,00% 


2017 2018 


Leverage Ratio or Solvability 


Leverage Ratio or solvability is the ratio to assess the corporate 
ability in paying off all obligations, the short term and long term 
with guarantee of assets or asset owned until the corporate 
closed or liquidated. The corporate which had high solvability 
ratio had bigger loss risk compared to the corporate with low 
ratio. This ability could be measured through liability ratio to 
asset (debt to total asset) and liability ratio to equity (debt to 
total equity). 


Liability ratio to asset was used to measure how far the 
funding was financed by liability compared to the corporate 
total assets. The measurement is calculated by comparing 
total liability to total assets. 


The corporate recorded debt to total asset in 50,27% at the 
end of 2018, increased 1,60% compared to 2017 period which 
recorded at 49,48%. This showed the funding which financed 
by corporate liability was 50,27% from total asset owned by 
corporate. 


Meanwhile, liability ratio on equity was used to measure how 
many part from each own capital rupiah which made as the 
guarantee on total liability. The calculation was made by 
comparing total liability to total equity. Liability could not be 
bigger from the own capital so the corporate expenses would 
not increased. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Tanggung 


Tata Kelola Jawab Sosial Laporan 


Perusahaan Keuangan 
Perusahaan 


Pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


dan Direksi 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


Pada 2018, perusahaan mencatat debt to equity ratio 
sebesar 101,52%, naik 3,18% dibandingkan rasio 2017 
sebesar 98,39%. Hal ini menunjukkan besarnya pendanaan 
yang dibiayai oleh total liabilitas sebesar 101,52% dari total 
ekuitasnya. 


Semakin besar nilai kedua rasio di atas maka semakin besar 
liabilitas yang dimiliki perusahaan, artinya semakin besar 
kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi. 

Grafik Debt to Asset Ratio 

Graphic of Debt to Asset Ratio 


90,40% 


50,20% 
50,00% 


49,80% 


At the end of 2018, corporate recorded debt to equity ratio at 
101,52%, increased 3,18% compared to 2017 ratio, recorded 
98,39%. This showed that the amount of funding which 
financed by total liability was 101,52% from total equity. 


The bigger these two ratios, the bigger liability owned by the 
corporate. It means the bigger obligations must be fulfilled. 


Grafik Debt to Equity Ratio 
Graphic of Debt to Equity Ratio 


102,00% 


101,50% 
101,00% 
100,50% 
100,00% 

99,50% 


99,00% 


49,60% — 
49,40% 98,00% 
97,50% 
49,20% — 
49,00% 96,50 
2017 2018 2017 2018 


Rasio Profitabilitas 


Rasio profitabilitas adalah ukuran yang dipergunakan 
perusahaan untuk menghitung hasil akhir bersih 
dari berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil 
manajemen yang memberikan jawaban akhir tentang 
efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan. 


Rasio ini merupakan rasio utama dalam seluruh laporan 
keuangan, karena tujuan utama perusahaan adalah 
hasil operasi/keuntungan. Adapun tingkat profitabilitas 
perusahaan pada 2018, ditunjukkan dengan rasio Net 
Profit Margin, Return on Invesment dan Return on Net 
Worth. 


Rasio Net Profit Margin 


Pada 2018, perusahaan mencatat rasio net profit margin 
sebesar 8,63%, artinya besar prosentase laba bersih yang 
diperoleh perusahaan dari setiap penjualannya sebesar 
8,63%. Pencapaian ini turun dibanding tahun lalu yang 
mampu membukukan 9,72%. Turunnya rasio karena 
adanya penurunan laba bersih tahun berjalan dan total 
pendapatan bila dibanding 2017. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Profitability Ratio 


Profitability Ratio is the measurement which used by 
corporate to count the net of end result from various policies 
and decisions taken by management which gave the ending 
answer on management effectivity in managing the corporate. 


This ratio is the main ratio in all financial statement, because 
the main objectives of the corporate is profit. The level of 
corporate profitability in 2018, was shown by ratios of Net 
Profit Margin, Return on Investment, and Return on Net Worth. 


Net Profit Margin Ratio 


In 2018, the corporate recorded rasio of net profit margin at 
8,63%. It means that the net profit percentage achieved by 
corporate from each sales was 8,63%. This achievement 
decreased 11,22% compared to 2017 period which was 
able to reach 9,72%. The decline of ratio was caused by 
the decline of net profit in the current year and the decline 
of total income compared to 2017 period. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





Return on Invesment 


Pada 2018, perusahaan mencatat rasio return on 
investment sebesar 15,41%, turun 20,17%, turun 23,60% 
dibanding 2017, mencapai 20,17%. Penurunan disebabkan 
oleh penurunan pendapatan sebelum bunga, pajak dan 
hasil depresiasi dan peningkatan aset perusahaan yang 
digunakan. 


Return on Net Worth 


Perusahaan mencatat rasio return on net worth pada 
2018, sebesar 13,46% turun 22,75% dibanding 2017, 
sebesar 17,42%. Hal ini terkait pula dengan penurunan 
laba bersih tahun berjalan yang dihasilkan perusahaan 
2018, dibanding 2017. 


Grafik Net Profit Margin 
Graphic of Net Profit Margin 


10,00% 






9,80% 
9,60% 
9,40% 
9,20% 
9,00% 
— 
8,60% 
8,40% 
8,20% 
8,00% 
2017 2018 2017 


TINJAUAN KEUANGAN LAINNYA 


Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas 
Piutang 

Kemampuan membayar utang dapat dilihat melalui rasio 
likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas menunjukkan 
kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka 
pendek, antara lain dapat diukur melalui rasio kas dan rasio 
lancar. 


Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan kas dan 
setara kas yang dimiliki dengan jumlah liabilitas jangka 
pendeknya sedangkan rasio lancar dapat dihitung dengan 
cara membandingkan jumlah asset lancar dengan jumlah 
liabilitas jangka pendeknya. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Grafik Return On Invesment 
Graphic of Return On Investment 





Return on Investment 


In 2018, corporate recorded return on investment ratio 
15,41%, decreased 20,17%, decreased 23,60% compared 
to 2017, achievement of 20,17%. The decrease caused by 
the decrease of profit before interest, tax and depreciation 
resulted and increased corporate assets which was used. 


Return on Net Worth 

Corporate recorded return on net worth ratio in 2018 
at 13,46%, decreased 22,75% compared 2017 which 
recorded at 17,42%. This matter also related to the decline 


of profit in the current year which the corporate achieve in 
2018, period compared to 2017. 


Grafik Return on Net Worth 
Graphic of Return on Net Worth 


25,00% 


20,00% 


20,00% 
15,00% 15,00% 
ia 
10,00% 10,00% 
5,006 5,00% 
0.00% 0,00% 
2018 2017 2018 


OTHER FINANCIAL OVERVIEW 


Ability to Repay the Debts and Receivables Collectibility 
Level 

Ability to repay the debt coud be seen from liquidity ratio and 
and solvability. Liquidity ratio showed the corporate ability 
to fulfill the short term liability, measured by cash ratio and 
current ratio. 


Cash ratio was measured by comparing cash and cash 
equivalent with total of short term liability, meanwhile the 
current ratio could be measured by comparing the total of 
current asset with short term liability. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Tanggung 


Tata Kelola Jawab Soslal Laporan 


Perusahaan Keuangan 
Perusahaan 


Pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 
dan Direksi 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


Tabel Rasio Likuiditas Table of Liquidity Ratio 


Hasil Perhitungan Rasio 


Ratio Calculation Results Financial Performance 


Kinerja Keuangan 








2017 2018 
Cash Ratio (%) 107,87% 86,08% -21,79% -20,20% Cash Ratio (%) 
Current Ratio (%) 229,16% 197,63% -31,53% -13,76% Current Ratio (%) 


























Sedangkan rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan 
perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya, yang 
dapat diukur melalui rasio liabilitas terhadap aset (debt to total 
asset ratio), dengan membandingkan total liabilitas terhadap 
total asset. Rasio liabilitas terhadap ekuitas (debt to equity 
ratio), diketahui dengan membandingkan jumlah liabilitas 
terhadap jumlah ekuitas. 


Tabel Rasio Solvabilitas 


Meanwhile the solvability ratio showed the corporate ability to 
pay the obligations which could be measured by liability ratio 
toward asset. (debt to total asset ratio), by comparing total of 
liquidity toward total of asset. Liquidity ratio toward equity ratio 
(debt to equity ratio) is known by comparing the total of liability 
to the total of equity. 


Table of Solvability Ratio 


Hasil Perhitungan Rasio 
Ratio Calculation Results 


2017 2018 
Debt to Asset Ratio (%) 49,48% 50,27% 0,79% 1,60% 


Financial Performance 


Kinerja Keuangan 





Debt to Asset Ratio (%) 


























Debt to Equity Ratio (%) 98,39% 101,52% 3,13% 3,18% Debt to Equity Ratio (%) 





Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari 
pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam 
kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat 
ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus 
operasi normal jika lebih panjang) maka piutang tersebut 
diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang 
tersebut dapat disajikan sebagai aset tidak lancar. 


Piutang usaha dan non usaha pada awalnya diakui sebesar 
nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. 
Jika dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas 
penurunan nilai. 


Kolektibilitas piutang usaha dan piutang non usaha ditinjau 
secara berkala. Piutang yang diketahui tak tertagih, 
dihapuskan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. 
Kolektibilitas piutang perusahaan berdasarkan collection 
period ratio pada 2018, sebesar 32 hari, lebih cepat satu hari 
dibanding 2017, sejumlah 33 hari. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Business receivables was the total debts of the customers on 
the goods and service sales in the normal business activities. 
If the receivables could be estimated to be billed in a year or 
less (or if longer, in normal operational cycle), the receivables 
would be classify as current asset. If not, the receivables 
would be considered as non-current asset. 


Business and non-business receivables at the beginning was 
considered as fair value and then measured on aquisition 
cost amortized by effective interest method. If the effect on 
discount was significant, reduced provision on impairment. 


Business receivables collectivity and non-business receivable 
was reviewed periodically. Receivables which known could 
not be billed and written off, it would directly reduced the re- 
corded value. Receivables collectibility based on collection 
period ratio on 2018 was 32 days, 1 day faster compared to 
2017 which recorded 33 days. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





Tabel Kolektibilitas Piutang 


Kinerja Keuangan 


Collection Period (hari) 


Hasil Perhitungan Rasio 
Ratio Calculation Results 


2017 2018 


Table of Receivables Collectibility 


Financial Performance 


Collection Period (day) 








STRUKTUR MODAL 


(dalam juta rupiah) 


Uraian 


Pertumbuhan 
Growth 


CAPITAL STRUCTURE 


(in million rupiah) 


Description 





Nominal 


% 






































Liabilitas Jangka Pendek 947.188 41,03 972.41 38,27 25.228 2,66 Short Term Liability 
Liabilitas Jangka Panjang 1.361.131 58,97 1.568.753 61,73 207.623 15,25 Long Term Liability 
Jumlah Liabilitas 2.308.319 49,48 2.541.169 50,27 232.850 10,09 Total of Liability 
Jumlah Ekuitas 2.357.082 50,52 2.514.134 49,73 157.052 6,66 Total of Equity 
Total Modal yang Diinvestasikan 4.665.401 100,00 5.055.304 100,00 389.903 8,36 Total of Capital Invested 








Tujuan utama pengelolaan perusahaan adalah memastikan 
bahwa rasio modal tetap terjaga untuk mendukung bisnis. 
Pemilihan ini didasarkan pada penyesuaian yang dilakukan 
oleh perusahaan terhadap kondisi perekonomian Indonesia 
dan lebih mempertimbangkan risiko bisnis yang ada. 


Komposisi struktur modal Peruri pada 2018, lebih didominasi 
oleh liabilitas dibanding ekuitas. Pada 2018, aset yang dibiayai 
liabilitas sebesar 50,27% lebih tinggi dibanding 2017, sebesar 
49,48% sedangkan aset yang dibiayai ekuitas sebesar 
49,73% lebih rendah dibanding 2017, sebesar 50,52%. 


Peruri adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh 
Negara Republik Indonesia dan tidak terbagi atas saham- 
saham, dengan tujuan pendirian untuk kemanfaatan umum 
berupa pencetakan uang kertas dan logam rupiah, dokumen 
sekuriti untuk negara lain dan menyediakan jasa yang 
mempunyai nilai sekuriti tinggi. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


The main objective of corporate management was to ensure 
that the capital ratio was maintained to support business. This 
matter was based on the adjustment done by the corporate on 
Indonesian economic condition and considering the existed 
business risks. 


Peruri capital structure composition in 2018, was dominated 
more by liability than equity. In 2018, asset which financed 
by liability was 50,27%, higher than 2017, which recorded 
49,48%, meanwhile the asset which financed by equity was 
49,73%, lower than 2017, achievement, 50,52%. 


Peruri is one of SOEs which all the capital was owned by 
Indonesian Republic and was not divided into stocks, with the 
objective of the establishment was for public benefit in form of 
Rupiah banknotes and coins printing, security documents for 
other countries and provided service which had high security 
values. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 147 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Profil 
Perusahaan 


Pendukung 
Bisnis 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Tanggung 
Jawab Sosial 


Laporan 


Keuangan 
Perusahaan 9 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL DENGAN 
REALISASI 2018 DAN PROYEKSI 2019 


Tabel Perbandingan antara Target RKAP 2018, dengan 
Realisasi 2018, dan Target 2019. 


Posisi Keuangan 


(dalam juta rupiah) 


Uraian 


COMPARISON BETWEEN TARGETS AND 
REALIZATION IN 2018 AND 2019 PROJECTION 
Table Comparison beween 2018, RKAP Target, 2018 


Realization and 2019 Target. 


Financial Position 


(in million rupiah) 


Description 



































Aset Lancar 1.921.786 1.510.546 127,22 1.865.693 Current Assets 
Aset Tidak Lancar 3.133.518 3.717.691 84,29 4.002.984 Non-current Assets 
Jumlah Aset 5.055.304 5.228.237 96,69 5.868.677 Total of Assets 
Liabilitas Jangka Pendek 972.416 861.656 112,85 1.168.151 Short Term Liability 
Liabilitas Jangka Panjang 1.568.753 1.736.093 90,36 1.992.754 Long Term Liability 
Jumlah Liabilitas 2.541.169 2.597.749 97,82 3.160.905 Total of Liability 
Jumlah Ekuitas 2.514.134 2.630.488 95,58 2.707.772 Total of Equity 
Jumlah Liabilitas & Ekuitas 5.055.304 5.228.237 96,69 5.868.677 Total of Liability & Equity 

















Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain 


(dalam juta rupiah) 


Uraian 


Profit Loss and Other Comprehensive Income 


(in million rupiah) 


Description 















































Penjualan 3.196.517 3.654.773 87,46 4.125.510 Sales 
Beban Pokok Penjualan (2.509.935) (2.926.579) 85,76 (2.940.992) Cost of Goods Sold 
Laba (Rugi) Bruto 686.582 728.194 94,29 1.184.517 Bruto Profit (Loss) 
Beban Usaha (230.849) (204.627) 112,81 (645.899) Business Expenses 
Laba (Rugi) Usaha 455.734 523.567 87,04 538.618 Business Profit (Loss) 
Pendapatan Lain-lain 107.337 126.560 84,81 51.108 Other Income 
Beban Lain-lain (155.123) (167.272) 92,74 (161.339) Other Expenses 
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 407.947 482.856 84,49 428.387 Profit Before Income Tax 
Beban Pajak Penghasilan - Bersih (120.412) (124.485) 96,73 (126.537) | Income Tax Expenses Beban Pajak 
- Net 

Laba Bersih Tahun Berjalan 287.535 358.370 80,23 301.851 Net Profit of Current Year 
Pendapatan (Beban) Komprehensif - bersih (6.003) - 100,00 - | Comprehensive Income (Expenses) 
- Net 

Laba Komprehensif Tahun Berjalan 281.532 358.370 78,56 301.851 | Comprehensive Profit of the 
Current Year 

















Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain Profit Loss and Other Comprehensive Income 


(dalam juta rupiah) (in million rupiah) 


Uraian Description 















































Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat 285.041 81,40 81,40 298.722 | Net Profit of the Current Year which 
Diatribusikan kepada : can be Attributed to: 
Pemilik Entitas Induk 2.495 30,36 30,36 3.129 Owner of the parent entity 
Kepentingan Non-Pengendali 287.535 80,23 80,23 301.851 Non-Controlling Interest 
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Comprehensive Profit of the Current 
Diatribusikan kepada : Year which can be Attributed to: 
Pemilik Entitas Induk 278.614 79,57 79,57 298.722 Owner of the parent entity 
Kepentingan Non-Pengendali 2.918 35,52 35,52 3.129 Non-Controlling Interest 
281.532 78,56 78,56 301.851 
Pada 2018, realisasi penjualan bersih sebesar 87,46% dari In 2018, net sales realization was 87,46% from target. The 
target. Belum tercapainya target penjualan bersih karena unachieved of net sales target because of the decrease of 
turunnya pesanan, terutama untuk produk uang dari pelanggan orders especially for money products from main customers, 
utama. Awal 2018, perusahaan masih mengerjakan carry over and at the beginning of 2018, corporate was still working 
pesanan tahun sebelumnya sehingga persediaan produk on carry over orders from the previous year, so the money 
uang masih tersedia sampai dengan akhir 2018. products was stil available until the end of 2018. 
Arus Kas Cash Flow 
(dalam juta rupiah) (in million rupiah) 


Uraian Description 
































Arus Kas dari Aktivitas Operasi 352.679 455.031 77,51 846.399 | Cash Flow From Operational 
Activities 

Arus Kas dari Aktivitas Investasi (133.888) (1.436.003) 9,32 (530.062) | Cash Flow From Investment 
Activities 

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (403.456) 535.583 (75,33) (527.781) | Cash Flow From Funding Activities 
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan (184.665) (445.389) 41,46 (211.444) | Net Increase (Decrease) of Cash 
Setara Kas and Cash Equivalent 
Kas dan Setara Kas Awal Tahun 1.021.748 967.908 105,56 837.401 | Cash and Cash Equivalent at the 
beginning of the year 

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 837.083 522.519 160,20 625.957 | Cash and Cash Equivalent at the 
end of the year 














Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Pendukung Tata Kelola Tanggung 


Jawab Sosial Paparan 


Perusahaan Pengawas Bisnis Perusahaan Keuangan 


dan Direksi Perusahaan 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


Tingkat Kesehatan Perusahaan Corporate Level of Health 












































Indikator Penilaian Naik/(Turun) Assessment Indicator 
Pencapaian 
: Increase/ 
Achievement 
(Decrease) 
Aspek Keuangan 67,50 61,00 67,50 90,37 (9,63) Financial Aspects 
Aspek Operasional 15,00 14,07 12,00 93,80 17,25 Operational Aspects 
Aspek Administrasi 11,00 14,00 10,00 127,27 40,00 Administration Aspects 
Total Skor 93,50 89,07 89,50 95,26 (0,48) Total Score 
Tingkat Kesehatan Sehat AA Sehat AA Sehat AA Level of Health 
Aspek Keuangan Financial Aspect 


% RKAP 2018 


Indikator Penilaian Naik/(Turun) Assessment Indicator 
Pencapaian 


Achievement 


Increase/ 
(Decrease) 
























































Return On Equity (ROE) 20,00 16,00 20,00 80,00 (20,00) Return On Equity (ROE) 
Return On Investment (ROI) 15,00 13,50 15,00 90,00 (10,00) Return On Equity (ROI) 
Cash Ratio 5,00 5,00 5,00 100,00 - Cash Ratio 
Current Ratio 5,00 5,00 5,00 100,00 - Current Ratio 
Collection Periods (hari) 5,00 5,00 5,00 100,00 - Collection Periods (hari) 
Inventory Turnover (hari) 5,00 4,50 5,00 90,00 (10,00) Invetory Turnover (hari) 
Total Assets Turnover (TATO) 3,50 3,00 3,50 85,71 (14,29) Total Assets Turnover (TATO) 
Equity To Total Assets 9,00 9,00 9,00 100,00 - Equity To Total Assets 
Jumlah Aspek Keuangan 67,50 61,00 67,50 Total of Financial Aspects 
Tingkat kesehatan perusahaan dihitung dan hasil skor/ The corporate level of health was measured and the score 
bobotnya ditentukan berdasarkan KEP-100/MBU/2002. results/ value was based on KEP-100/MBU/2002. 
Pada 2018, tingkat kesehatan Peruri masih di bawah target In 2018, Peruri's level of health was below target and 
yang ingin dicapai dan turun dibanding kondisi 2017, karena decreased compared to previous year condition, because the 
kinerja keuangan perusahaan yang menurun. corporate financial performance decreased. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





GAMBARAN PENCAPAIAN TARGET PERUSAHAAN 
ANAK 2018 


Gambaran secara umum mengenai perusahaan anak pada 
2018, dapat tercermin dalam laporan keuangan pokok anak 
perusahaan sebagai berikut: 


1. Peruri Security Papermill/PT Kertas Padalarang 
(PT KP) 


a. Laporan Posisi Keuangan 
(dalam juta rupiah) 


PROJECTION TARGET ACHIEVEMENTS OF 
SUBSIDIARY COMPANIES IN 2018 


General pictures of subsidiary companies in 2018, was 
reflected on subsidiary companies main financial statements 
below: 


1. Peruri Security Papermill/PT Kertas Padalarang 
(PT KP) 


a. Financial Statement Position 


(in million rupiah) 

























































































Uraian ee Description 
ASET ASSET 
Aset Lancar 70.532 70.675 100,20 Current Asset 
Aset tidak Lancar 35.504 26.141 73,63 Non-current Asset 
JUMLAH ASET 106.037 96.816 91,30 TOTAL ASSET 
LIABILITAS & EKUITAS LIABILITY & EQUITY 
Liabilitas Jangka Pendek 41.243 48.612 117,87 Short Term Liability 
Liabilitas Jangka Panjang 947 180 19,04 Long Term Liability 
Ekuitas 63.846 48.023 75,22 Equity 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 106.037 96.816 91,30 TOTAL OF LIABILITY AND EQUITY 
b. Laporan Laba (Rugi) b. Profit (Loss) Statement 
(dalam juta rupiah) (in million rupiah) 
Uraian Maan Description 
1 2 3 4 1 
Penjualan bersih 160.196 102.695 64,11 Net Sales 
Harga pokok penjualan (130.836) (83.158) 63,56 Cost of Goods Sold 
Laba/(Rugi) kotor 29.360 19.537 66,54 Bruto Profit/(Loss) 
Biaya usaha (20.594) (16.663) 80,91 Business Expenses 
Laba/(Rugi) usaha 8.767 2.874 32,79 Business Profit/(Loss) 
Pendapatan/(Biaya) Lain-lain : Other Income/(Expenses): 
Pendapatan Lain-lain 41.567 3.312 7,97 Other Income 
Biaya Lain-lain (30.573) (5.852) 19,14 Other Expenses 
Jumlah 10.994 (2.540) (23,10) Total 
Laba/(Rugi) sebelum pajak 19.761 335 1,69 Profit/(Loss) before Tax 
Pajak Kini - - - Current Tax 
Pajak Tangguhan - (127) - Deffered Tax 
Laba/(Rugi) Setelah Pajak 19.761 207 1,05 Profit/(Loss) after Tax 




















Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Tanggung 


Pendukung Tata Kelola Jawab Sosial Laporan 


Perusahaan Keuangan 
Perusahaan 


Perusahaan Pengawas Bisnis 





dan Direksi 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa posisi laporan 
keuangan PT Security Paper Mill belum mencapai target yang 
ditetapkan sepanjang 2018. Posisi aset, kewajiban, ekuitas 
pada 2018, sebesar Rp 96,82 miliar atau 91,30% dari target 
RKAP 2018, sebesar Rp106,04 miliar. Sedangkan pada 
laporan laba (rugi) 2018, tercatat bahwa PT Security Paper 
Mill membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp 207 juta 
atau 1,05% dari target RKAP 2018, sebesar Rp19,76 miliar. 


Tidak tercapainya target pendapatan 2018, disebabkan 
karena beberapa hal dibawah ini: 


1. Rendahnya realisasi penjualan kertas sigaret akibat 
utilitas mesin kertas-lll diprioritaskan untuk pemenuhan 
produksi kertas banderol dan kertas security non- 
banderol. 

2. Tidak terealisasinya penjualan aset non-produktif berupa 
Gedung eks Padalarang dan Blok Koramil senilai Rp 41 
miliar. 

3. Sektor trading hanya mencapai 0,34% dari target RKAP 
2018. 


2. PT Peruri Wira Timur (PT PWT) 
a. Laporan Posisi Keuangan 


(dalam juta rupiah) 


Based on the above table, it showed that PT Security Paper 
Mill financial statement position was not achieved the target 
set during 2018. Asset, liability and eguity position in 2018 
recorded Rp96,82 billion or 91,30% from 2018 RKAP target 
worth Rp106,04 billion. Meanwhile on Profit (Loss) statement 
of 2018, recorded that PT Security Paper Mill posted current 
profit Rp 207 million or 1,05% from 2018 RKAP target worth 
Rp19,76 billion. 


The unachieved income target of 2018, caused by several 
things below: 


1. The low realization of cigarettes papers bacause the 
utilization of paper machine-lll was prioritize on the 
fulfillment of official price papers and security non-official 
price papers productions. 

2. The unrealized non-productive asset sales of X Building 
Padalarang and Koramil Block worth Rp 41 billion. 


3. Trading sector only achieved 0,34% from 2018 RKAP 
target. 
2. PT Peruri Wira Timur (PT PWT) 


a. Financial Statement Position 


(in million rupiah) 


























Uraian Pan ba Description 
ASET ASSET 
Aset Lancar 31.080 32.043 103,10 Current Asset 
Aset tidak Lancar 13.880 15.339 110,51 Non-current Asset 
JUMLAH ASET 44.960 47.382 105,39 TOTAL ASSET 
LIABILITAS & EKUITAS LIABILITY & EQUITY 
Liabilitas Jangka Pendek 7.528 8.192 108,83 Short Term Liability 
Liabilitas Jangka Panjang - - - Long Term Liability 
Ekuitas 37.432 39.189 104,69 Equity 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 44.960 47.382 105,39 TOTAL OF LIABILITY AND EQUITY 




















Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 
















































































b. Laporan Laba (Rugi) b. Profit (Loss) Statement 
(dalam juta rupiah) (in million rupiah) 
Uraian Pencapaian Description 
Achievement 
1 2 3 4 1 
Penjualan bersih 62.360 60.688 97,32 Net Sales 
Harga pokok penjualan (30.300) (31.149) 102,80 Cost of Goods Sold 
Laba/(Rugi) kotor 32.060 29.539 92,14 Bruto Profit/(Loss) 
Biaya usaha (23.554) (20.214) 85,82 Business Expenses 
Laba/(Rugi) usaha 8.506 9.325 109,63 Business Profit/(Loss) 
Pendapatan Lain-lain 336 635 188,91 Other Income 
Biaya Lain-lain (84) (57) 67,54 Other Expenses 
Jumlah 252 691 274,27 Total 
Laba/(Rugi) sebelum pajak 8.758 10.017 114,37 Profit/(Loss) before Tax 
Pajak Kini (2.190) (3.056) 139,56 Current Tax 
Pajak Tangguhan = 504 - Deffered Tax 
Pajak (2.190) (2.552) 116,55 Tax 
Laba/(Rugi) Setelah Pajak 6.569 7.465 113,64 Profit/(Loss) after Tax 
Pendapatan/(Beban) Komprehensif - Other Comprehensive Income/ 
Lainnya : (Expenses) : 
Beban Imbalan Pasca Kerja - 196 - Post Employement Benefit Expenses 
Pajak Tangguhan - OCI - (49) - Deffered Tax - OCI 
Jumlah Pendapatan/(Beban) - 147 Total of other comprehensive 
Komprehensif Lainnya Income /(Expenses) 
Laba/(Rugi) Setelah Pajak 6.569 7.611 115,87 Profit/(Loss) after Tax 
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa posisi laporan Based on the above table, it showed that, PT PWT financial 
keuangan PT PWT mencapai target 2018. Posisi aset, statement position reached 2018 target. Asset, liguidity 
kewajiban dan ekuitas pada 2018, sebesar Rp 47,38 miliar and eguity position in 2018, recorded as Rp 47,38 billion 
atau 105,39% dari target RKAP 2018. Sedangkan laba or 105,39% from 2018 RKAP target worth Rp 44,96 billion. 
setelah pajak sebesar Rp 7,61 miliar atau mencapai 115,87% Meanwhile the profit after was tax recorded at Rp7,61 billion 
dari target RKAP 2018. or reached 115,87% from 2018 RKAP. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Pendukung Tata Kelola Tanggung 


Jawab Sosial Lepere 


Perusahaan Pengawas Bisnis Perusahaan Keuangan 


dan Direksi Perusahaan 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 



















































































3. PT Peruri Properti (PT PEPRO) 3. PT Peruri Properti (PT PEPRO) 

a. Laporan Posisi Keuangan a. Financial Statement Position 

(dalam juta rupiah) (in million rupiah) 

Uraian — Description 
ASET ASSET 
Aset Lancar 56.255 50.146 89,14 Current Asset 
Aset tidak Lancar 25.379 714 2,81 Non-current Asset 
JUMLAH ASET 81.634 50.860 62,30 TOTAL ASSET 
LIABILITAS & EKUITAS LIABILITY & EQUITY 
Liabilitas Jangka Pendek 21.984 26.434 120.24 Short Term Liability 
Liabilitas Jangka Panjang - - - Long Term Liability 
Ekuitas 59.650 24.426 40.94 Equity 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 81.634 50.860 62,30 TOTAL OF LIABILITY AND EQUITY 
b. Laporan Laba (Rugi) b. Profit (Loss) Statement 
(dalam juta rupiah) (in million rupiah) 
Uraian — Description 
1 2 3 4 1 

Penjualan bersih 113.083 67.707 59,87 Net Sales 
Harga pokok penjualan (89.532) (55.922) 62,46 Cost of Goods Sold 
Laba/(Rugi) kotor 23.551 11.785 50,04 Gross Profit/(Loss) 
Biaya usaha (8.578) (7.628) 88,93 Operating Expenses 
Laba/(Rugi) usaha 4.157 27,76 Operating Profit/(Loss) 
Pendapatan/(Biaya) Lain-lain : Other Income/(Expenses): 
Pendapatan Lain-lain 30 19 64,99 Other Income 
Biaya Lain-lain (880) (1.122) 127,54 Other Expenses 
Jumlah (850) (1.103) 129,75 Total 
Laba/(Rugi) sebelum pajak 14.123 3.054 21,63 Profit/(Loss) before Tax 
Pajak Kini (3.531) (2.031) 57,53 Current Tax 
Pajak Tangguhan " - - Deffered Tax 























Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





Dari tabel di atas, terlihat bahwa posisi laporan keuangan 
PT Pepro tidak mencapai target 2018. Posisi aset, kewajiban 
dan ekuitas pada 2018, sebesar Rp 50,86 miliar atau 
62,30% dari target RKAP 2018, sebesar Rp 81,63 miliar. 
Sedangkan dari laporan laba (rugi) 2018, tercatat bahwa 
PT Pepro memperoleh laba bersih tahun berjalan sebesar 
Rp 1,02 miliar atau 9,66% dari target RKAP 2018, sebesar 
Rp 10,59 miliar. 


Tidak tercapainya target laba pada 2018, karena beberapa 

hal di bawah ini: 

a. Target pendapatan dari program optimalisasi aset Peruri 
seperti Lahan Gadog, Lahan Lebak Bulus, Lahan Blok B 
Kebayoran dan Lahan Kebon Jeruk belum dapat 
terealisasi pada 2018, karena studi kelayakan atas 
program optimalisasi aset sedang dikaji ulang. 

b. Optimalisasi aset lahan Palatehan masih dalam tahap 
menunggu perda/pergub DKI Jakarta terkait tata ruang 
DKI Jakarta yg baru. 

c. Tidak terealisasinya target pendapatan dari penjualan 
Ruko Padalarang yang dianggarkan Rp 7,2 miliar karena 
belum ada pembeli yang berminat. 

d. Tidak terealisasinya perencanaan pembangunan 
perumahan yang telah dianggarkan sebesar Rp 
56,35 miliar dikarenakan perizinan/sertifikat HGB lahan 
sebagaimana dimaksud masih dalam proses pengurusan. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


From the above table, it showed that PT Pepro financial 
statement position did not achieved the 2018 target. 
Asseis, liability, and equity position in 2018 recorded at Rp 
50,86 billion or 62,30% from 2018 RKAP target worth Rp 
81,63 billion. Meanwhile the Profit (Loss) statement in 2018 
recorded that PT Pepro gained net profit in current year worth 
Rp 1,02 billion or 9,66% from 2018 RKAP target worth Rp 
10,59 billion. 


The unachieved profit target in 2018, because of these 

followings: 

a. Income target from Peruri Asset Optimalization such as 
Gadog land, Lebak Bulus land, Block B Kebayoran Land 
and Kebon Jeruk land were not yet realixed in 2018, 
because of feasibility study on asset optimalization 
program was still reviewed. 

b. Palatehan land Asset Optimalization was still in the 
waiting of regional regulations/ DKI Jakarta Governor's 
regulations related to the new layout DKI Jakarta. 

c. Income target from Padalarang shophouse sales worth 
Rp 7,2 billion was not realized because there was no 
interested buyer yet; 

d. The housing development planning which budgeted 
Rp 56,35 billion was not realized yet because the licence/ 
land title certificate was still on process 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Profil 


Perusahaan 


Pendukung 
Bisnis 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 































































































4. PT Peruri Digital Security (PT PDS) 4. PT Peruri Digital Security (PT PDS) 

a. Laporan Posisi Keuangan a. Financial Statement Position 

(dalam juta rupiah) (in million rupiah) 

Uraian — Description 

ASET ASSET 
Aset Lancar 150.062 125.459 83,61 Current Asset 
Aset tidak Lancar 56.348 73.919 131,18 Non-current Asset 
JUMLAH ASET 206.409 199.378 96,59 TOTAL ASSET 
LIABILITAS & EKUITAS LIABILITY & EQUITY 
Liabilitas Jangka Pendek 139.708 118.606 84,90 Short Term Liability 
Liabilitas Jangka Panjang 18.568 17.077 91,97 Long Term Liability 
Ekuitas 48.133 63.696 132,33 Equity 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 206.409 199.378 96,59 TOTAL OF LIABILITY AND EQUITY 

b. Laporan Laba (Rugi) b. Profit (Loss) Statement 

(dalam juta rupiah) (in million rupiah) 

Uraian — Description 
1 2 3 4 1 

Penjualan bersih 245.837 180.718 73,51 Net Sales 
Harga pokok penjualan (218.579) (158.204) 72,38 Cost of Goods Sold 
Laba/(Rugi) kotor 27.258 22.514 82,60 Gross Profit/(Loss) 
Biaya usaha (19.079) (20.767) 108,85 Operating Expenses 
Laba/(Rugi) usaha 8.179 1.747 21,36 Operating Profit/(Loss) 
Pendapatan/(Biaya) Lain-lain : Other Income/(Expenses): 
Pendapatan Lain-lain 385 5.820 1.512,74 Other Income 
Biaya Lain-lain (3.924) (4.546) 115,86 Other Expenses 
Jumlah (3.539) 1.274 (36,00) Total 
Laba/(Rugi) sebelum pajak 4.640 3.021 65,10 Profit/(Loss) before Tax 
Pajak Kini (1.160) (413) 35,57 Current Tax 
Pajak Tangguhan - 22 - Deffered Tax 
Pajak (1.160) (391) 33,69 Tax 
Laba/(Rugi) Bersih Tahun Berjalan 3.480 2.630 75,57 Net Profit /(Loss) of current year 
Pendapatan Komprehensif Lain Tahun - 277 - | Other Comprehensive Income of current 
Berjalan year 
Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun 3.480 2.907 83,53 Comprehensive Profit(Loss) of 


Berjalan 

















current year 








Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





(dalam juta rupiah) 


(in million rupiah) 


Pencapaian 


























Uraian AA Description 
1 2 3 4 1 

Laba/(Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang Net Profit/(Loss) of current year 

dapat diatribusikan kepada: which can be attributed to: 

Pemilik Entitas Induk 1.914 1.914 137,10 Owner of parent entity 

Kepentingan Non-Pengendali 1.566 1.566 0,37 Non-Controlling Interest 
3.480 3.480 75,57 

Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Profit/(Loss) of current 

yang dapat diatribusikan kepada: year which can be attributed to: 

Pemilik Entitas Induk 1.914 2.901 151,54 Owner of parent entity 

Kepentingan Non-Pengendali 1.566 6,40 0,41 Non-Controlling Interest 
3.480 2.907 83,53 




















Berdasarkan tabel di atas, posisi laporan keuangan PT PDS 
tidak mencapai target RKAP 2018. Posisi aset, kewajiban dan 
ekuitas pada 2018, sebesar Rp 199,38 miliar atau 96,59% 
dari target RKAP 2018. Sedangkan laporan laba (rugi) 2018, 
tercatat PT PDS membukukan laba bersih tahun berjalan 
sebesar Rp 2,63 miliar atau 75,57% dari target RKAP 2018 
sebesar Rp 3,48 miliar. 


Tidak tercapainya target laba pada 2018, karena beberapa 
hal di bawah ini: 


a. PT PDS kalah dalam mengikuti tender/lelang umum baik 
karena ketidaksesuaian spesifikasi teknis maupun harga 
yang tidak kompetitif. 

b. Beberapa pengadaan proyek barang dan jasa tidak 
diperoleh karena terkait dengan regulasi/kebijakan 
pemberi kerja. 

c. Terdapat beberapa target pendapatan yang belum dapat 
terealisasi karena proses pengadaannya ditunda oleh 
pihak pemberi kerja. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Based on the above table, financial statement position of PT 
PDS did not achieved the 2018 RKAP target. Asset, liability 
and eguity position in 2018 recorded on Rp 199,38 billion or 
96,59% from 2018 RKAP target. Meanwhile the Profit (Loss) 
Statement 2018 recorded that PT PDS posted net profit of the 
current year was laba Rp 2,63 billion or 75,57% from 2018 
RKAP target worth Rp 3,48 billion. 


The unachieved profit target in 2018, caused by several 
things below: 


a. PT PDS lost tender/ public auction because of the 
technical specification incompatibility and the price was 
not competitive. 

b. Several procurements of goods and service project 
were not obtained because they related to assignor’s 
regulations/ policies. 

c. There were several income target which not yet realized 
because the procurement process was postponed by the 
assignor. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


157 





Laporan 


Profil Dewan Tanggung 


Tata Kelola Jawab Sosial Laporan 


Perusahaan Keuangan 
Perusahaan 


Pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


dan Direksi 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH 
TANGGAL LAPORAN AKUNTAN 


Atas cadangan program insentif, manajemen telah 
melakukan pembayaran uang ekstra effort untuk pencapaian 
target pencetakan uang kertas pada awal 2018, kepada 
karyawan di Divisi SBU Uang RI. Pembayaran sisa atas 
insentif diperkirakan pada Februari 2018, dan pembayaran 
jasa produksi akan dibayarkan setelah diselenggarakannya 
Rapat Pembahasan Bersama (RPB), yang diperkirakan akan 
dibayar pada Mei 2019. 


ASPEK PEMASARAN 


Kegiatan usaha sebagaimana tertuang dalam PP 32 Tahun 
2006, terakhir PP 6 Tahun 2019, yaitu menyelenggarakan 
usaha mencetak uang rupiah Republik Indonesia untuk 
memenuhi permintaan pelanggan utama dan melaksanakan 
kegiatan sebagai berikut: 


1. Mencetak mata uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan 
sesuai permintaan Bank Indonesia. 

2. Membuat dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti 
berupa dokumen keimigrasian dan benda meterai guna 
memenuhi kebutuhan sesuai permintaan instansi yang 
berwenang. 

3. Membuat dokumen lain untuk negara yang memiliki fitur 
sekuriti berupa pita cukai dan dokumen pertanahan. 

4. Membuat dokumen lainnya untuk negara yang memiliki 
fitur sekuriti dan barang cetakan logam non-uang. 

5. Mencetak mata uang dan membuat dokumen negara lain 
yang memiliki fitur sekuriti atas permintaan negara yang 
bersangkutan, sepanjang telah terpenuhinya pencetakan 
mata uang rupiah. 

6. Menyediakan jasa yang mempunyai fitur sekuriti yang 
berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan 
usaha perusahaan. 

7. Pabrikasi kertas uang, kertas sekuriti, dan tinta sekuriti, 
dan 

8. Jasa digital sekuriti. 


Dalam pelaksanaan program pemasaran telah dilakukan 
berbagai upaya secara proaktif untuk mencapai target 
penjualan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKAP 
2018. Usaha-usaha yang dilakukan adalah meraih pesanan 
pencetakan uang maupun non uang, baik yang berasal 
dari dalam negeri maupun luar negeri serta aktif dalam 
memelihara/membina hubungan baik dengan pelanggan. 


Dalam rangka meraih pasar dalam negeri dan luar negeri, 
secara rutin tim pemasaran melakukan kunjungan kerja dan 
kegiatan promosi penjualan dengan memaparkan kekuatan 
produk, menawarkan produk-produk unggulan yang memiliki 
unsur sekuriti tinggi serta proaktif dan responsif terhadap 
kebutuhan dan keluhan pelanggan. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





INFORMATION AND MATERIAL FACTS AFTER THE 
ACCOUNTANT REPORT DATE 


On the reserve of insentive program, management had paid 
the money for achieving printing banknotes target in the 
beginning of 2018, to the employees in Money SBU Division. 
The payment for the remaining insentif was predicted on 
February 2018, and production service payment will be 
paid after the Joint Discussion Meeting/ Rapat Pembahasan 
Bersama (RPB), estimated to be paid on May 2019. 


MARKETING ASPECT 


Business activities as poured in PP 32 Year 2006, recently PP 
6 Year 2019, held business on printing Rupiah for Republic 
of Indonesia to fulfill the main customer and carried out these 
activities below : 


1. Printing Rupiah to meet the needs according to Bank 
Indonesia demands. 

2. Printing state documents which has security features 
such as imigration documents and excise stamps to fulfill 
the needs of authorized agency. 

3. Printing other documents for other countries which 
has security feature such as excise stamps and land 
document. 

4. Printing other documents for other countries which has 
security features and non-coins. 

5. Printing the money and other documents for other 
country which has security features on the related country 
demands, as long as the rupiah printing was fulfilled. 


6. Providing the service which has security features related 
to the objectives and corporate business activities. 


7. Manufacturing banknotes, security papers, security tint; 
and 
8. Security Digital Service. 


In implementing the marketing program, several efforts were 
done proactively to achieve sales target as determined in 
RKAP 2018. The efforts were done to achieve money and 
non-money printing, from domestic and overseas and active 
in maintaining the good relation with customers. 


In order to achieve domestic and overseas market, marketing 
team routinously made work visit and sales promotion activi- 
ties by explaining the products, offering the featured products 
which has high security features and proactive and responsive 
on customers needs and complaint. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





STRATEGI PROGRAM PEMASARAN 


Dalam mengembangkan dan memperluas pasar, perusahaan 
melaksanakan strategi pemasaran untuk memperoleh 
pesanan dari dalam negeri maupun luar negeri melalui: 


1. Pola Kemitraan (strategic partner) untuk meraih pangsa 
baru. 

2. Di luar Peraturan Pemerintah No. 32/2006, produk- 
produk Kertas Berharga Non-Uang agar dapat ditangani 
oleh perusahaan anak. 

3. Mengasah dan mempertajam tingkat enterpreneural 
orientation (EO) perusahaan, untuk menyikapi 
pergerakan lingkungan bisnis yang semakin tidak pasti 
dan terkait dengan AFTA, WTO maupun MEA. 


Dalam lingkup internasional, strategi yang dilakukan di 

antaranya: 

* Mencari informasi mengenai dan kebutuhan pasar serta 
produk atau teknologi yang sedang berkembang di pasar. 

Hal ini dilakukan melalui: 

1. Kunjungan ke calon pelanggan potensial. 

2. Kunjungan ke instansi terkait, antara lain: 
Kementerian Luar Negeri, Kamar Dagang dan 
Industri Indonesia (Kadin) dan Kedutaan Besar. 

3. Rekapitulasi informasi tender melalui LPSE dan 
Impulse. 

4. Pencarian informasi melalui desk research untuk 
beberapa negara Afrika. 


* Mencari informasi mengenai penilaian pelanggan 
eksisting terhadap perusahaan serta mencari kebutuhan 
pelanggan/peluang lain di masa mendatang melalui 
survei kepuasan dan loyalitas pelanggan, dan bekerja 
sama dengan konsultan pemasaran. 


Pangsa Pasar 

Berdasarkan analisis data dan informasi yang diperoleh, 
Peruri memetakan peluang pasar berdasarkan kelompok 
pelanggan dan jenis produk sebagai berikut: 


* Pemerintah berada di posisi teratas untuk target pasar 
berdasarkan kelompok pelanggan yakni diperkirakan 
sebesar Rp 2,2 triliun atau 59%. 


* Sementara target pasar berdasarkan jenis produk posisi 


teratas adalah Web Sheet yakni sebesar Rp 1,2 triliun 
atau 30%. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


MARKETING PROGRAM STRATEGIES 


In developing and expanding market, corporate carried 
out marketing strategies, to gain orders from domestic and 
oversead, through: 


1. Strategic partner to achieve new share. 


2. Outside the PP No. 32/2006, non-money security 
documents were handled by subsidiary companies. 


3. Sharpening the corporate Enterpreneural Orientation 
(EO) level, responding to the increasingly uncertain 
business environment and movement related to AFTA, 
WTO maupun MEA. 


In international scope, strategies had done through several 

activities below: 

* — Seeking information about market needs and products/ 
technology developing in market. This could be done 
through; 

1. Visiting the potential/candidat customers 

2. Visiting to the related agency, such as Foreign 
Ministry, Indonesian Commerce and Industry 
Chamber/ Kamar Dagang dan Industri Indonesia 
(Kadin) and embassies. 

3. Tender Information recapitulation through LPSE dan 
Impulse. 

4. Seeking Information through desk research for 
several African countries. 


* Seeking information about existing customers valuation 
on corporation and finding the customers need/other 
opportunities in the future and cooperate with marketing 
consultant. 


Market Share 

Based on data analysis and information gained, Peruri 
mapped the market opportunity based on customers group 
and kinds of products as follows: 


* Government was in the highest position for market target 
based on customers group, estimated on Rp 2,2 trillion 
or 59%. 


e Meanwhile the market target based on kinds of products, 


the highest position product was Web Sheet that worth 
Rp 1,2 trillion or 30%. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan Pendukung Tata Kelola Laporan 


Perusahaan Pengawas Bisnis Perusahaan Keuangan 
3 ‘ Perusahaan 
dan Direksi 


Tanggung 
Jawab Sosial 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


Peluang Pasar Berdasarkan Kelompok Pelanggan Peluang Pasar Berdasarkan Jenis Produk 
Market Opportunity Based on Costumer Group Market Opportunity Based on Kind of Products 


2% 3% 


Buku Rp 280 M 

Book Rp 280 B 

Sheet Rp 1,2 T 

Sheet Rp 1,2 T 

Web Rp 345 M 

Web Rp 345 B 

Label Sekuriti Rp 362 M 
Security Label Rp 362 B 
Kartu Rp 178 M 

Card Rp 178 B 

Logam Non Uang Rp 603 M 
Non Coins Rp 603 B 

Uang Kertas LN Rp 312 M 
Overseas Banknotes Rp 312 B 
Uang Logam LN Rp 405 M 
Overseas Coins Rp 405 B 


Commerative LN Rp 80 M 
Overseas Commemorative Rp 80 B 


E-Paspor LN Rp 100 M 
Overseas E- Passport Rp 100 B 


Pemerintah Rp 2,2 T 
| Goverment Rp 2,2 T 


BUMN Rp 468 B 
SOE Rp 468 B 


Swasta Rp 197 M 
Private Rp 197 B 


Luar Negeri Rp 945 M 
Overseas Rp 945 B 











D 


BORE 


| 








Pita Cukai LN Rp 48 M 
Excise Stamps Rp 48 B 


Atas peluang yang ada, diperkirakan peluang jangka panjang Over the existed opportunities, it was estimated that the big- 
terbesar yang siap diraih mencapai Rp 2,6 triliun. gest long term opportunity could reach Rp 2,6 trillion. 


Kriteria Peluang yang Siap Diraih 
Criteria of Opportunity Ready to Achieved 


Peluang Jangka Panjang Rp 2,6 T 
Long Term Opportunity Rp 2,6 T 


Peluang Jangka Menengah Rp 861 M 
Medium Term Opportunity Rp 861 B 


Short Term Opportunity Rp 415 B 





E Peluang Jangka Pendek Rp 415 M 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





Penetrasi Pasar 

Program kunjungan ke pelanggan eksisting serta calon 
pelanggan potensial dalam rangka penetrasi pasar dilakukan 
terhadap: 


1. Pasar Dalam Negeri (Produk Non Digital) 
a. Buku nikah di Kementerian Agama. 
b. Medali PON di: 
i. Pemda Jawa Barat. 
ii. Panitia PON XIX. 


c. SKPD di Dispenda DIY. 
d. Security Paper di Pelindo II. 
e. Medali penghargaan masa kerja di: 


i. PLN. 

ii. Ditjen Pajak. 

iii. Ditjen Bea & Cukai. 
iv. Bank Indonesia. 

v. Pelindo II. 


2. Pasar Dalam Negeri (Produk Digital) 
a. Kartu Identitas Anak (KIA) di Direktorat Jenderal 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
b. e-KIR di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 
c. Track & Trace untuk industri farmasi: 
i. Bio Farma. 
ii. BPOM. 
d. Ijazah dengan pengamanan digital di: 
i. Universitas Indonesia. 
ii. Universitas Padjadjaran. 
iii. Universitas Terbuka. 
iv. Universitas Pertamina. 
e. Sistem legalisasi ijazah secara online di: 
i. Universitas Indonesia. 
ii. Universitas Padjadjaran. 
f. Sertifikat Bendahara di Kementerian Keuangan. 


3. Pasar Luar Negeri 

Papua New Guinea untuk uang kertas. 
Fiji untuk Paspor MRP. 

Palestina untuk e-Paspor. 

Ghana untuk e-Paspor. 

Iran untuk Paspor dan pita cukai. 
Guinea untuk e-Paspor. 

Riyadh untuk security paper. 


org 


Pengembangan Produk 

Sebagai persiapan untuk mewujudkan salah 1 (satu) target 
perusahaan yaitu “from conventional to digital', di 2018 
dilakukan pengembangan produk-produk digital berupa: 


e-Sertifikat BPN. 

DMV. 

e-KIR. 

Track & Trace Pita Cukai. 

Track & Trace untuk Industri Farmasi. 
Personalisasi Ijazah. 


DNAN 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Market Penetration 
Visiting the existing customers program and the potential 
customers was carried out in order to penetrate market on: 


1. Domestic Market (non digital product) 
a. Marriage book in Ministry of Religion. 
b. PON medallion for: 
i. West Java regional government. 
ii. Committee of PON XIX. 
SKPD in Dispenda DIY. 
Security paper in Pelindo Il. 
e. Award medallion for years of service in : 
i. PLN. 
ii. Directorate general of tax. 
iii. Directorate general of customs and excise. 
iv. Bank Indonesia. 
v. Pelindo Il. 


ap 


2. Domestic market (digital product) 
a. Child identity card (KIA) in Directorate General of 
Population and Civil Registration. 
b. e-KIR in Directorate General of Land Transportation 
c. Track & Trace for pharmacheutical industry: 
i. Bio Farma. 
ii. BPOM. 
d. Diploma with digital security in: 
i. University of Indonesia. 
ii. Padjadjaran University. 
iii. Open University. 
iv. Pertamina University. 
e. Online diploma legalization system in: 
i. University of Indonesia. 
ii. Padjadjaran University. 
f. Treasured certificate in ministry of finance. 


3. Overseas market: 

Papua New Guinea : banknotes. 
Fiji : MRP Passports. 

Palestine : e-Passport. 

Ghana : e-Passport. 

Iran : Passports and excise stamps. 
Guinea e-Passport. 

Riyadh for security papers. 


Orpap0p 


Product Development 

As preparation to manifest one of corporate target: “from 
conventional to digital”, in 2018 the digital products developed 
in for of: 


e-Certificate for BPN. 

DMV. 

e-KIR. 

Track & Trace for excise stamps. 

Track & Trace for pharmaceutical industry. 
Diploma personalization. 


OF OE DIM 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 
dan Direksi 


Tata Kelola 
Perusahaan Keuangan 


Tanggung 


Jawab Sosial Paparan 


Perusahaan 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


Integrasi dan Aliansi 


1. Pasar Dalam Negeri 
Untuk dapat menjalankan proyek-proyek dimana Peruri 
tidak memiliki kapabilitas, maka pengerjaan dilakukan 
dengan bekerjasama dengan pihak lain, yaitu anak 
perusahaan ataupun mitra pemilik teknologi/sumber 
daya yang dibutuhkan. Skema kerjasama dapat berupa 
perjanjian sewa mesin, konsorsium, dan lain sebagainya. 


Selama 2018, kerjasama yang dilakukan antara lain: 


e  Digiwork Korea, untuk proyek Image Recognition. 

*  Stevic, untuk proyek Blue Code, yaitu kode 2 dimensi 
dengan kepadatan tinggi. 

e  Pagemark, untuk proyek Pelta Code, yaitu kode 2 
dimensi dengan lapisan ganda. 


2. Pasar internasional 

* Dalam meraih pangsa pasar luar negeri, Peruri 
juga menjalin kerjasama dengan perusahaan anak 
ataupun mitra pemilik teknologi/sumber daya. Selain 
itu, juga bekerjasama dengan pihak swasta lokal di 
negara terkait yang bertindak sebagai local agent 
untuk Peruri, memberikan informasi terkait adanya 
rencana tender di negara tersebut. 


Selama 2018, kerjasama yang dilakukan antara lain: 


a. Perusahaan anak dan mitra pemilik teknologi/ 
sumber daya: 


* PT Kertas Padalarang: kertas prangko. 

e PT Pura Barutama: kertas, cover, dan laminasi 
paspor, kertas uang, kertas security lain, hologram. 

* PT Trisakti Mustika Graphika: hologram. 

* PT Jasuindo Tiga Perkasa: pencetakan pita cukai. 


b. Local Agent: 


e Nepal: New RR Enterprise. 
* Sri Lanka: Ephic Lanka. 

* Peru: Carlos Ricardo. 

* Guatemala: Nectunt. 

* Filipina: Vicente Lau. 


Strategi Harga 

Produk-produk dengan kondisi pasar yang memiliki kompetisi 
tinggi, unit penjualan mengajukan ijin prinsip ke manajemen 
untuk memberlakukan fixed cost non-full agar harga yang 
ditawarkan oleh Peruri dapat bersaing dengan harga pasar. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Integration and Alliance 


1. Domestic Market 

To run the projects where Peruri had no capability, the 
processing was done by integration with other parties, such 
as the subsidiary companies and technology/ resource owner 
partners needed. The integration scheme could be in engine 
rental agreements, consortium, etc. 


In 2018, the alliances done with: 


*  Digiwork Korea, for Image Recognition Project. 

* Stevic, for Blue Code Project, 2 dimension code with high 
density. 

*  Pagemark, for Pelta Code Project, 2 dimension code with 
double layers. 


2. International Market 

In reaching overseas market share, Peruri also integrated with 
subsidiary companies or the technology/ resources owner 
partners. Besides that, corporate also cooperates with local 
private party in the related country which acted as local agent 
for Peruri; gave related information on the tender planning in 
their country. 


In 2018, the integrations and alliances were done with: 


a. Subsidiary Companies and the technology/ resources 
owner partners: 


* PT Kertas Padalarang: papers for postage stamps. 

+ PT Pura Barutama: papers, covers, and passport 
laminations, money papers,other security papers, 
hologram. 

“PT Trisakti Mustika Graphika: hologram. 

PT Jasuindo Tiga Perkasa: excise stamps printing. 

b. Local Agents: 


* Nepal: New RR Enterprise. 
* Sri Lanka: Ephic Lanka. 

* Peru: Carlos Ricardo. 

* Guatemala: Nectunt. 

* Philipines: Vicente Lau. 


Price Strategic 

For saturated market condition products (high competition), 
sales team proposed the principle permit to management to 
enforce non-full fixed cost so the price offered by Peruri could 
compete with market price. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





Strategi Promosi dan Kanal-kanal Promosi 
Peningkatan product awareness kepada calon pelanggan 
potensial serta masyarakat umum dilakukan dengan cara aktif 
dalam kegiatan di luar perusahaan serta memperkenalkan 
perusahaan melalui media promosi, antara lain: 


1. Ikut serta dalam pameran ataupun mengadakan event, 
seperti: 
a. IBD Expo 2018. 


b. Pameran Transportasi & Infrastruktur 2018. 
c. Sosialisasi sistem perlindungan merk (Track & 
Trace untuk industri farmasi). 
d. Regulatory Management Forum. 
2. Ikut serta dalam sponsorship: 
a. Sosialisasi Tertib Lalu Lintas. 
b. Iklan di media Patriot Bhayangkara. 
c. Kegiatan olahraga, seperti golf, futsal, badminton, 
dan lain-lain. 
3. Membuat alat promosi/marketing tools: 
a. Souvenir. 
b. Brosur. 


KEBIJAKAN DIVIDEN 


Kebijakan dividen/pembagian laba dilakukan setiap akhir 
periode setelah mendapatkan persetujuan laporan tahunan 
melalui Rapat Pembahasan Bersama (RPB). Laba dibagi dan 
ditetapkan penggunaannya untuk dividen dan cadangan. 


Berikut adalah pembayaran dividen dalam 3 (tiga) tahun 
terakhir: 


Promotion Strategic and Promotion Canals 
Improvement of product awareness to the potential 
customers and public by actively joined the activities outside 
the corporate and introduced the corporate through promotion 
media as follows: 


1. Participated in exhibitions or held an event such as: 


a. IBD Expo 2018. 
b. Transportation & Infrastructure Exhibition in 2018. 
c. Socialization on brand protection system 
(Track&Trace for pharmacheutical industry). 
d. Regulatory Management Forum. 
2. Participated in sponsorship: 
a. Socialization orderly traffic. 
b. Advertisement in Patriot Bhayangkara media. 
c. Sports, such as golf, futsal, badminton, etc. 
3. Made marketing tools: 
a. Souvenir. 
b. Brochure. 


DIVIDEND POLICIES 


Dividend policies/profit sharing was done at the end of period 
after there was agreement of Annual Statement in Joint 
Discussion Meeting (RPB). Profit was divided and determined 
the use for dividend and reserve. 


These followings were dividend payment in the last 3 years : 








: Tak 
1 2016 4 Juli 2017 40.044.928.784,- 
2 2017 7 Juni 2018 121.177.000.000,- 
3 2018 26 Juni 2019 64.900.000.000,- 

















Skor Penilaian 
Profit Sharing 


Uraian 


Rp 


Rp 


Description 


Rp 

















Laba dibagikan 160.179.715.136 360.676.167.223 360.676.167.223 Profit shared Profit sharing : 
Pembagian Laba : 
Dividen 25,00 | 40.044.928.784 | 38,82 360.676.167.223 38,82 121.177.000.000 Dividend 
Cadangan 75,00 | 120.134.786.352 | 61,18 239.499.167.223 61,18 239.499.167.223 Reserve 





160.179.715.136 360.676.167.223 360.676.167.223 
































Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 
dan Direksi 


Tata Kelola 
Perusahaan Keuangan 


Tanggung 


Jawab Sosial Paparan 


Perusahaan 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM 


Peruri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
yang seluruh kepemilikan modalnya (100%) dimiliki oleh 
Negara Republik Indonesia, sehingga perusahaan tidak 
melaksanakan program kepemilikan saham atau yang dikenal 
dengan istilah ESOP/MSOP. 


REALISASI HASIL PENGGUNAAN DANA HASIL 
PENAWARAN UMUM 


Pada 2018, perusahaan tidak melaksanakan penawaran 
saham atau menjual surat berharga di Bursa Efek Indonesia. 


TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG 
BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI 
DENGAN PIHAK AFILIASI 


Pada 2018, tidak terdapattransaksi material yang mengandung 
benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi 
yang terjadi adalah transaksi dengan para pihak berelasi. 


Perusahaan melakukan transaksi dengan beberapa pihak 
yang mempunyai hubungan istimewa sesuai PSAK Nomor 
7 (Revisi 2014) mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak 
Berelasi”, di mana dari definisi pihak-pihak berelasi sesuai 
PSAK Nomor 7 (Revisi 2014) adalah orang atau entitas yang 
terkait dengan Peruri atau entitas pelapor. 


Definisi pihak berelasi adalah sebagai berikut: 
Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan 
entitas yang terkait dengan Perum Peruri (entitas pelapor). 


1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi 
dengan entitas pelapor jika orang tersebut: 
a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama 
atas entitas pelapor. 
b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor. 


c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau enti 
tas induk entitas pelapor. 


2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika 
memenuhi salah satu hal berikut: 

a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari 
kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, 
entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait 
dengan entitas lain). 

b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura 
bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau 
ventura bersama yang merupakan anggota suatu 
kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut 
adalah anggotanya). 

c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari 
pihak ketiga yang sama. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





SHARE OWNERSHIP PROGRAM 


Peruri is one of the SOEs which all the capital (100%)owned 
by Republic of Indonesia so the corporate did not carry out 
share ownership program or known as ESOP/MSOP. 


REALIZATION OF PROCEEDS FROM PUBLIC 
OFFERING RESULTS 


In 2018, corporate did not carry out stocks offer or sell 
securities in Indonesia Stock Exchange. 


MATERIAL TRANSACTION WHICH CONTAINS 
INTEREST IMPACT AND/OR TRANSACTION WITH 
THE AFFILIATED PARTY. 


In 2018, there were no material transaction which contained 
interest impact and/or transaction with affiliated party.The 
transaction happened was the transaction with the parties that 
were related. 


Corporate carried out transaction with several parties which 
has special relation as in PSAK Nomor 7 (Revised in 2014) 
about disclosure of related parties. The definition of related 
parties according to PSAK Nomor 7 (Revised in 2014) is the 
people or entity related to Peruri or reporting entity. 


Related parties definition as follows: 
Related parties is people or entity related to the entity related 
to Peruri (reporting entity). 


1. Person or closest family member related to reporting 
entity if the person: 
a. Has control or joint control on reporting entity. 
b. Has significant influence on reporting entity. 
c. The key management person of reporting entity or 
the parent entity of reporting entity. 


2. An entity related to reporting entity if fulfill one of these 
followings : 

a. Entity and reporting entity are the members of the 
same business group (means that the parent enti- 
ty, child entity and the next entity related to other 
entity). 

b. One entity are associated entity or joint venture 
from other entity (or associated entity or joint ven- 
ture which is member of a business group, which 
the other entity is the member). 

c. Both entities are joint venture from the same third 
parties. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ke 


tiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi 
dari entitas ketiga. 


e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan 


pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah 

satu entitas pelapor atau entitas yang terkait 
dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah 
entitas yang menyelenggarakan program tersebut, 
maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas 
pelapor. 


f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan 


bersama oleh orang yang diidentifikasikan dalam 
huruf a. 


g. Orang yang diidentifikasikan dalam huruf (1) (a) 


Enti 


memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau 
personil manajemen kunci entitas (atau entitas 
induk dari entitas). 


tas berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang 


dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi 
secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini 
didefinisikan dalam ruang lingkup kementerian keuangan. 


Peruri dan entitas anak telah menerapkan pengecualian dalam 
PSAK 7 (Revisi 2014) menyajikan luasnya penjelasan dalam 
kaitannya dengan transaksi dan saldo akun pihak berelasi, 
termasuk ikatan dengan entitas terkait dengan Pemerintah. 


Tabel Pihak Berelasi 


d. One entity is the joint venture from the third entity 
and other entity is the associated entity of the third 
entity. 

e. Entity is the post work reward program from one of 
reporting entity or entity related to reporting entity. If 
the reporting entity held the program, the sponsor 
entity also related to the reporting entity. 


f. Entity which controlled or joint controlled by people 
which identified in (a). 


g. People identified in (1) (a) has significant influence 
on entity or key management person (or parent enti- 
ty of the entity). 


Entity related to the government is the controlled entity, joint 
controlled, or influenced significantly by government. The 
government in this matter was defined in ministry of finance 
scope. 


Peruri and child entity had implemented the exception 
in PSAK 7 (Revised in 2014) presented the breadth of 
explanation in relation with transaction and balance of related 
parties account, including the bond with entity related to the 
government. 

Table of Related Parties 









































1 Pemerintah Republik Indonesia Pemegang Saham Modal Disetor 
Shareholder Paid-up capital 
2 PT. Asuransi Jiwasraya BUMN Asuransi 
SOE Insurance 
3 PT. Bank Mandiri Tbk BUMN Deposito, Giro 
SOE Deposit, Current Account 
4 PT. Bank Negara Indonesia Tbk BUMN Deposito, Giro, Kredit Investasi 
SOE Deposit, Current Account, Credit, Investment 
5 PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk BUMN Deposito, Giro, Kredit Investasi 
SOE Deposit, Current Account, Credit, Investment 
6 PT. Bank Tabungan Negara Tbk BUMN Deposito, Giro, Kredit Investasi 
SOE Deposit, Current Account, Credit, Investment 
7 PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) BUMN Pemasangan, pemeliharaan, pembayaran pemakaian listrik 
SOE Installation, Maintenance, payment of electricity usage 
8 PT. Kertas Kraft Aceh BUMN Piutang 
SOE Receivable 
9 PT. Pos Indonesia BUMN Prangko, Souvenir Sheet 
SOE Postage stamps, Souvenir Sheet 
10 | PT. Sucofindo BUMN Sertifikat SCI 
SOE SCI Certificate 
11 PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) BUMN Medali 
Tbk SOE Medallion 
12 | PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) BUMN Asuransi 
SOE Insurance 
13 | Perum PNRI BUMN Pelanggan 
SOE Customer 

















Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan Pendukung Tata Kelola 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Perusahaan Pengawas Bisnis Perusahaan Keuangan 


dan Direksi 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 













































































Tabel Pihak Berelasi Table of Related Parties 
14 | PT. Pegadaian (Persero) BUMN Pelanggan 
SOE Customer 
15 | PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) BUMN Medali 
Tbk SOE Medallion 
16 | PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk BUMN Tiket 
SOE Ticket 
17 | PT. Rekayasa Industri (Persero) BUMN Lencana 
SOE Badge 
18 | PT. Sicpa Peruri Securink Afiliasi Tinta Sekuriti 
Affiliation Security Ink 
19 | PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk BUMN Pelanggan 
SOE Customer 
20 | PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk BUMN Pelanggan 
SOE Customer 
21 | PT. Indah Karya (Persero) BUMN Pelanggan 
SOE Customer 
22 | PT. Balai Pustaka (Persero) BUMN Pelanggan 
SOE Customer 
23 | PT. Pelayaran Nasional Indonesia BUMN Pelanggan 
(Persero) SOE Customer 
24 | PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) BUMN Pelanggan 
SOE Customer 
25 | PT. Virama Karya (Persero) BUMN Pelanggan 
SOE Customer 
Tabel Transaksi dengan Pihak Berelasi Table of Transaction with Related Parties 
Aset Asset 
Kas dan setara kas 654.595 538.821 Cash and cash eguivalent 
Piutang usaha 18.607 6.336 Business Receivable 
Piutang lain-lain 23.486 53.146 Other Receivable 
Liabilitas Liability 
Utang Usaha 140.185 91.695 Business Debt 
Pinjaman Bank 1.595.032 1.165.648 Bank Loan 
Beban Expenses 
Beban bunga pinjaman 134.102 93.402 Loan interest expenses 




















Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Analisis dan Pembahasan Manajemen | 





IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG 
MODAL 


Pada 2018, perusahaan memiliki ikatan material untuk 
investasi barang modal berupa komitmen yang telah 
ditetapkan dalam RKAP 2018, meliputi pembelian aset tetap 
berupa kendaraan, mesin, peralatan kantor dan pabrik serta 
bangunan dengan total nilai rencana investasi sebesar 
Rp 1,21 triliun. 


Tujuan investasi barang modal adalah untuk mendukung 
jalannya aktivitas serta kegiatan operasional perusahaan 
dalam jangka panjang, yang sumber dananya sebagian besar 
diperoleh dari kredit investasi perbankan. 


INVESTASI BARANG MODAL 
DIREALISASIKAN TAHUN BUKU TERAKHIR 


YANG 


Realisasi investasi barang modal selama 2018, sebesar 
Rp 882,49 miliar, meningkat 22,34% dari 2017, sebesar Rp 
721,36 miliar. 


Rincian atas realisasi investasi barang modal selama 2018 
sebagai berikut: 


MATERIAL BOND FOR CAPITAL GOODS 
INVESTMENT 
In 2018, corporate had material bond for capital 


goodsinvestment through commitment determined in 2018 
RKAP, including asset purchasing such as vehicles, machine, 
office equipment, and factory and building with total value of 
investment planning worth Rp 1,21 trillion. 


The objective of Capital goods investment was to support 
the corporate activities and operational in long term, most of 
thefund source received from banking investment credit. 


CAPITAL GOODS INVESTMENT WHICH REALIZED 
IN THE LAST BOOK YEAR 


Realization of capital goods investment in 2018, worth 
Rp 882,49 billion, or increased 22,34% from 2017 period 
worth Rp 721,36 billion. 


Details on Realization of capital goods investment during 
2018 as follows: 












































% (Oo) Naik/ 
Uraian — o% — d Description 
Achievement (Decreased) 
1 2 3 4 5=3:2 6= (3-4) : 4 1 
Kendaraan 1.850 (100,00) Vehicles 
Mesin dan Peralatan Kantor 23.803 17.965 14.760 75,47 21,71 Machine and Office Equipment 
Alat dan Perkakas 42.188 29.973 19.081 71,05 57,09 Tools and Spareparts 
Mesin dan Peralatan Pabrik 819.877 670.949 550.607 81,84 21,86 Machine and Factory Equipment 
Bangunan dan P3KPA 153.394 47.408 130.889 30,91 (63,78) Building and P3KPA 
Aset Tak Berwujud 170.785 116.194 4.171 68,04 2.685,69 Intangible Asset 
Total Capex 1.210.047 882.490 721.358 72,93 22,34 Total Capex 








PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
TERHADAP PERUSAHAAN 


Pada 2018, tidak terdapat perubahan peraturan perundang- 
undangan dan dampaknya yang berpengaruh signifikan 
terhadap perusahaan. 

KEBIJAKAN KEUANGAN 

Penyajian Laporan Keuangan telah menyesuaikan dengan 


kebijakan keuangan Perusahaan yang tertuang dalam 
Corporate Policy Manual bagian Financial Policy. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





REGULATIONS CHANGES TOWARDS CORPORATE 


In 2018, there were no regulation changes and no significant 
impact to the corporate. 


FINANCIAL POLICIES 
Financial report presentation had adjusted with corporate 


financial policies which poured in Corporate Policy Manual, 
in Financial Policy part. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


167 





Laporan 


Profil Dewan Tanggung 


Tata Kelola Jawab Sosial Laporan 


Perusahaan Keuangan 
Perusahaan 


Pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


dan Direksi 





TINJAUAN KEUANGAN 


Financial Review 


PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 


Laporan keuangan perusahaan sudah menyesuaikan 
dengan standar akuntansi dan IFRS. Pada 2018, telah terjadi 
perubahan kebijakan akuntansi dengan adanya penerapan 
standar akuntansi keuangan yang baru. 


Penerapan dari perubahan interpretasi standar akuntansi 
berikut yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2018, tidak 
menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi 
Perusahaan dan entitas anak serta tidak memberikan dampak 
yang material terhadap jumlah yang dilaporkan pada laporan 
keuangan konsolidasian: 


«Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang 
Prakarsa Pengungkapan. 

“Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang 
Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang 
Belum Direalisasi. 

«Amandemen PSAK 13: Properti Investasi tentang 
Pengalihan Properti Investasi. 

e Amandemen PSAK 53: Pembayaran Berbasis 
Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi 
Pembayaran Berbasis Saham. 


Penerapan PSAK 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja” dan 
Dampaknya terhadap Laporan Keuangan 


Mulai 1 Januari 2015, perusahaan dan entitas anak 
menerapkan PSAK 24 (revisi 2013) “Imbalan Kerja”. 
Dengan penerapan standar ini, salah satu perubahan yang 
berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan dan 
entitas anak adalah pengakuan keuntungan dan kerugian 
aktuaria. Sebelumnya, perusahaan dan entitas anak 
mencatat keuntungan dan kerugian aktuaria yang timbul dari 
perubahan asumsi dan perbedaan antara asumsi aktuaria 
dengan kenyataan (experience adjustment) sejumlah yang 
lebih besar antara 10% dari aset program atau 10% dari 
liabilitas imbalan pasti, dibebankan atau dikreditkan pada 
laporan laba rugi komprehensif selama rata-rata sisa masa 
kerja para karyawan yang bersangkutan. 


INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA 


Tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan 
terhadap kelangsungan usaha perusahaan sepanjang 2018. 
Namun untuk mengelola pertumbuhan ke depan, Peruri akan 
meningkatkan faktor-faktor kekuatan yang ada baik di pasar 
dalam negeri maupun luar negeri. Berikut merupakan analisis 
dari keadaan perusahaan saat ini dan pandangan di masa 
yang akan datang. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





ACCOUNTING POLICIES CHANGES 


Corporate Financial Statement had adjusted with accounting 
standard and IFRS. In 2018, the accounting policies changes 
happened by implementing the new financial accounting 
standard. 


Implementation of Accounting standard interpretation 
changes, effectively applied since January 1, 2018, but did 
not cause significant changes on corporate and child entity 
accounting policies and did not give material impact on total 
reported in consolidated financial statement : 


Amendment PSAK 2: Disclosure initiative cash flow 
report. 

Amendment PSAK 46: income tax on deferred tax asset 
recognition for unrealized loss. 

Amendment PSAK 13: Investment property on investment 
property diversion. 

Amendment PSAK 53: Stock based paymenton 
classifications and stock based payment transaction 
measurements. 


PSAK 24 (Revised in 2013) Implementation, “Work 
Rewards” and an impact to Financial Report 


Started from Januay 1, 2015, corporate and child entity 
implemented PSAK 24 (revised in 2013) “Work Rewards”. 
With the Implementation of this standard, one of changes 
which gave impact to corporate financial statement and child 
entity was the profit recognition and actuarial loss. Before, the 
corporate and child entity recorded profit and actuarial loss 
which arised from assumption changes and the difference 
between actuarial assumption and the reality (experience 
adjustment) which bigger between 10% from program asset 
or 10% from certain reward liability, charged or credited on 
comprehensive profit loss statement as long as the remain 
average of related employees’ years of service. 


INFORMATION OF BUSINESS CONTINUITY 


There were no matters that potentially impacted significantly 
in the business continuity of the corporate during 2018. But 
in organizing the future growth, Peruri would improve the 
strength factors existed in domestic and overseas market. 
These followings was the analysis of the Corporate current 
conditions and the future view. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Analisis dan Pembahasan Manajemen | 


Kekuatan 


1. 


Peruri masih menjadi satu-satunya BUMN yang dipercaya 
untuk mencetak uang di dalam negeri dan proteksi ini 
akan terus berlanjut. 


2. Standar kualitas produk yang memenuhi kualifikasi 
internasional. 

3. Likuiditas perusahaan baik. 

Kelemahan 

1. Tidak memiliki fungsi Key Account Management. 

2. Tidak memiliki 3 sub-fungsi Riset dan Pengembangan, 
yaitu Current Product Development, New Product 
Development dan Perencanaan Teknologi. 

3. Tidak memiliki fungsi untuk manajemen pembelanjaan 
modal. 

4. Tidak memiliki fungsi untuk manajemen kemitraan. 

5. Tidak memiliki fungsi untuk manajemen regulasi. 

Peluang 

1. Pasar mata uang Indonesia akan terus meningkat hingga 
akhir 2021. 

2. Pangsa pasar dokumen sekuriti non-uang jauh lebih 
besar daripada pasar sektor uang dan akan mencapai 
Rp 4,1 triliun pada 2021. 

3. Pasar substrat uang kertas yang dapat diraih oleh 
perusahaan pada 2021, untuk uang kertas sebesar Rp 
870 miliar. 

4. Pasar internasional yang dapat diraih oleh perusahaan 
pada 2021, untuk uang kertas sebesar Rp 290 miliar dan 
untuk uang logam sebesar Rp 120 miliar. 

5. Pasar internasional yang dapat diraih oleh perusahaan 
pada 2021, untuk paspor sebesar Rp 240 miliar. 

6. Potensi pasar yang dapat diraih oleh perusahaan pada 
2021, untuk produk track-and-trace sebesar Rp 2 triliun. 

7. Pangsa pasar yang dapat diraih oleh perusahaan pada 
2021, untuk produk digital locker adalah sebesar Rp 20 
miliar. 

8. Pangsa pasar yang dapat diraih oleh perusahaan pada 
2021, untuk produk personalisasi paspor adalah sebesar 
Rp 413 miliar. 

Ancaman 

1. Jumlah transaksi elektronik yang terus meningkat akan 
menahan pertumbuhan permintaan terhadap uang. 

2. Pada pasar domestik non-uang, Peruri menghadapi 
persaingan dari >30 perusahaan lain. 

3. Tingginya tingkat adopsi teknologi digital dalam produk 


dokumen sekuriti non-uang menimbulkan risiko yang 
besar bagi perusahaan percetakan dokumen sekuriti 
yang masih konvensional (berbasis kertas). 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Strength 


1. 


Peruri was still the only one from SOE which trusted 
to print domestic money and this protection would be 
countinued. 


2. Product quality standard which met the international 
qualifications. 

3. Corporate liquidity was good. 

Weakness 

1. Did not has key account management function. 

2. Did not has 3 sub-function on research and 
development:current product development, new product 
development, and technology planning. 

3. Did not has capital expenditure management function. 

4. Did not has partnership management function. 

5. Did not has regulation management function. 


Opportunities 


1. 


Indonesian money market will increase until the end of 
2021. 


2. Market share of non-money security documents will be 
bigger than money sector market and will reach Rp 4,1 
trillionin 2021. 

3. Banknotes substrate market which can be achieved by 
corporate in 2021 for banknotes worth 70 billion. 

4. International market which can be achieved by corporate 
in 2021 for banknotes worth Rp 290 billion and for coins 
worth Rp 120 billion. 

5. International market which can be achieved by corporate 
in 2021 for passports worth Rp 240 billion. 

6. Market potention which can be achieved by corporate in 
2021 for track-and-trace product worth Rp 2 trillion. 

7. Market share which can be achieved by Corporate in 
2021 for digital locker product worth Rp 20 billion. 

8. Market share which can be achieved by corporate in 
2021 for passport Personalization products worth Rp 413 
billion. 

Threats 

1. Amount of electronic transaction which kept improving 
will hold back the growth of money demand. 

2. In non-money domestic market, Peruri faced the 
competition from >30 other companies. 

3. The high level of adoption in digital technology in non- 


money security documents products caused big risks 
for the conventional security document printing (paper- 
based) companies. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan Analisis dan 
Profil Dewan Pembahasan Pendukung Tata Kelola 


Tanggung 


Jawab Sosial Teporan 


Pengawas A Bisnis Perusahaan Keuangan 
PEMUSELENA 9 Manajemen Perusahaan g 


dan Direksi 


AF2 





PRANGKO WN 
POSTAGE STAMP 


Prangko merupakan salah satu dokumen yang wajib 
memiliki fitur sekuriti pada produknya mengingat 
fungsinya sebagai bukti pelunasan biaya pengiriman 
dokumen. Secara umum, prangko merupakan secarik 
kertas bergambar yang mencantumkan nama negara 
penerbit, tahun penerbitan dan memiliki nominal nilai 
tertentu. 


Postage stamp is an important document that must have 
security features given the function it has as evidence of 
payment for a postage. In general, postage stamp is a piece 
of illustrated paper that also states the name of the issuing 
country, the year of issuance and the amount it carries for 
mailing. 


170 Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Chapter 


Supporting Business `] 0 4 





SUPPORTING BUSINESS 





Information Technology 































Vision 
Mission 
Assignments and Functions of IT 
Division 
IT Division Structured 
IT Masterplan 
IT Achievements in Each Work 
Program 
List of IT Division Training 2018 
Human Resources 

Division 

Vision 

Mission 


Employees Composition 
Recruitment System 
Human Resource Planning 
Work Assessment 
Human Resource Service 
Career Management 
Training and 
Development Employees Competency 
Recruitment Level Vs Turn Over 
Employees Engagement Levels 
Level of Employees Satisfaction 


Description on Human Rights (Gender Equality, Wage, Freedom of 
Speech, Working Time and Working Opportunity 
Cooperation Agreement 

Lapbor 









Problems Complains Mechanism 
Head Of Division Profile 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Analisis dan Tanggung 








Profil Dewan z Tata Kelola oE : Laporan 
- R Pembahasan B 1 Jawab Sosial 5 
Perusahaan Pal it ; Manajemen 3 Perusahaan Perusahaan Keuangan 


TEKNOLOGI INFORMASI 


Information Technology 





Divisi Teknologi Informasi merupakan salah satu struktur organisasi yang berada 
di bawah Direktorat Keuangan dengan tugas pokok menjadi pusat layanan 
teknologi informasi dan komunikasi perusahaan. 


Information Technology Division is one of organization structure below the 
Financial Directorate, which has main task to be the service center of information 
and communication technology. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 








Divisi teknologi informasi merupakan salah satu struktur 
organisasi yang berada di bawah direktorat keuangan dengan 
tugas pokok menjadi pusat layanan teknologi informasi dan 
komunikasi perusahaan. 


VISI 


Menjadi pusat layanan teknologi informasi dan komunikasi 
perusahaan. 


MISI 


e Menyediakan dan meningkatkan pengelolaan dan 
layanan TI yang handal, terukur dan berguna bagi 
Perusahaan untuk pengambilan keputusan. 

* Berperan aktif dalam menjaga akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan perusahaan. 

* Menjaga keamanan, integritas dan ketersediaan data 
dan informasi dari berbagai potensi risiko secara 
berkesinambungan. 

* Mampu dalam memenuhi perubahan kebutuhan bisnis 
perusahaan. 


Tugas dan Fungsi Dlvisi TI 


Sebagai perusahaan manufaktur di bidang Security Printing, 
maka teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting 
bagi Peruri. Secara umum, teknologi informasi berperan 
untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan automasi 
proses Peruri. Sementara itu, secara khusus terkait bidang 
Security Printing, teknologi informasi juga berperan untuk 
menjamin keamanan (confidentiality), keutuhan (integrity), 
dan ketersediaan (availability) informasi. 


Konsekuensi dari bisnis perusahaan memberikan tuntutan 
spesifik terhadap Divisi Teknologi Informasi Peruri. Divisi 
Teknologi Informasi harus dapat memenuhi tuntutan performa 
perusahaan dan kepatuhan secara berimbang: 


a. Mewujudkan cita-cita perusahaan yaitu Go Global — Go 
Digital pada 2020. 
b. Menjalankan digital security business. 


Regulasi terkait TI yang harus dipatuhi selaku BUMN: 

a. Permen BUMN No. PER-02/MBU/2013, tentang Panduan 
Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan 
Usaha Milik Negara. 

b. Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016, tentang Sistem 
Manajemen Pengaman Informasi. 


Standar Industri terkait TI yang dituntut oleh pasar Peruri: 
a. ISO 27001 — Information Security Management Systems 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 


Pendukung Bisnis | 04 


Information Technology Division is one of organization 
structure below the financial directorate, which has main task 
to be the service center of information and communication 
technology with: 


Vision 


To be the service center of information and communication 
technology for the company. 


Mision 


* Provide and improve reliable and measurable IT service 
and management to help Company in making decision. 

* Has active role in maintaining acountability and transpar- 
ancy of management of company. 

* Maintain security, integrity and availability of data and in- 
formation from various potensial risk continuously. 

e Able to keep up with the changing company business 
needs. 


Assignments and Functions of IT Division 


As the manufacturing Corporate in Security Printing field, the 
information technology had important role in Peruri. In general, 
information technology had role to improve the effectiveness, 
efficiency and automation of Peruri process. Meanwhile, 
especially related to Security Printing field, information 
technology also had role to guarantee confidentiality, integrity, 
availability of information. 


Consequences of company business had given specific 
demands on Peruri Information Technology Division. 
Information and Technology Division must able to fulfill 
corporate performance demands and fair compliance: 


a. Manifest Corporate Dream: Go Global - Go Digital in 
international market besides domestic market. 
b. Carry out digital security business . 


Regulations related to IT that must be obeyed as a SOE: 

a. SoE Minister Regulation Number PER-02/MBU/2013 
about Guidelines of SoE Information Technology 
Management Drafting 

b. Communication and Information Minister Regulation 
No. 4 year 2016 about Informational Security Management 
System. 


Industrial Standard related to IT which was demanded by 


Peruri market 
a. ISO 27001- Informational Security Management System 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 173 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan Tanggung 


Pembahasan lalai elola Jawab Sosial Laporan 


Perusahaan Pengawas 
9 Perusahaan 


Manajemen Perusahaan Keuangan 
dan Direksi J 





TEKNOLOGI INFORMASI 


Information Technology 


Struktur Divisi TI (3 layer Direksi-Divisi- 
Departemen) 


IT Division Structured 


DIREKTORAT KEUANGAN 
Finance Director 


Divisi Teknologi Informasi 
Head of Information Technology Division 
(Halim Sulasmono) 


Departemen Operasional 
Teknologi Informasi 
Operational 
Infomation Technology Department 
(Ecep Jenal Muntaha) 


Masterplan TI 


Penyusunan masterplan TI merupakan bagian dari 
pengejawantahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik 
Negara No Per-02/MBU/2013, tentang Panduan Penyusunan 
Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara. 
Sesuai dengan RJPP Peruri periode 2017-2021, perusahaan 
bergegas untuk menata ulang proses internal untuk 
meningkatkan operasi, optimalisasi penggunaan teknologi 
informasi dan optimalisasi proses bisnis 


Perencanaan kegiatan TI Peruri 2017-2021, difokuskan pada 

hal berikut: 

1. Meningkatkan konsistensi proses TI dengan prosedur- 
prosedur dan kebijakan yang lebih baik dan sesuai 
dengan tuntutan perusahaan. 

2. Selain infrastruktur dan aplikasi, TI Peruri akan 
berkembang untuk memberikan layanan berupa 
pengelolaan analisis data dan informasi. 

3. Untuk mendukung persaingan pasar, TI menyiapkan 
layanan yang memberikan percepatan pengelolaan data 
dan informasi dari unit produksi ke pengelolaan informasi. 

4. Sejalan dengan arah strategi perusahaan, TI akan 
mendukung layanan produk digital Peruri. 

5. Dengan merambah ke bisnis baru (Produk New Wave), TI 
akan melakukan pembangunan infrastruktur pendukung 
dan pendampingan pembangunan layanan yang dapat 
digunakan konsumen. 


174 Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Departemen Tata Kelola dan 
Kebijakan Teknologi Informasi 
Governance and Policy Information 
Technology Department 
(Nungko Rahardjo/POh) 





Departemen Pengembangan 
Teknologi Informasi 
Development Information 
Technology Department 
(Andhika Kusuma) 


IT Masterplan 


Drafting the IT master plan is the embodiment of state-owned 
enterprises ministerial regulation No Per-02/MBU/2013, 
about IT management drafting guidelines in state-owned 
enterprises. In accordance to RUPP Peruri periods of 2017- 
2021, company hurried up to reorganize internal process and 
to improve operational, to optimize the use of IT in business 
process. 


IT Activity Plan for Peruri 2017-2021 focused on: 

1. Improving consistency of IT process with the better 
procedures and policies and correspond to the company’s 
demands. 

2. Besides the application in fund of infrastructure, Peruri 
IT will grow to give service on data and information on 
analysis management. 

3. To support market competition, IT provides service 
that can boost data and information management from 
production unit to information management. 

4. In line with the direction of the company strategy, IT 
division will support Peruri’s digital product service. 

5. By expansion to new wave product, IT division will 
develop infrastructural support and service which can be 
used by consumer. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Tata Kelola TI 


Menjadi bagian tidak terpisahkan dari corporate governance 
sebagai perwujudan tanggung jawab manajemen perusahaan 
yang diterapkan melalui gaya kepemimpinan, struktur 
organisasi dan proses yang dirancang untuk memastikan 
bahwa TI perusahaan dikelola secara optimal dalam 
mendukung pencapaian strategi dan tujuan perusahaan. 


Seusai Keputusan Direksi nomor: KEP-1/1/2017, pada 24 
Januari 2017, tentang Pedoman Corporate Policy Manual 
dan Operation Manual terkait Perusahaan Umum Percetakan 
Uang RI, Peruri menetapkan Panduan Kebijakan Tata Kelola 
Teknologi Informasi yang dimaksudkan sebagai kerangka 
utama dalam pengelolaan tata kelola TI yang baik guna 
mendukung penerapan good corporate governance secara 
lebih komprehensif. 


IT Steering Commite 


Sesuai dengan IT governance maka anggota IT steering 

commite antara lain: direksi, sekretaris perusahaan, corporate 

internal control, corporate strategic serta para manajer/kepala 
divisi dan departemen. 

Tanggung jawab IT steering commite adalah sebagai berikut: 

* Memastikan inisiatif strategis dan investasi TI sejalan 
dengan misi dan strategi Peruri. 

* Memastikan investasi TI dan sumber daya TI digunakan 
secara efektif dan efisien. 

+ Memastikan insiatif strategis dan investasi TI memberikan 
manfaat sesuai dengan yang dijanjikan baik secara 
individual proyek maupun secara program keseluruhan. 

* Memastikan risiko terkait inisiatif strategis dan investasi 
TI terukur dan tepat. 

* Sebagai pengarah keamanan TI. 


Pencapaian Program Kerja TI 


Pendukung Bisnis | 





IT Governance 


IT governanceis an inseparable part of Corporate Governance. 
It is the form of responsibility of company management which 
is applied through the leadership style, organization structure 
and the process that being planned to assure company IT is 
handled optimally in supporting the achievement of company 
strategies and goals. 


In accordance to Decisions of Directors Number: KEP- 
1/1/2017, 24 January 2017, about Guidelines of Corporate 
Manual Policy and Operation Manual related to Peruri, set 
the guidelines of IT governance which meant as main frame 
work in a good IT governance to support the comprehensive 
implementation of Good Corporate Governance. 


IT Steering Commite 


In accordance to the IT governance, the members of IT steer- 
ing commite are: directors, corporate secretary, corporate 
internal control, corporate strategic and also the managers/ 
head of division and department. 

The responsibilities of IT steering commite are: 

* To assure innisiative IT strategies and IT investment is in 
line withPeruri’s mission and strategies; 

* To assure the IT investment and IT resources are used 
efectively and efficiently; 

* To assure IT strategies and IT investment can provide 
benefits as promised, both as individual project and also 
as the whole program; 

* To assure the risk related to innisiative IT strategies and 
IT investment can be measureable and precise; 

* Directing the IT security. 


IT Achievements in Each Work Program 

















Integrasi aplikasi asset tracking, e-procurement, war room, asset 
management, office automation (portal, NDE, SPPD), SKI-SKU, anggaran / Pekerjaan dan anggaran integrasi aplikasi 10096 
budgeting 100 — 
Work and application integration budgeting100% 
Application integration of asset tracking, e-Procurement, war room, asset 
management, office automation (portal, NDE, SPPD), SKI-SKU, budgeting 
Integrasi aplikasi it bersama pita cukai 100 Pekerjaan dan anggaran integrasi aplikasi 100% 
IT integration application with excise tape Work and application integration budgeting100% 
Evaluasi, monitoring, dan pendampingan implementasi ERP, HCMS, EAM, 
budgeting, office automation, SKU/|, Portal & NDE, e-procurement, change Pekerjaan 100%, serapan anggaran 
management 100 berdasarkan kontrak manage service 
Evaluation, monitoring, ERP implementation support, HCMS, EAM, Work 100%, the absorption from the budgeting based on 
budgeting, office automation, SKU/I, portal & NDE, e-Procurement, change management service contract 
management 











Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 175 





Chapter 


04 


Laporan Analisis dan Tanggung 
aon powan Pembahasan Tara Kelola Jawab Sosial Peporan 


Keuangan 


Perusahaan Pengawas Perusahaan 


dan Direksi Manajemen Perusahaan 





TEKNOLOGI INFORMASI 


Information Technology 


Program Kerja 






























































Work Program 
Support pembangunan system CA, track and trace, smart card, 
personalisasi produk dan produk second generation 100 Support Probis Digital 
Support the development of CA system, track and trace, smart card, product Support Probis Digital 
personalization and second generation products 
Pembangunan Aplikasi Customer Access Produk (BI, Bea Cukai, Dirjen 
Pajak, Imigrasi, Universitas, dll) 100 Pekerjaan dan anggaran riset dan desain 100% 
The development of application customer access product (BI, customs, tax Work and research budgeting and design 100% 
director general, immigration, university, etc) 
Pengembangan aplikasi war room, office automation, mitra binaan pkbl, 
digitalisasi arsip, e-ERR & ERM, e-proc, e-learning 100 Support operasional unit kerja 
Developing war room application, office automation, fostered partner /PKBL, Support operational work unit 
archive digitalization, e-ERR & ERM, e-Proc, e-Learning 
kerj lisasi %, keterl ti 
Pembangunan aplikasi mesin produksi pekerjaan dan realisasi anggaran 90%, keterlambatan proses 
; : — 90 pengadaan 
The development of machine production application : — 
Work and budgeting realization 90%, late procurement process 
Pekerjaan dan realisasi anggaran 90%, keterlambatan proses pengadaan 100 Rutinitas operasional 
Work and budgeting realization 90%, late procurement process Operational routine 
Pemeliharaan jaringan, server, PBX, aplikasi (ATS ERP, Hyperion, EAM) Rutinitas operasional 
Network maintenance, Server, PBX, applications (ATS ERP, Hyperion, EAM) Operational routine 
Penyediaan biaya internet, WAN, kabel vision, biaya pulsa telepon, biaya 
telepon, fax 100 Rutinitas operasional 
Provision of internet fees, WAN, cable vision, telephone credit fees, Operational routine 
telephone fees, fax 
Pengadaan sarana komunikasi dan kerja untuk dewas / direksi 100 Rutinitas operasional 
Procurement of comunication and work facilities for directors Operational routine 
Pengadaan dan pemasangan video conference 100 Sudah selesai (BAST) 
Procurement and installation of video conference Done (BAST) 
Biaya license perangkat (email, utm, switch) 100 Proses pengajuan IP (jadwal Akhir Tahun) 
Ware license fee (Email, UTM, Switch) IP submission process (year end schedule) 
Migrasi server ke karawang 100 Mulai September Server dari Lt3 ke DC terus Lok Jakarta 
Server migration to Karawang Starts from September server from 3rd fl to DC 
Investasi monitoring system (80%) 100 Sudah selesai (BAST) 
Investment on monitoring system (80%) Done(BAST) 
Penambahan akses point di blank spot wifi peruri dan R. mesin 100 Selesai bulan Agustus 2018 
Addition of access point in Peruri blank spot Wifi and R. Machine Done on Agustus 2018 
Instalasi security CDN (Content Delivery Network) 100 Sudah langganan tiap bulan 
Installation security CDN (Content Delivery Network) Monthly subscription 
Pemasangan kios K 100 Proses implementasi 
Kios K installation Monthly subscription 
Implementasi seat management 100 Sudah berjalan rutin 
Implementation of seat management routine 
Instalasi infrastruktur jaringan ke mesin produksi 100 Infrastruktur sudah selesai 
Installation of network infrastructure on product machine Infrastucture done 
Active Directory 100 Proses persetujuan direksi 
Active Directory In process of director's approval 
Pekerjaan dan realisasi anggaran 
Management System Monitoring 90 | — 
* 90%, keterlambatan proses pengadaan 
Management System Monitoring N S 
Work and budgeting realization 90%, late procurement process 

















176 Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Program Kerja 
Work Program 





Chapter 


Pendukung Bisnis | 04 



























































Penambahan UPS, PAC, integrasi sistem 100 Sudah selesai (BAST) 
Adding UPS, PAC, system integration Done (BAST) 
Pengadaan dan pemasangan redundant core switch 100 Proses pengadaan (Aanweizing) 
Procurement and installation of redundant core switch Procurement, Process(Aanweizing) 
Operasional NOC (Network Operation Control) 100 Rutinitas operasional 
NOC (Network Operation Control) Operational routine 
Backup weekly dan restore data 100 Rutinitas operasional 
weekly backup dan data restore Operational routine 
Pengadaan sistem backup dan restore system 100 Proses pengadaan (evaluasi teknik) 
Procurement backup and restore system Procurement process (technical evaluation) 
Pilot project aplikasi ijazah berbasis mobile 100 Support penjualan domestik 
Pilot project on mobile-based diploma application Support domestic selling 
Penyempurnaan job description & STO 100 - 
The improvement of job description & STO a 
Pelaksanaan kebutuhan SDM jajaran Divisi TI 100 Usulan ke SDM 
Implementation of human resource needs in IT division Proposal to HRD 
Pelaksanaan pelatihan bersertifikat 100 
imlementation of certified training 
Persiapan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 27001 100 Dokumen gap analysis 
Preparation to get ISO 27001 certification Document gap analysis 
Pendampingan Audit KAP & BPK 100 Support divisi keuangan 
KAP & BPK audit accompaniment Supporting financial division 
Pendampingan audit intergraf, ISO 27001, ISO 28000, ISO 9001, ISO 
14001, ISO 18001, BUMN 100 Support unit risk management 
Intergraf audit accompaniment, ISO 27001, ISO 28000, ISO 9001, ISO Supporting risk management unit 
14001, ISO 18001, BUMN 
Monitoring dan evaluasi master plan teknologi informasi 100 Berupa review internal IT 
Monitoring and evaluating the master plan of IT internal IT review 
Review user akses license, perjanjian dan penggunaannya 100 Berupa review internal IT 
Review user access license, agreement and its use internal IT review 
Review user akses license, perjanjian dan penggunaannya 100 Matrix user ERP SAP 
Review user access license, agreement and its use Matrix user ERP SAP 
Pelaksanaan IT Service Index 100 Dalam tahap penyusunan content 
IT service index implementation Process of drafting the content 
Penetration Test 100 Dilaksanakan oleh Dep. Ops. TI 
Penetration Test Carry out by Dep. Ops. TI 
Review Implementasi policy firewall, security peripheral (SIEM, Fortinet, 
https, dll) 100 Berupa review internal IT 
Review on policy firewall implementation, security peripheral (SIEM, internal IT review 
Fortinet, https, etc) 
Konsultasi review evaluasi tata kelola & master plan teknologi informasi 100 Berupa usulan perbaikan dari temuan review internal IT 


Review consultation governance evaluation & IT master plan 








Proposal to revise the findings from the internal IT review 








Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 177 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan Tanggung 


Pembahasan Tata Kelola Jawab Sosial 
f Perusahaan 
Manajemen Perusahaan 


Laporan 
Perusahaan Pengawas Keuangan 


dan Direksi 





TEKNOLOGI INFORMASI 


Information Technology 


Investasi di Bidang TI 2018 IT Investment in 2018 

Sepanjang 2018, biaya investasi yang dialokasikan untuk During 2018, the investment fee allocated for IT was Rp. 
pengembangan TI sebesar Rp 18,591 miliar yang digunakan 18,591 billion which used for procurement and installation of 
antara lain untuk implementasi ERP, pengadaan dan video conference, monitoring system, redundant core switch, 
pemasangan video conference, monitoring system, redundant backup and restore system, active directory, management 
core switch, sistem backup dan restore, active directory dan systems monitoring production and ERP implementation. 


management systems monitoring production. 


Pemetaan Risiko TI IT Risk Mapping Book 
Dalam pelaksanaan risk assessment, terbagi menjadi 3 Implementing assessment riskdivided into 3 risk mitigation 
sasaran utama mitigasi risiko, yakni: main target, that: 


SASARAN 1/ TARGET 1: 

Memberikan kemampuan untuk peningkatan ketersediaan layanan 
network TI (98%) 

Give ability to improve the availability of IT network service. (98%) 


SASARAN 2/ TARGET 2: 

Memberikan kemampuan untuk peningkatan ketersediaan 
layanan software TI (90%) 

Give ability to improve the availability of IT Software service. 
(90%) 


SASARAN 3/ TARGET 3: 

Mengurangi risiko kegagalan teknis terhadap layanan-layanan TI 
sesuai dengan kebutuhan bisnis Peruri 

Reduce the technical risk failure on IT services based on Peruri busi- 
ness needs. 














Daftar Training Divisi TI 2018 List of IT Division Training 2018 
Lokasi 
Nama Traning 2 2! Training Name 
Location 
Aplikasi e-Procurement 05 Januari 2018 JAKARTA 2 e-Procurement Application 
January 05, 2018 
Implementasi e-Procurement 14 Februari 2018 JAKARTA 13 e-Procurement Implementation 
February 14, 2018 
Go Global English 14 Februari 2018 JAKARTA 1 E-Risk Application 
February 14, 2018 
Design Thinking 27 Februari 2018 JAKARTA 4 Design Thinking 
February 27, 2018 























178 Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Pendukung Bisnis | 













































































Tanggal Pelak: Lokasi 
Nama Traning dana aa S RA Training Name 
Date Location 
Sosialisasi Risk Awarness 06 Maret 2018 Risk Awareness Socialization 
AKARTA 
March 06, 2018 y 5 
P P i i i 
engadaan & Pemasangan Vicon 12 Maret 2018 YOGYAKARTA 3 Procurement and Installation of Vicon 
March 12, 2018 
Scrum Fundamental 18 Maret 2018 Fundamental Scrum 
B R 
March 18, 2018 oo 3 
ialisasi Pengisi P — 
Sosialisasi Pengisian SPT 2017 21 Maret 2018 KARAWANG 4 Socialization of 2017 SPT Filling 
March 21, 2018 
Mobile Android Dev Btc-1 09 April 2018 BANDUNG 4 Mobile Android Dev Btc-1 
April 09, 2018 
Setup ISO Versi 2015 03 Mei 2018 Setup ISO 2015 Version 
KARAWAN 
May 03, 2018 G 2 
Aplikasi E-Risk 11 Mei 2018 E-Risk Application 
KARAWAN 
May 11, 2018 G 3 
l : : : : 
Introduce & Interpretasi KPKU 04 Juli 2018 JAKARTA 3 KPKU Introduction and Interpretation 
July 04,2018 
Safety Best Practice 02 Agustus 2018 Safety Best Practice 
BANDUN 1 
August 02, 2018 UNG 
User Tes ERP 09 Agustus 2018 ERPUser Test 
AKARTA 14 
Augustus 09, 2018 1 
Coaching Skill 24 Agustus 2018 Coaching Skill 
August 24, 2018 KARAWANG 1 
System Integration Test ERP 27 Agustus 2018 KARAWANG 16 ERP Test Integration System 
Augustus 27, 2018 
P lian Pelaks.Pekerj i 
engendalian Pelaks.Pekerja 31 Agustus 2018 KARAWANG 3 Employee Implementation Control 
August 31, 2018 
A i Risi 7 
wareness Manaj.Risiko Batch1 04 Oktober 2018 JAKARTA 4 Management Risk Awareness Batch1 
October 04, 2018 
A i Risi z 
wareness Manaj.Risiko Batch2 09 Oktober 2018 JAKARTA 4 Management Risk Awareness Batch2 
October 09, 2018 
Pengadministrasian Data Base 14 Oktober 2018 Database Administration 
October 14, 2018 BANDUNG 3 
Collecting Master DB Vend 17 Oktober 2018 Collecting Master DBVend 
BANDUN 
October 17, 2018 UNG a 
Fil Pintu Dat: i 
ire Support & Pintu Data Center 24 Oktober 2018 KARAWANG » Fire Supp & Data Central Data Door 
October 24, 2018 
Network Aset Data Center 31 Oktober 2018 JAKARTA 4 Center Data Asset Network 
October 31, 2018 
UAT ERP-PP 05 November 2018 UAT ERP-PP 
KARAWAN 7 
November 06, 2018 G 
Modul Prod Plan ERP 
odul Prod Plan 21 November 2018 BANDUNG 3 ERPPlan Product Module 
November 21, 2018 
Invest Redundant Core Switch 03 Desember 2018 Swit Core Redundant Investment 
KOREA 2 
December 03, 2018 
Active Direct : : 
Server Active Directory 14 Desember 2018 MALANG 3 Server Active Directory 
December 14, 2018 

















Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 179 





Chapter 


04 





Laporan Analisis dan 
Profil Dewan Pembahasan Pendukung Tata Kelola 


Manajemen 


Tanggung 


i Laporan 
Aun wab ial 
Bisnis Perusahaan da pose Keuangan 
Perusahaan 


Perusahaan Pengawas 
dan Direksi 





DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA 


Human Resources Division 








180 Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 











Visi dan Misi Divisi SDM 


VISI: 

Menjadi mitra strategis dalam mewujudkan sumber daya 
manusia (SDM) yang kapabel, berkinerja tinggi, dan 
inovatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis 
perusahaan. 


MISI: 

1. Mempersiapkan struktur oganisasi dan pengawakan yang 
sesuai dengan arah pengembangan bisnis perusahaan, 

2. Meningkatkan teknikal dan behavior competency 
and capability SDM sesuai dengan kebutuhan arah 
pengembangan bisnis perusahaan, 

3. Melaksanakan kebijakan dan peraturan terkait SDM yang 
mendukung arah pengembangan bisnis perusahaan. 


Komposisi Karyawan (Status, Pangkat, Level Organisasi, 
Usia, Tingkat Pendidikan) 


Status 


Karyawan Tetap 
Karyawan Kontrak 


Pangkat 


z 
: 
i 
z 
; 
a 
: 

* 


Staff-1 267 


64 
7 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


—— 
AJNA 


Pendukung Bisnis | 





Vision and Mission 


VISION: 

Become the strategic partner in manifesting the capable, high 
performance, and innovative human resource to meet the 
Corporate business development needs. 


MISSION: 

1. Preparing organization and employees structure, 
according to corporate business development direction. 

2. Improving conducting competency, human resource 
technics and capabilities according to corporate business 
development direction. 

3. Implementing policies and regulation to human resource 
which support corporate business development direction. 


Employees Composition (Status, Rank, Organization 
Level, Age, Educational Background) 


Status 


Permanent Employee 


Contract Employee 


Level Of Organization 


z 
; 
; 
323 Assistant Supervisor 

2 


300 Staff-1 


w 


pfapada 


wo 


= 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Chapter 


04 


Paparan Analisis dan Tanggung 


Pembahasan Perusahaan Jawab Sosial 
Manajemen Perusahaan 


Profil Dewan Tata Kelola 


Laporan 
Perusahaan Pengawas Keuangan 


dan Direksi 





Divisi Sumber Daya Manusia 
Human Resources Division 


Jabatan Level of Position 





Age 
18-20 
21-25 
356 31-35 
283 36-40 


41-45 
46-50 


51-55 


26-30 


Pendidikan Education 


2 — 


s2 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 








Sistem Rekrutmen 


Menghadapi persaingan di industri 4.0 diperlukan SDM 
dengan kualitas terbaik untuk mendukung pengembangan 
perusahaan di masa depan. Proses rekrutmen dan seleksi 
merupakan pintu gerbang pertama untuk menyaring kandidat 
-kandidat terbaik yang akan menjadi ujung tombak SDM 
perusahaan ke depan. 


Proses rekrutmen dan seleksi dilakukan secara terintegrasi 
melalui proses perencanaan SDM dan aktivitas lainnya. 
Proses rekrutmen dan seleksi dilakukan secara objektif 
dengan menggandeng pihak ketiga/konsultan dan bersifat 
online-based system. 


Terdapat dua jalur pengisian kebutuhan karyawan, yakni: 


1. Sumber internal 

Sumber pelamar berasal dari internal perusahaan yang 
dilakukan melalui internal-job tender, mutasi karyawan 
lintas unit/direktorat, perbantuan karyawan/mobilisasi 
dan rekrutmen internal bersumber dari Karyawan PKWT. 


2. Sumber Eksternal 

Sumber pelamar berasal dari luar perusahaan yang 
dilakukan melalui program Management Trainee dengan 
sumber calon karyawan lulusan D3/D4/S1 dari reputable 
university, rekrutmen karyawan profesional/professional 
hire, rekrutmen bersama Kementerian BUMN dengan 
sumber calon karyawan lulusan perguruan tinggi, difabel 
dan KTI (Kawasan Indonesia Timur), serta rekrutmen 
calon karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). 


Perencanaan SDM 

Perencanaan SDM disusun dari kebutuhan SDM (labor 
demand), inventarisasi sumber tenaga kerja yang tersedia 
(labor supply), reconcilliation antara labor demand & labor 
supply dengan berbasiskan analisis beban kerja, kapasitas 
produksi dan rencana strategis perusahaan. 


Penilaian Kinerja 

Penilaian Kinerja Karyawan dimulai dari penetapan Kontrak 
Manajemen (KM) untuk para Direksi, Kepala Departemen/Biro 
dan Kepala Divisi hingga Sasaran Kinerja Individu (SKI) untuk 
Kepala Seksi, Kepala Unit hingga tingkat staff pelaksana. 


Penyempurnaan sistem penilaian kinerja menjadi program 
kerja kontinyu SDM agar penilaian kinerja dapat meningkatkan 
motivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi 
dengan hasil nilai yang obyektif dan proporsional. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Pendukung Bisnis | 





Recruitement System 


Facing the competition in industrial 4.0, the best guality hu- 
man resources needed to support corporate development in 
the future. Recruitement process and selection become the 
first gate to filter the best candidats who will be the corporate 
human resource spearhead in the future. 


Recruitement and selection process carried out by integrating 
with human resource planning and other activities, which ob- 
jectivelly holding third party or consultant and done by online 
system. 


Recruitement process done by 2 ways, they are: 


1. Internal Source 

Source of applicants were from internal corporate, which 
was done through internal-job tender, employees mu- 
tation between unit/directorat, assistance employees/ 
mobilization and internal recruitement from certain time 
contract employees. 

2. External Source 

Source of applicants were from outside of the corporate 
through Trainee Management Program with the candi- 
dats from 3-year/4-year diploma/bachelor degree from 
the best universities, recruitement of professional em- 
ployees, recruitement with SOE ministry with the source 
of applicants from universities, diffables, and applicants 
from West part of Indonesia and also recruitement of cer- 
tain time contract employees. 


Human Resource Planning 

Human resource planning compiled based on the combination 
of labor demand and labor supply, production capacity and 
corporate strategic plan. 


Work Assessment 

Performance assessment started from the determination of 
management contract/ kontrak manajemen (KM) for direc- 
tors, head of departments/bureau and head of division until in- 
dividual performance objectives/sasaran kinerja individu (SKI) 
for head of section, head of units to executive staff. 


Performance assessment system or known as key perfor- 
mance indicators (KPI) continued to be perfected to improve 
employees motivation in achieving organizational objectives 
with objective and proportional results. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Chapter 


04 


Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan Tanggung 


Pembahasan Tata ielola Jawab Sosial Laporan 


Pengawas 
Perusahaan g Perusahaan 


aan Perusahaan Keuangan 
dan Direksi J 





Divisi Sumber Daya Manusia 
Human Resources Division 


PENILAIAN 


KM DIREKSI 


KM KADIV 


Pelayanan SDM 


Program Pensiun 

Sejak 2007, kebijakan pensiun sudah mengimplementasikan 
Program Pensiun luran Pasti kepada Karyawan. Perusahaan 
juga mengimplementasikan kebijakan jaminan pensiun sesuai 
peraturan perundangan tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN) melalui BPJS Ketenagakerjaan. 


Informasi Karyawan 

Untuk menunjang kegiatan SDM, pekerja diberikan fasilitas 
internet dan intranet yang sudah dilengkapi dengan aplikasi 
Employee Self Service yang memudahkan kegiatan-kegiatan 
Karyawan yang berhubungan dengan SDM, misalnya Portal 
yang mengakomodasi Kios Informasi Karyawan, Menu Cuti, 
Helpdesk SDM dan Office Automation. 


Kesehatan 

Perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan berupa BPJS 
Kesehatan untuk seluruh karyawan, fasilitas kesehatan 
non plafon (unlimited) serta fasilitas Medical Check Up 
untuk karyawan organik/karyawan tetap dan fasilitas klinik 
perusahaan yang dapat digunakan seluruh karyawan. 


Manajemen Karir 

Perusahaan memiliki manajemen karir untuk karyawan 
melalui assessment profesional yang direkomendasikan 
oleh Kementerian BUMN guna menjamin penilaian karir 
yang objektif dan profesional, pemetaan kompetensi serta 
pemenuhan dengan mekanisme mutasi, kontrak, magang, 
dan penugasan yang diselaraskan dengan kebutuhan 
organisasi. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





KM KADEP 





Human Resource Service 


Pension Program 

Since 2007, policy for the retired employee had implemented 
certain contribution pension program for employee, besides 
to implement pension insurance according to the regulation 
about social insurance system called Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN) through employment BPJS. 


Employees Information 

To support human resource activities, the employees got the 
internet facilities and intranet which equiped with employee 
self service application which help the employees activities 
related to human resource activities such as Portal which ac- 
comodates employees information kios, leave menu, human 
resource help desk, and office automation. 


Health 

Corporate prepared health facility in form of health BPJS to 
all employees, unlimited health facility and medical check up 
for permanent employees. Now the clinique is avalaible which 
can be use by all employees. 


Carreer Management 

Corporate had carreer management for the employees 
through professional assessment which recomended by SOE 
ministry to guarantee carreer assessment objective and prof- 
fesional, competency mapping, and also fullfillment with muta- 
tion mechanism, contact, internship and assignment accord- 
ing to organizational needs. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 
Pendukung Bisnis | 


04 





Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan Training and Developing Employee Competency 
Pada 2018, Peruri memberikan program pendidikan dan pela- During 2018, Peruri gave educational programs and planned 
tihan yang terencana dan terfokus untuk mendukung kebutu- and focused trainings to support corporate business needs, 
han bisnis perusahaan. Peruri memberikan berbagai program and to develop employees competency in doing their job ac- 
pendidikan dan pelatihan guna mengembangkan kompetensi cording to corporate strategy. 


karyawan yang mendukung karyawan dalam melaksanakan 
tugas pekerjaannya agar mencapai sasaran strategis peru- 
sahaan. 


Berikut data pelaksanaan program diklat selama 2018: Here are the Data of Training Program Implementation in 
2018: 


Tanggal 
date 


4 3s.d 5 Workshop Aplikasi E-Procurement untuk Admin Unit Kerja Pengadaan (Procurement) & Umum 
3 unti E-Procurement Application Workshop for Work Unit Admin Procurement & General 


11 until 1 


5 
11 s.d 13 Penjurian Konvensi GKM Internal Pengembangan Inovasi 20 
Internal GKM Convention Judging Innovation Development 
14 s.d 2 Mesin Painting Line dan Wire Cut EDM Investasi Mesin 7 
14 unti Painting Line and EDM Wire Cut Machine Machine Investment 


2 

2 
17 s.d 2: Kursus Bahasa Inggris untuk kelas persiapan training LN Persiapan Investasi Mesin 
17 until 2 English Course for overseas training preparation Machine Investment Preparation 
23 s.d 2 Sertifikasi Forklift Produksi 7 
23 until 2 Forklift Certification Production 
23 s.d 25 Seminar Word Money Fair (WMF) Pengembangan Produk 2 
23 until 25 Word Money Fair (WMF)Seminar Product Development 


Tanggal 
date 


31 Jan s.d 3 Bimbingan Teknis Panduan Mutu dan SOP LSP Peruri Lsp 29 
Jan 31 until 3 Quality Guidelines Technical Guidance and LSP Peruri SOP 
Effective Knowledge Management Pendidikan Dan Pelatihan 2 
5 until 8 Effective Knowledge Management Education And Training 


3 

0 . 

0 : 
Januari 14 s.d 27 Mesin Wiping Solution Maker Recover 2 X 3000_WTG Investasi Mesin 
January 14 until 27 Wiping Solution Maker Recover 2 X 3000_WTG Machine Machine Investment 

2 : 7 

2 : $ 

5 

5 











Lsp 
Pemahaman Bisnis Proses CPM SOP/IK Mandatory Training 19 
CPM SOP/IK Process Business Comprehension Mandatory Training 


5s.d8 Kursus Bahasa Inggris untuk kelas persiapan training LN Persiapan Investasi Mesin 4 
5 until 8 English Course for Overseas Training Preparation Machine Investment Preparation 
10 s.d 22 Mesin Wiping Solution Maker Recover 1 X 3000_WTG Investasi Mesin 7 
Februari 10 until 22 Wiping Solution Maker Recover 1 X 3000_WTG Machine Machine Investment 


February Seminar “Rountable Discussion” Enterprises Risk Management 
Associate Profesional 
“Rountable Discussion” Enterprises Risk Management Associate 
Profesional Seminar 


14 SMK3 - OHAS 18001:2007 Mandatory Training ot 
14 SMK 3 - OHAS 18001:2007 Mandatory Training 

148.415 Go Global English Conversation Mandatory Training 

14 and 15 Go Global English Conversation Mandatory Training 


Risk Management 
Risk Management 





15 


Konsinyering Pengurus LSP Peruri LSP 
14 and 15 Peruri LSP Administrator Consignment LSP 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Paparan Analisis dan Tanggun 
Profil Dewan Tata Kelola ggung 
Pembahasan Jawab Sosial 
Perusahaan 


Manajemen Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Perusahaan Pengawas 
dan Direksi 





Divisi Sumber Daya Manusia 
Human Resources Division 


Tanggal 


date 


No 
10 14s.d 15 Inhouse Aplikasi e-Procurement Pengadaan (Procurement) & Umum 
14 and 15 e-Procurement Inhouse Application Procurement & General 


17 s.d 24 Mesin Hitung Kertas Single Head Ukur Lembar Besar_dua Unit 


11 Single Head Paper Counting Machine for Large Sheet Size_two 
17 until 24 ünit 


12 18 s.d 2 Maret Ahli K3 Umum Pengamanan 3 
18 until 2 Maret General K3 Expert Security 
13 19 s.d 21 Aplikasi e-Procurement (external) Pengadaan (Procurement) & Umum 
19 until 21 e-Procurement Application(external) Procurement & General 


Investasi Mesin 
Machine Investment 


Februari 
February 
Sertifikasi Trainer (ToT) Pendidikan Dan Pelatihan 
Trainer (ToT) Certification Education And Training 
21 s.d 23 Digital Signage Investasi 
21 until 23 Digital Signage Investment 
22 Inhouse Pemadaman Api Pengamanan 
22 Inhouse Fire Outage Security 


27 s.d 28 Design Thinking Pengembangan Produk 
27 and 28 Design Thinking Product Development 


26 s.d 1 Maret Kursus Bahasa Inggris untuk kelas persiapan training LN Persiapan Investasi Mesin 
26 until 1 Maret English Course for Overseas Training Class Preparation Machine Investment Preparation 
27 s.d 28 Teknik Penerapan 5 S batch 1 Mandatory Training 
27 and 28 5 S batch 1 Application Technic Mandatory Training 








2 4 s.d 18 Mesin CNC Laser Engraving Investasi Mesin 7 
4 until 18 ICIO Network Conference Machine Investment 
Pengayaan Materi SKKK & Skema Sertifikasi LSP 16 
SKKK Material Enrichment & Certification Sch eme LSP 
Enterprises Risk Government Risk Management 2 
Enterprises Risk Government Risk Management 
Peningkatan Risk Awarness Risk Management 110 
Risk Awarness Improvement Risk Management 
Dasar Ilmu Grafika batch 1 Produksi 15 
8 until 10 Basic Science of Graphics batch 1 Production 
12 s.d 16 Pengadaan Video Conference Investasi 
12 until 16 Video Conference Procurement Investment 
13 s.d 14 Pelaporan Proses Kerja dan Kegiatan Mandatory Training 22 
13 and 14 Work and Activity Process Report Mandatory Training 
13 s.d 15 Management Diklat Pendidikan Dan Pelatihan 3 
13 and 14 Education and Training Management Education And Training 
14 s.d 16 Dasar Ilmu Grafika batch 2 Produksi 15 
13 until 15 Basic Science of Graphics batch 2 Production 
14s.d 16 Bussiness Continuity Management Risk Management 2 
14 until 16 Bussiness Continuity Management Risk Management 
17 s.d 24 Mesin Die Cut Rotari Investasi Mesin 5 
17 until 24 Die Cut Rotari Machine Machine Investment 


— Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Chapter 


Pendukung Bisnis | 04 


Tanggal 
date 


Sosialisasi Pengisian SPT PPh WOP 2017 (batch 1-3) 
Sosialization of Filling out SPT PPh WOP 2017 (batch 1-3 


Instruktur Camera Inspection 
Inspection Camera Instructure 


Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen MUK untuk setiap Skema 
Profesi / Jabatan dengan narasumber / pendamping dari BNSP 
Document Compiling Technical Guidance for every Profession/ 

Position Scheme with interviewees/companion from BNSP 


157 
12 
26 
Risk Assessment Technique 3 
Risk Assessment Technique 
134 
1 
40 
10 
5 


Pengendalian Kualitas 
Quality Control 


Penyusunan SOP dan Perjanjian Kerjasama Pendayagunaan Aset 
BUMN-Anak Perusahaan dan Mitra Keuangan Dan Akuntansi 
SOP Drafting and SOE Asset - Subsidiary Companies and Partners Finance And Accounting 
Utilization Cooperation Agreement 





pe fe 


Tanggal 
date 


9s.d. 13 
9 until 13 


11 s.d 12 Penerapan 5S/5R batch 2 Mandatory Training 


350 
3 
1 

25 
2 
2 
7 
3 
2 

11 and 12 5S/5R Implementation batch 2 Mandatory Training 20 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 187 





Paparan Analisis dan Tanggung 
Pembahasan Jawab Sosial 
Perusahaan 


Manajemen Perusahaan 


Profil Dewan Tata Kelola 


Laporan 
Perusahaan Pengawas Keuangan 


dan Direksi 





Divisi Sumber Daya Manusia 
Human Resources Division 


Tanggal 
date 


ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan umum Laboraturium Pengujian 
15 s.d 17 dan kalibrasi batch 2 Pengendalian Kualitas 
15 until 17 ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Testing General Requirements Quality Control 
and Calibration batch 2 


15 s.d 17 GKM 2018 Angkatan 1 Pengembangan Inovasi 
15 unti 2018 GKM 1 Innovation Development 


17 
15 s.d 21 Pengadaan Master Cam Investasi Mesin CNC Milling 5 Axis Investasi Mesin 
15 until 21 Master Cam Procurement Machine CNC Milling 5 Axis Investment Machine Investment 
15 s.d 20 Change Management Foundation and Practioner Perencanaan Dan Strategi 1 
15 until 20 Change Management Foundation and Practioner Planning And Strategies 
17 S.d 19 GKM 2018 Angkatan 2 Pengembangan Inovasi 1 
17 until 19 2018 GKM 2 Innovation Development 
17 s.d 20 Seminar Nasional Internal Audit Th 2018 Audit 2 
17 until 20 2018 Internal Audit National Seminar Audit 
18 s.d 19 ISO 27001:2013 Information Security manajemen System (ISMS) TI 24 
18 and 19 ISO 27001:2013 Information Security management System (ISMS) IT 
18 s.d 21 Pra Pensiun Angkatan 1 Prapensiun 19 
18 until 21 Pre-Retirement 1 Pre-Retirement 
Pengadaan Jasa Penyempurnaan Automatic Fingerprint Identifi- 
cation Investasi 


Automatic Fingerprint Identification Improvement Service Procure- Investment 
ment 


21 s.d 27 30th Mint Directors Conference Produksi 
21 until 27 30th Mint Directors Conference Production 
22 s.d 28 Pengadaan Jasa Sewa Data Storage CCTV System Investasi Mesin 
22 until 28 CCTV System Storage Data Leases Procurement Machine Investment 
27 
il 27 














24 s.d Pra Pensiun Angkatan 2 Prapensiun 

24 un Pre-Retirement 2 Pre-Retirement 
24 April s.d 2 Mei Mesin Inspeksi Lembar Pita Cukai Investasi Mesin 
24 April until May 2 Excise Stamps Sheets Inspection Machine Machine Investment 

25 s.d 27 Advance Bussiness Manajemen & Leadership Leadership 

25 until 27 Advance Bussiness Management & Leadership Leadership 


Bimbingan Teknis Revisi SKKK dan Persiapan Asesmen Lisensi 
25 s.d 28 BNSP LSP 
25 until 28 Revised SKKK Technical Guidance and BNSP License Assessment LSP 
Preparation 


Bulan Ti 
No anggal 
month date 
1 


2s.d3 SET UP ISO VERSI 2015 Risk Management 
‘2 until 3 SET UP ISO 2015 VERSION Risk Management 


23 
4 


2 
5 
19 
7 
2 1 
33 


N N Po N = = = = = = = = 
oa N = oO œ N o a A wo N — 


N 


2s.d4 Risk Control Self Assesment Audit 
2 until 4 Risk Control Self Assesment Audit 
2s.d4 Learning Managment System Pendidikan Dan Pelatihan 
2 until 4 Learning Managment System Education And Training 
Mei 6s.d9 Quality Assurance For Internal Auditor Audit 
May 6 until 9 Quality Assurance For Internal Auditor Audit 
5 Penggunaan Aplikasi e-Risk Risk Management 
How to use e-Risk Application Risk Management 
11 Mesin Pons Bintang Investasi Mesin 
11 Star Pons Machine Machine Investment 
7 12 s.d 19 Auditor Lanjutan Tingkat 1 Audit 
12 until 19 Advanced Level 1 Auditor Audit 


188 Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


50 
2 
2 
2 

32 

20 

3 








Chapter 


Pendukung Bisnis | 04 


Bulan Tanggal 
month date 


No 
21 s.d 02 Juni Auditor Lanjutan Tingkat Manajerial Audit 
21 until 02 Juni Advanced Managerial Level Auditor Audit 
21 s.d 31 Trainning Need Analysis Pendidikan Dan Pelatihan 
21 until 31 Trainning Need Analysis Education And Training 
10 23 s.d 25 SET UP ISO 2015 ( Lanjutan) Risk Management 
23 until 25 SET UP ISO 2015 ( Continuation ) Risk Management 


Bimbingan Teknis LSP-BNSP : Persiapan Full Assessment Lisensi 
14 s.d 15 BNSP, LSP 
14 until 15 LSP-BNSP Technical Guidance : BNSP License Full Assessment LSP 
Preparation, 


Bimbingan Teknis LSP-BNSP: PRE ASESMEN & Materi Uji 
12 Kompetensi (MUK) Versi 2018, 
Mei 


11 


wo 
J 


w 
ao 


LSP-BNSP Technical Guidance: Pre-Assessment & Competency 
Testing Material 2018 version 


May 13 14s.d 15 Mesin Offset 10 Warna 5 5 Double Decker Investasi Mesin 44 
14 until 15 Offset Machine with 10 Colors 5 5 Double Decker Machine Investment 
19 Mei s.d 2 Juni Banknote Printing Conference 2018 Produksi 
19 Mei until 2 Juni Banknote Printing Conference 2018 Production 
19s.d25 Mesin Coin Minting 350 Ton Investasi Mesin 4 
19 until 25 Minting Coin Machine 350 Ton Machine Investment 
21 sd 31 Bimbingan Teknis LSP-BNSP: Verifikasi 35 Skema Sertifikasi, LSP 
* LSP-BNSP Technical Guidance: Certification Scheme 35 7 
21 until 31 — LSP 
Verification 
24 Bimbingan Teknis LSP-BNSP: Verifikasi 35 Skema Sertifikasi, Produksi 
LSP-BNSP Technical Guidance: Certification Scheme 35 . 
21 ee Production 
Verification 
28 s.d 29 Sparepart Planning & Controlling 
28 until 29 Sparepart Planning & Controlling 


w 
oi 


si 
oO 


Mesin Burnishing Line + Deionized Water S Investasi Mesin 
Burnishing Line Machine + Deionized Water S Machine Investment 
17 s.d 25 Mesin Press Precition Hydraulic Investasi Mesin 
17 until 25 Press Precition Hydraulic Machine Machine Investment 
23 Juni s.d 1 Juli Alat Alloy Analyzer Investasi Mesin 
23 Juni until 1 Juli Alloy Analyzer Tools Machine Investment 
Konferensi Security Document World 2018 Pengembangan Produk 
Security Document World Conference 2018 Product Development 


Bimbingan Teknis LSP-BNSP: Perangkat Asesmen Perdana 
(FULL ASSESSMENT) LSP 4 
LSP-BNSP Technical Guidance: First Assessment Device LSP 
(FULL ASSESSMENT) 


5 

2 
4 
4 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Profil 


Perusahaan 





Laporan 


Dewan 


Pengawas 
dan Direksi 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Divisi Sumber Daya Manusia 
Human Resources Division 


Juli 
July 











10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggal 
date 


4s.d 
4 unti 


2s.d 
2 unti 


5s.d 
5 unti 


8 
8 


8s.d 
8 unti 


9 s.d 
9 unti 


9 s.d 
9 unti 


9 s.d 
9 unti 
11 s.d 
11 unti 
12 s.d 
12 unti 


15 
15 


16 s.d 
16 unti 


16 s.d 
16 unti 








15 s.d 
15 unti 


17 s.d 
17 unti 


17 s.d 
17 unti 


19 s.d 
19 unti 


21 
21 


23 s.d 
23 unti 


6 
16 


3 
13 


7 
I7 


10 
10 


12 
12 


20 
20 


20 
20 


12 
112 


14 
114 


18 
18 


18 
18 





24 
124 


30 s.d 1 
30 until 1 


28 dan 29 
28 and 29 


22 
22 





KPKU 
KPKU 


Bimbingan Teknis Persiapan Kegiatan Uji Asesmen BNSP (Wit- 
nesses) 
Preparation Technical Guidance on BNSP Assessment Testing 
Activity (Witnesses) 


Managing Quality Assurance Batch 1 
Managing Quality Assurance Batch 1 
Menembak Angkatan 1 
Shooting 1 
Workshop Risk Based Internal Audit 
Risk Based Internal Audit Workshop 
Diklat Sistem Managemen Pengamanan (SMP) 
Security Management System Education and Training 
Auditor Intern Tingkat Lanjutan 1 
Advanced Level 1 Internal Auditor 
Auditor Intern Tingkat Lanjutan 2 
Advanced Level 2 Internal Auditor 
Financial Aspect On Feasibilty Study 
Financial Aspect On Feasibilty Study 
Managing Quality Assurance Batch 2 
Managing Quality Assurance Batch 2 
Menembak Angkatan 2 
Shooting 2 
Arsip Digital batch 1 
Digital Archive batch 1 
Pelatihan dan Ujian Asesor Kompetensi Lisensi BNSP Batch 3 
Training and BNSP Batch 3 License Competency Assesor Testing 
Workshop Pengembangan Managemen Berdasarkan KPI (KEY 
PERFORMANCE INDICATOR) 
Developing Management Workshop based on KPI (KEY 
PERFORMANCE INDICATOR) 
How To Become A Higher Achiever 
How To Become A Higher Achiever 
SIO Forklift 4 
SIO Forklift 4 
Arsip Digital batch 2 
Digital Archive batch 2 
Bimbingan Belajar USKP A 
USKP A Learning Guidance 


Bimbingan Belajar USKP A 
USKP A Learning Guidance 


Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) A 
Tax Consultant Certification Exam/ USKP A 


Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) A 
Tax Consultant Certification Exam/ USKP A 


Menembak Angkatan 3 
Shooting 3 





Laporan 
Keuangan 


Risk Management 
Risk Management 


LSP 
LSP 


Pengendalian Kualitas 
Quality Control 
Pengamanan 
Security 
Audit 
Audit 
Pengamanan 
Security 
Audit 
Audit 


Audit 
Audit 


Keuangan 
Finance 


Pengendalian Kualitas 
Quality Control 


Pengamanan 
Security 


Investasi 
Investment 


LSP 
LSP 


SDM 
Human Recources 


Leadership 
Leadership 


Produksi 
Production 
Investasi 
Investment 


Akuntansi 
Accounting 


Akuntansi 
Accounting 


Akuntansi 
Accounting 


Akuntansi 
Accounting 


Pengamanan 
Security 





34 


35 


35 


38 


20 


17 


37 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 











Bulan 
month 


Juli 
July 


Pendukung Bisnis | 


Chapter 


04 






































Tanggal 
date 
20 22 s.d 24 Workshop Persaingan Usaha BUMN Hukum 4 
22 until 24 SOE Business Competition Workshop Law 
Diklat K3 & Lingkungan (Pengelolaan B3 & LB3) 
24s.d 2 P 
21 anes K3 and Environment Education and Training ( B3 & LB3 suger) 2 
26 until 26 Security 
Management) 
29 25 s.d 27 Sampling Plan Based Batch 1 Pengendalian Kualitas 4 
25 until 27 Sampling Plan Based Batch 1 Guality Control 
Workshop Teknik & Praktik Penyusunan Struktur dan Skala Upah 
23 25 s.d 26 dalam Penepatan Upah Pegawai Risk Management 1 
25 until 26 Employees Wage Scale and Structure Drafting Practice and Risk Management 
Technique Workshop 
24 25 s.d 27 Bussiness Model Canvas (BMC) Risk Management 2 
25 until 27 Bussiness Model Canvas (BMC) Risk Management 
25 25 s.d 26 Total Productive Maintenance Produksi 1 
25 until 26 Total Productive Maintenance Production 
Workshop Teknik & Praktik Penyusunan Struktur dan Skala Upah 
26 25 s.d 26 dalam Penepatan Upah Pegawai SDM 3 
25 until 26 Employees Wage Scale and Structure Drafting Practice and Human Recources 
Technigue Workshop 
27 26 Internal Key Management System Batch 1 Pengamanan 21 
26 Internal Key Management System Batch 1 Security 
28 26 Internal Key Management System Batch 2 Pengamanan 23 
26 Internal Key Management System Batch 2 Security 
Workshop Implikasi Pemberlakuan Peraturan Mentri BUMN 
29 26 s.d 27 No.PER-02/MBU/07/2017 Keuangan 3 
26 until 27 SOE Minister Regulation No.PER-02/MBU/07/2017 Enforcement Finance 
Implication Workshop 
Workshop Teknik Evaluasi,Penilai dan Umpan Balik Pencapaian 
30 26 s.d 28 RKAP dan KPI Berbasis KPKU Risk Management 3 
26 until 28 Evaluation Technic Workshop , Assesor and Feedback on RKAP Risk Management 
Achievement and KPI based on KPKU 
31 28 Juli s.d 5 Agustus Mesin CNC Milling 5 Axis Investasi Mesin 5 
28 July until 5 August CNC Milling 5 Axis Machine Machine Investment 
32 31 s.d 1 Agustus Financial Report Keuangan 1 
31 Until 1 August Financial Report Finance 
33 31 s.d 3 Agustus Sampling Plan Based Batch 2 Pengendalian Kualitas 3 





31 until 3 August 





Sampling Plan Based Batch 2 





Quality Control 











Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Profil 


Perusahaan 





Laporan 
Dewan 

Pengawas Perusahaan Keuangan 
dan Direksi 


Analisis dan Tanggung 
Pembahasan Unter Jawab Sosial Laporan 


Manajemen Perusahaan 


Divisi Sumber Daya Manusia 
Human Resources Division 


Agustus 
August 





Tanggal 
Date 


No 
1 2 Internal Key Management System Batch-3 Pengamanan 20 
2 Internal Key Management System Batch-3 Security 
2 2s.d3 Teknik Menjawab Temuan Audit Risk Management 31 
2 until 3 Answering Technic to Audit Findings Risk Management 
3 2s.d4 Safety Best Practise Pengamanan 18 
2 until 4 Safety Best Practise Security 


Sinkronisasi Perangkat Asesmen dengan Skema Kompetensi Pre 
4 5s.d8 Press dan Printing LSP 14 
5 until 8 Assessment Device Synchronization with Pre-Press and Printing LSP 
Competency Scheme 


5 s.d 
5 unti 


6s.d 





13 s.d 
13 unti 


14s.d 


11 
14 unti 


10 Feature Cam Produksi 3 
10 Feature Cam Production 


16 USER TEST ERP ERP 199 
il 16 USER TEST ERP ERP 
.d 10 Investasi Jasa Penambahan dan Pemasangan Electronic Key Investasi 
il 10 Investment on Electronic Key Addition and Installation Service Investment 
.d 10 Pra Pensiun Kelas Executive Prapensiun 14 
il 10 Pre-Retirement Executive Class Pre-Retirement 


10 Konferensi III FKSPI Audit 3 
10 Ill FKSPI Conference Audit 

16 Contract Drafting Akuntansi 

16 Contract Drafting Accounting 

15 Go Global English Conversation “Pengadaan (Procurement) & Umum 20 
15 Go Global English Conversation Procurement & General 


12 15 s.d 21 Kursus Bahasa Inggris untuk kelas persiapan training LN Mandatory Training 
15 until 21 English Course for Overseas Training Preparation Mandatory Training 
21 


19 s.d 
19 unti 


Workshop Instruktur Pelatihan Berbasis Standar Kopetensi 


Persiapan Investasi Mesin 
Workshop Training Instructure with Competence Standard Based | p . 
21 Machine Investment Preparation 
Workshop 


14 23 s.d 24 Coaching Skill LSP 17 
23 until 24 Coaching Skill LSP 
15 23 s.d 31 System Integration Test ERP Mandatory Training 
23 until 31 System Integration Test ERP Mandatory Training 
16 25 s.d 13 Okt Certified Strategic Execution Planning (CSEP) ERP 2 
25 until 13 Oct Certified Strategic Execution Planning (CSEP) ERP 


27 s.d 
27 unti 


31 





30 Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) Perencanaan dan Strategi 
130 Pension Fund General Management Planning and Strategies 


Ujian Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) SDM 
Pension Fund General Management Exam Human Recources 


31 
18 27 s.d 31 Ujian Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) SDM 2 
27 until 31 Pension Fund General Management Exam Human Recources 
19 28 s.d 30 Project Management SDM 2 
28 until 30 Project Management Human Recources 
20 29 s.d 31 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan & Pekerjaan (Batch 1) Mandatory Training 33 
29 until 31 Activity & Work Implementation Control (Batch 1) Mandatory Training 
1 31 Lokakarya Insinyur Profesional Teknik 
31 Profesional Engineer Workshop Technical 


Laporan Tahunan 





2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 


Pendukung Bisnis | 04 


Tanggal 
Date 


N 
1s.d2 
1 until 2 
8s.d9 
8 until 9 
1 15s.d 16 Certified Professionals Management Accountant (CPMA) Akuntansi 
15 until 16 Certified Professionals Management Accountant (CPMA Accounting 
22 s.d 23 
22 until 23 
29 s.d 30 
29 until 30 


2 2s.d7 Sertifikasi ISO-31000 ERM Fundamental Risk Management 1 
2 until 7 ISO-31000 ERM Fundamental Certification Risk Management 
3s.d4 Handling Customer Complaint Marketing 
3 until 4 Handling Customer Complaint Marketing 
3s.d 5 Pelatihan Tim Auditor ISO dan Integraf Pengamanan 45 
3 until 5 ISO Auditor Team and Integration Training Security 
5 5s.d6 Practical Behavior interview BSD SDM 4 
5 until 6 Practical Behavior interview BSD Human Recources 
12 s.d 13 Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Asesor Kompetensi 
12 until 13 Assesor Competency Certification Training & Test 


LSP 
LSP 

September Workshop Aspek Legal dan Akuntansi Terkait Aset BUMN dan 
September 5 6s.d7 Anak Perusahaan LSP 
6 until 7 Legal Aspect and Accounting Workshop Related to SOE Asset and LSP 

Subsidiary Company 

LSP 
LSP 


2 
5 
Pelatihan Uji Kompetensi berbasis Standar Kompetensi bagi Calon 
7s.d8 Asesi Program Sertifikasi Profesi 111 
7 until 8 Training of Competence Test with Competency Standar Based for 
Profession Certification Program Candidates 
8 s.d 23 Mesin Perforasi Materai Investasi Mesin 
8 until 23 Duty Stamps Perforation Machine Machine Investment 
10 9 s.d 17 Mesin Potong Kertas Investasi Mesin 4 
9 until 17 Paper Cutting Machine Machine Investment 
4 12 s.d 13 Penganalisa Proses Produksi Produksi 3 
12 until 13 Production Process Analyzer Production 
12 12 s.d 13 Teknik Penerapan 5S/5R batch 3 Mandatory Training 20 
12 until 13 5S/5R Implementation Technique batch 3 Mandatory Training 
13 12 s.d 14 Collecting Master Data MAT & Vendor ERP ERP 4 
12 until 14 Collecting Master Data MAT & Vendor ERP ERP 


13s.d 19 
Jasa Renovasi Ruang dan Penambahan Wall Display Investasi 


(o) 
1 


13 until 19 
vs Room Renovation System and Wall Display Addition Investment 


4 
Simposium Critical Information Infrastructure Protection (CIIP - ID 
15 18 s.d 21 For ICT Sector 2018 


18 until 21 Critical Information Infrastructure Protection CIIP - ID For ICT 
Sector 2018 Symposium 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan Analisis dan Tanggung 


Profil Dewan Tata Kelola 


Perusahaan Pengawas Pembahasan Perusahaan sena soal — 
i Manajemen Perusahaan 
dan Direksi 





Divisi Sumber Daya Manusia 
Human Resources Division 


Tanggal 
Date 


19 Workshop Short Course Risk Management vs Crisis Management Risk Management 1 
19 Workshop Short Course Risk Management vs Crisis Management Risk Management 
19 s.d 21 Workshop PSAK 24 Akuntansi 3 
19 until 21 Workshop PSAK 24 Accounting 
19 s.d 21 Teknik Audit Teknologi Informasi TI 5 
19 until 21 Information Technology Audit Technique IT 
19 s.d 26 Diklat Khusus bagi Kepala SPI 1 
19 until 26 Special Education and Training for Head of SPI 
19 s.d 20 Market Competitor Analysis Marketing 5 
19 until 20 Market Competitor Analysis Marketing 
24 s.d 28 Pengadaan 4 (Empat) Unit High Pressure Compressor Investasi Mesin 
24 until 28 Procurement of 4 High Pressure Compressor Units Machine Investment 


24 s.d 29 Jasa Pengadaan dan Pemasangan Clock System Investasi 
24 until 29 Clock System Procurement and Installation Service Investment 


25 s.d 3 Okt Training To Trainer ERP ERP 87 
25 until 3 Oct Training To Trainer ERP ERP 
25 s.d 27 Suply Chain Management Pengadaan (Procurement) & Umum 7 
25 until 27 Suply Chain Management Procurement & General 
25 s.d 28 Pra-Pensiun Angkatan 4 Prapensiun 19 
25 until 28 Pre-Retirement 4 Pre-Retirement 
26 s.d 28 Legal & Complain Risk Management Hukum 1 
26 until 28 Legal & Complain Risk Management Law 
26 s.d 28 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Pekerjaaan (batch 2) Mandatory Training 14 
26 until 28 Activity & Work Implementation Control (batch 2) Mandatory Training 
29 s.d 8 Des Akuntansi Biaya Akuntansi 4 
29 until 8 Dec Cost Accounting Accounting 
30 s.d 26 Okt Fire Rescue Damkar Pengamanan 2 
30 until 26 Oct Fire Rescue Damkar Security 


Tanggal 
Date 


No 
1 2s.d6 Seminar Nasional & Pengukuhan PIA Audit 1 
2 until 6 National Seminar & PIA Inauguration Audit 
2 3s.d5 Hukum Bisnis : Holdingisasi, Merger, Akuisisi Hukum 
3 until 5 Business Law : Holding, Merger, Acquisition Law 
3 4s.d5 Pemahaman dan Awareness Manajemen Resiko Batch 1 Risk Management 70 
4 until 5 Comprehension and Risk Management Awareness Batch 1 Risk Management 
4 6-14 Oktober 2018 Pengoperasian Mesin Dua Units Plastimix Machine Capacity 11L Investasi Mesin 
6-14 October 2018 2 Units Plastimix Machine Capacity 11L Operation Machine Investment 
Oktober 5 9 s.d 10 Pemahaman dan Awareness Manajemen Resiko Batch 2 Risk Management 30 
October 9 until 10 Comprehension and Risk Management Awareness Batch 2 Risk Management 
10 s.d 13 Kelas Tambahan Modul PP Training TTT ERP ERP 18 
i PP Training TTT ERP Module Additional Class ERP 
i Procurement & Fraud Pengadaan (Procurement) & Umum 5 
Procurement & Fraud Procurement & Genera 
i i 
| 


No 


= = = = 
o œ N o 


20 
1 


2 


N 


September 
September 


N 
wo 


24 
25 
26 
27 
28 

9 


2 








13 
13 
il 13 
.d 14 Konversi Gada Pratama Pengamanan 
il 14 Gada Pratama Conversion Security 
.d 17 Pengadministrasian Database T 
il 17 Database Administration IT 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 








Chapter 


Pendukung Bisnis | 04 


Tanggal 
Date 


No 

10 15 s.d 26 Auditor Internal Tingkat Lanjutan 2 Audit 4 
15 until 26 Advanced Level 2 Internal Auditor Audit 

11 17 s.d 19 Six Sigma (Yellow Belt) Pengendalian Kualitas 
17 until 19 Six Sigma (Yellow Belt) Guality Control 


5 
4 


17 s.d 18 Competitive Pricing Analysis Marketing 
17 until 18 Competitive Pricing Analysis Marketing 
17 s.d 19 Collecting Master Data Dan Vendor ERP ERP 
17 until 19 Collecting Master Data and ERP Vendor ERP 


Workshop Memahami Aspek Legal Dan Akuntansi Skema-Skema 
18 s.d 19 Bisnis Terkait Aset BUMN Hukum 


18 until 19 Workshop Legal Aspect Comprehensive and Business Schemes Law 
Acounting Related to SOE Assets 


18 s.d 19 Study Kelayakan Proyek Teknik 
18 until 19 Project Feasibility Study Technical 
20s.d 28 Mesin Laser Perforasi Numbering Investasi Mesin 
20 until 28 Numbering Perforation Laser Machine Machine Investment 
22 Okt s.d 2 Nop User Acceptance Test ERP 
22 Oct until 2 Nov User Acceptance Test ERP 
22 s.d 25 Manajemen Umum Dana Pensiun (MUPD) SDM 
22 until 25 Pension Fund General Management Human Recources 


(A) 
N 


a 
ko», 


J 


26 Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun SDM 

26 Pension Fund General Management Certification Human Recources 
23 s.d 25 SIO Forklift Batch 5 Produksi 
23 until 25 SIO Forklift Batch 5 Production 
23 s.d 26 Pra-Pensiun Angkatan 5 Prapensiun 
23 until 26 Pre-Retirement 5 Pre-Retirement 


Oktober 
October 


20 


= 
oi 


Bimbingan Teknis Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP 
Technical Guidance on Profession Certification Institution LSP 
Management 


24 s.d 25 Tax Audit Akuntansi 
24 until 25 Tax Audit Accounting 
24 Fire Suppression dan Pintu Trap Data Center Investasi 
24 Fire Suppression and Data Center Trap Door Investment 
29 s.d 31 Profesional Selling Skills : Domestic & International Tender Pengembangan Produk 
29 until 31 Profesional Selling Skills : Domestic & International Tender Product Development 
29 s.d 09 November Auditor Interen Tingkat Lanjutan 2 Audit 1 
29 until 09 November Advanced Level 2 Internal Auditor Audit 
30 Oktober - 02 Manajemen Perusahaan Bisnis Digital/ Innovating Radical Compe- 
November 2018. tition - Asia Pacific Pengembangan Produk 


October 30 until Digital Business Corporate Management/ Innovating Radical Product Development 
November, 02 Competition - Asia Pacific 


27 31 Seminar Fun E-Learning Pendidikan dan Pelatihan 3 
31 Fun E-Learning Seminar Education and Training 
28 31 Inspeksi dan Pemeliharaan Network hingga Aset Data Center Investasi 4 
31 Inspection and Network Maintenance until Center Data Asset Investment 
29 31 s.d 02 November Applied Marketing Research Marketing 1 
31 until 02 November Applied Marketing Research Marketing 


23 s.d 26 
23 until 26 


N 
a 


a = = = = = 
oO N a 3 wo N 


5 


=k 
N 


22 
23 
24 

5 


2 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Lepere Analisis dan Tanggung 


Profil Dewan Tata Kelola 


Perusahaan Pengawas Pembahasan Perusahaan sena sosial — 
Manajemen Perusahaan 
dan Direksi 





Divisi Sumber Daya Manusia 
Human Resources Division 


Tanggal 
Date 


i 1 IT Governance and Management Fundamental Audit 12 
1 IT Governance and Management Fundamental Audit 
5 5s.d9 Internasional Symposium 3rd REPTECH Pengendalian Kualitas 
5 until 9 International Symposium 3rd REPTECH Quality Control 
7 s.d 10 GKM Fasilitator 2018 Pengembangan Inovasi 20 
7 until 10 GKM Fasilitator 2018 Innovation Development 
8s.d9 Uji Kompetensi Asesi Gelombang II LSP 51 
8 until 9 Assesment Competency Test II LSP 
11 s.d 16 Jasa Pengadaan dan Pemasangan Sistem Backup & Restore Investasi 
11 until 16 Back up and Restore System Procurement and Installation Service Investment 
12 s.d 13 Kelas Tambahan Modul PP Training UAT ERP ERP 
12 until 13 PP Training UAT ERP Module Additional Class ERP 
12 s.d 16 Sertifikasi Ahli Higiene Industri Muda (HIMU) Pengamanan 5 
12 until 13 Young Industrial Hygiene Expert Certification Security 
12 s.d 23 Auditor Internal Tingkat Lanjutan 2 Audit 1 
12 until 23 Advanced Leevel 2 Internal Auditor Audit 
12 s.d 14 Workshop Standar Kompetensi Kerja dan Asesmen Portofolio LSP 28 
12 until14 Work Competency Standard and Portofolio Assessment LSP 





13 s.d 16 PSAK Terkini Sesuai Konvergensi IFRS Akuntansi 1 
13 until 16 Recent PSAK Based on IFRS Convergency Accounting 
41 13 s.d 15 Presentasi Interaktif Berbasis Multimedia Pendidikan dan Pelatihan 3 
13 until 15 Multimedia Based Interactive Presentation Education and Training 
e-Learning Berbasis Moodle (Improvement Working System With 
13 s.d 17 Moodle) Pendidikan dan Pelatihan 


13 until 17 Moodle Based e-Learning (Improvement Working System With Education and Training 
Moodle) 


Knowledge & Experience of Digital Innovative Learning Pendidikan dan Pelatihan 
Knowledge & Experience of Digital Innovative Learning Education and Training 
14 s.d 16 Customer Satisfaction Management Marketing 1 
14 until 16 Customer Satisfaction Management Marketing 
14s.d 15 Introduction to Programming with ABAP batch 1 TI 3 
14 until 15 Introduction to Programming with ABAP batch 1 


— 
As 


November 
November 


IT 

14s.d 15 Seminar Indonesia Financial Management Keuangan 

14 until 15 Indonesia Financial Management Seminar Finance 

18 s.d 20 Penjurian GKM Pengembangan GKM 20 
18 until 20 GKM Judging GKM Development 

18 s.d 24 Jasa Penggantian AC Teknologi Inverter Terbaru Investasi 

18 until 24 Newest Inverter Technology Air Conditioner Replacement service Investment 

20s.d 23 Leadership For Quality Management SDM 3 
20 until 23 Leadership For Quality Management Human Recources 


Studi Banding ke LSP Semen Indonesia Group dan LSP Koperasi 
Nusantara 


Comparative Studies to LSP Semen Indonesia Group and LSP 
Koperasi Nusantara 


LSP 
LSP 
21 s.d 23 Customisasi Modul Production Planning (PP) ERP ERP 
21 until 23 Production Planning (PP) ERP Modul Customization ERP 
21 s.d 22 Introduction to Programming with ABAP batch 2 TI 

21 until 22 Introduction to Programming with ABAP batch 2 IT 

23 21 s.d 22 Financial Statement Analysis Keuangan 2 

21 until 22 Financial Statement Analysis Finance 


22 Nov s.d 03 Des 
Nov 22 until 
December 03 
24 Nov s.d 2 

Des Mesin Polishing Bahan Stempel Investasi Mesin 
November until Stamp Material Polishing Machine Machine Investment 
December 2 


N 


N 





15 
3 


Pelatihan Peruri Basic Mental Training bagi calon karyawan Soft Skill 
Basic mental Training for candidate Employees Soft Skill 


N 
oa 


z 
i ry ee es ee ee F 





oa 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Chapter 


Pendukung Bisnis | 04 


Tanggal 
Date 


26 25 s.d 30 E-Learning Development Course Pendidikan dan Pelatihan 2 
25 until 30 E-Learning Development Course Education and Training 
Auditor Internal Laboraturium ISO/IEC 17025 sesuai ISO 
25 s.d 27 19011:2018 Pengendalian Kualitas 


25 until 27 Internal Auditor Laboratory ISO/IEC 17025 according to ISO Quality Control 
19011:2018 


— ne EUT (End User Training) ERP ERP Pa 
EUT (End User Training) ERP ERP 
ber 21 
27 s.d 29 SIO Forklif Batch 6 Produksi 
27 until 29 SIO Forklif Batch 6 Production 
27 s.d 29 Pra Pensiun angkatan 6 Prapensiun 
27 until 29 Pre- Retirement 6th Generation Pre-Retirement 
27 s.d 20 Konvensi GKM Nasional Pengembangan Inovasi 
27 until 20 National GKM Convension Innovation Development 


Tanggal 
Date 


1 1s.d9 Alat Hardness Tester Investasi 
1 until 9 Hardness Tester Tool Investment 

2s.d6 High Security Printing Asia Conference 2018 Pengembangan Produk 
2 until 6 High Security Printing Asia Conference 2018 Product Development 
2s.d9 Sertifikasi ISO-31000 ERM Fundamental Risk Management 
2 until 9 ISO-31000 ERM Fundamental Certification Risk Management 
3s.d8 Jasa Pengadaan dan Pemasangan Redundant Core Swicth Investasi 
3 until 8 Procurement Service and Redundant Core Switch Installation Investment 


No 


N 
N 


November 
November 


29 
30 
4 


3 


No 
2 
1 
2 
3 


4 s.d. 4 Jan Manajemen Trainee SDM 
4 until January 4 Management Trainee Human Recources 


Early Test Practical English e-Learning Pendidikan dan Pelatihan 4 
Early Test Practical English e-Learning Education and Training 

8 s.d 16 Mesin Paper Counting (Single Head-Note Size) Investasi Mesin 

8 until 16 Paper Counting Machine (Single Head-Note Size) Machine Investment 

8 s.d 22 Mesin Flexography UV Cure (Teknisi) Investasi Mesin 

8 until 22 Flexography UV Cure Machine (Technician) Machine Investment 


oi 


Desember 
December 


15 s.d 22 Mesin Flexography UV Cure (Inspetor) Investasi Mesin 

15 until 22 Flexography UV Cure machine (Inspector) Machine Investment 

8 s.d 16 Mesin Replacement Potong Kertas (Guillotine) Investasi Mesin 
8 until 16 Paper Cutting Replacement Machine (Guillotine) Machine Investment 

11 10 s.d 11 Compliance Management Program Hukum 4 

10 until 11 Compliance Management Program Law 

10 s.d 14 Certified System Information Auditor (CISA) Audit 

10 until 14 Certified System Information Auditor (CISA) Audit 

11 s.d 13 Manajemen Ekspor Impor Batch-1 Pengadaan (Procurement) & Umum 

11 until 13 Export Import management Batch-1 Procurement & General 

14 s.d 16 Manajemen Ekspor Impor Batch-1 Pengadaan (Procurement) & Umum 

14 until 16 Export Import management Batch-1 Procurement & General 


14 s.d 17 Manajemen Ekspor Impor Batch-2 Investasi 


5 
3 
2 
3 

2 
2 
2 
f 3 
14 until 17 Export Import management Batch-2 Investment 





= = = = = 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 197 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan Tata Kelola Tanggung 


Pembahasan Jawab Sosial 
Perusahaan Pengawas A Perusahaan 
dan Direksi Manajemen Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 





Divisi Sumber Daya Manusia 
Human Resources Division 


Tanggal 
Date 


16 15s.d22 Pekerjaan Jasa dan Pemasangan Server Active Directory Investasi Mesin » 

15 until 22 Service Work and Server Active Directory Installation Machine Investment 
Desember 4 19 s.d 21 Manajemen Audit Mutu untuk LSP Peruri LSP 13 
December 19 until 21 Quality Audit management for Peruri LSP LSP 
18 25 s.d 28 Pengembangan Aplikasi LMS Pendidikan dan Pelatihan 4 
25 until 28 LMS Application Development Education and Training 


No 





Jumlah | Total 
Keterangan: Notes: 
Jumlah frekuensi Diklat selama 2018 sebanyak 261 kali dengan total peserta Education and Training Freguency Number during 2018 was 261 times with 
4209 orang. total of participants 4209 people. 
Jumlah karyawan peserta Diklat pada 2018 sebanyak 1281 orang. Number of Education and Training participants in 2018 was 1281 people. 
Tingkat Rekrutmen vs Turn Over Recruitement Level vs Turn Over 


Rekrutmen 


Contract 








— E 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 











Chapter 





Supporting Business 3 0 4 










Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Paparan Analisis dan 


Profil Dewan Tata Kelola 


Pembahasan 
Manajemen 


Perusahaan Pengawas 
dan Direksi 


Tanggung 


Jawab Sosial Teporan 


Perusahaan Keuangan 


Perusahaan 





Divisi Sumber Daya Manusia 
Human Resources Division 


Tingkat Keterikatan Karyawan 


Indeks kepuasan kerja karyawan pada 2018, Peruri 
menggunakan konsultan dalam melakukan survei kepuasan 
kerja karyawan dan keterikatan karyawan dengan hasil yang 
sebagaimana dapat dilihat dari grafik di bawah ini: 


Employees Engagement Levels 


Employee Work Satisfaction Index in 2018, Peruri used con- 
sultant in carrying out the survey of employee work satisfac- 
tion index and employee engagement level, with the results 
which could be seen from the graphic below: 


1 % Dissengaged 


10% Passively Dissengaged 


45% Engaged 
pa 
we 
44% Nearly Engaged 


Proporsi karyawan engaged adalah 41% 
Yang paling banyak adalah proporsi karyawan yang nearly 
engaged, yaitu 45% 


Organik PKWT 


Engaged Employees proportion was 41% nearly engaged 
Employees was 45% 


PERURI 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Skor Keterikatan 7.2 (Nearly Engaged) 


Skor keterikatan karyawan adalah rata-rata (mean) 
masing-masing item pembentuk SAY, STAY, STRIVE. 
Tingkat Keterikatan Karyawan Perum Peruri Tahun 2018 
dikategorikan nearly engaged dengan skor 7.2. Karyawan 
dengan keterlibatan sedang ini, dinilai cukup baik dalam 
menyampaikan hasil-hasil positif seputar perusahaan, 
memiliki keinginan untuk bertahan di perusahaan, serta 
kemauan untuk memiliki tanggung jawab lebih di luar 
pekerjaan utamanya 


Chapter 


Pendukung Bisnis | 


04 





Engagement Score 7.2 (Nearly Engaged) 


Employee engagement score was the mean of each item 
that build SAY, STAY, STRIVE. The survey result of the Peruri 
employees level of engagement was categorized in nearly 
engaged with score 7.2, this year. Employees with this nearly 
engaged, considered good enough to convey positive results 
around company, had will to stay in the corporate, and had 
more responsibilities outside their main job. 





SAY 


Secara konsisten 
menyampaikan hal-hal 
positif seputar perusahaan 
kepada sesama karyawan, 
pencari kerja & pelanggan 


Consistently says positive 
things around corporate to 
other employees, appli- 
cants and costumers 


SAY = 7.38 


Leadership & Direction 


“Senior Leadership 

e Direct Leadership 

e Sustainability Organization 
e Organization Regulation 

* Work & Task 

°- Infrastructure 


Work Climate 


“Collaboration 

* Communication 
Diversity 

* Work Life Balance 

°- Empowerment 

* Reward & Recognition 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Memiliki keinginan kuat 
untuk tetap menjadi 
bagian dari perusahaan 


Has strong will to stay as 
part of the corporate 


STAY = 7.38 


Engagement 





STRIVE 


Mau bekerja lebih giat 
dan menunjukan 
perilaku yang 
mendukung kesuksesan 
bisnis perusahaan 


Wants to work harder and 
show behavior that sup- 
ports corporate business 
success 


STRIVE = 7.38 


HR System 


Staffing 
e Learning Development 
Performance Management 
e Career 
Salary & Benefit 
e Health Safety Environtment 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Analisis dan 
Dewan 


Pembahasan 
Manajemen 


Profil 
Perusahaan 


Pengawas 
dan Direksi 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 





Divisi Sumber Daya Manusia 
Human Resources Division 


Tingkat Kepuasan Karyawan 


Indeks Kepuasan Karyawan 


Not Satisfied 
Very Satisfied 3% 
Satisfied — 
Nearly Satisfied 
Not Satisfied = 
Dissatisfied Nearly Satisfied 
21,2% Sa 


Index kepuasan karyawan adalah proporsi karyawan yang 
satisfied dan very satisfied. Indeks kepuasan karyawan Peruri 
2018, masuk dalam level satisfied sebesar 76,8%. Hal ini 
menunjukkan bahwa secara umum, karyawan puas dengan 
pekerjaan dan lingkungan kerjanya serta dalam faktor-faktor 
yang meliputi leadership & direction, work climate, serta HR 
System. Dari 19 (sembilan belas) sub aspek atau drivers 
engagement, ada 3 (tiga) sub aspek yang mendapatkan 
penilaian yang terbaik dalam kategori High (>75%), artinya 
aspek tersebut mendapatkan penilaian yang baik. Karyawan 
Peruri memiliki kepuasan yang tinggi terhadap collaboration, 
diversity dan sustainability organizations. Selain itu, ada 
2 (dua) aspek yang mendapatkan penilaian terendah dan 
dianggap masih perlu ditingkatkan. Meski demikian, tiga 
aspek tersebut masih masuk dalam kategori Low (<50%) 
yaitu career dan performance management 





Indeks Kepuasan Karyawan Peruri 


Kategori 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 









Level of Employees Satisfaction 


Employees Satisfied Index 


Dissatisfied 
a — < Very Satisfied 
Very Satisfied * Satisfied 
+ Nearly Satisfied 
14,9% 
“a * Not Satisfied 
* Dissatisfied 








Satisfied 
— 60,5% 


Employees sattisfied index were satisfied and very satisfied. 
Peruri employees satisfied level was in satisfied level of 76,8%. 
This showed in general, the employees satisfied with the work 
and working environment, with supports including leadership, 
work climate, and HR system. From 19 sub-aspect or engage- 
ment driver got the best score with high category (>75%), it 
meant that aspect had a good score. Employees had high 
satisfied level on between departements collaboration, the 
existed diversity was not the boundaries in working and of 
sustainability organization. Besides that, there were 2 aspects 
which got lowest score and needed to improve, they were ca- 
reer improvement and performance management. These two 
aspects were Still in the low category (<50%). 





Peruri Employee Satisfied Index 


Category 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Uraian mengenai Hak Asasi Manusia (Kesetaraan 
Gender, Upah, Kebebasan Berpendapat, Jam Kerja 
dan Kesempatan Kerja) 


Peruri memiliki komitmen dalam menjaga hak asasi manusia 
pada setiap karyawannya berupa memberikan hak dan 
kesempatan yang sama kepada setiap karyawan tanpa 
memandang jenis kelamin, suku, agama, ras, ataupun kondisi 
fisik lainnya dalam hal pengembangan diri, pemberian upah 
kerja, jam kerja, kesempatan kerja, maupun kebebasan 
dalam berpendapat. 


Kebijakan Pensiun 


Peruri telah memberikan kebijakan jaminan pensiun sesuai 
peraturan perundangan tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN) melalui BPJS Ketenagakerjaan, kebijakan 
pensiun dalam Program Pensiun luran Pasti kepada 
Karyawan (bagi pegawai yang diangkat sebagai Pegawai 
Tetap sejak 2007). 


Hubungan Industrial 


Hubungan industrial merupakan hubungan antara semua 
pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi 
atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Hubungan 
industrial tersebut harus diciptakan sedemikian rupa agar 
aman, harmonis, serasi dan sejalan, agar perusahaan dapat 
terus meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan 
kesejahteraan semua pihak yang terkait atau berkepentingan 
terhadap perusahaan tersebut. 


Hubungan Industrial telah terjalin antara lain melalui program : 


a. Agenda pertemuan antara Serikat Pekerja selaku per 
wakilan Karyawan/ti dengan Jajaran Direksi dan SDM; 


b. Program Here Us Hear You dalam 2018, sudah 
dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan antara 
Direksi dengan Karyawan/ti Peruri di masing-masing 
gedung yang terdapat di Peruri. 


Kebijakan Kebebasan Serikat Pekerja 


Serikat Pekerja merupakan sarana penghubung antara 
perusahaan dengan karyawan untuk menciptakan hubungan 
yang baik dan harmonis antar kedua belah pihak. Sesuai 
dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000, 
tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Peruri memberikan 
kebebasan kepada karyawan untuk menjadi salah satu 
anggota Serikat Pekerja yang ada di Peruri: 


1. Serikat Pekerja Peruri Bersatu (SPPB). 

2. Serikat Pekerja Perum Peruri (SP3). 

3. Serikat Pekerja Bersama Membangun Peruri (SP- 
Bemper). 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Chapter 


Pendukung Bisnis | 04 


Description on Human Rights (Gender Eguality, 
Wage, Freedom of Speech, Working Time and 
Working Opportunity) 


Peruri had commitment to maintain human rights to each 
employee by giving the same rights and opportunity to every 
employee without considering gender, tribes, religions, race 
or physical condition in improving self, wage, working hour, 
job opportunity and freedom of speech. 


Pension Policies 


Peruri gave pension insurance according to regulation about 
social insurance system or called sistem jaminan sosial 
nasional (SJSN) through BPJS of employement and also 
pension policy in certainty contribution for pension program 
especially permanent employees appointed since 2007. 


Industrial Relation 


Industrial relation was the relation between all related parties 
or interest on production process or services in the company. 
Industrial relation was endeavored to exist in safe, harmony, 
compatible, in line condition, so at the end would effect on the 
welfare level of all related and interest parties in the company. 


Industrial relation has created through these following 
program: 


a. Meeting agenda between labor union/serikat pekerja (SP) 
as representation of employees with directors ranks and HRD 
division; 

b. Here Us Hear You Program as a place for meeting between 
directors and employees, that had been done 4 times during 
2018. 


Labor Union Freedom Policy 


Labor Union was connecting media between corporation and 
employees to create good and harmonic relation between 
both parties. According to regulation no 21 year 2000, about 
Employee Union/Labor Union, Peruri gives freedom to 
employee to be one of labor unions in Peruri: 


=à 


Serikat Pekerja Peruri Bersatu (SPPB). 

2. Serikat Pekerja Perum Peruri (SP3). 

3. Serikat Pekerja Bersama Membangun Peruri (SP- 
Bemper). 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Analisis dan 


Pembahasan 


Tanggung 
Tata Kelola Jawab Sosial Laporan 


Perusahaan Keuangan 
Perusahaan 


Perusahaan Pengawas 


Manajemen 


dan Direksi 





Divisi Sumber Daya Manusia 
Human Resources Division 


Perusahaan juga memberikan bantuan iuran keanggotaan 
kepada serikat pekerja yang telah diatur pada SKEP-95/ 
11/2010, pada12 Februari 2010. 


Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia 
Nomor 28 tahun 20014, pada 31 Desember 2014, Serikat 
Pekerja Peruri Bersatu dan Serikat Pekerja Perum Peruri 
dapat mewakili Karyawan/ti dalam melakukan Perudingan 
Perjanjian Kerja Bersama dengan Perusahaan yang dilakukan 
setiap 2 (dua) tahun sekali. 


Perjanjian Kerja Bersama 


Perundingan Perjanjian Kerja Bersama Peruri telah 
dilakukan pada Agustus 2017, antara perusahaan dengan 
serikat pekerja dan menghasilkan Perjanjian Kerja Bersama 
yang telah ditandatanggani oleh kedua belah pihak pada 
29 Desember 2017, dan didaftarkan di Kementerian 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia serta Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan masa 
berlaku 2 tahun (1 Januari 2018 — 31 Desember 2019). 


Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan 


Masalah ketenagakerjaan di Peruri pada dasarnya telah 
diatur dalam PKB pada BAB XV Penyelesaian Keluh Kesah 
Pasal 103, yaitu: 


a. Perlakuan yang layak sesuai dengan peraturan 
serta ketentuan-ketentuan yang ada dan berlaku di 
Perusahaan. 

b. Perlindungan hukum terhadap ketidakadilan atau 
tindakan sewenang-wenang dari atasannya. 


Apabila Karyawan/ti merasa tidak puas karena terdapat 
dalam hal-hal pada ketentuan di atas dimaksud, maka 
karyawan/ti tersebut membuat surat kepada atasan langsung 
untuk mendapatkan penyelesaian dengan tahapan-tahapan 
sebagai berikut: 


a. Tahap! 
Keluh kesah disampaikan kepada atasan untuk 
diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan 
tembusan dapat disampaikan kepada Serikat Pekerja. 


b. Tahap II 
Dalam penyampaian keluh kesah Tahap | tidak dapat 
diselesaikan sesuai waktu yang sudah ditetapkan, maka 
keluh kesah disampaikan kepada Kadiv SDM untuk 
diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Corporate also gives membership fee assistance to labor 
unions, which arranged in SKEP-95/11/2010, on February 
12th, 2010. 


According to Ministry of Indonesian Labor Regulation Number 
28, on 31st December 2014, SPPB dan SP3, could represent 
employee in discussing working contract with company, which 
could be done twice a year. 


Cooperation Agreement 


The cooperation contract/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), 
had done in Agustus 2017 between Peruri with SP, and the 
result was PKB signed by both sides of parties in December 
29, 2017, and registered in Labor of RI Ministry Offices, Labor 
and Karawang district Transmigration with validity period of 2 
years. (January 1, 2018 — December 31, 2019). 


Labor Problems Complaint Mechanism 


Labor problems in Peruri bassically set in PKB CHAPTER XV 
settlement of complaints article, as follows : 


a. Proper treatment according to existed regulations and 
applied in the company. 


b. Legal protection on injustice and arbitrariness from the 
direct supervisor. 


If the employee didn’t feel satisfied because of above 
regulations, then the employee made the letter to the direct 
supervisor to get the settlements using these steps: 


a. First Step 
Complaint delivers to direct supervisor for the settlement 
in 7 work days and send copy letters to Labor Union. 


b. Second Step 
If delivering complaint in first step couldn’t settle according 
to the time set, so the complaints delivered to HR head of 
division for the settlement in 7 work days. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





c. Tahap III 


Dalam hal penyampaian keluh kesah Tahap II tidak dapat 
diselesaikan sesuai waktu yang sudah ditetapkan, maka: 


* Keluh kesah terkait dengan Perselisihan Hubungan 
Industrial dapat melakukan penyelesaian melalui 


Perundingan Bipartit. 


* Keluh kesah yang tidak terkait dengan Perselisihan 
Hubungan Industrial dapat melakukan penyelesaian 


melalui Lembaga Kerja Sama Bipartit. 


Profil Kepala Divisi 


Kepala Koordinator 


Pendukung Bisnis | 


Third Step, 


Chapter 


04 





If delivering complaints in second step couldn't settle 
according to the time set, so : 


* Complaint related to industrial relation dispute could 
go through Bipartite Negotiation. 


* Complaints which not related to industrial relation 
dispute could go through bipartite cooperation 


agency. 


Head of Division Profile 


























Hubungan Antar Lembaga 54th, 11 bl S1 - EKONOMI MANAJEMEN SKEP-314/IV/2018 DEPOK 
Dwiyani H The Chief Coordinator Bisaya as months BACHELOR DEGREE - MAN- SKEP-314/IV/2018 DEPOK 
Relations Between y ? AGEMENT OF ECONOMY 
Institutions 
Kepala Divisi Pengadaan S2 -MAGISTER TEKNIK 
INDUSTRI BEKASI 
Fasilit 45 th l KEP-314/IV/201 
jan gayan Pa in 45 2 — MASTER DEGREE ` MAS: a — BEKAS! 
Generaliinfrasiructur Division y i TER OF INDUSTRIAL ENGI- 
ene structu IVISIO NEERING 
Kepala Divisi Pengamanan S2 - MAGISTER 
mena abdi MANAJEMEN SDM KARAWANG 
5 Perusahaan 45 th, 6 bl SKEP-430/V/2018 
Neneng Suangsih Head of Corporate Securit 45years, 6 months MASTER DEGREE- SKEP-430/V/2018 KARAWANG 
aa y yen MASTER OF HUMAN RE- 
A SOURCES MANAGEMENT 
— S2 - MAGISTER 
MANAJEMEN MARKETIN 
Pengembangan 54 th, 6 bl J G SKEP-314/IV/2018 JAKARTA 
Pramono . MASTER DEGREE- MASTER 
Head of Education, 54 years, 6 months OF MARKETING SKEP-314/IV/2018 JAKARTA 
Researchs and Development MANAGEMENT 
Center 
Kepala Divisi Teknologi S2 - MAGISTER TEKNIK BANDUNG 
Haim Sulasmong Informasi 58 th, 5 bl INFORMASI SKEP-369/V/2018 BANDUNG 
Head of Information 58 years, 5 months MASTER INFORMATION SKEP-369/V/2018 
Technology Division TECHNOLOGY 
Kepala Divisi Keuangan dan 
3 Akuntansi 34 th, 2 bl S1 EKONOMI MANAJEMEN SKEP-314/IV/2018 JAKARTA 
AN AN oa of Accounting and 34 years, 2 months | BACHELOR DEGREE -MAN- |  SKEP-314/V/2018 JAKARTA 
S ° ie ke ga " | AGEMENT OF ECONOMY 
Finance Division 
Kepala Satuan Pengawasan 
Intern 55 th, 11 bl S1 - EKONOMI MANAJEMEN SKEP-336/V/2018 KARAWANG 
Adi Busono Prasojo Headiof internal Supenison 55 vears 4 ‘agains BACHELOR DEGREE - MAN- SKEP-336/V/2018 KARAWANG 
uli Ba AGEMENT OF ECONOMY 
Unit /SPI 
Head of Corporate Secretary 
Eddy Kurnia and Strategic Planning 61 th, 1 bl S3 - ADMINISTRASI SKEP-430/V/2018 BANDUNG 
y Head of Corporate Secretary 61 years, 1 month PENDIDIKAN SKEP-430/V/2018 BANDUNG 
and Strategic Planning 
Abana RENE Head of Risk Management 52 th, 4 bl z A — pads ens Si SKEP-508/VII/2018 KARAWANG 
y Head of Risk Management 52 years, 4 months SKEP-508/V11/2018 KARAWANG 











INFORMATION SYSTEM 














Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Profil 


Perusahaan 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 





Divisi Sumber Daya Manusia 
Human Resources Division 


Ronald H. Sinaga 


Farah Fitria Rahmayanti 


Yazi Deswan 


Suhadak Bahariawan 


Achmad Karunia Gunajaya 





Kepala Divisi 
Pengembangan Usaha 
dan Pengelolaan Anak 

















Perusahaan 55 th 52- MANAJEMEN BISNIS SKEP-508/V11/2018 TANGERANG 
j MASTER BUSINESS TANGERANG 
Head of Business 55 years SKEP-508/V11/2018 
eas MANAGEMENT 
Development and Subsidiary 
Company Management 
Division 
Kepala Strategic Business 
Unit (SBU) Digital Security 44 th, 3 bl S1 - TEKNIK INFORMATIKA SKEP-314/1V/2018 DEPOK 
Head of Digital Security 44 years, 3 months MASTER INFORMATION SKEP-314/1V/2018 DEPOK 
Strategic Business Unit TECHNOLOGY 
(SBU) 
2 - MAGISTER TEKNIK 
Kepala Proyek Bisnis High $ a 
Security Paper 55 th, O bl MASTER DEGREE SKEP-314/IV/2018 JAKARTA 
— s eas — 55years, 0 month . MASTER OF CIVIL SKEP-314/IV/2018 JAKARTA 
aoe — ENGINEERING 
Kepala Divisi Teknik dan 
Jaminan Keandalan 52 th. 7 bl S1 - TEKNIK INDUSTRI SKEP-314/IV/2018 KARAWANG 
Head of Technical and Sivas > — BACHELOR DEGREE -IN- SKEP-314/IV/2018 KARAWANG 
Reliability Guarantee and y | DUSTRIAL ENGINEERING 
Division 
Kepala Strategic Business S2 - MAGISTER TEKNIK 
Unit (SBU) Uang RI INDUSTRI 
Head of Indonesian Money 55 th, 9 bl MASTER DEGREE - MAS SKEP-314/IV/2018 JAKARTA 
— Unit 55 years, 9 months TER OF INDUSTRIAL ENGI- SKEP-314/IV/2018 JAKARTA 
NEERING 
Kepala Strategic Business 
2 - MAGISTER TEKNIK 
Unit (SBU) PP 32 Non S pa 
Uang RI | 46 th, 7 bl MASTER DEGREE - MA- SKEP-698/X/2018 KARAWANG 
Head of Indonesian PP 46 years, 7 months SKEP-698/X/2018 KARAWANG 


32 Non-Money Strategic 
Business Unit (SBU) 








GISTER MECHANICAL 
ENGINEERING 











Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Chapter 
Pendukung Bisnis | Supporting Business 04 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 207 





Laporan 
Profil Dewan 


Perusahaan Pengawas 
dan Direksi 


Analisis dan Tanggung 


Pembahasan 


Laporan 
Keuangan 


Pendukung Tata Kelola 


Bisnis Perusahaan Jawab Sosial 


Manajemen Perusahaan 








MATERAI 
DUTY STAMP 


Materai sebagai salah satu dokumen sekuriti negara 
untuk tanda keabsahan dan legalitas dokumen surat 
perjanjian. Produk dokumen sekuriti ini mengandung 
unsur-unsur fitur sekuriti, seperti penggunaan hologram 
sekuriti dan teknik cetak intaglio, sebagaimana yang 
terdapat pada uang kertas Republik Indonesia. 


Duty stamp as a sign of security and legitamcy and legality 
of agreements. The security document product has security 
features elements, such as the use of security holograms 
and intaglio printing technigues, as contained in the 
banknotes of the Republic of Indonesia. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 








Chapter 
Tata Kelola Perusahaan | Good Corporate Governance 0 4 





GOOD CORPORATE GOVERNANCE 


Basis for GCG 
Implementation 
GCG Structure 
GCG Milestone 
The Purpose of 
Implementing Corporate Governance 
Corporate Governance Implementation 
Secretary of The Board of Supervisory 
GCG Implementation Stage in Peruri 
Assessment Result of Corporate 





Governance 
Corporate Governance Policy 





Updating of Corporate Governance Guidelines and Code of Conduct Guidelines 
GCG Socialization 








The Scope of Corporate 






































Governance Policies 
Achievement of Key Performance Indicator (KPI) 


2018 

Joint Discussion Meeting 

Board of Supervisory 
Secretary of Supervisory Board 
Audit Committee 
Remuneration and Nomination Committee 
Risk Evaluation and Nomination 

Committee 


Remuneration for The Board of 
Supervisory and The Board of Directory 
Directors 
Affiliation 
Diversity of The Board 
of The Supervisory and The Board of Directors 
Directors of Support Organ 
Corporate Secretary and 
Strategic Planning 
Information Access For Public 
Internal Audit 
Internal Control System 
Corporate Public Accountant 
Code of Ethics 
Gratification Control 
Examination of 
State Administration Assets Report (LKHPN) 
Risk Management 
Corporate Management System 
Litigation and Legal Case 
Whistle Blowing System 
Anti Corruption Policy 
Bad Corporate Governance Practice 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Laporan 
Profil Dewan 


eNO Pendukung Tata Kelola 
Pembahasan —— 
Perusahaan Pengawas f Bisnis Perusahaan 
7 7 Manajemen 
dan Direksi 


Tanggung 
Jawab Sosial 


Laporan 


Keuangan 
Perusahaan g 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN MENJADI SEBUAH KEHARUSAN UNTUK MENUNJANG 
KEBERLANGSUNGAN BISNIS DALAM JANGKA PANJANG. 


Implementation of corporate governance is a prerequisite in support of business sustainability in the long-term horizon. 


BANK INDONESIA 


5000 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Tata Kelola Perusahaan | 


Langkah Peruri untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi 
dalam hal kinerja dan kemampuan berorganisasi serta 
dalam rangka memastikan pemenuhan aspirasi dari seluruh 
pemangku kepentingan, maka perusahaan terus berupaya 
untuk melakukan penyempurnaan sistem tata kelola 
perusahaan. 


Pada 2018, merupakan tahapan Peruri untuk mencapai 
Good Governed Company, yaitu tata kelola telah menjadi 
suatu sistem bagi Peruri untuk mewujudkan iklim usaha 
yang kondusif dan tumbuh secara berkelanjutan dalam 
lingkungan bisnis yang semakin kompleks. 


DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 
YANG BAIK 


Peruri melandaskan penerapan tata kelolanya berdasarkan 
Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2006, pada 22 September 2006, tentang Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dan 
menjadikannya sebagai salah satu dasar hukum operasional 
di lingkungan perusahaan. 


Sebagai wujud komitmen dalam pelaksanaan tata kelola, 
Peruri telah menerbitkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan 
(Code of Corporate Governance) pada 26 Juli 2007, yang 
telah ditandatangani oleh direksi dan dewan pengawas. 
Secara lebih rinci, pelaksanaan komitmen ini dijabarkan 
menjadi pedoman teknis penerapan tata kelola perusahaan 
melalui kebijakan penerapan Good Corporate Governance 
Nomor SKEP-566/X1/2007, pada 1 November 2007, tentang 
Penerapan Good Corporate Governance. 


Pada 2015, perusahaan telah melakukan pemutakhiran 
pedoman tata kelola perusahaan melalui Surat Keputusan 
Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Nomor SK-04/ 
DP/XII/2015 dan KEP-12/XII/2015, tentang Pedoman Tata 
Kelola Perusahaan dan Pedoman Etika Perilaku, yang 
masih berlaku hingga akhir 2018. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





In order to move to the next level in terms of organizational 
performance and capability as well as to ensure the fulfllment 
of all stakeholders' aspirations, the company has continued 
with efforts to improve its corporate governance system. 


In 2018, was the period for Peruri to reach the stage of 
‘Good Governed Company’, with a corporate governance 
system that will enable Peruri to create a conducive work 
environment and to maintain sustainable growth in an 
increasingly complex business environment. 


BASIS FOR GCG IMPLEMENTATION 


Peruri bases the implementation of its governance on the 
Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia 
No 32 of 2006, on 22 September 2006, concerning a Public 
Company that Prints Indonesian Currency (Peruri) and 
has made it as one of operational legal basis within the 
organization. 


As a continuation of its commitment in governance, Peruri 
has published The Code of Corporate Governance on 
July 26, 2007, which has been signed by the board of 
directors and the board of supervisory. In more details, 
the implementation of this commitment is translated into a 
technical guideline for the implementation of good corporate 
governance through the policy of GCG Implementation 
Number SKEP-566/X1/2007, on November 1, 2007 on the 
Implementation of Good Corporate Governance. 


In 2015, the company has updated its corporate governance 
guidelines through Joint Decree of the Board of Directors 
and Board of Supervisory Number SK-04/DP/XII/2015 and 
KEP-12/X11/2015 on Code of Corporate Governance and 
Code of Conduct, which remain still effective until end off 
2018. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pendukung 
Pengawas Pembahasan Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Pernyataan Penerapan Tata Kelola Perusahaan 


Perusahaan memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan 
tata kelelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal 
dengan Good Corporate Governance (GCG). Sejak 2016, 
secara berkelanjutan telah dilakukan penandatanganan 
pernyataan komitmen yang tertuang dalam pakta integritas. 


Pada 20 Agustus 2018, manajemen Peruri, bersama kepala 
divisi/setingkat, kepala departemen/setingkat dan seluruh 
direksi anak perusahaan telah menandatangani pakta 
integritas. Penerapan GCG dipantau secara langsung oleh 
direksi di bawah pengawasan dewan pengawas. 


Direksi menunjuk divisi risk management sebagai unit 
penanggung jawab penerapan GCG melalui Berita Acara 
Penetapan Penanggung Jawab Penerapan GCG pada 
11 Januari 2018, yang ditandatangani oleh seluruh direksi. 
Adapun tugasnya adalah sebagai berikut: 


a. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk 
memastikan perusahaan memenuhi Pedoman 
Penerapan GCG pada Badan Usaha Milik Negara dan 
Peraturan Perundang-undangan Lainnya dalam rangka 
Melaksanakan Prinsip-prinsip GCG. 

b. Memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan 
terhadap seluruh peraturan dan kebijakan perusahaan. 

c. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap komitmen 
yang dibuat oleh perusahaan dalam bentuk pakta 
integritas. 


GCG MILESTONES 


3 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 

3 Years 3 Years 4 Years 

GOOD GOOD 

CG GOVERNED CORPORATE 
COMMITMENT COMPPANY CITIZEN 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Statement of Implementation of Corporate Governance 


Corporate has strong commitment to implement good 
company governance, known as good corporate governance 
(GCG). Since 2016, The corporate has signed the statement 
of commitment sustainably which is poured in to integrity 
pact. 


On August 20th 2018, Peruri’s management, along with 
heads of division, heads of department and all subsidiary 
directors had signed the integrity pact. Governance 
implementation is monitored directly by directors and under 
supervision of supervisory board. 


Directors appoint management risk division as GCG 
implementation reponsible unit through official report of unit 
In charge of GCG implementation on January 11th, 2018, 
signed by all directors. 

The assignments are as follows: 


a. Drafting work plan needed to assure corporate meets 
the GCG implementation guidelines in state-owned 
enterprises (SoE) and other legislation in order to 
implement GCG principles. 


b. Monitoring and maintaining corpoate compliance on all 
company regulations and policies. 

c. Monitoring and maintaining corporate compliance on 
commitment made by corporate on integrity pact. 


GCG MILESTONES 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


* Evaluasi tata kelola 
perusahaan secara 
menyeluruh, 

+ Pemutakhiran seluruh 
kebijakan tata kelola 
perusahaan meliputi CoCG, 
COC, BOD, Pengendalian 
Gratifikasi, Penyampaikan 
LHKPN, WBS. 


Tata Kelola Perusahaan | 





* GCG sebagai budaya di 
Peruri, 

+ Penerapan GCG 
terintegrasi, 


* Evaluate overall corporate 
governance, 


Implementasi dashboard dan 
upgrade versi dari dashboard 
management system. 


+ Inisiasi GRC terintegrasi 
(dengan anak perusahaan) 


* Updating all corporate 
governance policies 
including CoCG, COC, BOD, 
Gratuity Control, LHKPN 
Deliverers, WBS. 





2015 





Distribusi dan sosialisasi 
seluruh kebijakan, inisiasi 
penerapan tata kelola 
perusahaan sebagai budaya, 
pembuatan dashboard 
manajemen sistem. 


Distribution and dissemination 
of all policies, initiation 

of the implementation of 
corporate governance as a 


The implementation of 
dashboard and updating the 
version of the dashboard 
management system. 





* GCG as a culture at Peruri 
* Integrated GCG 


implementation, Budaya. 
* Integrated GRC initiatives, 
including subsidiaries. Culture. 


+ Inisiasi GCG terintegrasi 
(dengan anak perusahaan), 

+ Penerapan Governance, 
Risk and Compliance. 


GRC terintegrasi. 


Integrated GRC. 


* The initiation of Integrated 
GCG , including 
subsidiaries, 

+ The implementation of 
Governance, Risk and 
Compliance (GRC). 


culture, creation of a system 
management dashboard. 


Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 


Demi menerapkan kewajiban tata kelola perusahaan yang 
baik, perusahaan menuangkannya dalam komitmen seluruh 
insan Peruri melalui pedoman tata kelola perusahaan (Code 
of Corporate Governance) dan pedoman etika perilaku 
(Code of Conduct) yang disahkan oleh Direksi dan Dewan 
Pengawas Peruri dalam Surat Keputusan Bersama No. SK- 
04/DP/XI1/2015 dan KEP-12/XI11/2015. Seluruh insan Peruri 
tunduk pada peraturan tersebut. 


Selanjutnya, dalam kegiatan operasional selalu didasarkan 
pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik 
sehingga seluruh kegiatan usaha tidak melanggar etika 
moral dalam berbisnis dan perilaku. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


The Purpose of Implementing Corporate Governance 


In order to implement obligatory GCG, corporate pour it on 
the commitment of all members of Peruri through code of 
corporate governance and code of conduct, authorized by 
Directors and Supervissory Board in joint decree No. SK-04/ 
DP/XII/2015 dan KEP-12/XII/2015. All employee in Peruri 
are subject to the rule. 


Hence, all operational activities alwas based on good 
corporate governance, then all business activities does not 
violate the moral of ethic in doing business and in behaviour. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Analisis dan 


Pembahasan pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik di The goals of implementing GCG in Peruri environment : 


lingkungan Peruri bertujuan untuk: 

a. Mengoptimalkan nilai-nilai perusahaan agar a. 
perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik 
secara nasional maupun internasional, sehingga 
mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup 
berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan 
perusahaan. 

b. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, b. 
efektif dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan 
meningkatkan kemandirian organ perusahaan. 

c. Mendorong agar seluruh insan Peruri menjalankan C: 
tindakan-tindakan dilandasi dengan etika yang tinggi 
dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan pemerintah, 
serta dapat melaksanakan tanggung jawab sosial 
perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun 
kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan dengan 
baik. 

d. Meningkatkan dan menguatkan kontribusi perusahaan d. 
dalam pertumbuhan perekonomian nasional. 


Optimize corporate values so the corporate can compete 
nationally and internationally and able to maintain its 
sustainable existency and to achieve the purpose and 
objectives of the company. 


Encouraging professional, effective and eficient 
corporate management, and also empowering function 
and improve the corporate independence. 

Encourage all members of Peruri run all actions based on 
high ethic and compliance with goverment regulations, 
and able to carry out corporate social responsibility for 
stake holders and also the good sustainable environment 
around the company. 


Improve the corporate contribution in national economic 
growth. 


STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006, According to goverment regulation number 32, 2006, 
tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik about general money printing company Peruri, part 5, 
Indonesia, Bagian Kelima tentang Organ Perusahaan, pasal about corporate, article 13, stated that, company organ are 
13, menyatakan bahwa organ perusahaan adalah menteri, minister, supervisory board and directors. 


dewan pengawas dan direksi. 


MENTERI 
MINISTER 


DEWAN PENGAWAS 
BOARD OF SUPERVISORY 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





DIREKSI 
DIRECTOR 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 





Penerapan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Implementation 

Sesuai dengan roadmap penerapan GCG, Peruri memiliki 2 According to GCG implementation road map, Peruri has 2 

(dua) sasaran berkaitan dengan pelaksanaan GCG, yaitu : goals related to GCG implementation, they are : 

a. Inisiasi GCG terintegrasi (dengan anak perusahaan) a. Initiation of integrated GCG (with subsidiary companies) 
dilakukan melalui sosialisasi GCG kepada anak done through GCG socialization to subsidiary companies 
perusahaan yang dilaksanakan pada: on: 





Anak Perusahaan Tanggal Peserta 

Subsidiaries Dates Audience 
PT. PWT 5 — 6 Februari 2018 Direksi dan karyawan 
February 5 - 6 2018 Directors & employee 


(20 orang | audience) 


PT. Peruri Digital Security 19 Maret 2018 Direksi dan pimpinan senior 
March 19/2018 Directors & Senior Chiefs 
(9 orang | audience) 


PT. Peruri Properti 20 Maret 2018 Direksi dan pimpinan senior 
March 20/2018 Directors & Senior Chiefs 
(8 orang | audience) 


PT. Peruri Security Papermill 2 April 2018 Direksi dan pimpinan senior 
April 2/2018 Directors & Senior Chiefs 
(23 orang | audience) 


b. Penerapan Governance, Risk and Compliance 2. Governance implementation, risk and compliance 
Hal ini sejalan dengan prinsip six eyes principles tertuang This is in line with six eyes principles poured into risk 
dalam risk management and compliance manual BAB management and compliance manual chapter VII, 
VII yang menyatakan bahwa prinsip pengambilan stated that, decision making principle based on six eyes 
keputusan secara six eyes principle dan segreration principle and segreration duties includes: 
duties meliputi : 1. Initiator. 
1. Initiator. 2. Reviewer. 
2. Reviewer. 3. Approval. 
3. Approval. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Profil 


Perusahaan 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Pendukung 
Bisnis 


TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Tahapan Implementasi GCG di Peruri 


2015 


2016 


2017 


2018 


2019 


Melakukan evaluasi atas penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik, memutakhirkan seluruh 
kebijakan dan pedoman perusahaan dalam rangka 
penerapan tata kelola perusahaan yang baik. 
Tahap komitmen terhadap penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. 


Membangun tata kelola perusahaan menjadi sebuah 
sistem. Melakukan asesmen atas penerapan GCG, 
yang hasilnya menjadi area of improvement dalam 
meningkatkan kualitas sistem tata kelola perusahaan 
yang baik. Peruri melakukan sosialisasi kepada 
seluruh pegawai tentang GCG dan mengukur 
pemahaman insan peruri, sehingga GCG menjadi 
budaya yang melekat. Tata kelola perusahaan yang 
baik sebagai sistem dan suatu budaya, dilakukan 
secara paralel mengingat pembentukan budaya perlu 
dilakukan sejak awal. 


Pemahaman atas penerapan tata kelola perusahaan 
yang baik mengalami peningkatan, tingkat awareness 
insan Peruri juga menunjukkan respon yang positif, 
beberapa kegiatan perusahaan telah mengacu pada 
tata kelola perusahaan yang baik. 


Tata kelola perusahaan terintegrasi menjadi salah satu 
target dari penerapan GCG. Peruri akan melakukan 
integrasi sistem tata kelola perusahaan yang baik 
dengan anak perusahaan, sehingga sejalan, dengan 
kualitas yang semakin baik. 


Peruri menerapkan Sistem Governance, Risk, and 
Compliance (GRC) untuk mengoptimalkan fungsi 
pengawasan dan pengendalian yang efektif dan 
efisien, untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang 
sehat dan berkelanjutan. 


Sesuai dengan roadmap dan sejalan dengan 
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), 
pada 2019, adalah awal penerapan GCG sebagai 
sebuah budaya. Hal ini akan mempermudah dalam 
melakukan integrasi tata kelola perusahaan dengan 
anak perusahaan. 


GCG terintegrasi dengan anak perusahaan berjalan 
dan terbangun sebagai sistem GCG antara induk 


dengan anak perusahaan. 


GCG berjalan dengan didukung seluruh sistem — 
sistem yang berlaku, baik manajemen risiko maupun 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


GCG Implementation Stage in Peruri 


2015 


2016 


2017 


2018 


2019 


Evaluate GCG implementation, updating all corporate 
policies and guidelines to implement good corporate 
governance. Commitment stage on implementation 
good corporate governance. 


Development corporate governance into a system. 
Carry out assessment on GCG implementation, in 
which the results become the improvement area to 
improve the quality of good company governance 
system. Peruri carries out sosialization of GCG to 
all employees and measure their understanding, so 
that GCG become inherent culture. Good company 
governance as a system and culture, done in parallel, 
because cutural formation needs to start early. 


Understanding on good corporate governance has 
increased, stage of awareness in Peruri's employee 
shows positive respon, several corporate activities 
refer to good corporate governance. 


Integrated corporate governance becomes one of 
GCG implementation. Peruri will integrate good 
governance system with subsidiary companies, with 
better guality. 


Peruri implements governance, risk, and compliance 
(GRC) system to optimize monitoring function and 
effective and efficient control to empower healthy and 
sustainable business growth. 


According to roadmap and in line with corporate long 
term planning/Rencana Jangka Panjang Perusahaan 
(RJPP), in 2019, is the beginning of implementing 
GCG as a culture. This can make corporate 
governance integrated with subsidiary companies 
easier. 


GCG is integrated with subsidiary companies runs 
and builds as GCG system between corporate and 
subsidiary companies. 


GCG runs with the support of the whole applied 
systems, both risk management and also compliance. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


compliance. Inisiasi GRC terintegrasi (dengan anak 
perusahaan) dilakukan agar antara Peruri dan 
perusahaan anak berjalan selaras. 


2020 Diterapkannya Governance, Risk and Compliance 
(GRC) terintegrasi antara perusahaan anak dengan 
induk perusahaan. Diharapkan dengan berjalannya 
sistem terintegrasi tersebut dapat mendukung 
keberlangsungan hidup baik Peruri dengan seluruh 
perusahaan anak. 


2021 Terciptanya budaya perusahaan, dalam hal ini budaya 
pengelolaan perusahaan secara baik dengan tujuan 
mewujudkan situasi bisnis sehat dan tumbuh secara 
berkelanjutan. 


Hasil Penilaian Tata Kelola Perusahaan 


Self Assessment GCG dilakukan pada 31 November 2018 
— 14 Februari 2019, oleh tim internal yang telah ditunjuk 
melalui Surat Keputusan Direksi Nomor : SKEP-550/ 
VIII/2018, tentang Tim Self Assessment Implementasi GCG 
Perum Peruri Tahun Buku 2018. 


Berdasarkan SK-16/S.MBU/2012, tentang  Indikator/ 
Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 
pada Badan Usaha Milik Negara, Self Assessment GCG 
dilaksanakan dengan 2 (dua) sasaran, yaitu : pelaksanaan 
tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian penerapan GCG 
dan pelaksanaan Self Assessment terhadap penerapan 
GCG. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Initiation of integrated GRC (with subsidiary 
companies) is done to make sure Peruri and is 
subsidiary companies goes in one direction. 


2020 The implementation of GRC integrated between 
corporate and subsidiary companies. With the 
running of this system, the corporate expects this 
integrated system can support sustainability of Peruri 
and subsidiary companies. 


2021 Corporate cultured developed, in this case good 
corporate governance culture in order to manifest 
healthy business situation and grow sustainably. 


Assessment Results of Corporate Governance 


GCG self-assessment was carried out from November 31st, 
2018 — February 14th, 2019, by internal team appointed 
by directors decree no: SKEP-550/VIII/2018, about self- 
assessment team on GCG implementation in Perum Peruri 
with year book of 2018. 


Based on SK-16/S.MBU/2012, about parameter/indicator of 
assessment and evaluation on good corporate governance 
on state-owned enterprises, GCG self-assessment 
implemented with 2 objectives, they are: implementation of 
GCG application assesment recomendation result follow-up 
and implementation of self assessment on GCG application. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 217 





Laporan 


Profil Dewan Analisis dan 


Pembahasan pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Adapun hasil self assessment GCG Tahun Buku 2018 
adalah sebagai berikut: 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


The result of GCG self assessment for 2018: 


2018 





Self Assessment oleh Self Assessment oleh 
SPI Self Assesment IICG | Self Assessment 


by SPI by IICG 
Aspek | Aspect yo y Á 


Tingkat Tingkat 

Skor | Pemenuhan Skor | Pemenuhan 

Score (%) | Level of Score (So) Level of 
fulfillment fulfillment 


Komitmen terhadap 6.106 87 6.29 89.86 
Penerapan Tata 
Kelola secara 
berkelanjutan | 
Commitment 

of sustainable 
Governance 
Application 











Self Assessment 
oleh Tim Internal | 
Self Assessment by 

Internal Team 






Self Assessment oleh Self Assessment oleh 
SPI | Self Assesment by IICG I Self Assessment 
SPI by IICG 











Tingkat Tingkat Tingkat 

Skor | Pemenuhan Skor | Pemenuhan Skorl Pemenuhan 

Score (%) | Level of Score (%)|Levelof Score (%)| Level of 
fulfillment fulfillment fulfillment 


6.382 6.382 | 6,569 93,84 6,66 95,14 





Pemilik Modal | 6.702 74) 7.973 88.58 
Capital Owner 


8.049 8.049 | 8,609 95,66 | 7,347 81,63 





Dewan Pengawas | 30.447 87 31.082 88.80 
Supervisory Board 


31.993 31.993 | 32,11 91,75 | 32,52 92,93 





Direksi | Directors 31.008 89 | 31.701 90.58 


33.107 33.107 | 32,15 91,85 | 32,57 93,06 





Pengungkapan dan 7.693 85 8.080 89.77 
Transparansi | 
Disclosure and 
Transparancy 


82.19 82.19 8,29 92,16 8,73 97 





SUB TOTAL 81,986 82 | 85.126 89.61 


8.775 8.775 | 87,735 87,73 | 87,83 87,83 





Lainnya 3.75 75 1.250 25 


1.250 1.250 | 1,875 26 1,95 39 





TOTAL NILAI 85.736 86 86.375 86.37 
KUALITAS 
PENERAPAN GCG | 
TOTAL GCG 
IMPLEMENTATION 
QUALITY VALUE 




















89 89| 89,61 89,61 | 89,78 89,78 























Kebijakan Tata Kelola Perusahaan 
Dalam PP 32 Tahun 2006, Pasal 7, telah mewajibkan bahwa: 


“Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyelenggarakan 
pelayanan bagi kemanfaatan umum dan juga untuk 
mendapatkan laba agar mandiri serta dapat hidup 
berkelanjutan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (Good Corporate Governance) dengan 
mengutamakan segi keamanan (security) terhadap hasil 
cetak dan/atau produknya.” 


Amanat dari peraturan tersebut kemudian dituangkan dalam 
kebijakan perusahaan melalui Surat Keputusan Bersama 
Direksi dan Dewan Pengawas Peruri Nomor SK-04/DP/ 
XII/2015 dan KEP-12/X1I1/2015, 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Corporate Governance Policy 
In government rule 32, 2006 article 7, has obliged: 


“Characteristics of corporate business is carring on the 
service for general independence and also to gain profit in 
order to be independent and sustainable based on good 
corporate governance with security priority on print out 
results and/or products.” 


The mandate of this regulation is poured into corporate 
policies through joint decree of directors and Peruri's 
supervisory boards, number SK-04/DP/XII/2015; KEP-12/ 
X11/2015, 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of 
Corporate Governance) dan Pedoman Etika Perilaku (Code 
of Conduct). Peruri telah melakukan review secara berkala 
atas efektivitas pedoman tersebut, pada 2018, pedoman 
masih dianggap relevan dengan situasi bisnis Peruri. 


Surat Keputusan bersama tersebut juga telah diinformasikan 
kepada seluruh insan Peruri melalui kegiatan sosialiasi dan 
untuk meningkatkan komitmen dari masing-masing insan 
Peruri, implementasi tata kelola perusahaan yang baik 
termaktub dalam Corporate Policy Manual BAB |, bahwa 
prinsip-prinsip GCG menjadi dasar dalam penetapan 
seluruh kebijakan Perusahaan. 


PEMUTAKHIRAN PEDOMAN TATA KELOLA 
PERUSAHAAN DAN PEDOMAN ETIKA PERILAKU 


Peninjauan atas efektifitas pedoman tata kelola perusahaan 
dan pedoman etika perilaku dilakukan secara berkala 
setiap tahun guna memastikan kesesuaian pedoman 
dengan kondisi perusahaan. Pada November 2018, draft 
pemutakhiran pedoman tata kelola perusahaan & pedoman 
etika perilaku disampaikan kepada direksi dan dewan 
pengawas. 


Setelah mendapat persetujuan dari direksi dan dewan 
pengawas, pedoman ini disahkan melalui Surat Keputusan 
Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Nomor KEP- 
1/1/2019. SK-01/DP/I/2019, pada 29 Januari 2019, tentang 
Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Etika 
Perilaku, yang telah disosialisasikan kepada seluruh 
karyawan melalui Portal Peruri dan sosialisasi GCG 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





about code of corporate governance guidelines & code of 
conduct guidelines. Corporate has reviewed periodically on 
the effectiveness of this guidelines, in 2018 the guidelines is 
still considered relevant to Peruri’s business situation. 


The joint decree has been informed to all members of Peruri 
by sosialization activities. To improve the commitment of all 
parties, the implementation of GCG embodied in corporate 
policy manual chapter I, stated that GCG principles become 
basis of determination to all corporate policies. 


UPDATING OF CORPORATE GOVERNANCE 
GUIDELINES AND CODE OF CONDUCT GUIDELINES 


Overview on effectiveness of corporate governance 
guidelines and code of conduct guidelines is done 
periodically every year to assure the conformity of the 
guidelines with corporate condition. In November 2018, draft 
of updates for corporate governance guidelines and code of 
conduct guidelines sent to directors and supervisory board. 


After the approval of directors and supervisory board, the 
guidelines passed through joint decree of directors and 
supervisory board No. KEP-1/I/2019; SK-01/DP/1/2019, 
January 29th 2019, about corporate governance guidelines 
and code of conduct guidelines, which has been socialized to 
all employees through Portal Peruri and GCG socialization. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Profil Pendukung 


Bisnis 


Perusahaan 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Sosialisasi GCG 


Dalam rangka meningkatkan awareness karyawan atas 
penerapan GCG, secara konsisten perusahaan melakukan 
sosialisasi GCG kepada seluruh karyawan. 


Anak Perusahaan | Tanggal | 


Dates 


Subsidiaries 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


GCG Sosialization 
To improve the employees awareness of GRC 


implementation continuously, the corporate carries out GCG 
socialization to all employees. 


Jumlah Peserta | 





Sharing Knowledge 11 Januari 2018 
January, 11th 2018 
PT. PWT 5 — 6 Februari 2018 


February, 5th-6th 2018 


19 Maret 2018 
March, 19th 2018 


PT. Peruri Digital Security 


20 Maret 2018 
March, 20th 2018 


PT. Peruri Properti 


PT. Peruri Security Papermill 2 April 2018 


April, 2nd 2018 
Sharing Knowledge GCG 30 — 31 Agustus 2018 
August, 30th-31st 2018 


4 Desember 2018 
December, 4th 2018 


Induksi Karyawan Baru 


Ruang Lingkup Kebijakan Tata Kelola Perusahaan 


Berdasarkan surat keputusan bersama tentang pedoman 
tata kelola perusahaan, adapun ruang lingkup pedoman 
GCG, untuk memberikan informasi kepada : 

Direksi. 

Dewan pengawas. 

Dewan komisaris dan direksi perusahaan anak. 

Jajaran manajemen dan karyawan di lingkungan Peruri. 
Pegawai atau orang yang ditunjuk direksi perusahaan 
untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan 
dan pengelolaan perusahaan. 


o BO: a 


Berdasarkan pada ruang lingkup tersebut, seluruh Insan 
Peruri telah berkomitmen untuk mewujudkan prinsip-prinsip 
tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan bisnis dan 
dapat hidup berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip tata 
kelola perusahaan. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Peserta | 
Audience Number of 
Participants 
Karyawan | 15 
Employee 
20 


Direksi dan karyawan | 
Directors & employee 


Direksi dan pimpinan senior 9 
Directors & Senior leader 


Direksi dan pimpinan senior 8 
Directors & Senior leader 


Direksi dan pimpinan senior 23 
Directors & Senior leader 


Karyawan Peruri 33 
Peruri's employees 


Karyawan baru Peruri 58 
New employees of Peruri's 


The Scope of Corporate Governance Policies 


Based on the joint decree on the GCG code, the scope of 
the GCG guidelines is to give information to: 


Directors. 

Supervisory board. 

Board of commissioners and subsidiary’s directors. 
Management and employees in Peruri. 

Employee or the person appointed by company directors, 
to carry out coaching activity, monitoring and corporate 
management. 


oP Oh = 


Based on the scope, all of Peruri’s employees has commited 
to manifest the principles of good company governance in 
business activity and continously based on the principles of 
company governance. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) 
PERURI 2018 


Penyusunan dan Penilaian KPI Perusahaan 


Berdasarkan Rencana Jangka Panjang (RJP), Kebijakan 
Umum Perusahaan (KUP), serta Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan (RKAP), direksi wajib menyusun 
Key Performance Indicators (KPl) sebagai sasaran kerja 
perusahaan yang dituangkan dalam bentuk kontrak 
manajemen antara direksi dan dewan pengawas dengan 
Kementerian BUMN. 


Berdasarkan surat keputusan direksi nomor: SKEP- 
497/X/2012, tentang sistem penilaian kinerja unit dan sistem 
penilaian kinerja individu Perusahaan Umum Percetakan 

Uang RI, metode penetapan KPI didasarkan pada beberapa 

perspektif, yaitu: 

1. KPI yang dilaporkan kepada kementerian BUMN 
menggunakan format yang ditetapkan oleh kementerian, 
dengan menggunakan metode malcolm baldridge, 

2. KPI perusahaan menggunakan metode 4 (empat) 
prespektif balanced scorecard, meliputi: financial, 
custom, internal business process, serta learning and 
growth. 


Penyusunan KPI dilakukan dengan melakukan transfer KPI 
dalam format malcolm baldridge yang telah disahkan oleh 
Kementerian BUMN ke dalam Kontrak Manajemen (KM) 
dengan format balanced scorecard. Selanjutnya, dilakukan 
proses sharing dan mapping indikator dari masing-masing 
sasaran kerja jajaran direksi yang dikoordinasikan melalui 
divisi risk management. 


Setelah KM direksi disetujui maka dilakukan mapping 
indikator untuk KM divisi dan KM departemen dilengkapi 
dengan penentuan target dan bobot sasaran kerja. Setiap 
departemen kemudian melakukan mapping Sasaran Kerja 
Individu (SKI) dari pejabat setingkat seksi hingga pelaksana 
yang dikoordinasikan oleh divisi SDM. 


Proses penilaian kontrak manajemen dilakukan untuk 
mengukur pencapaian kinerja perusahaan sesuai dengan 
kontribusi dan pencapaian target yang telah ditentukan. 
Proses input realisasi SKI dilakukan setingkat seksi hingga 
pelaksana sedangkan pencapaian KM dilaksanakan 
setingkat departemen hingga direksi. 


Proses konseling dan verifikasi bukti pencapaian kerja 
dilakukan oleh komite kinerja KM dan komite SKI. 
Pencapaian sasaran kinerja perusahaan hingga individu 
yang telah disahkan akan dijadikan dasar pemberian 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





ACHIEVEMENT OF KEY PERFORMANCE INDICATOR 
(KPI) 


Drafting and Assessment of Corporate KPI 


Based on long term plan/Rencana Jangka Panjang (RJP), 
corporate general policies /Kebijakan Umum Perusahaan 
(KUP), also work plan and corporate budgeting (RKAP), 
directors must build key performance indicators (KPI) as 
corporate work objectives which poured into management 
contract form between directors and supervisory board and 
SOEs ministry. 


Based on directors decree no. : SKEP-497/X/2012, about 
unit performance assessment system and individual 
performance assessment system Peruri, setting KPI method 
based on several perspectives: 


1. KPI reported to SOEs Ministry using format set by the 
ministry by using Malcolm baldridge method, 


2. Corporate KPI uses 4 balanced scorecard perspectives, 
including: financial, custom, internal business process, 
learning and growth. 


KPI drafting was done by transferring KPI into Malcolm 
baldridge format which authorized by SoE ministry in 
management contract with balanced scorecard format. 
Next, the sharing process and indicator mapping from each 
board of directors (BoD) work objectives was coordinated 
through risk management (RM). 


After the management contract of BoD was approved, then 
mapping indicator was done for management contract 
division and department, completed with target set and 
quality of work objectives. Each department then did the 
mapping of SKI from section until the executor level which 
coordinated by human recourse department. 


Management contract process was done to measure 
corporate performance achievement according to 
contribution and target achievement. The input process 
of SKI realization was done in section until executor level; 
meanwhile the KM achievement was done in department 
until director level. 


Counseling process and performance proof verification was 
done by management contract performance committee and 
SKI committee. The corporate and individual performance 
objectives achievement which had been authorized, will be 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Profil 


Perusahaan 


Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Pendukung 
Bisnis 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


insentif bagi para karyawan. Tahun ini, guna memperkuat 
pencapaian unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya, penyusunan KM dibagi menjadi 3 (tiga) kategori 
indikator, yaitu Core, Enabler dan General Function. 


Core adalah indikator kinerja utama yang dimiliki oleh owner 
KPI tersebut. Enabler merupakan indikator kinerja utama 
yang mendukung indikator kinerja utama unit kerja lain, 
sedangkan General Function adalah indikator umum yang 
didukung oleh semua unit kerja, sebagai contoh pencapaian 
skor Good Corporate Governance (GCG) dan Kriteria 
Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). 


Selain itu, adanya penambahan komitmen Service Level 
Agreement (SLA) dalam KPI masing-masing divisi, semakin 
mempermudah pemantauan kinerja serta menjadi bukti 
komitmen bersama untuk meningatkan produktivitas, 
efisiensi dan efektifitas kerja. 


Indikator KPI | KPI Indicator 


Satuan | Unit | Target | Target 


used as the basis of giving incentive to employees. This 
year, in order to strengthen the work unit achievement based 
on main tasks and functions, management contract drafting 
divided into 3 indicators: core, enabler and general function. 


Core is the main performance indicator which own by 
KPI. Enabler is the main indicator which support the 
main performance indicator of other work unit. General 
function is the general indicator which supported by all 
work unit, as an example, the good corporate governance 
(GCG) achievement score assessment criteria and best 
performance criteria (KPKU). 


Beside all of that, the additional commitment of service 
level agreement (SLA) in each division KPI, facilitate the 
performance monitoring and as a proof of joint commitment 
to improve work productivity, efficiency and effectivity. 


Bobot | Weight Realisasi | Realization | Bobot | Weight 




















Pertumbuhan Pendapatan Usaha | Revenue Growth Yo 9.54 5.00 (8.10) -4.25 
Net Profit Margin | Net Profit Margin % 9.81 5.00 8.63 4.40 
Sales to Average Asset | Sales to Average Asset Yo 75.45 5.00 65.77 4.36 
Rasio Lancar | Current Ratio Yo 175.31 6.00 196.63 6.76 
Operating Flow Cash to Sales | Operating Flow Cash to Sales Yo 12.45 6.00 11.03 5.32 

















Market Share Growth | Market Share Growth Yo 21.52 7.00 19.17 6.24 
New Partnership | New Partnership Buah | Pieces 2.00 6,00 13.00 6.30 
Customers Satisfaction Index | Customers Satisfaction Index % 81.00 7,00 82.01 7.09 

































































Management 


CAPEX (Capital Expenditure) | CAPEX Milyar Rp | 1,210,05 4,00 882.49 2.92 
Billion Rp 

Realisasi CAPEX (Penyerapan Program) | CAPEX % 100,00 5,00 92.45 4.62 
Realization (Absorption Program) 

Inovasi Produk/Proses | (Product Innovation/Services) Buah | Pieces 3.00 5 4.00 5.25 
Lower Production Cost | Lower Production Cost Rp 161,05 4 211.22 3.05 
Sinergi Antar BUMN | Between BUMN Synergy % 2.5 4 14.04 4.20 
Produktivitas Usaha | Productivity % 80,00 8,00 197.42 8.40 
Tingkat Kepuasan Pegawai | Employee Satisfaction Level Yo 80,00 8,00 76.80 7.68 
Index GCG | GCG Index Skor | Score 86.00 5.00 89.61 5.21 
Skor Tingkat Kesehatan | Health Level Score Yo 93.50 5.00 89.07 4.76 
Maturity Level of Management| Maturity Level of Yo 2.90 5.00 2.96 5.10 




















Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA 


Rapat Pembahasan Bersama (RPB) sesuai Pedoman Tata 
Kelola Perusahaan Nomor SK-04/DP/XII/2015 dan KEP- 
12/X11/2015, pada 17 Desember 2015, pada Bab II bagian 
A merupakan mekanisme yang digunakan oleh menteri 
sebagai organ perusahaan yang memegang kekuasaan 
tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala 
wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan 
pengawas. RPB merupakan mekanisme layaknya Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) di Perseroan Terbatas 
(PT), namun bukan sebagai pengambilan keputusan pemilik 
modal. 


Setiap tahun, RPB diselenggarakan minimal 2 (dua) kali, 
yaitu untuk membahas laporan keuangan tahunan dan yang 
lainnya untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP). 


Pelaksanaan RPB 


Perusahaan telah menyelenggarakan RPB untuk Laporan 
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017, pada 
3 Mei 2018. 


Agenda Pembahasan RPB 


Agenda pembahasan RPB untuk Laporan Tahunan dan 
Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 adalah: 


1. Persetujuan laporan tahunan perusahaan mengenai 
keadaan dan jalannya perusahaan selama tahun buku 
2017, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan 
dewan pengawas selama tahun buku 2017, 


2. Pengesahan laporan keuangan perusahaan sekaligus 
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 
sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada direksi 
dan dewan pengawas atas tindakan pengurusan dan 
pengawasan perusahaan yang telah dijalankan selama 
tahun buku 2017, 


3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan 
keuangan program kemitraan dan bina lingkungan 
tahun buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan 
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig 
acguit et decharge) kepada dewan pengawas dan direksi 
Peruri atas tindakan pengawasan dan pengurusan 
program yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





JOINT DISCUSSION MEETING 


Joint discussion meeting was in accordance to Corporate 
Governance Guidelines Number SK-04/DP/XII/2015 and 
KEP-12/X11/2015, in December 17, 2015, in Chapter II 
part A about the mechanism used by Minister as corporate 
organ that has the highest authority in corporate and 
held all the authority that was not delivered to Directors or 
Supervisory Board. Joint discussion meeting was the 
mechanisms as same as the Shareholders General 
Meeting in Limited Liability Company, but not as the share 
holders decision making. 


Every year, joint discussion meeting was held at least 2 
times, first to discuss annual financial statement and 
second to discuss RKAP. 


Joint Meeting Discussion Implementation 


Corporate had held joint meeting discussion for Annual 
Report and Annual Finance Statement Book Year 2017 in 
May 3, 2018. 


Joint Meeting Discussion Agenda 


Joint meeting agenda for Annual Report Book Year 2018 
were: 


1. Corporate annual report approval for book year 
2017, including supervisory board’s assignment 
implementation report during book year 2017, 


2. Corporate financial statement ratification and also 
paying off and full release of responsibility (volledig 
acquit et decharge) to directors and supervisory boards 
on management action and corporate supervision during 
book year 2017, 


3. Annual report approval and partnership program and 
community development financial statement ratification 
book year 2017, and also paying off and full release of 
responsibility (volledig acquit et decharge) to directors 
and supervisory boards on supervisory actions and 
program management during book year 2017, 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan Analisis dan 
Profil Dewan Pembahasan Pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


7 A Manajemen 
dan Direksi | 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


4. Penetapan penggunaan laba bersih perusahaan tahun 
buku 2017, 


5. Persetujuan penetapan tantiem untuk direksi dan dewan 
pengawas tahun buku 2017, dan gaji/honorarium berikut 
fasilitas dan tunjangan lainnya tahun buku 2018, 


6. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) 
yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan 
dan laporan keuangan PKBL tahun buku 2018. 


Keputusan RPB 


Keputusan RPB 2018, yang membahas agenda RPB Tahun 
Buku 2017, hasilnya sebagai berikut: 


1. Menyetujui laporan tahunan perusahaan mengenai 
keadaan dan jalannya perusahaan selama tahun buku 
2017, dan laporan pelaksanaan tugas pengawasan 
dewan pengawas selama tahun buku 2017. 


2. Mengesahkan laporan keuangan perusahaan dan 
laporan keuangan program kemitraan dan bina 
lingkungan 2017, yang telah diaudit oleh KAP Wisnu B. 
Soewito & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya 
Nomor: 009/LAI/WBS!/II/2018, dan Nomor: 013/LAI/ 
WBS/II/2018, pada 15 Februari 2018, yang memberikan 
opini laporan keuangan konsolidasian disajikan secara 
“wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan 
konsolidasian Peruri dan Entitas Anak, pada 31 
Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas 
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan 
di Indonesia” sekaligus memberikan pelunasan dan 
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig 
acguit et decharge) kepada direksi dan dewan pengawas 
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang 
telah dilakukan selama tahun buku 2017, sepanjang 
tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau 
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku 
serta tercatat pada laporan keuangan perusahaan 
dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 


3. Menetapkan laba bersih tahun berjalan yang dapat 
diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 
403.923,89 juta, digunakan untuk dividen sebesar Rp 
121.177 juta (30%), 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


4. Corporate net profit use determination book year 2017, 


5. Tantiem determination approval for directors and 
supervisory board book year 2017 and  salary/ 
honorarium with the facilities and other allowances for 
book year 2018, 


6. Public accountant office determination which would 
audit corporate financial statement and PKBL financial 
statement book year 2018. 


Decisions of Joint Discussion Meeting 


Decisions of joint discussion meeting 2018, which discussed 
joint discussion meeting agenda of book year 2017 were: 


1. Approved the corporate annual report on the condition 
and the running of corporate during book year 2017, 
and implementation of supervisory board oversight duty 
for book year 2017. 


2. Validate the corporate financial statement and partnership 
program and community development financial 
statement 2017, which audited by Public Acountant 
Office Wisnu B. Soewito & Associates as in the report 
Number: 009/LAI/WBS/II/2018, and Number: 013/LAI/ 
WBS/II/2018, in February 15, 2018 which provided 
opinions on consolidated financial statement served fairly 
in all material matters, consolidated financial position of 
Peruri and subsidiaries in December 31, 2017, and 
also financial performance and consolidated cash flow 
for the year that ended on that date, in accordance with 
financial accounting standard in Indonesia ” and also 
gave pay off and full release of responsibility (volledig 
acquit et decharge) to directors and supervisory board 
on management action which carried out during book 
year 2017, as long as the action was not criminal act or 
violated the regulation and applicable legal procedures 
and recorded on corporate financial statement, not 
contrary to the provisions of the statutory regulation, 


3. Determined net profit on the running year which 
attributed Rp 403.923,89 million to parent entity owner, 
used Rp 121.177 for dividend (30%), 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


4. Penetapan tentang tantiem atas kinerja tahun buku 


2017, gaji/nonorarium, tunjangan dan fasilitas tahun 
2018, bagi direksi dan dewan pengawas perusahaan 
akan ditetapkan secara tersendiri, 


. Menyetujui penunjukan baru Kantor Akuntan Publik 
yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan 
dan laporan keuangan program kemitraan dan bina 
ligkungan Peruri tahun buku 2018, dilakukan oleh dewan 
pengawas, untuk selanjutnya mendapat persetujuan 
Menteri BUMN selaku pemilik modal Peruri, 


. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian: 

a. Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan 
secara tuntas terhadap temuan, catatan dan saran/ 
rekomendasi KAP dan BPK RI, yang belum selesai. 
Progres tindak lanjut atas temuan tersebut agar 
dibahas bersama dewan pengawas dan disampaikan 
kepada menteri BUMN dalam kesempatan pertama. 


b. Direksi agar melakukan penyampaian data, laporan 
dan dokumen kepada kementerian BUMN secara 
elektronik, tepat waktu dan konsisten sesuai 
Peraturan Menteri BUMN No. PER-18/MBU/10/2014 
dan memantau progress pemutahiran data pada 
5 (lima) portal BUMN, yakni Portal Financial 
Information System, Portal Aset, Portal SDM, Portal 
PKBL dan Portal Publik. 


c. Direksi agar mengupayakan penyampaian laporan 
keuangan tahun buku 2018, yang telah diaudit 
selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari 2019. 


d. Direksi diminta agar meningkatkan penggunaan 
barang dan jasa dengan mengutamakan sinergi 
antar BUMN, anak perusahaan BUMN, dan 
atau perusahaan terafiliasi BUMN dalam rangka 
meningkatkan efisiensi usaha dan perekonomian. 
Khususnya sinergi dengan PNRI untuk bidang yang 
memiliki kompetensi sama pada bidang smart card 
secara profesional sehingga berdampak positif pada 
kinerja kedua perusahaan, 


e. Direksi agar meningkatkan kepatuhan penyampaian 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara 
(LHKPN) sesuai dengan ketentuan peraturan 
Perundang-Undangan, 


f. Direksi harus memperhatikan dan menindaklanjuti 
tanggapan, pendapat dan saran dewan pengawas 
yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





4. Determination about tantiem on performance book year 


2017, salary/honorarium, allowance and facilities in 
2018, for directors and supervisory board would be set 
separately, 


. Approved the Public Acountant Office appointment 


which would audit the corporate financial statement 
and partnership program and community development 
financial statement book year 2018, done by supervisory 
board, and then got the approval from SoE Ministry as 
the Peruri's owner, 


. Things that needed attention : 


a. Directors should follow up and settled thoroughly on 
the findings, notes and suggestions/recommendation 
of KAP and BPK RI which not yet finished. The follow 
up progress on these findings would be discussed 
with supervisory board and delivered to SOE Ministry 
in the first chance. 


b. Director should deliver data, reports and documents to 
SOE Ministry by electronics, on time and consistently 
in accordance with SoE Ministry Regulation No. 
PER-18/MBU/10/2014, and monitored data updates 
on 5 portal of SoE : Portal Financial Information 
System, Asset Portal, Human Resource Portal, PKBL 
Portal dan Public Portal, 


c. Directors should strive for delivering financial 
statement book year 2018, which had been audited 
at the latest at the end of February 2019. 


d. Directors was asked to improve the goods and 
service use by prioritizing synergies between SoE 
companies, SoE's subsidiary companies and/or 
company affiliated with SoE, in order to improve 
business efficiency and and economy. Especially 
the synergy with PNRI in the field which had same 
competence on smart card professionally to get 
positive impact on both companies performance, 


e. Directors should improved the obedience on reporting 
The Wealth of state administrators/ Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) based 
on provision of regulations, 


f. Director must pay attention and follow up the 


responses, opinions and suggestions of supervisory 
board which was inseparable part from this decision. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Pendukung 
Bisnis 


Laporan 
Pengawas Keuangan 


dan Direksi 


Perusahaan 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Realisasi Keputusan RPB Realization of Joint Discussion Meeting 

















No. Hasil RPB Tahun Buku 2017 Realisasi Penjelasan 
2017 Fiscal Year RPB Result Realization Description 
1 Menetapkan penggunaan laba bersih (laba bersih Dividen telah disetorkan ke kas negara pada 2018. Realisasi 100% 
yang diatribusikan kepada entitas induk) sebesar 
Rp 121.177 juta. 
Set the net profit use (net profit which was attributed | Dividend had been deposited to government fund in 100% Realization 
to parent entity) Rp 121.177 million. 2018. 
2 Menetapkan pemberian tantiem kepada direksi dan | Pemberian tantiem dan penetapan remunerasi direksi Realisasi 100% 
dewan pengawas atas kinerja tahun buku 2017, | dan dewan pengawas 2017, sudah dilakukan. 
dan penetapan remunerasi direksi dan dewan 
pengawas perusahaan 2018, akan diputuskan 
kemudian secara tersendiri. 
Set the tantiem to directors and supervisory | Giving tantiem and remuneration determination of 100% Realization 
board on performance of book year 2017, and | directors and supervisory board in 2017, had been done. 
determination of directors and supervisory board 
2018, would be decided later separately. 
3 Menetapkan auditor eksternal atas laporan | Penetapan auditor eksternal telah dilakukan pada 2018. Realisasi 100% 
keuangan Peruri tahun buku 2018. 
Set external audit on Peruri's financial statement | Setting of external auditor had been done in 2018. 100% Realization 
book year 2017. 
4 Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas Direksi melalui Satuan Pengawasan Intern telah Realisasi 100% 
terhadap temuan, catatan dan saran/rekomendasi melakukan pemantauan terhadap temuan dan 
KAP dan BPK RI yang belum selesai. Progress | rekomendasi BPK RI. 
tindak lanjut atas temuan tersebut agar dibahas 
bersama dewan pengawas dan disampaikan 
kepada menteri BUMN dalam kesempatan pertama. 
Followed up and settled thoroughly on findings, | The Board of Directors through the Internal Audit Unit has 
notes, suggestions/recommendation from KAP | monitored the findings and recommendations of Financial 100% Realization 
and BPK RI which not yet done. The follow up | Audit Board (BPK) RI 
progress on these findings would be discussed with 
supervisory board and delivered to SoE Ministry in 
the first chance. 
5 Kewajiban penyampaian data, laporan dan dokumen | Peruri telah menyampaikan data, laporan dan dokumen Realisasi 100% 





kepada kementerian BUMN secara elektronik, 
tepat waktu dan konsisten sesuai Peraturan 
Menteri BUMN Nomor PER-18/MBU/10/2014 
dan memantau progress pemutakhiran data 
pada 5 (lima) portal BUMN, yakni Portal Financial 
Information System, portal aset, portal SDM, portal 
PKBL dan portal publik. 

Obligation of delivering data, reports and 
documents to SoE ministry by electronics, on 
time and consistently in accordance with SoE 
Ministry Regulation No. PER-18/MBU/10/2014 and 
monitored data updates on 5 portal of SoE : Portal 
Financial Information System, Asset Portal, Human 
Resource Portal, PKBL Portal dan Public Portal. 





kepada kementerian BUMN melalui FIS portal system, 
portal aset, portal SDM, portal PKBL dan portal publik 
secara tepat waktu dan konsisten sesuai Peraturan 
Menteri BUMN Nomor PER-18/MBU/10/2014. 


Peruri had delivered data, reports and documents to SOE 
ministry through Portal Financial Information System, 
Asset Portal, Human Resource Portal, PKBL Portal dan 
Public Portalon tine and consistently in accordance with 
SoE Ministry Regulation No. PER-18/MBU/10/2014. 





100% Realization 








Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Hasil RPB Tahun Buku 2016 | 
2016 Fiscal Year RPB Result 


Penyampaian laporan keuangan tahun buku 2018, 
yang telah diaudit selambat lambatnya pada akhir 
bulan Februari 2019. 


Delivering financial statement book year 2018, 
which had been audited at the latest at the end of 
February 2019. 


Tata Kelola Perusahaan | 


Realisasi | 
Realization 


Sebagaimana tahun-tahun sebelum, Peruri selalu 
berupaya untuk menyampaikan laporan keuangan 
yang telah diaudit oleh BPK RI maupun Kantor Akuntan 
Publik dalam kurun waktu tidak melebihi dari yang telah 
ditetapkan. Untuk Tahun Buku 2018, laporan yang telah 
diaudit telah disampaikan pada 28 Februari 2019. 

For many year, Peruri had tried to deliver the financial 
report which had audited by BPK RI and Public 
Accountant by not exceeding the period determined for 
book year 2018, audited financial statement delivered on 
February 28, 2017. 


Penjelasan | 


Realisasi 100% 


100% Realization 











Meningkatkan penggunaan barang dan jasa 
dengan mengutamakan sinergi antar BUMN, 
anak perusahaan BUMN, dan /atau perusahaan 
terafiliasi BUMN dalam rangkan meningkatkan 
efisiensi usaha dan perekonomian. Khususnya 
sinergi dengan PNRI untuk bidang yang memiliki 
kompetensi sama pada bidang smart card secara 
profesional sehingga berdampak positif pada 
kinerja kedua perusahaan. 

The goods and service use by prioritizing synergies 
between SoE companies, SoE's subsidiary 
companies and/or company affiliated with SoE, 
in order to improve business efficiency and and 
economy. Especially the synergy with PNRI in 
the field which had same competence on smart 
card professionally to get positive impact on both 
companies performance. 


Dalam rangka meningkatkan penggunaan barang dan 
jasa Peruri bekerja sama dengan PNRI di Surabaya untuk 
memanfaatkan mesin Drent Peruri. 


In order to increase the use of goods and services Peruri 
worked with PNRI in Surabaya to utilize the Drent Perurl 
machine. 


Realisasi 100% 


100% Realization 











Peningkatkan kepatuhan penyampaian 

Laporan Harta Kekayaan Penyelengaraan 

Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan 
peraturan Perundang-Undangan. 

The obedience on reporting The Wealth of 
State Administrators) Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggaraan Negara (LHKPN) based on 
provision of regulations. 





Direksi melalui Biro Manajemen Risiko telah melakukan 
penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan 
Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan peraturan 
Perundang-Undangan. 

Directors through Risk Management Bureau had 
delivered the wealth of state administrator’ LHKPN based 
on provision of regulations. 





Realisasi 100% 


100% Realization 








Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


227 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 
Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


DEWAN PENGAWAS 


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dewan pengawas 
berpedoman pada charter dewan pengawas yang telah 
ditetapkan melalui Surat Keputusan nomor SK-13/DP/ 
XI1/2017, pada 22 Desember 2017, tentang Charter Dewan 
Pengawas Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia. 


Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Pengawas 


Syarat seseorang dapat diangkat menjadi anggota dewan 
pengawas Peruri adalah: 


1. Memenuhi kriteria integritas, dedikasi, memahami 
masalah manajemen yang berkaitan dengan salah 
satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang 
memadai di bidang usaha perusahaan serta dapat 
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 
tugasnya, 

2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak 
pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi, 
komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan 
bersalah menyebabkan suatu persero atau perum 
dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum 
karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara, 

3. Berkewarganegaraan Indonesia. 


Susunan Dewan Pengawas 
Pada 2018, susunan dewan pengawas sebagai berikut: 


Ketua Dewan Pengawas : Rizal Affandi Lukman 
Anggota Dewan Pengawas : - Ari Wahyuni 
- Erna Wijayanti 
- Suroso Hadi Siswoyo 
- Hasihola Siahaan 


Sesuai dengan surat menteri BUMN Nomor: S-256/ 
D7/04/2017, pada 7 April 2017, tentang Berakhirnya Masa 
Jabatan Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 
dan Direksi BUMN maka Penugasan Ari Wahyuni sebagai 
Anggota Dewan Pengawas telah Berakhir pada 7 November 
2018. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


BOARD OF SUPERVISORY 


In carrying out its assignment and function the supervisory 
board guided by Supervisory Board Charter which set 
through the decree No. SK-13/DP/XII/2017, on December 
22th, 2017, about Peruri supervisory board charter. 


Requirements to be member of Supervisory Board 


Requirements for someone who can be appointed as 
member of supervisory board are: 


1. Meet the criteria of integrity, dedication, comprehend 
the management problem, has enough knowledge in 
corporate business field and also able to make enough 
time to implement the assignment, 


2. Able to carry out legal action and never been declared 
bankrupt or member of directors, commissioner or 
supervisory board whom never declared guilty on 
causing a corporate declared bankrupt or a person 
who had never convicted on criminal offense which is 
detrimental to state finance, 


3. Is an Indonesian citizen. 


Composition of the Board of Supervisory 
In 2018, the composition of supervisory board are: 


Head of Supervisory Board : Rizal Affandi Lukman 
Member of Supervisory Board : - Ari Wahyuni 
- Erna Wijayanti 
- Suroso Hadi Siswoyo 
- Hasiholan Siahaan 


According to SOEs minister decree no.: S-256/D7/04/2017, 
on April 7th, 2017, about the end of member of commissioner/ 
supervisory board member and SOEs director service 
length. So the appointment of Ari Wahyuni as member of 
supervisory board has ended on November 7th, 2018. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


Tugas Dewan Pengawas 


Tugas dan kewenangan dewan pengawas tertuang dalam 
Charter Dewan Pengawas Nomor SK-13/DP/XII/2017, 
tentang Piagam Dewan Pengawas Peruri, yaitu: 


1. Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan 
perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Pengawasan 
sebagaimana dimaksud termasuk pengawasan terhadap 
pelaksanaan: 

a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 
b. Kebijakan yang ditetapkan oleh menteri. 
c. Ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Memberi nasihat kepada direksi dalam melaksanakan 

kegiatan pengurusan perusahaan. 


Kewajiban Dewan Pengawas 


1. Memberi pendapat dan saran kepada menteri mengenai 
RKAP yang diusulkan direksi, 

2. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan. 
memberikan pendapat dan saran kepada menteri 
untuk setiap masalah yang dianggap penting bagi 
pengurusan perusahaan. 

3. Melaporkan dengan segera kepada menteri apabila 
terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan. 


Wewenang Dewan Pengawas 


1. Melihat buku, surat, dokumen lainnya, memeriksa kas 
untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan 
perusahaan. 

2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang 
dipergunakan oleh perusahaan. 

3. Meminta penjelasan dari direksi dan/atau pejabat 
lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut 
pengurusan perusahaan. 

4. Meminta direksi dan/atau pejabat lainnya dengan 
sepengetahuan direksi untuk menghadiri rapat dewan 
pengawas. 

5. Menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan 
terhadap hal-hal yang dibicarakan. 

6. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah, 
memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi 
dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. 

7. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah 
atau peraturan menteri, melakukan tindakan pengurusan 
perusahaan dalam hal direksi tidak ada. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Duties of the Board of Supervisory 


The duties and authorities of the Board of Supervisory are 

outlined in the Board's Charter Decision Letter Number SK- 

13/DP/X11/2017 regarding the Charter of Peruri's Board of 

Supervisory: 

1. Supervise the management of the company conducted 
by board of directors. The supervision include exercising 
oversight on the implementation of: 


a. The company’s work plan and budget. 
b. The policy as stipulated by the minister. 
c. All applicable of legislation. 
2. Give advices to the board of directors regarding the way 
the company activities are carried out and managed. 


Supervisory Board’s Obligations 


1. Giving opinion and input to the minister about RKAP 
proposed by director. 

2. Followthe corporate business development, give opinion 
and input to minister on each problem which considered 
important for corporate management. 

3. Give immediate report to the minister when there is an 
indication of declining performance of the company. 


Authority of the Board of Supervisory 


1. Checking books, letters, and other documents, checking 
cash for verification and checking corporate assets. 


2. Enterthe yard, buildings and offices which used by the 
corporate. 

3. Asking explanation from directors and/or other officers 
about any problems related to corporate management. 


4. Asking directors and/or other officials with approval of 
directors to attend supervisory board meetings. 


5. Attend director’s meetings and give view and perspective 
on the matter discussed. 

6. Based onthe government regulation, give the approval 
or support to directors in doing certain legal act. 


7. Based on government regulation or ministry decree, 
make corporate management in case there is no director. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Pendukung 
Pengawas Bisnis 
dan Direksi 


Perusahaan 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


8. Memberhentikan sementara direksi 


menyebutkan alasannya. 


dengan 


Pembagian Tugas Dewan Pengawas 


Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor: 
SK-04/DP/VII/2018, pada 19 Juli 2018, tentang Pembagian 
Tugas Dewan Pengawas Perum Percetakan Uang Republik 
Indonesia, adalah sebagai berikut: 


Nama | Name Jabatan I Position 


Rizal Affandi Lukman Ketua | Chairman 


Ari Wahyuni Anggota | Member 


Erna Wijayanti Anggota | Member 


Suroso Hadi Siswoyo Anggota | Member 


Hasiholan Siahaan Anggota | Member 











Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


8. Temporary dismissed director by mentioning the reason. 


Assignment Division of Supervisory Board 


Based on the Supervisory Board Decree No.: SK-04/DP/ 
VII/2018, on 19th July 2018, about assignment division of 
Peruri Supervisory Board as follows: 


Tugas | Assignment 


* Koordinator tugas atas anggota dewan pengawas dan hubungan antar 
kelembagaan; 

* Ketua komite evaluasi dan pemantauan risiko. 
Assignment coordinator of supervisory board member and relation 
between agencies 
Head of evaluation committee and risk monitoring 


Pengawasan pada direktorat pengembangan usaha. 
Supervisory on business development Pengawasan directorate. 


* Pengawasan pada direktorat keuangan. 
* Ketua komite audit. 
Supervisor on finance directorate; 
Head of audit committee. 


Pengawasan pada direktorat SDM dan umum. 
Supervisory on human resource and general directorate. 


Pengawasan pada direktorat operasi. 
Supervisory on operational directorate. 








Rapat Dewan Pengawas 


Diselenggarakan sekurang-kurangnya sebulan sekali 
untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan 
perusahaan sesuai tugas, kewenangan dan kewajiban 
dewan pengawas. Keputusan rapat diambil atas dasar 
musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai 
kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara 
terbanyak. Di dalam setiap rapat dibuat risalah yang memuat 
hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Supervisory Board Meeting 


Held at least once a month to discuss matters relating to 
the corporate according to their duties and obligations of the 
supervisory board. Meeting decisions are taken on the basis 
of deliberation to reach consensus, if there is no decision 
from deliberations, then the decision is taken based on 
the majority of votes. In each meeting a treatise is made 
containing the matters discussed and decided. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Agenda Rapat Dewan Pengawas 2018 


No 


Tanggal | 
Date 


22 Januari 2018 | 
January 22, 2018 


Tata Kelola Perusahaan | 


Agenda 


1. Laporan Kinerja s.d Bulan Desember 2017 (Laporan 
Status danAction Plan). 





Meeting Agenda of Board of Supervisory in 2018 


Agenda 


1. Performance report until December 2017 (Status and Action 
Plan Report). 






































November 22, 2018 





Oktober 2018. 
2. GCG. 





2. Pembahasan terkait akuntansi dan keuangan. 2. Discussion related to accounting and financial. 
3. Pembahasan terkait anak perusahaan. 3. Discussion related to subsidiary companies. 
4. Pembahasan terkait tindak lanjut atas rekomendasi. 4. Discussion related to follow up on recomendation. 
5. Pembahasan terkait SDM. 5. Discussion related to human resource. 
6. Pembahasan terkait pengadaan. 6. Discussion related to procurement. 
7. Pembahasan hasil kunjungan anggota dewas dan komite 7. Discussion on visiting result of member of supervisory board 
ke Peruri Karawang. and committee to Karawang. 
2 | 12 Februari 2018 | 1. Nota regularisasi. 1. Regularization Note. 
February 12, 2018 2. Hasil courtesy dengan Gubernur BI. 2. Courtesy Report with BI governor. 
3. Hasil kunjungan anggota dewas/ketua komite audit ke 3. Results of supervisory boards members and committee 
kawasan produksi Karawang. visits to Peruri in Karawang. 
4. Laporan temuan SPI. 4. Report on SPI findings. 
5. Laporan keuangan/manajemen tahun buku 2017. 5. Finance/management statement book year 2017. 
6. Laporan kunjungan direktur utama dan anggota dewas ke | 6. Report of president director and supervisory board member 
SICPA, SA. visit to SICPA, SA 
3 | 13 Maret 2018 | Usulan permohonan persetujuan bagan STO Peruri Proposed approval of STO Peruri chart 
March 13, 2018 
4 | 24 April 20181 1. Laporan Kinerja s.d bulan Maret 2018 (Laporan Status dan | 1. Performance report until March 2018 (Status Report and 
April 24, 2018 Action Plan), Action Plan). 
2. Pembahasan terkait surat BUMN. 2. Discussion related to SOE letter. 
3. Pembahasan terkait top ten risk. 3. Discussion related to top ten risks. 
4. Pembahasan terkait tanggapan laporan manajemen Peruri | 4. Discussion related to responds on TW 1 Peruri management 
TW 1. report. 
5. Pembahasan terkait STO dan SDM. 5. Discussion related to STO and SDM. 
6. Pembahasan hasil kunjungan anggota dewas dan komite 6. Discussion on results of supervisory boards members and 
ke Peruri Karawang. supervisory board visits to Peruri in Karawang. 
7. Lain-lain. 7. ete. 
5 | 31 Mei 20181 1. Penyerahan hasil assessment GCG 1. Submission of GCG assessment results. 
May 31, 2018 2. Laporan pengadaan uang dan cukai Nepal 2. Nepal money and excise procurement report. 
3. Presentasi LAPI ITB tentang PPIC/perencanaan produksi | 3. LAPI ITB presentation on PPIC/production planning. 
4. Lain-lain. 4. etc. 
6 | 29 Juni 20181 1. Pembahasan laporan kinerja Mei 2018. 1. Discussion on performance report of May 2018. 
June 29, 2018 2. Laporan pengelolaan PKBL. 2. Management report. 
3. Perkembangan bisnis digital. 3. Digital business development. 
4. Pembahasan terkait investasi. 4. Discussion related to investment. 
5. Pembahasan terkait anak perusahaan. 5. Discussion related to subsidiary companies. 
7 | 30 Juli 2018 | 1. Laporan kinerja operasi dan keuangan s.d Juni 2018. 1. Operational and finance performance report until June 2018. 
July 30, 2018 2. Pembahasan struktur organisasi baru. 2. Disscussion on new organizational structure. 
3. Pembahasan terkait GCG. 3. Discussion related to GCG. 
4. Pembahasan terkait KAP. 4. Discussion related to KAP. 
5. Lain-lain. 5. Etc, 
8 | 28 Agustus 20181 1. Pembahasan laporan kinerja operasi dan keuangan s.d 1. Discussion on operational and finance performance report 
August 28, 2018 Juli 2018. until July 2018. 
2. Pembahasan kunjungan dewas ke PT PWT. 2. Disscussion on supervisory visit to PT PWT. 
9 | 26 September 20181 | Pembahasan laporan kinerja operasi dan keuangan s.d Discussion on operational and finance performance report until 
September 26, 2018 | Agustus 2018. August 2018. 
10 | 29 Oktober 2018 | Pembahasan laporan kinerja operasi dan keuangan s.d Discussion on operational and finance performance report until 
October 29, 2018 September 2018 September 2018. 
11 | 22 November 20181 | 1. Pembahasan laporan kinerja operasi dan keuangan s.d 1. Discussion on operational and finance performance report 


until October 2018. 
2. GCG. 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








Eaporan Analisis dan Tanggung 


Pembahasan — Jawab Sosial 
f Bisnis 
Manajemen Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Profil Dewan Pendukung 


Perusahaan Pengawas 
dan Direksi 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 








Tanggal | 
Date 
12 | 19 Desember 20181 | Pembahasan laporan kinerja operasi dan keuangan s.d Discussion on operational and finance performance report until 
December 19, 2018 November 2018. November 2018 
Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas dalam Rapat Internal Attendance of the Board of Supervisory in Internal Meeting 
Dewan Pengawas Board of Supervisory 
Nama I Name Jabatan | Jumlah Rapat | Jumlah Hadir I Presentase Kehadiran | 
Position Meeting Helds Meeting Attended Percentage of Attendance 
Rizal Affandi Lukman Ketua Dewan Pengawas | 12 12 100% 
Chairman of Board of Supervisory 
Hasiholan Siahaan Anggota Dewan Pengawas | 12 12 100% 
Member of Board of Supervisory 
Erna Wijayanti Anggota Dewan Pengawas | 12 11 92% 
Member of Board of Supervisory 
Suroso Hadi Siswoyo Anggota Dewan Pengawas | 12 8 67% 
Member of Board of Supervisory 
Ari Wahyuni" Anggota Dewan Pengawas | 10 10 100% 
Member of Board of Supervisory 























*) Masa jabatan berakhir hingga 7 November 2018. 


Rapat Koordinasi Dewan Pengawas dan Direksi Coordination Meeting of the Board of Supervisory and 
the Board of Directors 


Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas dalam Rapat Attendance of Board of Supervisory in Coordination Meeting 
Koordinasi antara Dewan Pengawas dan Direksi. 





Nama I Name Jabatan | Jumlah Rapat | Jumlah Hadir I Presentase Kehadiran | 
Position Meeting Helds Meeting Attended Percentage of Attendance 
Rizal Affandi Lukman Ketua Dewan Pengawas | 16 16 100% 
Chairman of Board of Supervisory 
Hasiholan Siahaan Anggota Dewan Pengawas | 16 15 100% 
Member of Board of Supervisory 
Erna Wijayanti Anggota Dewan Pengawas | 16 12 92% 
Member of Board of Supervisory 
Suroso Hadi Siswoyo Anggota Dewan Pengawas | 16 11 67% 
Member of Board of Supervisory 
Ari Wahyuni" Anggota Dewan Pengawas | 14 10 100% 
Member of Board of Supervisory 























*) Masa jabatan berakhir hingga 7 November 2018. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Koordinasi antara 


Tata Kelola Perusahaan | 


Dewan Pengawas dan Direksi 


Nama | Name 





Attendance of Board of Directors in Coordination Meeting 





Dwina Septiani Wijaya 
Saiful Bahri 
Fajar Rizki* 


Nungki Indraty 
Winarsih Budiriani* 





Jabatan | Jumlah Rapat | Jumlah Hadir | Presentase Kehadiran | 
Position Meeting Helds Meeting Attended Percentage of Attendance 
Direktur Utama | President Director 16 13 81% 
Direktur Operasi | Operational Director 16 13 81% 
Direktur Pengembangan Usaha | 6 6 100% 
Business Development Director 
Direktur Keuangan | Finance Director 16 14 88% 
Direktur Sumber Daya Manusia dan 6 6 100% 
Umum | Human Resource and 
General Affair Director 

















*) Baru dilantik menjadi direksi Peruri pada 18 Juli 2018 


Agenda Rapat Koordinasi 


Tanggal | 
Date 


1 22 Januari 2018 | 
January 22, 2018 


No 


Agenda 


1. Laporan kinerja s.d Desember 2017 (Laporan Status dan 
Action Plan). 

. Pembahasan terkait akuntansi dan keuangan. 

. Pembahasan terkait anak perusahaan. 

. Pembahasan terkait tindak lanjut atas rekomendasi. 

Pembahasan terkait SDM. 

. Pembahasan terkait pengadaan. 

. Pembahasan hasil kunjungan anggota dewas dan komite 
ke Peruri Karawang. 


NOoR (0 N 


Agenda of Coordination Meeting 


Agenda 


= 


. Performance report until December 2017 (Status and Action 
Plan Report). 

. Discussion related to accounting and financial. 

. Discussion related to subsidiary companies. 

. Discussion related to follow up on recomendation. 

. Discussion related to human resource. 

. Discussion related to procurement. 

. Discussion on visiting result of member of supervisory 
board and committee to Karawang. 


NOOO fF WP 





2 | 12 Februari 2018 | 
February 12, 2018 


— 


. Nota regularisasi. 

2. Hasil courtesy dengan Gubernur BI. 

3. Hasil kunjungan anggota dewas/ketua komite audit ke 
kawasan produksi Karawang. 

4. Laporan temuan SPI. 

5. Laporan keuangan/manajemen tahun buku 2017. 

6. Laporan kunjungan direktur utama dan anggota dewas ke 

SICPA, SA. 


1. Regularization note. 

2. Courtesy result with BI governor. 

3. The result on visit of member of supervisory board /head of 
audit committee to Karawang production area. 

4. SPI findings report. 

5. Financial statement /management report year book 2017. 

6. Report on the visit of president director and member of 
supervisory board to SICPA, SA. 





3 | 26 Februari 20181 
February 26, 2018 


1. Laporan kegiatan perusahaan Januari 2018. 
2. Laporan kinerja operasi dan keuangan Januari 2018. 


. Pembahasan STO organisasi yang baru. 


1. Corporate activity report on January 2018. 

2. Report of operational and financial performnace of January 
2018. 

3. Discussion on new organizational STO. 





4 | 23 Maret 20181 
March 23, 2018 


3 

1. Status carry over dan HCU. 

2. Pembahasan business development Peruri. 

3. Pembahasan research and development Peruri. 

4. Pembahasan laporan kinerja operasi dan keuangan 
Februari 2018. 


. Carry over status and HCU. 

. Discussion on Peruri development. 

. Discussion on Peruri's research and development. 

. Discussion on operational and finance performance report on 
February 2018. 


WN = 





5 | 16 April 2018 | 
April 16, 2018 


1. Pembahasan surat pelaporan WBS dari divisi RMC. 
2. Pembahasan STO. 
3. Pembahasan perjalanan dinas dalam negeri. 


1. Discussion on WBS reporting letter from RMC division. 
2. Discussion on STO. 
3. Discussion on domestic official travel. 





6 | 23 April 20181 


Pembahasan kinerja operasi dan keuangan Maret 2018. 


Discussion on operational and finance performace report on 

















April 23, 2018 March 2018. 
7 | 21 Mei 20181 Pembahasan laporan triwulan | 2018. Discussion on first guarterly report 2018. 
May 21, 2018 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 











Profil 


Perusahaan 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Pendukung 
Bisnis 


TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


























Tanggal | 
No Agenda A 
— g genda 
8 | 31 Mei 20181 1. Penyerahan hasil assessment GCG. 1. Delivering GCG assessment result. 
May 31, 2018 2. Laporan pengadaan uang dan cukai Nepal. 2. Report on Nepal money and excise procurement. 
3. Presentasi RAPI ITB tentang PPIC/perencanaan produksi. | 3. LAPI ITB presentation on PPIC / production planning. 
4. Pembahasan laporan kinerja operasi dan keuangan April 4. Discussion on operational and finance performance report on 
2018. April 2018. 
9 | 29 Juni 2018 | 1. Laporan kinerja operasi dan keuangan s.d Mei 2018. 1. Discussion on operational and finance performance report 
June 29, 2018 2. Laporan pengelolaan PKBL. until May 2018. 
3. Perkembangan bisnis digital. 2. Report on PKBL management. 
3. Digital business development 
10 | 6 Juli 2018 | Pembahasan terkait pesanan Nepal. Discussion related to Nepal's orders. 
July 6, 2018 
11 | 30 Juli 2018 | 1. Laporan kinerja operasi dan keuangan s.d Juni 2018. 1. Discussion on operational and finance performance report 
July 30, 2018 2. Optimalisasi lahan Peruri Palatehan. until June 2018. 
3. Tindak lanjut pembahasan uang Nepal. 2. Palatehan Peruri land optimalization. 
4. Pembahasan struktur organisasi baru. 3. Follow up discussion on Nepal’s money. 
4. Discussion on new organizational structure. 
12 | 28 Agustus 2018 | 1. Pembahasan laporan kinerja operasi dan keuangan s.d 1. Discussion on operational and finance performance report 
August 28, 2018 Juli 2018. until July 2018. 
2. Pembahasan kunjungan Dewan Pengawas ke PT. PWT 2. Discussion on visit of Supervisory Board to PT. PWT. 
13 | 26 September 20181 | 1. Pembahasan laporan kinerja operasi dan keuangan s.d 1. Discussion on operational and finance performance report 
September 26, 2018 Agustus 2018. until August 2018. 
2. Pembahasan pesanan Nepal. 2. Discussion on Nepal’s money orders. 
14 | 29 Oktober 2018 | Pembahasan laporan kinerja operasi dan keuangan s.d Discussion on operational and finance performance report until 
October 29, 2018 September 2018. September 2018. 
15 | 22 November 20181 | Pembahasan laporan kinerja operasi dan keuangan s.d Discussion on operational and finance performance report until 
November 22, 2018 Oktober 2018. October 2018. 
16 | 19 Desember 20181 | Pembahasan laporan kinerja operasi dan keuangan s.d Discussion on operational and finance performance report until 
December 29, 2018 November 2018. November 2018. 

















Kegiatan Dewan Pengawas 


Sepanjang 2018, secara umum kegiatan dewan pengawas 
sebagai berikut: 


Kegiatan Rutin 





Activ 


a. Mengikuti rapat pembahasan bersama (RPB) untuk a. 
membahas laporan tahunan dan pengesahan 
laporan keuangan perusahaan tahun buku 2017, 
pada 3 April 2018. 
b. Rapat rutin internal setiap bulan. b. 
c. Rapat koordinasi dengan direksi setiap bulan, Cc. 


untuk membahas kegiatan direksi, capaian RKAP 
menyangkut kinerja operasi dan keuangan, status, 
beserta rencana kerja kedepannya. Adapun aspek- 
aspek yang dibahas/dievaluasi yang menjadi 
perhatian dewan pengawas pada 2018, diantaranya 
terkait: 

Penyusunan dan pelaksanaan RKAP serta RJPP. 
Kemampuan Peruri dalam memenuhi pesanan 
cetak uang dan non-uang baik dari dalam negeri 
maupun luar negeri, sesuai dengan perjanjian/ 
jadwal yang disepakati. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





ities of the Board of Supervisory 


During 2018, generally the supervisory board activities as 
follows: 


Routine Activities 


Attend joint discussion meeting to discuss annual 
report and ratification of the corporate financial report 
2017 year book, on 3rd April 2018. 


Held monthly internal routine meetings. 

Coordination meeting with directors every month, 
to discuss directors activities, RKAP achievements 
related to operational and financial performance, 
status, and also the next work plan. The aspects 


discussed/evaluated which need attention from 
supervisory board in 2018, related to: 
- Compiling and implementations of RKAP and 


RJPP. 

Peruri ability to fulfill the printing of money and non- 
money, from domestic and overseas, according to 
the agreement and scheduled. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


- Kemampuan Peruri dalam mencapai tingkat 
inschiet (gagal cetak) sesuai dengan yang 
disepakati. 

- Pentingnya peremajaan mesin secara bertahap 
dan ketertiban pemeliharaan mesin secara rutin/ 
berkala. 

- Akuntansi dan keuangan. 

- Permasalahan teknologi informasi yang 
digunakan. 

- Inisiasi bisnis baru perusahaan. 

- Pengadaan dan investasi. 

- Sumber daya manusia dan kegiatan umum. 

- Kepatuhan perusahaan. 

- Mutu dan pelayanan. 

- Pengelolaan aset. 

- Sistem pengendalian internal dan aktivitas 
satuan pengawasan internal. 

- Manajemen risiko. 

- Pembinaan dan pengembangan anak 
perusahaan. 

- KPI dewan pengawas dan direksi. 

- Implementasi tata kelola perusahaan. 

- Hasil pemeriksaan auditor eksternal termasuk 
KAP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
beserta tindak lanjutnya. 

Memantau dan mendorong direksi untuk 

melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi 

hasil pemeriksaan internal oleh SPI maupun audit 
eksternal oleh KAP maupun BPK. 

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas 

sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan 

tata kelola perusahaan dibantu oleh komite audit dan 
komite evaluasi & pemantauan risiko. 

Dibantu komite audit dan direksi, melakukan proses 

pengadaan jasa KAP untuk melakukan audit secara 

umum atas laporan keuangan perusahaan dan 

PKBL sepanjang 2018. 

Dibantu komite audit, melakukan evaluasi dan 

memberi tanggapan atas RKAP beserta revisinya, 

laporan manajemen secara triwulanan, semester 
dan tahunan serta laporan keuangan yang telah 
diaudit auditor eksternal. 

Lain-lain kegiatan pengawasan dan pemberian 

nasehat rutin, antara lain : 

- Evaluasi dan pemberian nasihat atas rencana 
pelepasan aset tanah di Karawang kepada Bank 
Indonesia untuk pembangunan SPU. 

- Persetujuan penghapusan aset rusak. 

- Pemberian izin cuti kepada direksi. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





- Peruri abilitytoreach inschiet level (failed printing) 
according to the agreement. 


- The importance of machine rejuvination gradually 
and machine maintenance order countinously/ 
periodically. 

- Accounting and Financial. 

- Problems on Information technology used. 


- Corporate new business initiation. 

- Procurement and investment. 

- Human resource and general activities. 

- Corporate obligation. 

- Quality and service. 

- Assets management. 

- Internal control system and internal audit unit 
activity. 

- Risk management. 

- Management and subsidiary companies 
development. 

- KPI Supervisory board and directors. 

- Implementation of corporate governance. 

- External auditing results including KAP and BPK 
and its follow-up. 


Monitoring and encouraging directors to follow up the 
SPI internal audit and external audit by KAP and BPK. 


Monitoring and evaluating effectiveness of internal 
control system, risk management and corporate 
governance, helped by audit and evaluation committee 
and also risk monitoring, 

Helped by audit committee and directors, carry out the 
KAP service to do general audit on corporate financial 
report and PKBL during 2018. 


Helped by audit committee, evaluate and give 

response on RKAP and its revise, management 

reports in every 3 months, 6 months, and annually 

and also the financial report which had audited by 

external auditors. 

Other supervisory activities and giving routine advise 

such as: 

- Evaluate and give advise on land asset releases in 
Karawang to BI for SPU construction. 

- Approval on broken asset deletion. 

- Giving leave to directors. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan Pendukun 
Pembahasan Tn g 
Pengawas f Bisnis 

7 A Manajemen 
dan Direksi 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 


Perusahaan Keuangan 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Kegiatan Khusus 
a. Kunjungan ke Bank Indonesia. 


Special Activities 
a. Visiting BI. 


Pada 25 Januari 2018, dewan pengawas bersama 
jajaran direksi melakukan courtesy, bertemu dengan 
Gubernur Bank Indonesia, setelah pengangkatan 
direksi pada 20 November 2017. 

Pada 28 Mei 2018, kembali mengunjungi BI sekaligus 
perkenalan dengan seluruh dewan gubernur BI, 
serta menginformasikan RJPP Peruri periode 
2017-2021, terkait cetak uang NKRI, pembahasan 
cashless society: Peruri Challenge, produksi dan 
proyek SPU BI, investasi belanja modal sepanjang 
2018, serta mendiskusikan beberapa permasalahan 
terkait hubungan kerja antara BI dengan Peruri. 
Mengikuti Indonesia Afrika Forum di Bali. 

Kunjungan ketua Dewas Rizal Affandi Lukman ke 
Bali untuk mengikuti forum pengembangan kerja 
sama antara Indonesia dengan negara-negara 
di kawasan Afrika yang menjadi salah satu fokus 
kebijakan luar negeri RI. 


On 25th January 2018, supervisory board and 
director board did the courtesy to meet BI Governor, 
after director appointment on 20th November 2017. 


On 28th May 2018, visited BI again as introduction 
to all BI governors and informed the Peruri RJPP 
for 2017-2021 period, related to RI money printing, 
discussing cashless society: Peruri Challenge, SPU 
BI production and project, capital expenditure on 
2018, and discussed several problems related to 
work cooperation between BI and Peruri. 


. Attended Indonesia Afrika Forum in Bali. 


The Visit of head of Supervisory Board , Rizal 
Affandi Lukman to Bali for attending cooperation 
development forum between Indonesia and African 
countries as one of RI foreign policies focus. 


c. Pada 12-14 September 2018, anggota Dewas Erna On 12th-14th September 2018, member of 
Wijayanti menghadiri undangan temu nasional di Supervisory Board, Erna Wijayanti attended national 
Yogyakarta. meeting invitation in Yogyakarta. 

d. Mengikuti International Monetary Fund (IMF) dan . Attended International Monetary Fund (IMF) and 

World Bank (WB) meeting di Bali. World Bank (WB) meeting in Bali. 
Ketua Dewas Rizal Affandi Lukman beserta anggota Head of Supervisory Board, Affandi Lukman and 
Dewas Erna Wijayanti menghadiri IMF dan WB member of Supervisory Board, Erna Wijayanti 
meeting pada 8-13 Oktober 2018 di Bali, yang attended IMF and WB meeting in 8th-13th October 
membahas tentang ekonomi digital, urbanisasi, 2018, in Bali, discussed about digital economy, 
sumber daya manusia, pembiayaan dan asuransi urbanization, human resources, financing and 
untuk risiko bencana, perubahan iklim, pembiayaan insurance for disasters risks, climate changes, 
infrastruktur, penguatan moneter internasional, serta infrastructure financing, international monetary 
ekonomi syariah. strengthening and also sharia economy. 

e. Menghadiri undangan dari Kementerian BUMN . Attended the invitation from SoE ministry for IBD 


pembukaan workshop IBD EXPO. 

Pada 3 Oktober 2018, Anggota Dewas Erna Wijayanti 
menghadiri pembukaan pameran Indonesia 
Business & Development Expo 2018, di Surabaya, 
yang memperkenalkan produk unggulan, kinerja 
dan program dari berbagai stakeholder ekonomi di 
Indonesia. 

Pada 6 Oktober 2018, Anggota Dewas Hasiholan 
Siahaan menghadiri penutupan workshop IBD 
EXPO. 


EXPO Workshop Opening. 

In 3rd October 2018, the member of Supervisory 
Board, Erna Wijayanti attended the opening of 
Indonesia Business & Development Expo Workshop 
2018, in Surabaya, which introducing best products, 
performance and programs of various economic 
stack holders in Indonesia. 

In 6th October 2018, member of Supervisory Board 
Hasiholan Siahaan attended the closing of IBD 
EXPO Workshop. 


Work Visits 

In order to improve the quality of Supervisory and 
advising the directors on managing corporate during 
2018, supervisory board had improved the knowledge and 
professionalism by work visiting below: 


Kunjungan Kerja 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan 
pemberian nasehat kepada direksi atas pengurusan 
perusahaan sepanjang 2018, dewas telah melakukan 
peningkatan pengetahuan dan profesionalisme antara 
lain melalui berbagai kegiatan/kunjungan kerja sebagai 
berikut: 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Tata Kelola Perusahaan | 


. Kunjungan anggota dewas Hasiholan Siahaan 
bersama direktur utama Peruri ke Pabrik SICPA, SA di 
Swiss pada 29 Januari — 3 Februari 2018. Kunjungan 
ini dalam rangka penandatanganan hasil rapat unum 
pemegang saham perubahan dewan komisaris dan 
kunjungan pabrik melihat proses produksi SICPA, SA 
serta menjajaki kemungkinan peluang bisnis melalui 
kerjasama marketing untuk pasar internasional atas 
pasar-pasar yang dimiliki SICPA, SA yang dapat 
dimasuki oleh Peruri untuk mencapai visi Peruri 
yakni menjadi perusahaan berkelas dunia di bidang 
“Integrated Security Printing and System’, 
Kunjungan anggota dewas Erna Wijayanti bersama 
anggota komite audit dan komite EPR ke anak 
perusahaan, PT Peruri Properti pada 12 Februari 
2018, untuk: 
* Membahas kinerja Peruri Properti sepanjang 2017, 
* Membahas bisnis proses dan RKAP Peruri Properti 
sepanjang 2018, 
* Menjelaskan cara kerja divisi Akun & AAP terhadap 
anak perusahan. 


Kunjungan anggota dewas Erna Wijayanti bersama 
anggota komite audit ke anak perusahaan PT. Peruri 
Wira Timur di Surabaya pada 15 Februari 2018, untuk 
melakukan evaluasi kinerja pada 2017, dan membahas 
rencana kerja PT Peruri Wira Timur sepanjang 2018. 


Kunjungan anggota dewas Hasiholan Siahaan 
bersama anggota komite audit dan komite EPR ke 
anak perusahaan, PT. Kertas Padalarang pada 24 
Februari 2018, untuk melakukan evaluasi atas kinerja 
sepanjang 2017, dan membahas bisnis proses serta 
RKAP PT Kertas Padalarang pada 2018. 


Kunjungan seluruh dewas, seluruh komite dewas 
bersama dengan direksi ke Karawang pada 31 Mei 
2018, untuk memantau kegiatan produksi yang 
sedang berjalan serta melakukan komunikasi dengan 
pegawai secara langsung. 

Kunjungan kerja seluruh dewas dan komite dewas 
bersama dengan direksi ke anak perusahaan PT. 
Peruri Wira Timur di Surabaya pada 25 Agustus 2018, 
untuk membahas pencapaian kinerja selama semester 
| dan strategi pencapaian RKAP hingga akhir 2018. 
Kunjungan Ketua Rizal Affandi Lukman beserta 
anggota dewas Hasiholan Siahaan dan anggota 
komite audit serta komite EPR ke anak perusahaan 
PT. Kertas Padalarang pada 10 November 2018, 
untuk membahas evaluasi kinerja hingga Oktober dan 
strategi pencapaian RKAP sampai akhir 2018. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





. The Visit of supervisory board member, Hasiholan 


Siahaan with Peruri president director to Sicpa 
Factory, SA in Swiss on January 29th — February 
3rd, 2018. This visit was in order to sign the general 
meeting of share holders commissioner board 
changes results. The factory visit was intended to see 
the SCPA, SA production process and to explore the 
business opportunity through marketing cooperation 
for international SICPA, SA markets which Peruri 
could get into, to achieve Peruri vision as world class 
corporate in “Integrated Security Printing and System”, 


. The visit of supervisory board member, Erna Wijayanti 


with audit committee member and EPR committee to 
subsidiary company, PT Peruri Properti 12th February 
2018, for: 
e Discussed property performance of Peruri during 
2017, 
Discussed business process and Peruri Property 
RKAP during 2018, 
Explaining accounting division and AAP way of 
working towards subsidiary company. 


. The visit of supervisory board member, Erna Wijayanti 


with audit committee member to the subsidiary 
company, PT. Peruri Wira Timur in Surabaya 
on February 15th, 2018, to evaluate company’s 
performance in 2017, and discussed the work plan of 
PT Peruri Wira Timur for 2018. 


. The visit of supervisory board member, Hasiholan 


Siahaan with audit committee member and EPR 
committee to the subsidiary company, PT Kertas 
Padalarang on 24th February 2018, to evaluate the 
company’s performance during 2017, and discussed 
the business process and RKAP of PT Kertas 
Padalarang for 2018. 


. The visit from all supervisory board, all audit committee 


and all directors to Karawang on 31st May 2018, to 
monitor the ongoing production and also communicate 
directly to the employees. 


The visit of all of supervisory board audit committee 
and directors to subsidiary company, PT. Peruri Wira 
Timur in Surabaya in 25th August 2018, to discuss the 
company performance in first semester and the RKAP 
achievement strategy until 2018. 


. The visit of the head of supervisory board, Rizal 


Affandi Lukman and member of Supervisory Board 
Hasiholan Siahaan and audit committee member and 
EPR committee to subsidiary company, PT. Kertas 
Padalarang in 10th November 2018, to discuss work 
evaluation until October and RKAP achievement 
strategy until the end of 2018. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 237 





Laporan Analisis dan 
Profil Dewan Pembahasan Pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


h. Ketua Dewas, Rizal Affandi Lukman, Anggota 
Dewas, Hasiholan Siahaan dan Suroso Hadi 
Siswoyo melakukan kunjungan kerja ke KOMSCO 
Korea Selatan pada 3 Desember 2018. KOMSCO 
merupakan perusahaan security printing dan minting 
milik pemerintah yang didirikan pada 1951. Kunjungan 
kerja ini bertujuan untuk benchmarking dan sharing of 
knowledge Peruri dan KOMSCO khususnya pada lini 
usaha percetakan uang kertas dan produk koin. 

i. Anggota Dewas, Erna Wijayanti bersama anggota 
komite audit, mengunjungi kegiatan pendidikan 
dan pelatihan manajemen usaha kecil (MUK) di 
Sumedang — Jawa Barat bersama PKBL Peruri pada 
15 Desember 2018, untuk melihat secara langsung 
pembinaan, penyaluran dan penagihan dana 
kemitraan kepada mitra binaan serta penyampaian 
dana bina lingkungan. 


Pendapat dan Saran Dewan Pengawas Kepada Direksi 


Dewan pengawas telah memberikan pendapat dan saran 
atas kepengurusan perusahaan dengan pokok-pokok 
sebagai berikut: 


1. Direksi diminta untuk mengupayakan tercapainya 
target-target pendapatan yang telah ditetapkan serta 
melakukan efisiensi biaya sehingga target atas perolehan 
laba dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. 

2. Direksi agar mengupayakan peningkatan kapabilitas 
sumber daya manusia (SDM) melalui diklat atau training 
secara berkelanjutan untuk mengantisipasi kebutuhan 
SDM terkait dengan rencana pengembangan usaha. 

3. Direksi diminta aktif menggali potensi peningkatan 
pendapatan, antara lain dengan optimalisasi potensi 
tambahan pendapatan dari bisnis yang sudah ada, 
pengembangan bisnis baru yang prospektif termasuk 
mendorong kinerja investasi yang market driven dan 
mendukung peningkatan pendapatan. 

4. Direksi agar memastikan bahwa program investasi telah 
didukung dengan perencanaan yang memadai dengan 
mempertimbangkan skala prioritas untuk investasi yang 
berdampak langsung pada peningkatan pendapatan 
perusahaan sehingga bisa terealisasi sesuai rencana, 
demi peningkatan kehandalan produksi. 

5. Perlu dilakukan pemantauan secara berkesinambungan 
terhadap kinerja anak perusahaan, baik pencapaian 
pendapatan usaha maupun pengendalian atas biaya/ 
beban yang dikeluarkan oleh masing-masing entitas 
anak, agar masing-masing dapat memperoleh laba 
minimal sesuai target RKAP yang telah ditetapkan. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


h. The Head of Supervisory Board, Rizal Affandi 
Lukman, members of Supervisory Board, Hasiholan 
Siahaan and Suroso Hadi Siswoyo did the work visit 
to KOMSCO south Korea in December 3rd 2018. 
KOMSCO is the security printing and minting own 
by the government, established in 1951. This work 
visit was for benchmarking and sharing of knowledge 
between Peruri and KOMSCO especially in business 
lines on banknotes and coins printing. 

i. Member of Supervisory Board, Erna Wijayanti with 
audit committee member, visited The training program 
for small business management/ manajemen usaha 
kecil (MUK) in Sumedang — West Java with Peruri 
PKBL in December 15th 2018, to see directly the 
coaching, distribution and billing of partnership 
funding to the fostered partner and also the delivery 
of environment development fund. 


Opinions and Suggestions of Supervisory Board to the 
Directors 


The supervisory board had given opinions and suggestions 
on corporate management with these main points: 


1. Directors were asked to strive the achievement of income 
targets which had set and do the expenses efficiency so 
the target on profit can be achieved as planned. 


2. Directors should try to improve the human resource 
capability through trainings and workshop continuously 
to anticipate the human resource need relates to the 
expansion business plan. 

3. Directors were asked to be active in digging the income 
developing potention, by optimalization of additional 
income potential from the existed business, new 
prospective business development including market 
driven investment performance and support the increase 
of income. 

4. Directors should ensure the investment program had 
supported by adequate planning by cconsidering 
priority scale for investment which directly impacted on 
corporate income improvement as planned, for the sake 
of production reliability. 


5. Need to monitor the performance of subsidiary 
companies continously, in income achievement and 
expenses/cost control expended by each child entity, so 
each can gain minimum profit as RKAP target set, 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


10. 


11. 


12. 


13. 


Tata Kelola Perusahaan | 


Peruri perlu menerapkan tata kelola anak perusahaan 
(subsidiary governance) dengan baik, sehingga anak 
perusahaan dapat dikelola dengan baik (well-managed) 
sehingga tercipta confidence bagi semua pemangku 
kepentingan (well-governea). 

Direksi perlu mengimplementasikan talent management 
system secara berkesinambungan, antara lain melalui 
peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi yang 
relevan dengan dinamika bisnis, pemberian motivasi 
kerja dan spirit bersaing sehingga mampu menggerakan 
potensi SDM yang ada guna mendorong terciptanya 
organisasi pembelajar dan memiliki daya tahan dalam 
menghadapi persaingan bisnis. 

Teknologi informasi yang digunakan dengan sistem 
Enterprise Resource Planning (ERP) belum memberikan 
manfaat yang optimal, sehingga perlu terus dimonitor, 
dievaluasi dan diawasi secara ketat sehingga target 
beroperasinya ERP yang telah dioptimalisasi tidak 
tertunda. 

Perlunya peningkatan peran satuan pengawas 
internal (SPI) dan divisi risk management khususnya 
dalam rangka implementasi tata kelola perusahaan 
dan penerapan manajemen risiko secara terpadu 
(Enterprise Risk Management) di seluruh lini organisasi, 
sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan 
mengedepankan prinsip kehati-hatian dan semua jenis 
risiko dapat dimitigasi, dimonitor, diukur dan dikendalikan, 
serta dapat memberikan early warning kepada direksi 
terhadap kemungkinan tidak tercapainya target RKAP 
dan memberikan rekomendasi yang diperlukan. 
Perlunya program maintenance untuk mesin-mesin 
utama yang dipakai dalam proses cetak uang, seperti 
sistem untuk mengontrol permesinan yang ada, 
sehingga tidak ada lagi kendala dalam produksi uang. 
Terkait rencana finish banknote yang akan dilakukan 
oleh BI ke perusahaan, direksi perlu menyusun 
roadmap, membuat kajian serta mempersiakan arahan. 
Apabila sudah berjalan dengan lancar dapat dilakukan 
benchmark ke printing banknote company lainnya yang 
menerima pesanan finish banknote. 

Dengan melihat skala bisnis yang dimiliki masing- 
masing SBU, perlu dilakukan evaluasi apakah masing- 
masing SBU telah memiliki beban kerja yang sama dan 
bila dianggap perlu, dapat dilakukan restrukturisasi agar 
diperoleh efektifitas dan efisiensi usaha yang lebih baik. 
Terhadap rencana pembentukan holding NPMC perlu 
direncanakan secara cermat dan dikawal dengan ketat, 
perlu adanya time-line kegiatan untuk memudahkan 
pengendalian. Dalam proses pembentukannya harus 
juga memperhatikan keselarasan dan risiko pada RJPP 
yang telah dibuat. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


10. 


11. 


12: 


13. 





Peruri needs to implement good (subsidiary governance) 
so the the subsidiary company can be well managed 
and the confidence emerged in all stakeholders (well- 
governed). 


Directors need to implement a talent management 
system continously, through capacity and capability 
of organization which relevant with business dinamic, 
giving work motivation and competitive spirit to propel 
the existed human resource potential improvement to 
encourage the learner organization and has durrability in 
facing the business competition. 


Information technology which used enterprise resource 
planning (ERP) system was not giving the optimal 
benefits, so needs to be monitored, evaluated and 
watched closely so the ERP target operation which had 
optimalize will not postponed. 


Need to improve the SPI and risk management roles 
especially in the implementation of integrated Enterprise 
Risk Management (ERM) in all organizational lines, 
so all activities can be done with prioritize the caution 
principles and all risk can be mitigated, monitored, 
measured and controled, also can give early warning to 
directors on the possibility of the RKAP target not being 
achieved and give the recommendation needed. 


Its necessary to carry out maintenance program of main 
machines used for money printing, such as the system 
to control the existed machines, there will be no obstacle 
in money production. 

Related to the finish banknote plan which will be done by 
BI to the corporate, directors need to compile roadmap, 
make research and prepare directing. If it had run 
smoothly, the benchmark can be done to other banknote 
company printing which take finish banknote orders. 


By looking at business scale owned by each SBU, the 
directors need to evaluate if each SBU had the same 
work load, and if necessary, the restructuration can be 
done to gain better business effectivity and efficiency. 


On the forming of NPMC plan, it has to be planned 
carefully, need to make time-line activity to facilitate 
control. In the forming process, needs to pay attention 
on harmony and risk on RJPP which had made before. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


14. Direksi perlu meningkatkan koordinasi antar direktorat 
terkait pesanan dari luar negeri, khususnya dari Nepal, 
sehingga setiap tender dan kontrak yang dibuat telah 
memperhatikan kemampuan perusahaan serta risiko 
usaha dan dilaksanakan sesuai tata kelola yang 
baik. Terhadap sisa kontrak uang kertas Nepal yang 
masih ada, direksi perlu menjaga komitmen untuk 
menyelesaikannya tepat waktu dengan memperhatikan 
semua ketentuan yang berlaku. 

15. Dalam rangka optimalisasi penjualan luar negeri, 
direksi perlu mengkaji potensi pasar luar negeri dengan 
membuat profile perusahaan yang disampaikan ke 
kedutaan besar, terutama untuk negara dunia ketiga 
serta perlunya sosialisasi guna memperluas pasar. 

16. Penyaluran dana PKBL agar fokus pada area yang 
sesuai dan dapat memberikan corporate image yang 
baik bagi bisnis Peruri, serta dapat merealisasikan 
target-targetnya secara tepat sasaran dan tepat jumlah. 

17. Direksi diminta untuk menindaklanjuti dan 
menyelesaikan secara tuntas terhadap temuan, catatan 
dan saran/rekomendasi KAP pada tahun buku 2018, 
termasuk tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai 
ditindaklanjuti. 


SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS 


Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, dewan 
pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris dewan 
pengawas atas beban perusahaan. Dalam melaksanakan 
tugasnya, sekretaris dewan pengawas memiliki pedoman 
kerja yang tertuang pada Charter Sekretaris Dewan 
Pengawas. 


Berdasarkan pada charter tersebut tugas dari sekretaris 
dewan pengawas adalah: 

1. Mempersiapkan rapat. 

2. Membuat risalah rapat dewan pengawas sesuai 
ketentuan anggaran dasar perusahaan. 

3. Mengadministrasikan dokumen dewan pengawas, 
baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun 
dokumen lainnya. 

4. Menyusun rancangan RKAP dewan pengawas. 

Menyusun rancangan laporan dewan pengawas. 
6. Melaksanakan tugas lain dari dewan pengawas. 


on 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


14. Directors need to improve coordination between 
directorates related to overseas orders, especially 
from Nepal, so every tender and contract made had 
considered the corporate ability and business risk and 
implemented according to good governance. On the 
rest of the Nepal banknotes, directors need to maintain 
the commitment to finish on time based on all applicable 
regulation. 


15. In order to optimize overseas sales, directors need to 
review overseas market potention by making corporate 
profile which delivered to the embassy, especially to the 
third world countries and needs to socialize to expand 
the market. 

16. PKBL fund distribution needs to focus on suitable 
area and able to give good corporate image for Peruri 
business, and also able to realize the exact targets and 
exact amount. 

17. Directors were asked to follow up and resolve 
completely on KAP findings, notes, and suggestions/ 
recommendations on 2018, including from several 
years before which had not been follow up. 


SECRETARY OF SUPERVISORY BOARD 


To help the smoothness of the duties implementation, 
supervisory board appointed a secretary of supervisory 
board on the corporate expenses. In carrying the duties, 
secretary of supervisory board had working guidelines which 
was poured on Secretary of Supervisory Board Charter 
which set in October 2016, then reupdated in 2017. 


Based on secretary of supervisory board charter, the duties 
of secretary were: 

1. Prepared the meeting. 

2. Made the meeting treatise of supervisory board 
based on corporate basis budgeting regulation. 

3. Administrated the documents of supervisory board . 
incoming letters, outgoing letters, meeting treatises, 
and other documents. 

4. Drafted supervisory board’s RKAP. 

Drafted the supervisory board report plan. 
6. Implemented other assignments of supervisory 
board. 


A 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


Tugas lain sekretaris dewan pengawas sebagai berikut: 

1. Memastikan bahwa dewan pengawas mematuhi 
peraturan perundang-undangan serta menerapkan 
prinsip-prinsip GCG. 

2. Memberikan informasi secara berkala yang 
dibutuhkan oleh dewan pengawas. 

3. Mengkoordinasikan anggota komite dewan 
pengawas jika diperlukan. 

4. Sebagai penghubung dewan pengawas dengan 
pihak lain. 


Sekretaris Dewan Pengawas dijabat oleh Rugun Hutapea 
yang berasal dari Kedeputian Bidang Usaha Pertamban- 
gan, Industri Strategis, Media dan Kementerian BUMN 
sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas No- 
mor SK-06/DP/XII/2018, pada 5 Desember 2018, tentang 
Perpanjangan Masa Jabatan Sekretaris Dewan Pengawas 
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. 
Rugun Hutapea lulus dari Universitas Sumatera Utara, Ju- 
rusan Akuntansi 1996. 


Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas, 
Rugun Hutapea menjabat: 
* Kepala Sub Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi 
lb2, sejak Januari 2019 s.d sekarang. 
* Kepala Sub Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan 
dan Pariwisata, Oktober 2015. 
* Kepala Sub Bidang Usaha Logistik dan Kawasan 
Industri, Mei 2014. 
* Kepala Sub Bidang Usaha Logistik dan Kawasan 
Industri Usaha Strategis dan Manufaktur, September 
2012. 
e Kasubbag Akuntansi, Oktober 2010-Oktober 2011. 


KOMITE AUDIT 


Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang No. 19 
tahun 2003, pasal 70, tentang Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite 
Audit dibentuk untuk membantu dewan pengawas dalam 
pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat 
terhadap direksi dalam tata kelola perusahaan. 


Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/ 

MBU/2006, tentang Komite Audit bagi BUMN, anggota 

Komite Audit dipersyaratkan memiliki beberapa kriteria: 

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta 
pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/ 
pemeriksaan. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Other assignment of supervisory board secretary: 

1. Ensure that supervisory board obeyed the regulations 
and applied GCG principles. 

2. Gave information periodically if the supervisory 
board needed. 

3. Coordinated committee of supervisory board 
members if needed. 

4. As the connector of supervisory board with other 


party. 


Secretary of supervisory board was held by Rugun Huta- 
pea, which came from Mining Business and Field, Strate- 
gic Business and Media Fields of SoE Ministry according to 
Supervisory Board Decree Number SK-06/DP/XII/2018, on 
December 5, 2018, on Extension of Duty Period of Peruri 
Supervisory Board Secretary. Rugun Hutapea graduated 
from University of North Sumatra, Accounting Faculty 1996. 


Before served as Secretary of Supervisory Board, Rugun 
Hutapea served as: 
e Head of Agro Industry and Pharmaceutical Sub- 
Field Ib2, since January 2019 until recent. 
e Head of Energy, Logistic, Area and Tourism 
Business Sub-Field, October 2015. 
e Head of Logistic Business and Industrial Area Sub 
Field, May 2014. 
e Head of Logistic Business and Strategic Business 
Area and Logistic Business Sub-Field, September 
2012. 
e Head of Accounting 
2010-October 2011. 


Sub-Field, | October 


AUDIT COMMITTEE 


Based on provisions of The Law No. 19, 2003 article 70, 
about state-owned enterprises, (SoE), about the mandatory 
regulation to form audit committee. Audit committee is 
formed to help supervisory boards in implementation of 
supervision duties and giving advice to directors in corporate 
governance. 


Based on SoE ministerial regulation number PER-05/ 

MBU/2006, about audit committee for SoE, members of 

audit committee must meet these following criteria: 

1. Has good integrity, knowledge and enough experiences 
in supervisory/audit. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan Analisis dan 
Profil Dewan Pembahasan Pendukung 


Pengawas f Bisnis 
7 A Manajemen 
dan Direksi 


Perusahaan 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang 
dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik 
kepentingan terhadap Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang bersangkutan. 

3. Mampu berkomunikasi secara efektif. 


Sesuai Charter Komite Audit Nomor SK-04/DP/X11/2015, 
pada 21 Desember 2015, kriteria yang ditetapkan oleh 
Peruri, yaitu: 

1. Mampu menyediakan waktu yang cukup untuk 
menyelesaikan tugasnya. 

2. Salah seorang dari anggota komite audit harus memiliki 
latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di 
bidang akuntansi atau keuangan dan salah seorang 
harus memahami industri/bisnis perusahaan. 


Independensi Komite Audit 


Seluruh anggota komite audit tidak memiliki hubungan 
keuangan, kepengurusan, kepemilikan modal dan/atau 
hubungan keluarga dengan dewan pengawas, direksi dan/ 
atau pemilik modal, Satuan Pengawas Intern (SPI) entitas 
Induk maupun perusahaan anak yang dapat mempengaruhi 
kemampuan bertindak independen. 


Susunan Keanggotaan Komite Audit 


Sesuai dengan Charter Komite Audit, komite audit berjumlah 
3 orang terdiri dari 1 orang anggota dewan pengawas 
sebagai ketua dan 2 orang anggota yang diangkat dan 
diberhentikan oleh dewan pengawas. 


Susunan anggota Komite Audit per 31 Desember 2018, 
adalah sebagai berikut: 


Nama I Name Jabatan | Position 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


2. Do not have personal interest/involvement which can 
cause negative impact and conflict of interst to related 
SoE. 


3. Able to communicate effectively. 


According to audit committee No.SK-04/DP/XII/2015 in 
December 21st 2015, the criteria set by Peruri, are: 


1. Able to provide enough time to finish the assignments. 


2. One of the member in audit committee must have 
educational background in accounting or financial, 
and someone who comprehend industrial/ corporate 
business. 


Independence of Audit Committee 


All the members of audit committee do not have financial, 
management, shareholding and/or family relation with 
supervisory board, directors and/or stackholders, internal 
audit unit/Satuan Pengawasan Intern (SPI) entity, or 
subsidiary companies which can influence the ability to take 
independent action. 


Composition of Audit Committe 

According to audit committee charter, audit committee has 
3 people, consists of 1 member from supervisory board as 
the leader and 2 people that appointed and dissmised by 


supervisory board. 


Composition of Audit Committee since Desember 31st 
2018, are: 


Dasar Penugasan | Basis of Assignment 


Erna Wijayanti Ketua | Chairman SK Dewan Pengawas Peruri nomor: SK-7/DP/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 | 
Decree of Peruri’s supervisory board number: SK-7/DP/XII/2018, in December 6th 
2018 

Yanto Sugianto Anggota | Member SK Dewan Pengawas Peruri nomor : SK-05/DP/IX/2018 tanggal 28 September 2018 | 
Decree of Peruri’s supervisory board number: SK-05/DP/IX/2018, in September 28th 
2018 

Sufi Safitri Nurwidiati Anggota | Member SK Dewan Pengawas Peruri nomor SK-05/DP/IX/2017 tanggal 22 September 2017 | 
Decree of Peruri’s supervisory board number: SK-05/DP/1IX/2017 in September 22th 


2017 

















Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Tata Kelola Perusahaan | 


Profil Anggota Komite Audit 


Erna Wijayanti 
Ketua Komite Audit 


Riwayat singkat Erna Wijayanti dapat dilihat pada halaman 
93 dari Laporan Tahunan ini. 


Yanto Sugianto 

Anggota Komite Audit 

WNI, 64 tahun 

Menjabat sebagai anggota komite audit berdasarkan Surat 
Keputusan Dewan Pengawas Peruri Nomor SK-05/DP/ 
1X/2018, pada 28 September 2018, tentang Perpanjangan 
Masa Jabatan Anggota Komite Audit Perusahaan Umum 
Percetakan Uang Republik Indonesia. 


Perjalanan Karir Utama: 

e Konseptor instruksi mendikbud Nomor 1 Tahun 2011, 
tentang Rencana Aksi Kemendikbud Menuju Laporan 
Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP). 

* Inspektur Il Bidang Pengawasan Pendidikan Dasar 
dan Balitbang pada Inspektorat Jenderal Kemendikbud 
(2012- 2015). 

e Inspektur Investigasi pada Inspektorat Jenderal 
Kemendikbud (2010- 2012). 

* Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan 
Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Perwakilan BPKP 
Provinsi Jabar (2008-2010). 

* Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 
di Perwakilan BPKP Provinsi Jabar (2006-2007). 


Pendidikan: 

* Sarjana Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Unpad, 
Bandung (1982). 

* Magister Manajemen Universitas Widyatama, Bandung 
(2009). 


Sufi Safitri Nurwidiati 
Anggota Komite Audit 
WNI, 58 tahun 


Menjabat sebagai anggota komite audit sejak akhir 
September 2017, berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas 
Peruri Nomor SK Dewan Pengawas Nomor SK-05/DP/ 
IX/2017, pada 22 September 2017, tentang Pengangkatan 
Anggota Komite Audit Perusahaan Umum Percetakan Uang 
Republik Indonesia. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Member of Audit Committee Profile 


Erna Wijayanti 
Chairman of the Audit Committee 


A brief profile of Erna Wijayanti is available on page 93 of 
this Annual Report. 


Yanto Sugianto 

Member of the Audit Committee 

Indonesian Citizen, 64 years old 

Position as member of Audit Committee based on Decree 
of Peruri’s supervisory board number : SK-05/DP/IX/2018, 
in September 28th 2018, about length of service extension 
as member of audit committee in Peruri. 


Career Highlights: 

* Conseptor of education ministerial instruction no. 1, 
2011, about action plan of education ministry to financial 
report with reasonable opinion without exeption /Opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Inspector Il in supervisory field of basic education and 
balitbang in education ministry general inspectorat 
(2012- 2015),. 

Investigation inspector on education ministry general 
Inspectorat (2010- 2012). 

Head of supervisory of local goverment implementation 
accountability of BPKP representative from West Java 
Province(2008-2010). 

Head of supervisory of central goverment agency in 
BPKP representative from West Java Province (2006- 
2007). 


Education: 
Bachelor of Accounting, Economy Faculty, Padjajaran 
University, Bandung (1982). 
Master of Management, Widyatama University, Bandung 
(2009). 


Sufi Safitri Nurwidiati 
Member of the Audit Committee 
Indonesian Citizen, 58 years old 


Position as member of audit committee since the end of 
September 2017, based on decree of Peruri’s supervisory 
board number SK-05/DP/IX/2017, in September 22th 2017, 
about the appointment of audit committee in Peruri. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Perjalanan Karir Utama: 

* Asisten Direktur pada Departement Audit Intern (DAI) 
Bank Indonesia. 

* Kepala Biro pada YPPI (Yayasan Pengembangan 
Perbankan Indonesia). 

e Auditor pada beberapa Departemen di Bank Indonesia, 
termasuk Departemen Pengadaan Strategis, 
Departemen Pengelolaan Uang dan Departemen 
Kebijakan Ekonomi dan Moneter. 

e Auditor pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam 
Negeri di bawah Departemen Regional. 

e Auditor pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar 
Negeri sebagai auditor pada Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia New York. 

* Audit investigasi terhadap kasus fraud, baik pelanggaran 
terhadap sistem maupun terhadap Tata Tertib di Bank 
Indonesia. 


Pendidikan: 

* Qualified Internal Auditor (2000). 

* Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Indonesia 
(1986). 


Tugas Komite Audit 


Sesuai dengan Komite Audit Charter yang disempurnakan 

dan telah mendapatkan pengesahan dewan pengawas 

melalui Surat Keputusan No. SK-07/DP/XII/2018, pada 21 

Desember 2018, beberapa tugas pokok komite audit adalah: 

1. Memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan 
efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan 
internal auditor. 

2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang 
dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun 
auditor eksternal. 

3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan 
sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. 

4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang 
memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan 
perusahaan. 

5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan 
perhatian dewan pengawas serta tugas-tugas dewan 
pengawas lainnya. 

6. Berdasarkan instruksi dewan pengawas melakukan 
proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai 
dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam 
perusahaan dan bila diperlukan meminta bantuan direksi 
dalam proses penunjukannya. 

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dewan 
pengawas. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Career Highlights: 

* Director assistant at departement audit intern (DAI) at 
Bank Indonesia. 

* Chief of Bureau at YPPI (Yayasan Pengembangan 
Perbankan Indonesia). 

e Auditor in several department in Bank Indonesia, 
includes strategic procurement department, money 
management department, economic and monetery 
policies department. 

e Auditor in representative domestic office of Bank 
Indonesia under regional department. 

e Auditor in representative overseas office of Bank 
Indonesia as auditor at representative office of Bank 
Indonesia in New York. 

* Investigative audit of fraud cases, both violations of the 
system and the Code of Conduct at Bank Indonesia. 


Education: 

e Qualified internal auditor (2000), 

* Bachelor of economy, University of Indonesia Christian 
(1986). 


Audit Committee Assignments 


According to enhanced audit committee charter and has 
been legalized by supervisory board through decree No. 
SK-07/DP/XII/2018, in December 21st 2018, several main 
assignments of audit committee are: 

1. To make sure the effectivity of internal controlling system 
and effectiveness of internal and external auditor task 
implementation. 

2. Assess the activities implementation and audit result 
done by SPI and also by external auditor. 


3. Give recomendation about the improvement of 
management controlling system and its implementation. 

4. Assure that there are satisfying evaluation procedures 
on all information from the corporate. 


5. Identify things that needs attention from supervisory 
board and other supervisory board assignments. 


6. Based on instruction of supervisory board, committee 
carries out the appointment process of external auditor 
candidats according to provision for the procurement of 
goods and services in the company and if necessarry 
asking supervisory for help in appointment process. 

7. Carry out other assignment given by supervisory board. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


Wewenang Komite Audit 


Berdasarkan Charter Komite Audit, memiliki wewenang 

sebagai berikut: 

1. Memiliki akses terhadap catatan akuntansi, dokumen, 
data penunjang dan informasi sumber daya lainnya 
mengenai Peruri, sepanjang diperlukan untuk 
pelaksanaan tugas. 

2. Berkomunikasi langsung dengan pegawai termasuk 
dengan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, 
manajemen risiko dan auditor eksternal terkait tugas 
dan tanggung jawabnya. 

3. Meminta informasi mengenai RKAP dan pelaksanaannya 
(laporan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan), 
sistem pengendalian intern, Standard Operating 
Procedure (SOP) dan instruksi kerja yang terkait dengan 
operasi perusahaan, manajemen risiko, rencana kerja 
tahunan SPI, laporan hasil audit SPI serta dokumen dan 
atau informasi lain yang berkaitan dengan tugas-tugas 
komite audit. 

4. Mendapatkan informasi dari sekretaris dewan pengawas 
berkaitan dengan: 

a. Monitoringtindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi 
dan arahan dewan pengawas. 

b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai 
laporan/kegiatan direksi dalam mengelola 
perusahaan. 

c. Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan 
dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan 
dan rekomendasi dari dewan pengawas sehubungan 
dengan tindakan pengelolaan perusahaan yang 
dilakukan oleh direksi. 

5. Komite audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data 
dan informasi perusahaan, baik kepada pihak internal 
maupun eksternal perusahaan dan hanya digunakan 
untuk kepentingan pelaksanaan tugas komite audit. 


Pelaksanaan Kegiatan selama 2018 


1. Menganalisis Laporan Hasil Audit (LHA) SPI. 
Selama 2018, komite audit melaksanakan analisis/ 
evaluasi/review terhadap 11 (sebelas) laporan kegiatan 
SPI, lebih banyak dibanding jumlah laporan kegiatan 
SPI yang dianalisis/evaluasi/review sepanjang 2017, 
yang ada sebanyak 4 laporan kegiatan SPI. Selain itu 
komite audit juga melakukan evaluasi terhadap kinerja 
SPI 2018. 

2. Menganalisis Hasil Audit KAP. 
Dewan pengawas cg komite audit telah melaksanakan 
proses pengadaan KAP dengan cara pemilihan 
langsung dan mengundang 6 Kantor Akuntan Publik 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Audit Committee Authority 


Based on audit committee charter, audit committee has 
authorities as follow: 


i 


Have access on accounting notes, documen, support 
data and other resource information about Peruri, as 
long as they are needed in doing the task. 


Communicate directly with the employee includes 
the party that carries out internal audit function, risk 
management and external auditor related with the 
assignments and responsibility. 

Asking for information about RKAP andits implementation 
(monthly, quarterly, semester and annually), internal 
controlling system, SOP and work instruction related 
to corporate operasion, risk management SPI annual 
work plan, SPI audit report, and other documents and 
information related to audit committee assignments. 


Gain the information from secretary of supervisory board 

related to: 

a. Monitoring the follow up of the decision, 
recomendation and supervisory board direction. 

b. Administration materials related to directors report/ 
activities in managing the corporate. 


c. Administration support and monitoring related things 
which needs the approval and recomendation 
from supervisory board related with corporate 
management action by directors. 


Audit committee ‘s obligation is to keep the documen, 
corporate information confidential, both confidential, for 
internal and external parties and only used them for the 
interest of audit committee’s task implementation. 


Implementation of Activities during 2018 


1. 


Analyzing the report of SPI audit results. 
In 2018, audit committee carried out analysis/evaluation/ 
review on 11 SPI activity reports. Compared with 
2017, there were only 4 analysis/evaluation/ review on 
SPI activity report. Besides that audit committee also 
evaluate the performance of SPI in 2018. 


Analyzing Public Accounting Firm Audit. 

Supervisory board cq audit committee had done 
public accounting firm/KAP (Kantor Akuntan Publik) 
procurement process by direct election and invited 6 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan Analisis dan 
Profil Dewan Pembahasan Pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


dan Direksi Manajemen 


TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


(KAP) dan menetapkan KAP Wisnu K. Soewito sebagai 
pemenang untuk melakukan general audit terhadap 
laporan keuangan Peruri tahun buku 2018. Pada saat 
entry meeting dengan KAP untuk audit tahun buku 
2018, ketua komite audit memberikan masukan untuk 
menunjang efektivitas pelaksanaan tugas KAP. 


Pada triwulan | 2018, Komite Audit telah melakukan 

review atas laporan hasil audit KAP tahun buku 2017, 

yang terdiri dari 5 laporan, yaitu : 

- Laporan general audit Tahun Buku 2017. 

- Laporan hasil penilaian sistem pengendalian intern 
Tahun Buku 2017. 

- Laporan kepatuhan terhadap Perundang-Undangan 
dan ketentuan yang berlaku. 

- Laporan hasil evaluasi kinerja Tahun Buku 2017. 


- Laporan pertanggungjawaban PKBL Tahun Buku 
2017. 


Hasil review tersebut disampaikan kepada dewan 
pengawas sebagai masukan untuk pembahasan lebih 
lanjut dengan direksi dan pemilik modal. 


Menelaah Laporan Berkala Keuangan dan Kinerja. 


Laporan hasil telaah disampaikan komite audit kepada 
dewan pengawas sebelum rapat kooordinasi yang 
dilaksanakan pada minggu ke empat setiap bulannya. 
Pada 2018, realisasi telaah atas laporan keuangan dan 
kinerja managemen sebanyak 12 laporan atau 100% 
dari target yang ditetapkan. 


Rapat Koordinasi dalam Rangka Sinergitas dengan SPI. 


Rapat koordinasi komite audit dengan SPI dilakukan 
minimal 4 kali dalam setahun atau setiap triwulan, yang 
membahas tentang pencapaian kinerja SPI pada setiap 
triwulan berdasarkan hasil telaah laporan triwulan dan 
laporan individu SPI, pemberian masukan dalam rangka 
peningkatan kinerja SPI tahun berjalan dan review atas 
rencana kerja SPI tahun berikutnya. 


Kewajiban rakor dengan SPI dapat dilaksanakan sesuai 

target yaitu 4 kali. Beberapa masukan yang disampaikan 

antara lain mencakup: 

a. Memberikan masukan terkait penyusunan RKT SPI 
berbasis risiko. 

b. Memberikan masukan terkait format laporan kegiatan 
SPI yang disampaikan setiap bulan agar lebih mudah 
dipahami dan lebih menarik bagi pembacanya. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 





KAP and appointed Wisnu K. Soewito as the winner and 
carried out general audit on financial report of Peruri in 
2018. At the entry meeting with KAP for year of 2018, 
the leader of audit committee gave input to support the 
effectiveness of KAP task implementation. 


On first guarter of 2018, Audit Committee had reviewed 

report on KAP audit result of year of 2017, which consist 

of 5 reports: 

- Report of general audit book of 2017. 

- Report of assesment result on internal controlling 
system. 

- Compliance report on invitations and applicable 
provisions. 

- Report of evaluation result on performance evaluation 
book of 2017. 

- Accountability report on partnership program and 
community environment/Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan (PKBL) in 2017. 


The result of the reviews delivered to supervisory board, 
as the input for further discussion with director and stake 
holders. 


Examine the Periodically Financial and Performance 
Report. 

Report of examination report delivered to supervisory 
board before coordination meeting which held in every 
4th week of the month. In 2018, there were 12 reports 
on implementation of the examination on financial and 
management performance report or 100% from setting 
target. 


. Coordination meeting in order to keep the synergy with 


SPI. 

Coordination meeting between audit committe and 
SPI held at least 4 times in a year or every 3 months, 
discussing the report of examination result and SPI report, 
delivering some inputs to improve SPI performance and 
review on SPI work plan for the next year. 


Obligatory coordination meeting with SPI was held as 
target, 4 times. Several inputs delivered includes: 


a. Give input on drafting annual work plan of risk bask 
SPI. 

b. Give input related to SPI activity report format, which 
delivered every month in order to make it easier to 
understand and more interesting to the reader. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


c. Memberikan masukan terkait penyelesaian Tindak 
Lanjut Temuan BPK-RI dan temuan SPI. 

d. Memberikan masukan terkait tata kelola temuan 
hasil pengawasan. 


5. Rapat dengan KAP. 


Kegiatan rapat dengan KAP Wisnu B. Soewito dilakukan 
untuk membahas temuan sementara general audit 
Peruri Tahun Buku 2017, yang dilakukan pada Februari 
2018. 

Selain itu rapat dengan KAP dilakukan pada saat entry 
meeting general audit atas Laporan Keuangan 2018. 


Rapat Internal Komite Audit. 

Rapat internal dilaksanakan setiap bulan untuk 
membahas capaian RKAP manajemen sepanjang 
2018, evaluasi kinerja SPI dan auditor eksternal, usulan 
RKAP 2019, PKBL dan isu-isu penting lainnya seperti 
manajemen risiko, ERP, pengelolaan anak perusahaan 
dan lainnya. 


Beberapa hal yang menjadi concern, antara lain 

mencakup: 

a. Tata kelola administrasi internal komite audit. 

b. Penyempurnaan Komite Audit Charter setelah 
dibentuknya komite Evaluasi dan Pemantauan 
Risiko (EPR). 

c. Diskusi terkait dengan materi concern dewan 
pengawas atas laporan kinerja bulanan direksi. 

d. Diskusi terkait dengan rencana penjualan tanah 
Peruri di Karawang kepada BI. 

e. Diskusi tentang kinerja anak perusahaan dan hal- 
hal yang menjadi perhatian manajemen dalam 
mendukung kemajuan anak perusahaan. 

f. Diskusi tentang kinerja SPI dan hal-hal lain yang 
dapat meningkatkan kerjasama, melancarkan 
koordinasi antara SPI dan komite audit. 

g. Membahas SDM perusahaan, terkait jabatan kepala 
divisi yang belum terisi dan penggunaan SDM PKWT 
dan outsourching untuk menunjang kinerja Peruri. 

h. Membahas tentang progres pelaksanaan General 
Audit tahun buku 2018 oleh KAP Wisnu K. Soewito. 


. Menyusun masukan atas evaluasi laporan bulanan 
manajemen untuk dewan pengawas sebagai bahan 
rapat koordinasi. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari 
hasil penelaahan atas laporan keuangan dan kinerja 
bulanan manajemen (butir 3) dalam bentuk catatan / 
concern atas hal-hal yang memerlukan perhatian dewan 
pengawas, utamanya capaian kinerja direksi yang 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





c. Give input related to settlement of follow-up from 
BPK and SPI findings. 

d. Give input related to supervisory result findings 
governance. 


5. Meeting with KAP. 


Meeting with KAP Wisnu Karsono Soewito was held to 
discuss temporary result findings of general audit (GA) 
Peruri book of 2017, in February 2018. 


Besides the above meeting, audit committee also held 
meeting with KAP on GA entry meeting for book of 2018. 


Internal Meetings of Audit Committee. 

Internal meeting was held every month to discuss RKAP 
management achievement during 2018, SPI and external 
auditor performance evaluation and suggestionsfor 
RKAP 2019, PKBL and other important issues such as 
risk management, ERP, subsidiary management, etc. 


Several things that need attention includes: 


a. Audit comittee internal administration management. 

b. Audit committee charter improvement after the 
forming of evaluation committee and risk monitoring. 

c. Discussion related with concerned material of 
supervisory board from monthly performance report 
directors. 

d. Discussion related to Peruri’s planning for selling 
land in Karawang. 

e. Discussion of subsidiary company performance and 
things that are of management concern in supporting 
the subsidiary companies. 

f. Discussion on SPI performance and other things that 
can improve the cooperation, smooth coordination 
between SPI and audit committee. 

g. Discuss corporate’s human resources, related to the 
vacant position of head of division, and the use of 
PKT human resources and outsourcing to support 
Peruri’s performance. 

h. Discuss on general audit book of 2018, by KAP 
Wisnu K. Soewito. 


Drafting input on monthly management evaluation 
report for supervisory board as the materials for 
coordination meeting. This activity was the follow-up 
of examination on the financial report and monthly 
management performance report (point 3) in concern 
notes on things that need attentian from supervisory 
board, especially directors performance achievement 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 247 





Profil 


Perusahaan 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Pendukung 
Bisnis 


TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


10. 


belum mencapat target sebagaimana yang ditetapkan 
dalam RKAP tahun buku 2018. Masukan tersebut 
menjadi bagian bahan rapat koordinasi bulanan dewan 
pengawas dengan direksi. 


Menyusun Laporan Periodik Kegiatan Komite Audit. 
Komite audit menyusun laporan setiap triwulanan. 
Laporan komite audit triwulan I, II dan III berisi seluruh 
kegiatan komulatif yang dilaksanakan pada triwulan |, 
Il dan triwulan III 2018, sedangkan laporan komite audit 
triwulan IV, merupakan akumulasi seluruh kegiatan 
komite audit mulai Januari hingga Desember 2018. 
Laporan triwulan IV 2018, disusun pada Januari 2019. 


Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengawas. 
Dilaksanakan menjelang dewan pengawas akan 
melakukan rapat koordinasi dengan direksi. Saat rapat, 
Komite Audit menyampaikan hal-hal yang memerlukan 
perhatian dewan pengawas terhadap keuangan dan 
kinerja manajemen. Sepanjang 2018, rapat koordinasi 
dengan dewan pengawas telah dilaksanakan 12 kali. 


Penugasan dari Dewan Pengawas. 

Pada 2018, komite audit mendapat penugasan 

khusus untuk melakukan beberapa kajian, menghadiri 

undangan rapat, sosialisasi serta melakukan kunjungan 
kerja terkait hal-hal sebagai berikut: 

- Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK- 
RI pada Peruri dan tindak lanjut hasil pemeriksaan 
BPK-RI dalam rangka PDTT (Pemeriksaan Dengan 
Tujuan Tertentu) terkait dengan temuan audit yang 
harus ditindaklanjuti oleh Peruri. 

- Laporan progress general audit yang dilaksanakan 
oleh KAP Wisnu Karsono Soewito. 

- Melaporkan capaian produksi uang kertas RI 
setiap bulannya sebagai sarana monitoring dewan 
pengawas dalam mengawal pencapaian target 
produksi uang kertas secara tepat waktu. 

- Memberikan paparan terkait GCG didepan peserta 
workshop GCG Peruri di Hotel Grand Mahakam. 

- Menghadiri finalisasi penyusunan RKT SPI 2019, di 
Bandung dan memberikan paparan terkait format 
laporan dan gratifikasi. 

- Melaksanakan kunjungan kerja ke anak perusahaan 
yaitu ke PT. Peruri Wira Timur dan PT. Kertas 
Padalarang. 

- Melakukan kunjungan ke mitra binaan PKBL di 
wilayah Sumedang dan sekitarnya untuk mengetahui 
pelaksanaan program Program Kemitraan (PK). 

- Menghadiri rapat pembahasan bersama 
pertanggungjawaban kinerja direksi 2017, di 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





10. 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


that not yet achieved as set in book of 2018. This input 
was part of materials on monthly coordination meeting 
between supervisory board and directors. 


Drafting audit committee periodic activity. 

Audit committee compiled report every 3 months. The 
first, second and third audit committee reports contain 
all commulative activities which implemented in the 
first, second and third guarter in 2018, and the fourth 
audit committee report was accumulation of all audit 
committe activities from January to December 2018. 
Audit committee report of fourth guarterly activity was 
compiled on January 2019. 


Coordination meeting with supervisory board. 

Held before supervisory board have a coordination 
meeting with direction. In the meeting, audit committee 
delivered things that shoud be concerned by supervisory 
board on financial and management performance. 
During 2018, ccordination meeting with supervisory 
board was held 12 times. 


Assignment from supervisory board 

In 2018, audit committee got the special assignment to 
do some researches, attending meetings, socialization 
and work visiting related with: 


- Monitoring the follow-up of BPK-RI and Peruri's 
audit and follow-up of BPK-RI certain audit in PDTT 
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) related to 
the audit findings that must be follow-up by Peruri. 


- General audit progress report which held KAP Wisnu 
Karsono Soewito. 

-  Reportthe achievement on paper money of Indonesia 
every month as monitoring facility for supervisory 
board to escort paper money production target 
achievement on time. 

- Expose GCG in front of Peruri’s GCG workshop 
participants in Hotel Grand Mahakam. 

- Attending finalization of drafting SPI RKT 2019 in 
Bandung, and expose report format and gratification. 


- Visiting subsidiary companies : PT. Peruri Wira Timur 
and PT. Kertas Padalarang. 


- Visiting PKBL fostered partner around Sumedang 
to know the implementation of Partnership Program/ 
Program Kemitraan (PK). 

- Attend meeting to discuss the performance 
accountability of directors in 2017, in Ministry of 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


Kementerian BUMN, 
- Mengikuti konferensi nasional FKSPI di Solo dan 
ERM Fundamental di Jakarta. 


KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI 


Fungsi komite remunerasi dan nominasi melekat kepada 
tugas dewan pengawas, oleh karena itu, fungsi komite 
ini dijalankan oleh dewan pengawas sesuai dengan 
Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor SK-13/DP/ 
XII/2017, pada 22 Desember 2017, tentang Charter Dewan 
Pengawas. Tugas dan fungsi yang melekat sebagai berikut: 


1. Pengangkatan direksi dan dewan pengawas anak 
perusahaan. 

a. Dewan pengawas melakukan review terhadap 
kebijakan, prosedur, proses penjaringan, penilaian 
dan penetapan calon direksi dan dewan pengawas 
anak perusahaan yang disampaikan oleh direksi 
berdasarkan ketentuan dalam peraturan menteri 
BUMN. 

b. Dewan pengawas dalam melakukan penilaian 
terhadap proses pengangkatan calon direksi dan 
dewan pengawas anak perusahaan tersebut dapat 
mengundang direksi. 

c. Dewan pengawas dapat melakukan wawancara 
terhadap calon direksi dan dewan pengawas anak 
perusahaan yang diajukan oleh direksi. 

d. Dewan pengawas menyampaikan rekomendasi/ 
persetujuan tertulis terhadap usulan pengangkatan 
direksi dan dewan pengawas anak perusahaan. 


2. Kebijakan atas pengusulan remunerasi direksi: 

a. Dewan pengawas melakukan review atas kebijakan 
dan mekanisme penyusunan usulan remunerasi 
direksi perusahaan setiap tahunnya serta menguji 
kesesuaiannya dalam pelaksanaannya. 

b. Dewan pengawas melakukan pengkajian atas 
usulan remunerasi direksi dalam penyusunan RKAP 
tahunan dengan pertimbangan, antara lain: 

- Ketentuan dalam peraturan menteri BUMN 
mengenai Pedoman Penetapan Penghasilan 
Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas 


BUMN. 

Prognosa pencapaian kinerja dan KPI tahun 
sebelumnya. 

Kemampuan keuangan perusahaan dan 
kewajarannya 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





BUMN. 
- Attend FKSPI national conference in Solo and ERM 
Fundamental in Jakarta. 


REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE 


Remuneration and nomination committee attached to the 
supervisory board assignments, so the function of this 
committee was carried out by supervisory board based on 
Supervisory Board Decree Number SK-13/DP/XI1/2017, on 
December 22, 2017, on Supervisory Board Charter. Assign- 
ments and functions attached as follows: 


1. Directorsandsupervisory boardofsubsidiarycCompanies 
appointment. 

a. Supervisory board made review on the policies, 
procedures, selection process, assessment and 
candidates of directors and subsidiary companies’ 
supervisory board which were delivered by directors 
based on the regulation of SoE Minister. 


b. Supervisory board in doing the assessment on 
candidates of directors and subsidiary companies’ 
supervisory board, could invite the directors. 


c. Supervisory board could done interview on 
candidates of directors and subsidiary companies’ 
supervisory board which proposed by directors. 

d. Supervisory board delivered recommendation and 
written approval on the appointment proposal of 
candidates of directors and subsidiary companies’ 
supervisory board. 

2. Policies on directors remuneration proposal: 

a. Supervisory board carried out review on regulation 
and mechanism of corporate directors remuneration 
proposal drafting every year and tested the 
conformity of implementation. 

b. Supervisory board did the research on directors 
remuneration proposal in annual RKAP drafting with 
these following consideration: 

Regulation on SoE Minister about Directors, 
Supervisory Board and SoE Supervisory Board 
Remuneration Determination Guidelines. 
Prognosis of performance achievement and KPI 
from the previous year. 

Corporate financial ability and reasonableness. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan Analisis dan 
Profil Dewan Pembahasan Pendukung 


Pengawas f Bisnis 
7 A Manajemen 
dan Direksi 


Perusahaan 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


c. Dewan pengawas menyampaikan rekomendasi atas 
penetapan anggaran remunerasi direksi sebagai 
bagian dari rekomendasi atas penetapan RKAP 
kepada pemilik modal. 

d. Dewan pengawas menyampaikan rekomendasi 
remunerasi direksi kepada pemilik modal dalam 
rapat pembahasan bersama (RPB). 

e. Dewan pengawas dalam melakukan proses 
telaahnya mengunakan seluruh perangkat di dewan 
pengawas. 


Dikarenakan fungsinya saat ini masih dirangkap oleh dewan 
pengawas maka informasi-informasi lain mengenai dasar 
hukum penunjukan, rangkap jabatan, pengalaman kerja 
beserta periode waktunya dan remunerasi anggota komite 
remunerasi dan nominasi masih belum dapat disajikan 
secara terpisah dalam laporan tahun ini. 


KOMITE EVALUASI DAN PEMANTAUAN RISIKO 


Sebagai upaya meningkatkan pengelolaan manajemen 
risiko, dewan pengawas membentuk komite evaluasi 
dan pemantauan risiko yang bertugas untuk memantau 
dan memberi nasihat kepada direksi terkait efektivitas 
perusahaan dalam pengelolaan manajemen risiko. 
Pembentukan ini tertuang dalam Surat Keputusan Dewan 
Pengawas Nomor SK 14/DP/XII/2017, pada 22 Desember 
2017, tentang Piagam Komite Evaluasi dan Pemantauan 
Risiko Peruri. 


Susunan Anggota 


Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko terdiri dari minimal 
3 (tiga) orang, sedikitnya satu orang dari dewan pengawas 
dan dua orang dari pihak independen. 


Susunan keanggotaan komite Evaluasi dan Pemantauan 
Risiko (EPR) sebagai berikut: 


Nama | Name Jabatan I Position 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


c. Board of Supervisory delivered the recommendation 
on directors remuneration budgeting determination as 
the part of recommendation on RKAP determination 
to owner, 

d. Board of Supervisory delivered the directors 
remuneration recommendation to capital owner in 
joint discussion meeting, 

e. Board of Supervisory in doing the review process 
used all devices in Board of Supervisory. 


Because of the recent functions Board of Supervisory 
doubled, so other information about appointment legal 
basis, double positions, work experience and the 
period of time and remuneration and nomination committee's 
member remuneration could not be reported separately in 
this year report. 


RISK EVALUATION AND MONITORING COMMITTEE 


As an effort to improve company’s risk management, the 
supervisory board has established a risk evaluation and 
monitoring committee tasked with assisting the board in 
discharging its supervisory and advisory roles on the BoD 
regarding risk management. The establishment is stipulated 
in the Board’s Decree Number SK-14/DP/ XII/2017 dated 
December 22, 2017 on the Peruri's Charter of the Risk 
Evaluation and Monitoring Committee. 


Membership Composition 


The monitoring and evaluation committee shall have at least 
3 (three) people in total with no less than 1 person from the 
supervisory board and two from an independent party. 


The composition of the risk evaluation and monitoring (EPR) 
committee membership is as follows: 


Dasar Penugasan | Basis of Assignment 


Rizal Affandi Lukman Ketua | Chairman SK Dewan Pengawas Peruri nomor: SK-7/DP/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018; 
The Decree of the Board of Supervisory Number: SK-7/DP/XII/2018, on December 
6, 2018; 

Teguh Widhyo Utomo Anggota | Member SK Dewan Pengawas Nomor SK-07/DP/IX/2017 tanggal 25 September 2017 1 
The Decree of the Board of Supervisory Number: SK-07/DP/IX/2017, on 
September 25th 2017. 

Maya Indreswari Anggota | Member SK Dewan Pengawas Nomor SK-07/DP/1IX/2017 tanggal 25 September 2017 | 
The Decree of the Board of Supervisory Number: SK-07/DP/IX/2017, on 


September 25th 2017. 

















Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Tata Kelola Perusahaan | 


Profil Anggota Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko 
(EPR) 


Rizal Affandi Lukman 
Ketua Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko (EPR). 


Riwayat singkat Rizal Affandi Lukman dapat dilihat pada 
halaman 91 dari Laporan Tahunan ini. 


Teguh Widhyo Utomo 
Anggota Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko (EPR). 
Warga Negara Indonesia, 66 tahun. 


Menjabat sebagai anggota Komite Evaluasi dan Pemantauan 
Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas 
Nomor SK-07/DP/IX/2017, pada 25 September 2017. 


Perjalanan Karir Utama: 

* Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup (2012-2014). 

* Direktur PLP Bidang Polsoskam Lainnya pada Deputi 
PIP Bidang Polsoskam di BPKP Pusat (2011- 1 April 
2012). 

* Direktur Pengawasan Fiskal dan Investasi pada Deputi 
PIP Bidang Perekonomian di BPKP Pusat dan Ketua 
Harian Tim Teknis Optimalisasi Penerimaan Negara 
(2009-2011). 

e Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur di 
Surabaya (2007-2009). 

* Inspektur BPKP di BPKP Pusat, Jakarta (2004-2007), 

* Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua di Jayapura 
(2003-2004). 


Pendidikan: 

“ Institut Ilmu Keuangan, Jurusan Akuntansi (Sarjana 
Muda), Bandung (1975). 

* Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta (1983). 


Maya Indreswari 
Anggota Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko (EPR). 
Warga Negara Indonesia, 57 tahun. 


Menjabat sebagai anggota Komite Evaluasi dan Pemantauan 
Risiko berdasarkan SK Dewan Pengawas Nomor SK-07/ 
DP/IX/2017, pada 25 September 2017. 


Perjalanan Karir Utama: 

+ Reviewer Implementasi Sistem Aplikasi Adminsitrasi PT 
Wahana Arthadinamika. 

e Platform IT Project Bank Niaga (2014-2016), 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Member of the Risk Evaluation and Monitoring 
Committee's Profile 


Rizal Affandi Lukman 
Chairman of the Risk Evaluation and Monitoring Committee. 


A brief profile of Rizal Affandi Lukman is available on page 
91 of this Annual Report. 


Teguh Widhyo Utomo 
Member of the Risk Evaluation and Monitoring Committee. 
Indonesian Citizen, aged 66. 


Appointed as member of the Risk Evaluation and Monitoring 
Committee based on the Board of Supervisory's Decree 
Number SK-07/DP/1X/2017, on September 25th, 2017. 


Career Highlights: 

* Special Staff to the Minister of Environmental Affairs 
(2012-2014). 
PLP Director for Other Polsoskam Sector at PIP Deputy 
for Polsoskam at BPKP Head Office (2011- 1 April 2012). 
Director of Fiscal and Investment Supervision at PIP 
Deputy for Economic Affairs at BPKP Head Office and 
Daily Chief of Technical Team for Optimizing State 
Revenue (2009-2011). 
Head of BPKP Representative for East Java Province in 
Surabaya (2007-2009). 
Superintendent of BPKP at BPKP Head Office, Jakarta 
(2004-2007). 
Chief Representative of BPKP Papua Province in 
Jayapura (2003-2004). 


Education: 
Institute of Financial Sciences, Department of Accounting 
(Bachelors Degree), Bandung (graduated in 1975). 
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta (graduated in 
1983). 


Maya Indreswari 
Member of the Risk Evaluation and Monitoring Committee. 
Indonesian Citizen, aged 57. 


Appointed as member of the Risk Evaluation and Monitoring 
Committee based on the Board of Supervisory’s Decree No 
SK-07/DP/IX/2017, on 25 September 2017. 


Career Highlights: 
Reviewer of Implementation of Administration Application 
System at PT Wahana Arthadinamika, 
Bank Niaga IT Platform Project (2014-2016), 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


* Change Agent For Performance Management System 
Bank Niaga (2013). 

+ Anti Fraud Management unit Bank Niaga (2012-2014). 

* Operations Policy & Procedure Head Bank Niaga (2010- 
2012). 

- IT Merger Team — Funding & Loan Team Leader Bank 
Niaga (2009-2010). 

e Bussiness Continuity Management Head Bank Niaga 
(2007-2009). 


Pendidikan: 
e Institut Teknologi Bandung, Jurusan Matematika, 
Bandung (1986). 


Tugas dan Tanggung Jawab Komite EPR 


Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk: 

1. Melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko 
perusahaan. 

2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan 
manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan. 

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
tugas satuan kerja manajemen risiko. 

4. Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban 
direksi atas penerapan kebijakan manajemen risiko. 


5. Menyampaikan rekomendasi kepada dewan pengawas 
atas kebijakan yang telah diambil oleh direksi berkaitan 
dengan manajemen risiko. 


Wewenang Komite EPR 


Wewenang yang dimiliki antara lain: 

1. Mengakses dokumen, data dan informasi tentang 
karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan serta 
informasi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab tersebut di atas. 


2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, direksi dan 
pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi 
dan data yang diperlukan. 

3. Meminta pihak eksekutif untuk menyampaikan laporan 
profil risiko perusahaan dan/atau laporan kejadian yang 
berpotensi menimbulkan kerugian. 

4. Jika diperlukan, komite EPR berwenang untuk 
melibatkan pihak independen di luar keanggotaan untuk 
membantu pelaksanaan tugasnya. 

5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan 
pengawas. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


* Change Agent For Performance Management System at 
Bank Niaga (2013). 

*  Antifraud Management unit at Bank Niaga (2012 — 2014). 

* Head of Operations Policy & Procedure at Bank Niaga 
(2010 — 2012). 

* Team Leader of IT Merger Team — Funding & Loan at 
Bank Niaga (2009 — 2010). 

* Head of Business Continuity Management at Bank 
Niaga (2007 — 2009). 


Education: 
e Bandung Institute of Technology, Department of 
Mathematics, Bandung (1986). 


Duties and Responsibilities of EPR Committee 


The committee has the duties and responsibilities to: 

1. Evaluate the risk management policies within the 
company. 

2. Evaluate the conformity of risk management policies and 
their implementation. 

3. Monitor and evaluate the task implementation of risk 
management work unit. 

4. Examine the accountability report from the board of 
directors on the implementation of risk management 
policies. 

5. Submit recommendations regarding risk management 
policies taken by the board of directors to the supervisory 
board. 


Authority of the EPR Committee 


The committee has the following authorities: 

1. Have access to documents, data, and information 
regarding the company, such as employees, assets, 
resources, and other information as long as it is 
needed to carry out the above mentioned duties and 
responsibilities. 

2. Communicate directly with the employees, board of 
directors, and other relevant parties in order to obtain 
necessary information and data. 

3. Request the executives to submit a report on the 
company’s risk profile and/or any incident that potentially 
causes loss. 

4. If necessary, the EPR committee is authorized to involve 
independent parties outside the committee to help carry 
out their duties. 

5. Perform other authorities granted by the supervisory 
board. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


Rencana Kegiatan Komite EPR 


Selama 2018, komite EPR merencanakan kegiatan- 

kegiatan sebagai berikut: 

1. Mempelajari sistem manajemen risiko atas berbagai 
kegiatan perusahaan, untuk memperoleh informasi 
awal tentang berbagai risiko yang dihadapi perusahaan 
seperti risiko eksternal dan internal, risiko di tiap level 
organisasi, risiko kebijakan, risiko operasional dan 
lainnya, serta berbagai upaya yang direncanakan untuk 
mitigasinya. 

2. Memantau dan melakukan evaluasi atas efektivitas 
pelaksanaan kebijakan manajemen risiko/penanganan 
risiko pada 2018. 

3. Melakukan rapat pembahasan intern secara berkala baik 
di lingkungan komite EPR, dengan dewan pengawas, 
maupun dengan mitra kerja terkait. 

4. Memberikan masukan kepada dewan pengawas atas 
hal-hal yang perlu mendapat perhatian direksi terkait 
manajemen risiko. 

5. Mengikuti workshop atau seminar terkait manajemen 
risiko. 

6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala 
kepada dewan pengawas. 

7. Ikut serta dalam rapat internal dewan pengawas atau 
rapat lain yang dipandang perlu guna memberikan 
berbagai masukan mengenai masalah penting yang 
perlu dibahas dengan direksi. 

8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait manajemen 
risiko atas instruksi dewan pengawas. 


Pelaksanaan Kegiatan 


Pelaksanaan kegiatan Komite EPR selama 2018, adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan diskusi dan evaluasi atas laporan triwulan 
divisi RMC serta rapat teknis atas kinerja Peruri. 


2. Melakukan rapat internal sebelum rapat koordinasi 
dewan pengawas dan direksi. 

3. Berkoordinasi dengan komite audit pada saat ditemukan 
permasalahan yang memerlukan perhatian bersama. 

4. Mengikuti pelatihan in house training, workshop dan 
konferensi internasional. 

5. Membahasan beberapa isu terkait dengan CoCG, CoC, 
GCG dan rencana self-evaluation maturity level of risk 
management serta assessment risiko atas usulan RKAP 
2019. 

6. Menyusun laporan saran untuk rapat kooordinasi dewan 
pengawas. 

7. Menyusun laporan kegiatan komite EPR. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Plans for the EPR Committee's activities in 2018 


During 2018, the EPR committee planned to do the following 

activities: 

1. Analyse the risk management system in various 
corporate activities to obtain initial information about 
various risks facing the company, such as external and 
internal risks, risks at all organizational level, policy risks, 
operational and other risks, as well as the risk mitigation 
plan. 


2. Monitor and evaluate the effectiveness of the 
implementation of risk management/risk management 
policies in 2018. 

3. Periodically conduct internal meetings both within the 
EPR Committee, with the supervisory board, and other 
relevant business partners. 

4. Provide input regarding risk management to the 
Supervisory Board on matters that require the Board of 
Directors’ attention. 

5. Attend workshops or seminars related to risk 
management. 

6. Make accountability reports regularly to the supervisory 
board. 

7. Participate in internal meetings of the supervisory 
board or other meetings deemed necessary to provide 
various inputs regarding important issues that need to 
be discussed with the board of directors. 

8. Carry out other tasks related to risk management under 
the instructions of the supervisory board. 


Activities implementation 
The EPR committee did the following activities in 2018: 


1. Discuss and evaluate the quarterly reports of RMC 
division and technical meeting discussing the company’s 
performance. 

2. Conduct internal meetings prior to the supervisory board 
and the board of directors’ coordination meeting. 

3. Coordinate with the audit committee after identifying 
issues that require joint attention. 

4. Join in-house training, workshops and international 
conferences. 

5. Discuss various issues related to CoCG, CoC, GCG 
and the plan of self-evaluation maturity level of risk 
management, as well as risk assessment of the 2019 
RKAP proposal. 

6. Prepare the recommendation reports for the supervisory 
board coordination meetings. 

7. Prepare a report on the activities of the EPR committee. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 
Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


8. Mengikuti kick off meeting KAP untuk general audit 
tahun buku 2018. 

9. Membahasan usulan dan finalisasi RKAP 2019, 
bersama dengan sekretaris perusahaan serta dengan 
tim anggaran. 

10. Menghadiri rapat koordinasi antara dewan pengawas 
dan direksi. 


REMUNERASI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI 


Dasar penetapan remunerasi dewan komisaris dan 
direksi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha 
Milik Negara No. PER-06/MBU/06/2018, pada 4 Juni 
2018, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 
Badan Usaha Milik Negara nomor PER-04/MBU/2014, 
tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan 
Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik 
Negara, serta surat menteri Badan Usaha Milik Negara 
No. R-596 /MBU/D3/06/2018, pada 5 Juni 2018, tentang 
Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan 
Pengawas Perum Peruri Tahun 2018, dengan komponen 
sebagai berikut: 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


8. Join the KAP's kick off meeting regarding the general 
audit for fiscal year 2018. 

9. Discuss the proposal and finalization of the 2019, RKAP 
with the corporate secretary and the budget department. 


10. Attend the coordination meetings between the Board of 
Supervisory and Directors. 


REMUNERATION FOR THE BOARD OF SUPER VISORY 
AND THE BOARD OF DIRECTOR 


The basis of determination of supervisory board and 
directors remuneration refered to SOE ministerial regulation 
No. PER-06/MBU/06/2018, in June 4, 2018 about Third 
Change on SOE ministerial regulation No.PER—04/ 
MBU/2014, about Directors, Commisioners Board and SOE 
Supervisory Board Income, and SOE Ministry Letter No. 
R-596 /MBU/D3/06/2018 in June 5, 2018, about Settlement 
of Directors and Supervisory Board Income in Peruri Year 
2018 with these components: 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi 


Nama | Name 


Jabatan | Position 


Gaji 2018 | 
Salary in 2018 





Remuneration for Board of Supervisory and Board of 


Directors 


Tunjangan Transportasi | 
Transportation Allowance 


THR 
Religious Holiday 
Allowance 


Tantiem/Insentif 2016 
(Setelah Pph) 
Tantiem Incentive in 2016 
(After Pph) 


Dewan Pengawas | Supervisory Board 











Rizal Affandi Lukman Ketua | Chairman 864.000.000 172.800.000 58.500.000 427.868.958,38 
Suroso Hadi Siswoyo Anggota | Member 777.600.000 155.520.000 52.650.000 385.082.062,54 
Ari Wahyuni Anggota | Member 660.342.857 132.068.571 52.650.000 685.297.365,71 
Hasiholan Siahaan Anggota | Member 388.800.000 77.760.000 26.325.000 201.036.681,27 
Erna Wijayanti Anggota | Member 388.800.000 77.760.000 26.325.000 200.586.681,27 
TOTAL 3.079.542.857 615.908.571 216.450.000 1.899.871.749,17 




















Nama | Name 








Jabatan | Position 


Gaji 2018 | 
Salary in 2018 


Kompensasi Rumah | 
Housing Compensation 


THR 
Religious Holiday 
Allowance 


Tantiem/Insentif 2016 
(Setelah Pph) 
Tantiem Incentive in 2016 
(After Pph) 


Direksi | Directors 




















Dwina Septiani Wijaya Direktur Utamal 1.920.000.000 330.000.000 130.000.000 208.355.536.55 
President Director 

Fajar Rizki Direktur | Director 741.818.181 150.000.000 - - 

Saiful Bahri Direktur | Director 1.632.000.000 330.000.000 117.000.000 187.519.982,90 

Nungki Indraty Direktur | Director 1.632.000.000 330.000.000 117.000.000 187.519.982,90 

Winarsih Budiriani Direktur | Director 741.818.181 150.000.000 - = 

TOTAL 6.667.636.362 1.290.000.000 364.000.000 583.395.502,35 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 











Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


DIREKSI 


Guna menjalankan fungsinya, jajaran direksi berpegang 
pada pedoman kerja direksi yang telah ditetapkan melalui 
Surat Keputusan Keputusan Direksi Nomor Kep-13/X11/2015, 
pada 22 Desember 2015, tentang board of director charter. 
Pada akhir 2018, pedoman tersebut telah dikaji untuk 
dimutakhirkan yang agar sesuai dengan perkembangan 
bisnis saat ini dan kebijakan dari pemegang saham. 


Persyaratan Menjadi Anggota Direksi 


Syarat menjadi anggota direksi Peruri adalah: 

1. Memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, 
pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan memiliki 
dedikasi yang tinggi untuk memajukan perusahaan. 

2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak 
pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi, 
komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan 
bersalah, menyebabkan suatu perseroan atau perum 
dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum 
karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara. 

3. Kewarganegaraan Indonesia. 


Jumlah dan Komposisi Direksi 


Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: 
SK-209/MBU/07/2018, pada 18 Juli 2018, tentang 
Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan 
Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan 
Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, 
menetapkan komposisi nomenklatur direksi sebagai berikut: 


Direktur Utama 

Direktur Operasi 

Direktur Pengembangan Usaha 
Direktur Keuangan 

Direktur SDM dan Umum 


: Dwina Septiani Wijaya 
: Saiful Bahri 

: Fajar Rizki 

: Nungki Indraty 

: Winarsih Budiriani 


Tugas dan Wewenang Direksi 


1. Memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan 
sesuai dengan tujuan, dengan senantiasa berusaha 
meningkatkan daya guna dan hasil guna dari 
perusahaan. 

2. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


DIRECTORS 


In order to carry out its function, board of directors sticks 
to the directors work guidelines which set through directors 
decree no. Kep-13/XII/2015, December 22th 2015, about 
board of director charter. At the end 2018, the guidelines 
had been researched to be updated according to business 
development recently and shareholders policies. 


Requirements to Become a Member of Directors 


Requirements to become a member of directors are: 

1. Meet the criteria of expertise, integrity,leadership, 
experiences, honesty, good behavior and has high 
dedication to promote the corporate. 

2. Able to carry out legal actions and never been 
declared bankrupt or member of director, commisioner 
or supervisory board was found guilty, or caused a 
corporate to be declared bancrupt, or a person who 
had never been convicted of a criminal offense which 
detrimental to the country finances. 

3. Indonesian citizen. 


Total and Composition of Directors 


According to SOEs ministry decree no.: SK-209/ 
MBU/07/2018, July 18th 2018, about the changes in position 
Nomenclature, Assignment Diversion, And Peruri Members 
of Director Appointment, set the directors nomenclature as 
follows: 


President Director 

Operational Director 

Business Development Director 
Finance Director 

HR and General Director 


: Dwina Septiani Wijaya 
: Saiful Bahri 

: Fajar Rizki 

: Nungki Indraty 

: Winarsih Budiriani 


Duties and Authority of Directors 
1. Leading, taking care, managing corporate according to 
the objectives, with always trying to improve usability 


and yield of the corporate. 


2. Represent the corporate in and outside the court. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


10. 


11. 


12. 


13. 


Tata Kelola Perusahaan | 


Mengusulkan kebijakan pengembangan usaha yang 
telah mendapat persetujuan dewan pengawas kepada 
menteri. 

Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam 
mengurus perusahaan yang telah ditetapkan menteri. 
Menyiapkan rancangan rencana jangka panjang dan 
rancangan RKAP. 

Mengadakan dan memelihara pembukuan dan 
administrasi perusahaan sesuai dengan kelaziman 
yang berlaku bagi suatu perusahaan. 

Menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja 
perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya. 
Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala. 
Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan 
perusahaan. 

Menetapkan kebijakan dalam mengurus perusahaan 
berdasarkan pedoman kegiatan operasional sesuai 
kebijakan pengembangan yang telah ditetapkan oleh 
menteri. 

Melakukan kerja sama usaha, membentuk perusahaan 
anak dan melakukan penyertaan modal dalam badan 
usaha lain dengan persetujuan menteri. 

Mengangkat dan memberhentikan karyawan sesuai 
dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di 
bidang ketenagakerjaan. 

Menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua, penghasilan/ 
bentuk kesejahteraan lainnya bagi karyawan serta 
mengatur semua hal ketenagakerjaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di 
bidang ketenagakerjaan. 


Berdasarkan Board of Director Charter, pembagian kerja 
masing-masing anggota direksi Peruri sebagai berikut: 


Direktur Utama 


Mengurus perusahaan sesuai maksud dan tujuannya. 
Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, 
mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas 
perusahaan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai 
dengan visi, misi sasaran usaha, strategi, kebijakan dan 
program kerja yang ditetapkan. 

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional 
di bidang pelaksanaan audit internal, kesekretariatan 
perusahaan, manajemen risiko serta memastikan 
kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang 
berlaku. 

Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi 
internalisasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik secara konsisten. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


10. 


11. 


12: 


13. 





Propose business developmentt policies which get the 
approval from supervisory board for minister. 


Implement the business development policies which set 
by minister. 
Prepare the long term plan and RKAP. 


Making bookkeeping and corporate administraton 
according to the prevailing prevalence in a corporate. 


Prepare the organization structure and corporate work 
procedures with the details of the job. 

Prepare the annual report and periodic report. 
Mastering, maintaining and taking care of corporate 
assets. 

Set the regulations in taking care of corporate based 
on operational activity guidelines which set by minister. 


Making business cooperation, forming subsidiary 
company and participate in equity capital in other 
business entity by minister approval. 

Appoint and dismiss the employees according to the 
legislation in employment field. 


Set the salary, pension/insurance, income and other 
welfare form for employee and set other employment 
matters according to the legislation in employment field. 


Based on Board of Director Charter, division of work for 
each member of Peruri directors as follows: 


President Director 


4, 


Taking care of company according to its purpose and 
objective. 

Planning, coordinating, directing, controlling, monitoring 
and evaluating company assignments so all activities 
run according to vision, business goal mission, strategy, 
policies, and work program. 

Coordinate the operational duty in internal audit 
implementation field, corporate secretariat , risk 
management and assure the obedience on applicable 
regulation. 


Coordinate, control and evaluate good corporate 
governance principles internalization consistently. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


257 





Profil 


Perusahaan 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Pendukung 
Bisnis 


TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


10. 


Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama 
direksi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam 
rapat direksi. 

Berhak dan berwenang bertindak selaku koordinator 
dari anggota direksi. 

Memastikan informasi yang terkait dengan perusahaan 
selalu tersedia bila diperlukan oleh dewan pengawas. 
Menyelenggarakan dan memimpin rapat direksi secara 
periodik sesuai ketetapan direksi atau rapat-rapat lain 
apabila dipandang perlu sesuai usulan direksi. 
Mengesahkan keputusan direksi tentang kebijakan 
manajemen perusahaan. 

Menunjuk anggota direksi lain untuk bertindak atas 
nama direksi. 


Direktur Operasi 


Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis 
proses produksi untuk mencapai tingkat kualitas produk 
sesuai dengan standar mutu. 

Mengkoordinasikan perumusan dan pencapaian kualitas 
produk uang kertas, uang logam dan logam non-uang 
dan kertas berharga non-uang agar dapat berjalan 
dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu. 
Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pencapaian 
sasaran/target di masing-masing unit produksi untuk 
memastikan adanya perkembangan yang progresif 
dan berkesinambungan sebagai dukungan terhadap 
pencapaian visi dan misi perusahaan. 

Bersama-sama direktur utama dan anggota direksi 
lainnya melakukan monitoring dan pengawasan 
pelaksanaan dalam kesehatan dan keselamatan kerja 
(K3) dan lingkungan serta sistem manajemen. 


Direktur Pengembangan Usaha 


1. 


Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategi dan 
program implementasi untuk bidang penjualan domestik, 
penjualan internasional, pengembangan segmen pasar 
dan pengembangan bisnis perusahaan untuk mencapai 
sasaran pendapatan perusahaan serta untuk bidang 
desain, pengembangan produk dan teknologi proses 
produksi serta unsur pengamanan untuk mewujudkan 
rencana strategis pengembangan perusahaan. 

Mengkoordinasikan dalam perumusan dan pencapaian 


kinerja untuk penjualan domestik, penjualan 
internasional, pengembangan pasar-pasar baru, 
pengembangan bisnis baru perusahaan, desain, 


pengembangan produk dan pengembangan teknologi 
serta pengamanan agar strategis perusahaan dapat 
tercapai. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





9. 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Entitled and authorized to act for and on behalf of director 
based of policies set in directors. 


Entitled and authorized to act as coordinator of members 
of directors. 

Ensure information related with corporate always 
available if needed by supervisory board. 

Hold and lead the directors meeting periodically 
according to directors decree or other meeting if needed 
according to directors proposal. 

Validate the directors decree on corporate management 
policies. 


10. Appoint other directors member to act on behalf of 


directors. 


Operational Director 


Coordinate the drafting of production process strategic 
planning to reach product quality level according to the 
quality standards. 

Coordinate the formulation and achievement of product 
quality achievement of banknotes, coins, non-coins and 
non-money security documents in order to run on time, 
exact amount, and best quality. 

Coordinate all target achievement activities in each 
production unit to ensure the progressive and continous 
development as the support on corporate vision and 
mission achievements. 


Together with president director and other members 
of directors monitor and supervise the implementation 
of health, work safety, environment and management 
system. 


Business Development Director 


Coordinate in formulating the strategic planning and 
implementation program on domestic sales, overseas 
sales,market segment development, and corporate 
business developmentto achieve corporate income goals 
and for design field, product development, production 
process and security component to implement corporate 
development strategic plan. 


Coordinate in formulation and performance achievement 
of domestic sales, overseas sales, development of new 
markets, developing corporate new business, design 
and technology development and security to achieve 
strategic corporate. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


3. Memantau penyusunan, sistem yang efektif untuk 
pelaksanaan fungsi penjualan, pengembangan segmen 
pasar dan pengembangan bisnis perusahaan, desain 
pengembangan produk dan teknologi serta pengamanan 
agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana. 

4. Memantau pembuatan usulan berdasarkan hasil 
kajian bisnis untuk pengembangan segmen pasar, 
pengembangan produk baru dan pengembangan 
teknologi proses produksi serta terlaksananya proses 
implementasi dari rekomendasi yang disetujui oleh 
manajemen. 

5. Memantau proses pemasaran dari suatu produk atau 
bidang usaha baru perusahaan. 

6. Bersama-sama dengan direktur utama dan anggota 
direksi lainnya melakukan monitoring dan pengawasan 
pelaksanaan dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(K3) dan lingkungan serta sistem manajemen. 


Direktur Keuangan 


1. Mengarahkan dan mengkoordinasikan dalam 
penyusunan strategis untuk pengelolaan keuangan dan 
investasi. 

2. Mengkoordinasikan perumusan strategi jangka panjang 
sebagai dasar perumusan rencana kerja dan anggaran 
perusahaan (RKAP) dengan bekerja sama dengan 
direksi lainnya. 

3. Memberlakukan langkah-langkah yang dapat 
mengurangi dan mengevaluasi berbagai jenis risiko 
keuangan yang dapat dihadapi perusahaan. 

4. Mengarahkan dan memantau kebutuhan dana 
operasional dan investasi serta terjaganya keamanan 
dalam pengelolaan dana perusahaan agar kegiatan 
perusahaan dapat berjalan sesuai rencana. 

5. Bersama-sama anggota direksi lainnya melakukan 
monitoring dan pengawasan pelaksanaan dalam 
kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta sistem 
manajemen. 


Direktur SDM dan Umum 


1. Mengarahkan dan mengkoordinasikan dalam 
penyusunan rencana strategis untuk pengembangan 
SDM, pengamanan, pengadaan, kebijakan pengadaan 
dan pergudangan, fasilitas umum dan lingkungan. 

2. Memantau penyusunan kebijakan untuk menjalankan 
fungsi pengadaan barang dan jasa, pengendalian jasa, 
persediaan barang dan gudang, penyediaan fasilitas 
umum agar dapat berjalan tepat waktu, tepat jumlah dan 
tepat mutu. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





3. Monitoring the setup of effective system of sales function 
implementation, developing market segment and 
business corporate, design the product and technology 
development, and security so the implementation run 
according to the plan. 

4. Monitoring the making of the proposal based on 
reasearch results for the market segment development, 
new product development, production process 
technology development, and also the realization 
of implementation process of recomendation which 
approved by management. 

5. Monitoring the marketing process of a product or 
corporate new business field. 

6. Together with president director and other members 
of directors monitor and supervise the implementation 
of health, work safety, environment and management 
system. 


Finance Director 


1. Direct and coordinate in strategic formulation of finance 
and investment management. 


2. Coordinate long term strategic work plan formulation 
and corporate budgeting (RKAP) by cooperating with 
other directors. 


3. Enforcing steps to reduce and evaluate various kinds of 
financial risk that can be faced by the corporate. 


4. Directing and monitoring operational funding needs 
and investment, also keep the security on corporate 
funding management so the corporate activity can run 
as planned. 

5. Together with president director and other members 
of directors monitor and supervise the implementation 
of health , work safety, environment and management 
system. 


Human Resource and General Director 


1. Direct and coordinate in formulating strategic plan on 
human resource development, security, procurement, 
procurement and warehousing policies, general facilities, 
and environment. 

2. Monitor the formulating policies of goods and services 
procurement, service control, goods stocks and 
warehouse, general facilities provision so all the 
production can run on time, exact amount and exact 
quality. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan Analisis dan 
Profil Dewan Pembahasan Pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


3. Merencanakan, mengembangkan dan 
mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan 
dan pengembangan SDM, pengamanan, pengadaan, 
kebijakan pengadaan dan pergudangan, fasilitas umum 
dan lingkungan agar sasaran strategis perusahaan 
dapat tercapai. 

4. Menyusun kebijakan pokok dan pelaksanaan fungsi 
manajemen SDM, pengamanan, pengadaan, kebijakan 
pengadaan pergudangan, fasilitas umum dan lingkungan 
untuk kelancaran dalam pengelolaan perusahaan. 

5. Memantau pemenuhan kebutuhan SDM perusahaan 
sesuai jumlah dan kompetensi yang direncanakan agar 
proses pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan 
lancar. 

6. Bersama-sama anggota direksi lainnya melakukan 
monitoring dan pengawasan pelaksanaan dalam 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta sistem 
manajemen. 


Rapat Direksi 


Sesuai dengan pedoman kerja direksi, jenis rapat direksi 
adalah: 
1. Rapat koordinasi antara dewan pengawas dan 
direksi. 
2. Rapat direksi. 
Board of Management Meeting (BoMM). 
4. Rapat pimpinan. 


w 


Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


3. Planning, developing and implemented strategies 
in management and human resource development, 
security, procurement, procurement policies, and 
warehouse, general facilities and environment to achieve 
corporate strategic objectives. 


4. Compile main policies and human resource management 
function implementation, procurement, warehouse 
procurement policies, general facilities and environment 
for the smoothness of corporate management. 

5. Monitoring corporate human resources needs fulfillment 
according to amount needed and planned competency 
so the management process can run smoothly. 


6. Together with president director and other members 
of directors monitor and supervise the implementation 
of health, work safety, environment and management 
system. 


Director Meeting 


According to the directors work guidelines, the kinds of 
director meetings: 
1. Coordination meeting between Supervisory Board 
and Directors. 
2. Directors meeting. 
Board of Management Meeting. 
4. Head of Directors meeting. 


w 


Attendance of Board of Directors in Meeting Directors 




















Nama Nama Jabatan Posion Jumlah Rapat | Jumlah Hadir | Persentase Kehadiran | 
Meetings Held Meetings Attended Percentage of Attendance 
Dwina Septiani Wijaya Direktur Utama | President Director 20 20 100% 
Saiful Bahri Direktur Operasi | Operation Director 20 18 90% 
Fajar Rizki* Direktur Pengembangan Usaha | 20 19 95% 
Business Director 
Nungki Indraty Direktur Keuangan | Financial Director 20 19 95% 
Winarsih Budiriani* Direktur SDM dan Umum | General & 20 20 100% 
HR Director 




















*) Dilantik menjadi direksi Peruri pada 18 Juli 2018 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tingkat Kehadiran Direksi 


Meeting (BoMM) 


Nama I Name 


Tata Kelola Perusahaan | 


dalam Board of Management 





Attendance of Board of Directors in Board of Management 


Meeting (BoMM) 


Jabatan | Position 


Meetings Held 


Jumlah Rapat | 


Jumlah Hadir | 
Meetings Attended 


Persentase Kehadiran | 
Percentage of Attendance 


























Dwina Septiani Wijaya Direktur Utama | President Director 27 26 96% 

Saiful Bahri Direktur Operasi | Operation Director 27 21 78% 

Fajar Rizki* Direktur Pengembangan Usaha | 11 11 100% 
Business Director 

Nungki Indraty Direktur Keuangan | Financial Director 27 24 89% 

Winarsih Budiriani* Direktur SDM dan Umum | General & 11 11 100% 
HR Director 











*) Dilantik menjadi direksi Peruri pada 18 Juli 2018 


Agenda pelaksanaan Board of Management Meeting 


(BoMM) 2018 


Agenda and implementation of Board of Management 


Meetings (BoMM) in 2018 

















No Date Agenda Agenda 
1 2 Januari 1. Laporan Head Of Corporate Secretary And Strategic Planning 1. Report Head of Corporate Secretary and Strategic Planning 
2018 (HCSSP). (HCSSP) 
January 2, 2. Presentasi kinerja seluruh perusahaan anak Prognosa 2017 & 2. Presentation of all subsidiaries prognosis performance in 2017 
2018 RKAP 2018. & RKAP 2018. 
3. Perkembangan Probis Digital. 3. Probis Digital Development. 
4. Arahan direktur utama. 4. Direction from president director. 
5. Struktur organisasi SBU. 5. SBU organizational structure. 
2 | 9 Januari 1. Laporan HCSSP. 1. HCS report. 
2018 2. Presentasi terminasi paspor Guinea. 2. “Limited”: presentation of Guinea passport termination. 
January 9, 3. Transfer Know How Sicpa, SA terkait penambahan kepemilikan | 3. “Limited”: transferring presentation of know how SICPA, SA 
2018 saham di SPS. related to the addition of shareholdings in SPS. 
4. Pembentukan tim harian untuk penjualan tanah di kawasan 4. Daily team formation for land sales in Karawang production 
produksi Karawang. area. 
5. Perkembangan general audit tahun buku 2017. 5. General audit development report for book year 2017. 
3 | 18 Januari 1. Laporan HCSSP. 1. HCSSP report. 
2018 2. Pencetakan token Emas Conoco Philips dan investasi platform | 2. Printing conoco philips gold token report and digital platform 
January 16, digital. investment. 
2018 3. Tindaklanjut audit BPK. 3. Report of follow up on BPK audit. 
4. Laporan divisi Production Planning and Inventory Control. 4. PPIC report. 
5. Laporan tentang kelanjutan KSO Peruri divisi barat. 5. KSO PDB settlement report. 
4 | 6 Februari 1. Laporan HCSSP. 1. HCSSP report. 
2018 2. Laporan produksi uang hingga Januari 2018. 2. Money production report until January 2018. 
February 6, 3. Tindaklanjut pembentukan SBU. 3. Report of SBU forming follow-up. 
2018 4. Laporan perkembangan ERP. 4. ERP progress report. 
5 | 20 Februari 1. Laporan HCSSP. 1. HCSSP report. 
2018 2. Hasil konsinyering finalisasi laporan audit tahun buku 2017. 2. Consignment result report of audit statement book year 2017 
February 20, | 3. Laporan perkembangan TNKB. finalization. 
2018 4. Laporan perkembangan Cardsindo. 3. TNKB progress report. 
5. Laporan standarisasi ijasah STTB dan universitas. 4. Cardsindo progress report. 
6. Laporan commemorative notes. 5. STTB and university paper diploma standardization report. 
7. Progres ERP. 6. Commemorative notes report. 
7. ERP progress. 
6 | 6 Maret 2018 | 1. Laporan pengadaan investasi Peruri 2018. 1. Peruri investment procurement report 2018. 
March 6, 2. Usulan jadwal penyerahan HCS uang rupiah tahun 2018. 2. Rupiah HCS submission schedule proposal 2018. 
2018 3. Program pembenahan area produksi OPEX. 3. OPEX production area improvement program. 

















Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 











Laporan 


Analisis dan 
Dewan 


Pembahasan 
Manajemen 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Profil 
Perusahaan 


Pendukung 
Bisnis 


Laporan 
Keuangan 


Pengawas 
dan Direksi 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 









































No Date Agenda Agenda 
7 | 13 Maret Pembahasan KPI 2018. KPI 2018 discussion. 
2018 
March 13, 
2018 
8 | 10April2018 | 1. Perkembangan produksi uang s.d Maret 2018. 1. Money production progress report until March 2018. 
April 10, 2018 | 2. Laporan sensitivitas RKAP Maret 2018. 2. March 2018 RKAP sensitivity report. 
3. Perkembangan produksi non-uang s.d Maret 2018. 3. Security document production progress report until March 2018. 
4. Perkembangan SPU BI. 4. SPU BI progress report. 
9 | 8 Mei 2018 1. Laporan forum Kadiv sebagai tindak lanjut Rapim II. 1. Kadiv forum report as RAPIM II follow-up. 
May 8, 2018 2. Serah terima pekerjaan terkait pelaksanaan STO baru. 2. Hand over assignment related to new STO implementation. 
10 | 15 Mei 2018 1. Laporan produksi uang rupiah dan program hingga akhir tahun. | 1. Rupiah production report and program until the end of the year. 
May 15, 2018 | 2. Laporan produksi non-uang RI dan internasional serta program | 2. RI and international security document report and program until 
hingga akhir tahun termasuk penyelesaian uang dan perangko the end of the year including Nepal money and postage stamps 
Nepal. settlements. 
3. Laporan percepatan test print bahan baku kertas NKRI melalui | 3. Indonesian paper raw material print test acceleration report 
koordinasi dengan pemenang tender BI. through coordination with BI tender winner. 
4. Laporan perkembangan terakhir SPU BI. 4. SPU BI recent progress report. 
5. Konfirmasi materi rakor direksi dewas kinerja April 2018. 5. Supervisory board coordination meeting material confirmation 
for performance of April 2018. 
11 | 30 Mei 2018 1. Kronologi / historical persiapan keikutsertaaan di dalam tender 1. Chronology/history of preparation in tender baht Thailand 
May 30, 2018 baht Thailand. tender participation. 
2. Penjelasan dari manajemen risiko tentang tender baht Thailand. | 2. Explanation on the failure to participate in baht Thailand tender. 
12 | 5 Juni 2018 1. Laporan perkembangan probis HSP. 1. Probis HSP progress report. 
June 5,2018 | 2. Perencanaan produksi pita cukai dan meterai. 2. Excise and duty stamps production planning. 
3. Laporan perkembangan produksi uang dan produksi non-uang | 3. Banknotes production and non banknotes production progress 
s.d Mei serta pengaturan kerja libur lebaran. report until May and work arrangement of Eid holidays. 
13 | 26 Juni 2018 | 1. Laporan materi rakor terkait kinerja keuangan Mei 2018, 1. Coordination meeting material report related to finance 
June 26, termasuk anak perusahaan. performance in May 2018, including subsidiary companies. 
2018 2. Laporan SBU uang RI hingga 25 juni 2018. 2. Rupiah SBU report until June 25, 2018. 
3. Laporan SBU non-uang RI & internasional. 3. RI and international security documents report. 
4. Laporan tentang pengelolaan PKBL. 4. PKBL management report. 
14 | 3 Juli 2018 1. Sensitivitas terakhir sesuai forum kadiv 2 juli 2018. 1. Recent sensitivity according to Kadiv forum July 2, 2018. 
July 3, 2018 2. Analisis terhadap sensitivitas untuk pencetakan uang 7 miliar 2. Analysis on sensitivity for 7 m bilyet money printing related to 
bilyet terkait perencanaan rinci pencetakan per Juli - Desember July-December 2018 printing planning. 
2018. 3. Peruri's birthday organizing plan report. 
3. Laporan rencana penyelenggaraan HUT Peruri. 
15 | 10 Juli 2018 1. Laporan SPI. 1. SPI report. 
July 10, 2018 | 2. Progress implementasi ERP. 2. ERP implementation progress. 
3. Lesson Learned, pengelompokan biaya dan jadwal penyusunan | 3. Lesson learned, cost grouping, and RKAP 2019, drafting 
RKAP 2019. schedule. 
4. Laporan pencapaian kinerja SBU uang RI tahun 2018. 4. RI money sbu performance achievement report 2018 
16 17 Juli 2018 1. Realisasi anggaran CAPEX s.d Juni 2018. 1. CAPEX budgeting realization until June 2018. 
July 17,2018 | 2. Laporan SBU non uang RI & internasional dan laporan order 2. RI and international security documents and Srilanka passport 
paspor Srilanka. order report. 
17 | 24 Juli 2018 1. Laporan cetak uang rupiah s.d pekan ini dan proyeksi s.d akhir | 1. Rupiah printing report until this week and projection util the end 
July 24, 2018 bulan dan akhir tahun. of the month and the end of the year. 
2. Laporan realisasi CAPEX saat ini dan proyeksi hingga akhir 2. Recent CAPEX realization report and projection until the end of 
tahun. the year. 
3. Laporan ketua PRSA/kegiatan kerohanian perusahaan. 3. Head of PRSA report/corporate sprituality activites. 








Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





No Date 
18 | 31 Juli 2018 
July 31, 2018 


Tata Kelola Perusahaan | 


Agenda 


1. Laporan hasil konsinyering pokja investasi termasuk penjelasan 
status, strategi dan rekomendasi, 

2. Implementasi SLA dan KPI terkait dengan standar-standar 
penyelesaian pekerjaan, deliverable materi, pelayanan apa saja 
yang diberikan dilanjutkan go live RCSA, 

3. Perkembangan SPU BI terkait status tanah karawang produksi 
peruri di karawang. 





Agenda 


1. Report of investment work group consignment result including 
status, strategies and recommendations. 

2. SLA and KPI implementation report related to work settlement 
standards, deliverable material, service given and then 
continued with go live RCSA. 

3. SPU BI development related to Karawang land status, Peruri's 
production in Karawang 





19 | 7 Agustus 


1. Gerakan disiplin sebagai tindaklanjut rapat dengan direksi di 


1. Discipline movement report as the follow-up of meeting with 








pencapaian/sensitivitas RKAP 2018. 
4. Laporan persiapan HUT. 


2018 Karawang pada 26 Juli 2018, directors in karawang July 26, 2018. 
August 7, 2. Persiapan kunjungan kerja ke Nepal terkait pita cukai Nepal 2. Preparation report of work visit to Nepal related Nepal excise 
2018 terkait strategi dan legalitas. stamps, strategies and legality. 

20 | 14 Agustus 1. Kebijakan umum perusahaan (KUP) untuk RKAP 2019, 1. General corporate policies for RKAP 2019. 
2018 2. Roadmap probis dan SBU sesuai hasil radir 27 Juli 2018, 2. Probis and SBU roadmap according to directors meeting on July 
August 14, 3. Laporan hasil kunjungan kerja ke IRD Nepal. 27, 2018. 
2018 3. Report of working visit result to IRD Nepal. 

21 | 12 September | 1. Investasi 2019, dan penjelasan tentang jadwal rapat pleno 1. 2019 Investment report and explanation on 2019 budgeting 
2018 anggaran 2019. plenary meeting schedule. 
September 2. Perkembangan penyusunan RKAP 2019. 2. Progress on RKAP 2019 drafting. 
12, 2018 3. Laporan pengendalian biaya (cost controling) terkait dengan 3. Cost controling report related to achievement/sensitivity of 


RKAP 2018. 
4. Corporate birthday preparation report. 





22 | 19 September 


Laporan produksi cetak uang RI dan usulan apresiasi dari SBU 


RI money printing report and RI money SBU appreciation proposal. 





























2018 uang RI. 
September 
19, 2018 
23 | 25 September | 1. Laporan penyelesaian pesanan Nepal, 1. Nepal's order settlemet report, 
2018 2. Laporan perkembangan bisnis PP 32 non-uang RI dan 2. PP 32 RI non money business progress report and prognosis 
September prognosa hingga akhir tahun, until the end of the year, 
25, 2018 3. Sosialisasi audit charter, 3. Audit charter socialization, 
4. Laporan hasil audit ISO dan SLA. 4. Report of ISO and SLA audit results. 
24 | 2 Oktober 1. Penyampaian hasil penilaian guality assurance SPI. 1. Delivery of SPI guality assurance assessment result. 
2018 2. Program optimalisasi asset. 2. Asset optimalization program. 
October 2, 3. Laporan CEO/CFO forum. 3. CEO/CFO forum report. 
2018 
25 | 6 November 1. Perkembangan penjualan aset PTKP terkait prognosa 2018. 1. PTKP asset sales progress report related to 2018 prognosis. 
2018 2. Laporan perkembangan efisiensi PDS dan CTP. 2. PDS and CTP efficiency progress report. 
November 6, | 3. Laporan efisiensi internal untuk pencapaian kinerja 2018. 3. Internal efficiency report for performance achievement in 2018 
2018 
26 | 13 November | 1. Laporan perkembangan MOU terkait kerjasama dengan IBIMA. | 1. MOU progress report related to cooperation with IBIMA. 
2018 2. Laporan perkembangan notascreen SPS. 2. Note screen SPS progress report. 
November 13, 
2018 
27 | 4 Desember 1. Laporan perkembangan ERP. 1. ERP progress report. 
2018 2. Alat komunikasi di area produksi. 2. Communication tools in production area. 
December 4, | 3. Usulan penyesuaian seragam baru. 3. New uniform adjustment proposal. 
2018 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Program Peningkatan Kompetensi Direksi 2018 


Sepanjang 2018, guna meningkatkan kompetensi, Direksi 
diikutsertakan dalam beberapa seminar, workshop, 
conference dan studi banding yang dapat bermanfaat untuk 
meningkatkan kinerja Perusahaan. 


Program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Direksi 
pada 2018, antara lain: 


Nama | Name Jabatan | Position Tujuan | Place 


Tanggal | Date 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Improving Directors Competency Program 


During 2018, to improve the competency, directors were 
included in several seminars, workshops, conferences and 
comparative studies which beneficial to improve corporate 
performance. 


Improving directors competency program attended by 
directors on 2018, were: 


Instansi | Agency Keterangan | Notes 











General Director 


Dwina Septiani Wijaya Direktur Utama USA 17 - 26 Mei 2018 Jarden Zinc dan Penandatanganan MOU dengan 
President Director USA May 17 - 26, 2018 Banknote Conference | Jarden Zinc di Tennessee dan 
menghadiri Banknote Conference 
di Dallas USA Signing the MOU 
with Jarden Zinc in Tennessee and 
attending Banknote Conference in 
Dallas USA 
Saiful Bahri Direktur Operasi Jepang 13 - 16 Maret 2018 Komori Pameran Currency Solutions 2018 
Operational Director Japan March 13 - 16, 2018 Komori | Currency Solutions 2018 
Komori Exhibition 
Saiful Bahri Direktur Pengembangan London 23 - 29 Juni 2018 Konferensi Security Menghadiri Konferensi Security 
Usaha London June 23 - 29 2018 Document World Document World (SDW) 2018 
Business Development di London | Attending Security 
Director Document World (SDW) 2018 
Exhibition at London 
Winarsih Budiriani Direktur SDM & Umum Medan 29 - 30 Agustus 2018 FHCI Kementerian Menghadiri acara Forum Human 
Human Resource and Medan August 29 - 30, 2018 BUMN Capital Indonesia | Attending 


Human Capital Indonesia Forum 


























Winarsih Budiriani Direktur SDM & Umum Yogyakarta 12 - 13 September Temu Nasional Seribu | Undangan Temu Nasional Seribu 
Human Resource and Yogyakarta 2018 | September 12 Perempuan Organisasi | Organisasi Perempuan Indonesia 
General Director - 13, 2018 Indonesia Invitation to Thousand 
National Indonesian Women’s 
Organizations Meeting 
Fajar Rizki Direktur Pengembangan Bali 8 - 12 Oktober 2018 IMF WBG AM 2018 Menghadiri Acara IMF WBG AM 
Usaha Bali October 8 - 12, 2018 2018 
Business Development Attending IMF WBG AM 2018 
Director 
Saiful Bahri Direktur Operasi Kanada 21 - 27 Oktober 2018 Icao Menghadiri 14th Symposium and 
Operational Director Canada October 21- 27, 2018 Exhibition on The Icao Traveller 
Identification Programme 
Nungki Indraty Direktur Keuangan London 1-8 Desember2018 | United Insurance Broker | Studi banding ke Perusahaan 
Financial Director London December 1 - 8 2018 (UIB) London Reasuransi Munich Re, London 














Program Orientasi Anggota Direksi Baru 


Mengingat pada 18 Juli 2018, Kementerian BUMN 
menugaskan Fajar Rizki sebagai Direktur Pengembangan 
Usaha serta Winarsih Budiriani sebagai Direktur SDM dan 
Umum maka diselenggarakan program orientasi dalam 
bentuk Rapat Board of Management Meeting (BoMM), 
sehingga anggota direksi yang baru diangkat dapat segera 
memiliki gambaran tentang kondisi perusahaan secara 
keseluruhan. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Orientation Program for New Members of Directors 


Based on 18th July 2018, SOEs ministry assigned Fajar 
Rizki as Business Development and Winarsih Budiriani as 
Human Resource and General Director, so the orientation 
program was held in the form of board of management 
meeting (BoMM), so the newly appointed members of 
directors can have the description of the corporate condition 
in general. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Dalam proses orientasi ini, seluruh kepala divisi atau kepala 
departemen memaparkan tentang kinerja tiap unit kerja di 
setiap direktorat. 


HUBUNGAN AFILIASI 


Diantara sesama anggota dewan pengawas, sesama direksi 
maupun antara anggota dewan pengawas dan direksi 
perusahaan, tidak terdapat hubungan afiliasi sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan tentang tata kelola perusahaan 


yang baik. 


Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas sebagai berikut: 


Nama | Name 


Erna Wijayanti 





Ari Wahyuni 


Rizal Affandi Lukman 


Hasiholan Siahaan 


Suroso Hadi Siswoyo 


Jabatan | Position 


Ketua Dewan Pengawas | 
Chairman of the Board of 
Supervisory 

Anggota | Member 
Anggota | Member 
Anggota | Member 
Anggota | Member 








Tata Kelola Perusahaan | 





In this orientation process, all heads of divisions or heads of 
departments explained the work performance in each work 
unit in each directorate. 


AFFILIATION 


Members of the Board of Supervisory have no affiliation with 
neither their fellow members nor with members of the Board 
of Directors of the Company, indicating that the composition 
has been referred to the provisions on good corporate 
governance. 


Affiliation Relationship of Board of Supervisory are: 


Hubungan Keluarga dengan | 
Familial Relationship with 


Hubungan Keuangan Dengan | 
Financial Relation With 


Direksi | 
Board of 
Directors 


Direksi | 
Board of 
Directors 























x x x X X x 
x x x x x x 
x x x X x x 
x x x x x x 
x x x x x x 





Hubungan Afiliasi Direksi sebagai berikut: 


Nama | Name 


Dwina Septiani 
Wijaya 

Saiful Bahri 
Nungki Indraty 
Fajar Rizki 


Winarsih 
Budiriani 








Jabatan | Position 


Direktur Utama | 

President Director 

Direktur Operasi | Operational 
Director 

Direktur Keuangan | Finance 
Director 

Direktur Pengembangan 
Usaha | Business Development 
Director 

Direktur SDM dan Umum | 
Human Resource and General 
Affair Director 





Affiliation Relationship of Board of Supervisory are: 


Hubungan Keluarga dengan | 
Familial Relationship with 


Hubungan Keuangan Dengan | 
Financial Relation With 


Direksi | 
Board of 
Directors 


Direksi | 
Board of 
Directors 





x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
x X x x x x 
x x x x x x 























Keterangan: X Tidak Ada Hubungan Afiliasi 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Notes: X No Affiliations 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS DAN 
DIREKSI 


Keberagaman komposisi direksi dan dewan pengawas 
diatur pada PP 32, Tahun 2006, Pasal 17, mengenai bagian 
direksi dan Pasal 32, mengenai bagian dewan pengawas 
dengan menyatakan bahwa yang dapat diangkat sebagai 
direksi dan dewan pengawas adalah perseorangan yang 
memenuhi kriteria integritas, dedikasi, memahami masalah 
manajemen di salah satu fungsi manajemen dan memiliki 
pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan. 


Komposisi direksi dan dewan pengawas Peruri ditetapkan 
dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas 
Peruri termasuk memperhatikan unsur keberagaman 
yang meliputi pendidikan, keahlian, pengetahuan dan 
pengalaman yang dibutuhkan, termasuk yang berkaitan 
dengan jenis kelamin. 


Pada 2018, direksi dan dewan pengawas perusahaan terdiri 
dari profesional yang memiliki latar belakang pendidikan 
dan pengalaman yang beragam. Hal ini merupakan nilai 
tambah tersendiri bagi Perusahaan dalam mengembangkan 
usahanya secara berkelanjutan. 


Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas sebagai 
berikut: 


Nama | Name Pendidikan | Education 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


DIVERSITY OF THE BOARD OF THE SUPERVISORY 
AND THE BOARD OF DIRECTORS 


The diversity of the composition of the Board of Directors and 
Board of Supervisory is mentioned in PP 32 of 2006 article 
17 on the Board of Directors and Article 32 on the Board of 
Supervisory, stating that those eligible to be appointed as 
Board of Directors and Board of Supervisory are individuals 
who meet the criteria of integrity, dedication, understanding 
of managerial issues and have sufficient knowledge in the 
Company’s business. 


The compositions of the Board of Directors and the Board 
of Peruri Supervisors are determined by taking into account 
the needs and complexities of Peruri’s business, educational 
backgrounds, expertise, knowledge and experiences 
required, including that related to gender. 


In 2018 the Board of Directors and Board of Supervisory 
of the Company consisted of professionals with diverse 
educational backgrounds and experiences. This is an 
added value for the Company in sustainably developing the 
business. 


The Diverse Composition of Board of Supervisory are: 


Jenis Kelamin | 
Gender 


Usia | Age 


Pengalaman | Experiance 





Rizal Affandi Lukman * Kementerian Koordinator 


Bidang Perekonomian 


* Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung, 58 tahun | Pria | Male 
Indonesia (1986); years old 

* Master dalam bidang Hubungan Internasional, * Istana Kepresidenan 
Universitas Internasional Jepang, Niigata, Jepang * PT Krakatau Wajatama 
(1993); + PT Pertamina Hulu Energy | 

* Doktor dalam bidang Pembangunan Internasional, * Coordinating Ministry for 
Universitas Nagoya, Jepang (2000). | Economic Affairs 

* Industry Engineering at Institut Teknologi Bandung, + Presidential Palace 
Indonesia (1986); * PT Krakatau Wajatama 

* Magister in International Relations Program, + PT Pertamina Hulu Energy 
International University of Japan, Niigata, Japan (1993); 

* Ph.D in International Development, Nagoya University, 
Japan (2000). 























Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Nama | Name 


Tata Kelola Perusahaan | 


Pendidikan | Education 


Usia | Age 


Jenis Kelamin | 
Gender 


Pengalaman | Experiance 








Suroso Hadi Siswoyo 


Kepolisian: 

+ AKABRI (1985), 

* Sarjana ilmu kepolisian dari PTIK (1992), 

+ SESPIM (1999/2000), 

+ SESPIMTI (2010), 

+ Lemhannas (2015). 

Umum: 

+ Magister Ilmu Sosial Universitas Langlangbuana (2012) 

Police: 

+ Armed Forces Academy (1985), 

* Police Academy (PTIK) Graduate (1992), 

+ SESPIM (1999/2000), 

+ SESPIMTI (2010), 

+ Lemhannas (2015). 

General: 

* Master of Social Science Universitas Langlangbuana 
(2012) 


57 tahun 
years old 


Pria | Male 


Polisi Republik Indonesia 
Indonesian Police Force 





Hasiholan Siahaan 


* Politeknik Institut Teknologi Bandung (1986-1989); 

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 
(1987-1992). 

+ Polytechnic Institute of Technology Bandung (1986- 
1989), 

* Faculty of Law at the University of Padjadjaran, Bandung 
(1987-1992). 


52 tahun 
years old 


Pria | Male 


Bank Indonesia 
Bank Indonesia 





Erna Wijayanti 


+ Fakultas Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, 
Yogyakarta (1989). 

* The Faculty of Economics at the Islamic University 
Indonesia, Yogyakarta (1989). 


53 tahun 
years old 


Wanita | Female 


Bank Indonesia, OJK 
Bank Indonesia, OJK 





Ari Wahyuni 








+ Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang (1990), 

+ Master of Public Management jurusan Manajemen 
Publik di Carnegie Mellon University of Pittsburgh, 
Pennsylvania, Amerika Serikat (1994). 

* Bachelor Degree from Diponegoro University Semarang 
(1990), 

+ Master Degree in Public Management from Carnegie 
Mellon University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA 
(1994). 





53 tahun 
years old 





Wanita | Female 





Direktorat Jenderal; 

* Perbendaharaan PT Panin 

* Kementerian Keuangan RI 
(2009-2013); 

+ BPPK. 
Directorat General 
PT Panin's Treasury 
Republic of Indonesia 
Ministry of Finance (2009- 
2013); 

+ BPPK 








Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





267 


Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Profil 


Perusahaan 





Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Pendukung 
Bisnis 


TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Keberagaman Komposisi Direksi sebagai berikut: 


Nama | Name 


Pendidikan | Education 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Usia | Age 


Laporan 
Keuangan 


Jenis Kelamin | 
Gender 


Keberagaman Komposisi Direksi senagai berikut: 


Pengalaman | Experiance 











Dwina Septiani Wijaya | - Sarjana dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, 54 tahun Wanita | Female + Staf Khusus Menteri BUMN, 
Institut Teknologi Bandung (1984-1989), years old * PT Bahana Pembinaan 
+ Master di bidang Administrasi Niaga (MBA), Trium Emba Usaha Indonesia, 
Program dari New York University (NYU), AS: London * PT Bahana TCW 
School of Economics (LSE), Inggris: dan HEC School of Investment Management. 
Management Paris, Prancis (2009). * Special Staff of the Minister 
* Bachelor Degree in Engineering Faculty of Civil of SOEs, 
Engineering and Planning, Institut Teknologi Bandung * PT Bahana Pembinaan 
(1984-1989), Usaha Indonesia, 
Master Degree in Business Administration (MBA), Trium + PT Bahana TCW 
Emba Program: New York University (NYU), USA; Investment Management. 
London School of Economics (LSE), UK; HEC School of 
Management in Paris, France (2009). 
Saiful Bahri * Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas 48 tahun Pria | Male * PT Balai Pustaka 
Diponegoro (1994), years old (Incorporated) 
* Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas * Grafindo Media Pratama, a 
Diponegoro (2001), Publisher 
+ Magister Manajemen, Institut Pertanian Bogor (2013). + PT Widya Pustaka (Ganeca 
* Diploma III Degree in Accounting from the School of Exact Group) Aneka Ilmu, 
Economics, University of Diponegoro (1994); a Publisher & Printing 
Bachelor Degree from in Management from the School Company. | 
of Economics, Diponegoro University (2001); * PT Balai Pustaka 
* Master Degree in Management, Bogor Agricultural (Incorporated) 
University (2013). “ Grafindo Media Pratama, 
a Publisher PT Widya 
Pustaka (Ganeca Exact 
Group) 
* Aneka Ilmu, a Publisher & 
Printing Company. 
Nungki Indraty * Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas 53 tahun Wanita | Female * Direktur BNI Sekuritas 
Airlangga (1991), years old (Agustus 2017-November 








Magister Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (2002). | 
Bachelor Degree in Economics and Development 
Studies, Airlangga University (1991), 

Master Degree in Agribusiness, Bogor Agricultural 
University (2002). 











. 


2017), 

General Manager Divisi 
Tresuri, SVP Bank BNI 
(2015-2017), 

General Manager BNI 
London (2011-2015). I 
Director of BNI Securities 
(Agustus — November 
2017), 

General Manager of 
Treasury Division, SVP 
Bank Negara Indonesia 
(2015-2017), 

General Manager of BNI 
London (2011 — 2015). 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Tata Kelola Perusahaan | 


Nama | Name Pendidikan | Education 





Jenis Kelamin | 





Fajar Rizki e Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen 
PPM, Jakarta (2008), 

* Sarjana Ekonomi Manajemen di Universitas Pancasila, 
Indonesia (1993). 

+ Master of Management at PPM Management High 
School , Indonesia (2008), 

* Bachelor of Economic Management, Pancasila Uni- 
versity, Indonesia (1993). 


ial ‘ 

Usia | Age Gander Pengalaman | Experiance 

51 tahun Pria | Male * Kepala Divisi Pengelolaan 

years old Aset dan Anak Perusahaan 
Peruri (Mei 2018 — Juli 
2018), 


Komisaris SICPA Peruri Se- 

cur ink (2017 — 2018), 

* Kepala Divisi Keuangan 
dan Akuntansi Peruri (2014- 
2017). | 
Peruri Asset and Subsidiary 
Company Management 
Director (May 2018 — July 
2018), 

» Peruri Sicpa Securink Com- 

misioner (2017 — 2018), 

Head of Peruri Finance 

and Accounting (2014 


e 











— 2017). 
Winarsih Budiriani Sarjana Kehutanan di Institut Pertanian Bogor, Indonesia 56 tahun Wanita | Female - Head of Improvement Proj- 
(1986). years old ect Human Capital Bank 
Bachelor of Forestry in Bogor Agricultural Institution, Mandiri (2018), 
Indonesia. Executive Business Officer 


Special Asset Management 
Bank Mandiri (2017), 

Group Head Mandiri Univer- 
sity (2015 — 2017). | 

Head of Improvement Proj- 
ect Human Capital Bank 
Mandiri (2018) 

Executive Business Officer 
Special Asset Management 
Bank Mandiri (2017) 

Group Head Mandiri Univer- 
sity (2015 — 2017). 

















ORGAN PENDUKUNG DIREKSI 


Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, direksi 
dibantu oleh beberapa organ pendukung berupa kelompok 
kerja dan komite. Ketiga organ pendukung tersebut memiliki 
kedudukan dan fungsi yang kurang lebih sama dengan 
komite-komite di bawah direksi pada entitas bisnis pada 
umumnya, yakni memberikan masukan dan rekomendasi 
kepada direksi terkait kebijakan serta pengambilan 
keputusan yang sifatnya strategis. Hingga akhir 2018, 
direksi memiliki organ pendukung yaitu dewan jabatan/ 
komite sumber daya manusia, komite anggaran serta komite 
investasi dan Kelompok Kerja (Pokja) Investasi. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


DIRECTOR S SUPPORT ORGAN 


In implementing the duties and responsibilities, Directors 
helped by several support organs in the form of workgroup 
and committee. These three organs more or less had the 
same positions and functions with the committees below 
directors on business entity in general, which gave input 
and recommendation to the directors related to policies 
and strategic decisions. Until the end of 2018, directors had 
support organs, which consisted of board of office/human 
resource committee, budgeting committee, investment 
committee and investment workgroup. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Dewan Jabatan/Komite Sumber Daya Manusia 


Dalam rangka menangani hal-hal terkait dengan SDM 

sehingga dapat menjadi satu acuan dalam upaya mencapai 

produktifitas organisasi yang tinggi dan efektifitas kerja yang 

optimal. Sesuai dengan Corporate Policy Manual bagian 

Human Capital Manual Bab XII tentang Pemantauan Atas 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia tugas Komite SDM 

adalah sebagai berikut: 

a. Memastikan keselarasan kebijakan SDM dengan 
strategi dan tujuan bisnis perusahaan. 

b. Menetapkan strategi untuk mempertahankan dan 
mengembangkan SDM yang berkualitas. 

c. Membahas dan menyempurnakan berbagai kebijakan 
penting terkait bidang SDM. 

d. Memantau dan melaporkan pelaksanaan atas program- 
program terkait SDM yang dijalankan. 


Susunan keanggotaan Komite SDM adalah sebagai 
berikut: 


Ketua Komite : Direktur SDM dan Umum, 


Anggota Tetap : Anggota BoD dan Kepala Divisi 
SDM (sebagai sekretaris 
komite), 

Anggota Tidak Tetap : Pihak-pihak lain terkait agenda 


pertemuan. 


Anggota tidak tetap komite SDM dapat berasal dari pihak 
independen yang memiliki keahlian di bidang sumber daya 
manusia yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Memiliki pengetahuan pengetahuan di bidang 
SDM. 
b. Memiliki pengalaman kerja di bidang SDM 
sekurangnya 5 tahun. 


270 Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Board of office/ Human Resource Committee 


In order to handle matters related to human resource, Hu- 

man Resource Committee could be the reference of efforts 

to achieve high organizational productivity and optimal work 

effectivity. In accordance with Corporate Policy Manual, Hu- 

man Capital Manual Part, Chapter XII about Monitoring on 

Human Resource Management, the Human Resource as- 

signments were: 

a. Ensure the harmony of Human Resource Policies with 
the corporate business strategies and objectives. 

b. Set the strategies to maintain and develop Qualified 
Human Resource. 

c. Discussed and completed various important policies re- 
lated to Human Resource. 

d. Monitored and reported the implementation of programs 
related to Human Ressource applied. 


Human Resource Committee Membership Composition, 
as follows: 
Chairman of the committee: Human Resource and 
General Director 
: Members of BoD and Head of 
Human Resource Division (as 
committee secretary), 
Non-permanent Members : other parties related to meeting 
agenda. 


Permanent Members 


Non-permanent Human Resource Committee could be from 
independent party which had expertise in human resource 
field which met these criteria: 

a. Had knowledge in human resource field 


b. Had work experiences in Human Resource at least 
5 years. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran 


Dalam rangka menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP) 2019, yang akan ditetapkan oleh 
Menteri BUMN Direksi melalui surat keputusan Nomor: 
SKEP 502/VI1I/2018, pada 17 Juli 2018, tentang Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019, 
menugaskan setiap kepala divisi, direksi anak perusahaan, 
ketua pokja investasi dan kepala PKBL bertanggung jawab 
terhadap penyusunan anggaran RKAP 2019. 


Kesekretariatan dan administrasi untuk penyusunan RKAP 
2019, diselenggarakan oleh jajaran divisi keuangan dan 
pengelolaan aset dengan tugas sebagai berikut: 


1. Menerbitkan pedoman tata cara penyusunan anggaran 
unit kerja. 

2. Mengkoordinir dalam menyusun asumsi-asumsi yang 
dipakai sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran. 

3. Membantu unit-unit kerja dalam menyusun rancangan 
rencana kerja dan anggaran unit kerja. 

4. Mengolah rancangan rencana kerja dan anggaran unit 
kerja menjadi rancangan rencana kerja dan anggaran 
perusahaan. 

5. Mengadministrasikan seluruh kegiatan proses 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 
(RKAP) 2019. 

6. Menerbitkan buku rancangan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019. 


Rapat Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran 2018: 


No. Tanggal | Date 


1 Senin, 20 Agustus 2018 | 
Monday, August 20, 2018 


Kick Off Meeting RKAP 2019 


Agenda Rapat 





Budget Drafting Work Group 


In order to prepare 2019, RKAP which would be set by SOE 
Minister, directors through the decree number: SKEP 502/ 
VII/2018 in July 17, 2018 about compiling 2019 RKAP as- 
signed every head of division, subsidiary company’s direc- 
tor, head of investment workgroup, head of PKBL to be re- 
sponsible on compiling 2019, RKAP budgeting. 


Secretariat and administration for 2019, RKAP compilation, 
was held by finance division ranks and asset management 
that had these followings tasks: 


1. Published the guidelines for drafting procedures of work 
unit budgeting. 

2. Coordinating in compiling assumptions used as the ba- 
sis for the preparation of the budgeting draft. 

3. Helped work unit in compiling work unit budgeting and 
work plan. 

4. Process the work unit budgeting and work plan into cor- 
porate budgeting and work plan. 


5. Administrated all drafting process activities of 2019, 
RKAP. 


6. Published book plan of 2019, RKAP. 


Meetings of the Work Group in 2018: 


Meeting Agenda 
Kick Off Meeting RKAP 2019. 





2 Jum'at, 14 September 2018 | 
Friday, September 14, 2018 


Rapat Pleno Anggaran Pendapatan 2019 


2019 Revenue Budget Plenary Meeting 





3 Rabu, 17 Oktober 2018 | 
Wednesday, October 17 2018 | RKAP 2019 


Rapat “One on One” Direksi - Kadiv Pembahasan Draft 


“One on One” Meeting between director and head of 
division on draft of 2019 





4 Jum'at, 19 Oktober 2018 | Rapat Pleno RKAP 2019 
Friday, Oktober 19 2018 


Plenary meeting on 2019 RKAP 





5 Senin, 22 Oktober 2018 | 


Monday, October 22, 2018 RKAP 2019 


Penandatanganan Buku Usulan & Komitmen Sukses 


Signing of Proposed Book and Successfull 
Commitment of 2019 RKAP 





6 Kamis, 15 November 2018 | 
Thursday, November 15 2018 


Kick of Meeting Penyusunan RKAP 2018 


Kick of Meeting Penyusunan RKAP 2018 





7 Senin, 17 Desember 2018 | 
Monday, December 17 2018 











Rapat Pembahasan Bersama (RPB) RKAP 2019 


Rapat Pembahasan Bersama (RPB) RKAP 2019 











Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 271 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Komite Investasi dan Kelompok Kerja (Pokja) Investasi 


Mempertimbangkan adanya kebutuhan 
investasi dalam rangka mendukung kinerja dan produktivitas 
perusahaan, melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 
SKEP-544/VIII/2018, pada 1 Agustus 2018, dibentuk Komite 
Investasi dan Kelompok Kerja (Pokja) Investasi. 


Tugas Komite Investasi adalah menerima, menyetujui 
dan menetapkan pengajuan rencana dan anggaran 
investasi dari unit kerja untuk dimasukan dalam 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setelah 
terlebih dahulu melewati proses penilaian dan seleksi 
kelayakan pengajuan rencana investasi yang dilaksanakan 
oleh Kelompok Kerja (Pokja) Investasi. 


Tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Investasi 
adalah melaksanakan proses klarifikasi, verifikasi, seleksi 
dan klasifikasi pengajuan rencana dan anggaran investasi 
sebelum dilakukan verifikasi dan seleksi akhir oleh komite 
investasi. 


Rapat Pokja Investasi 2018: 


No. Tanggal I Date Agenda Rapat 
1 19 Juli - 16 Agustus 2018 
July 19 - August 16, 2018 Si. 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Investment Committee and Investment Work Group 


Considering the investment needs in supporting corporate 
performance and productivity, through director decree num- 
ber: SKEP-544/VIII/2018 in August 1, 2018, formed Invest- 
ment Committee and Work Group Investment. 


The assignment of investment committee was: to accept, 
agreed and set proposal of investment budget from work 
unit to be included into RKAP after going through the as- 
sessment process and investment planning feasibility selec- 
tion which carry out by investment work group. 


Main assignment and investment group work was to imple- 
ment the clarification, verification, selection and classifica- 
tions process of investment proposal before final verifica- 
tion and selection was done by investment committee. 


Meeting of the Investment Work Group in 2018: 


Meeting Agenda 


Pengajuan Investasi oleh unit kerja kepada Pokja Investa- | Submission on investment from working unit to the 


investment working group. 





2 21 Juni 2017 
June 21, 2017 


Laporan Pokja Investasi atas Jumlah Usulan Investasi 
yang Masuk kepada Komite Investasi. 


Investment working group report on the number of 
investment proposals submitted to the investment 
committee. 





3 28 Agustus 2018 


Penilaian dan Seleksi Kelayakan Aspek Teknis dan 


Feasibility assessment and selection of technical and 








August 28, 2018 Operasi. operational aspect. 
4 30 Agustus - 14 Sepember Penilaian dan Seleksi Kelayakan Aspek Ekonomis dan Feasibility assessment and selection of economic and 
2018 Risiko. risk aspect. 
August 30 - September 14, 
2018 
5 10 September - 13 Oktober Asistensi dan Finalisasi Dokumen Kajian Investasi. Assistance and finalization of investment review 
2018 documents Final Investment meeting 2019. 
September 10 - October 13, 
2018 





6 18 Oktober 2018 
October 18, 2018 


Rapat Finalisasi Investasi 2019 











Final Meeting Investation 2019 











272 Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN PERENCANAAN 
STRATEGIS 


Mengingat pentingnya fungsi sekretaris perusahaan dan 
perencanaan strategis dalam mendukung setiap aktivitas 
Perusahaan, Peruri melalui Keputusan Direksi Nomor Kep- 
2/1/2017, pada 25 Januari 2017, tentang Penyepurnaan 
Keputusan Direksi Peruri Nomor Kep-14/XI1/2015, pada 
29 Desember 2015, tentang Struktur Organisasi Peruri 
menetapkan bahwa terdapat 5 (lima) biro di sekretaris 
perusahaan dan perencanaan strategis yang merupakan 
unit kerja setingkat divisi yang berada langsung di bawah 
direktur utama. 


Adapun kelima biro, yaitu: 

1. Biro Kesekretariatan dan Protokol. 

2. Biro Hukum, Manajemen Regulatori dan Tata Kelola 
Perusahaan. 

Biro Transformasi Perusahaan. 

Biro Perencanaan Perusahaan. 

5. Biro Komunikasi Perusahaan. 


Pao 





Profil Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis 


Sejak 1 Oktober 2015, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan 
dan Perencanaan Strategis dijabat oleh Eddy Kurnia, Warga 
Negara Indonesia, berusia 61 tahun berdomisili di Jakarta. 
Penunjukan Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan 
Strategis yang menjabat saat ini adalah berdasarkan Surat 
Keputusan SKEP-430/V/2018. 


Pengalaman Kerja 

* Head of Corporate Secretary and Strategic Planning 
Peruri (2017-sekarang). 

* Head of Corporate Secretary Peruri (2015-2017). 

e Head of Corporate Transformation and Communication 
Peruri (2014-2015). 

* Direktur Utama PT Infomedia Nusantara (2012-2013). 


* Head of Corporate Communication and Affair (Corporate 
Secretary) Telkom (2010-2012). 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





CORPORATE SECRETARY AND STRATEGIC PLAN- 
NING 


Remembering the importance of corporate secretary and 
strategic plan functions in supporting every corporate 
activity, Peruri through directors decree number: Kep- 
2/1/2017 in January 25, 2017, about perfecting of Peruri 
directors decree number Kep-14/XII/2015 in December 
29, 2015 about Peruri organizational structure which set 5 
bureaus in corporate secretary and strategic plan, in which 
the work unit was at the same level with division directly 
below the president director. 


Those 5 bureaus, were: 

1. Secretary and Protocol Bureau. 

2. Law, regulatory management and corporate governance 
bureau. 

3. Corporate transformation bureau. 

Corporate planning bureau. 

5. Corporate communication bureau. 


* 


Corporate Secretary and Strategic Plan Profile 


Since October 1, 2015, Head of Corporate Secretary and 
Strategic Plan Division was held by Eddy Kurnia, Indonesian, 
61 years old, domicile in Jakarta. The appointment of 
corporate secretary and strategic plan was based on 
Decree: SKEP-430/V/2018. 


Work Experiences 

* Head of Corporate Secretary and Strategic Planning 
Peruri (2017-recent). 

+ Head of Corporate Secretary Peruri (2015-2017). 

* Head of Corporate Transformation and Communication 
Peruri (2014-2015). 

* President Director of PT Infomedia Nusantara (2012- 
2013). 

e Head of Corporate Communication and Affair or 
Corporate Secretary at Telkom (2010-2012). 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 273 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Pendukung 
Pengawas Bisnis 
dan Direksi 


Perusahaan 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


e Vice President Public and Marketing Communication 
Telkom (2007-2010). 

e Direktur Utama PT AriaWest International, kemudian 
berubah menjadi PT Telkom Indonesia International 
Telin (2004-2007). 

* Direktur Utama PT Dayamitra Telekomunikasi/Mitratel 
(2001-2004). 

“ Vice President Pengembangan SDM TELKOM (1998- 
2001). 


Komisaris: 

* Peruri Digital Security (Mei 2017 - sekarang). 

* Komisaris PT Infomedia Nusantara (2012). 

* Komisaris PT Citra Sari Makmur (2011-2014). 

e Komisaris  TelkomVision (2008-2010), 
TransVision. 

* Komisaris Komselindo, (1999-2001), sekarang Smartfren. 


sekarang 


Pendidikan Eksekutif: 

* Doktor Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan 
Indonesia. Disertasi: “Customer Education Management” 
(2010). 

* Magister Kebijakan Publik, Universitas Padjadjaran 
(2003). 

* Sarjana Publisistik/Komunikasi, Universitas Padjadjaran 
(1981). 


Pengalaman Mengajar: 

+ Mengajar sebagai Dosen mata kuliah “Marketing Public 
Relations” di Universitas Muhammadiyah Jakarta. 

+ Mengajar sebagai Dosen mata kuliah “Psikologi 
Industri dan Kewirausahaan” Program Studi Magister 
Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. 

* Mengajar sebagai Dosen mata kuliah “Komunikasi 
Bisnis” Universitas Padjadjaran Bandung. 


Pendidikan Eksekutif: 

e Human Resources Knowledge Transfer Program dari 
AT&T dan Lucent Technologies, Bridgewater, New 
Jersey, USA (1996). 

e Pelatihan Manajemen Top 300-Telkom dan PTT 
Netherland, PT Telkom Bandung (1997). 

* Kursus Pimpinan Khusus Gabungan (Suspim Susgab) 
BUMN VII, Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta 
(1997-1998): Transformation Management from a HRM 
Perspective di Telia AB, Stockholm, Swedia (1999). 


Aktivitas: 

e Narasumber Seminar “Peran, Posisi, dan Kontribusi 
Komunikasi di Era Post-Truth Perspektif Pemerintah/ 
Politik, Bisnis, dan Media” di Ikatan Sarjana Komunikasi 


274 Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Vice President Public and Marketing Communication at 
Telkom (2007-2010). 

President Director PT Aria West International, which 
changed to PT Telkom Indonesia International or called 
Telin (2004-2007). 

President Director in PT Dayamitra Telekomunikasi or 
called Mitratel (2001-2004). 

Vice President of human resource development of 
Telkom (1998-2001). 


Commisioner in 

* Peruri Digital Security (May 2017 - recent). 

* PT Infomedia Nusantara (2012). 

* PT Citra Sari Makmur (2011-2014). 

e TelkomVision (2008-2010), now known as TransVision. 
e Komselindo, (1999-2001), now known as Smartfren. 


Educational Background: 

* Educational administration doctor, University of 
Indonesian education. Dissertation: “Customer Education 
Management’ (2010). 

e Master of Public Policies, University of Padjajaran (2003). 


* Bachelor of Publisistik/Communication, University of 
Padjajaran (1981). 


Teaching Experiences: 

* Teaching as the lecturer of “Marketing Public Relations’ 
in University of Muhammadiyah, Jakarta. 
Teaching as the lecturer of “Industrial Psychology 
and Enterpreneurship.” Master of Communication, 
University of Padjadjaran, Bandung. 
Teaching as the lecturer of “Business Communication’ 
University of Padjadjaran Bandung. 


, 


, 


Executive Education: 

Human Resources Knowledge Transfer Program from 
AT&T and Lucent Technologies, Bridgewater, New 
Jersey, USA (1996). 

Top 300 Management Training-Telkom and PTT 
Netherland, PT Telkom Bandung (1997). 

Joint Special Leader Course (Suspim Susgab) SOE 
VII, National Defence Institution, Jakarta (1997-1998), 
Transformation Management from a HRM Perspective 
in Telia AB, Stockholm, Sweden (1999). 


Activities: 
Speaker in Seminar “Role, Position, and 
Communication Contribution in Government/Politics, 
Business and Media Perspective Post-Truth Era” in 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


Indonesia Jawa Barat (Desember 2018). 


“ Narasumber Program Pelatihan Bela Negara di Secaba 
Rindam III Siliwangi, Ujung Berung, Bandung (November 
2018. 

* Narasumber Jambore PR Indonesia (November 2018): 

* Narasumber Seminar Indonesia Corporate 
Communication Summit (Juli 2018). 

e Narasumber Seminar Indonesia Corporate Secretary 
Summit (Maret, 2018). 

e Narasumber Studium General Komunikasi Strategis 
dalam Bisnis di Era Milenial di Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Padjajaran (Maret 2018). 


Tugas dan Peran Sekretaris Perusahaan dan 
Perencanaan Strategis 


Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP-13/XII/2015, 

pada 22 Desember 2015, tentang Board of Director Charter 

(Pedoman Kerja Direksi) Peruri, tugas dan fungsi Sekretaris 

Perusahaan adalah sebagai berikut: 

* Memastikan bahwa Peruri mematuhi peraturan tentang 
persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan 
prinsip-prinsip GCG. 

* Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh direksi dan 
dewan pengawas secara berkala dan sewaktu-waktu 
apabila diminta serta memberikan informasi yang materil 
dan relevan kepada stakeholders. 

* Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas sebagai 
pejabat penghubung (liason officer). 

* Menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian 
RPB dan rapat direksi serta menyimpan dokumen 
Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada risalah 
rapat direksi, rapat dewan pengawas. 


Biro Kesekretariatan dan Protokol 


+ Memastikan terselenggaranya berbagai kegiatan 
kesekretariatan korporasi dan protokoler, korespondensi 
dan kerumahtanggaan yang terkait dengan direksi dan 
dewan pengawas. 

+ Melakukan kegiatan tata usaha dan penyimpanan 
dokumen perusahaan. 

+ Memastikan kelancaran dan meningkatkan efektivitas 
tata kerja yang terkait dengan kegiatan direksi dan 
dewan pengawas. 

“  Mengkoordinasikan/memonitor kegiatan yang berkaitan 
dengan penerimaan dan penyampaian informasi 
korporasi serta pelaksanaan rapat direksi dan dewan 
pengawas. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Indonesian Communication Bachelor League, West 
Java (December 2018). 

* Speaker in State Defence Program in Secaba Rindam 
Ill Siliwangi, Ujung Berung, Bandung (November 2018). 


* Speaker in Jambore PR Indonesia (November 2018). 

* Speaker in Indonesia Corporate Communication 
Summit Seminar (Juli 2018). 

* Speaker in Indonesia Corporate Secretary Summit 
Seminar (March, 2018). 

* Speaker in Strategic General Communication of 
Business in Millennial Era, Faculty of Communications, 
University of Padjajaran (March 2018). 


Duties and Roles of Corporate Secretary and Strategic Plan 


Base on directors decree number KEP-13/XII/2015, 

December 22, 2015, about Board of Peruri Director Charter/ 

Directors Work Guidelines, Duties and corporate secretary 

functions, as follows: 

+ Ensured that Peruri obligated the regulations about 
the openness requirements were in line with GCG 
principles implementation. 

* Gave the information needed by the directors and 
supervisory board periodically and at anytime if asked 
and gave the material and relevant to stakeholders. 


* Company secretary carried out the duty as liaison 
officer. 

* Implementation and documentation RPB directors 
meeting and kept corporate documents, included 
but not limited on directors and supervisory meeting 
treatise. 


Secretary and Protocol Bureau 


* Ensured the implementation of various corporate 
secretary and protocol, correspondence and household 
activities related to directors and supervisory boards. 


* Carried out corporate administration activities and 
documents storage. 

+ Ensured the smoothness and improved the working 
procedures effectiveness related to directors and 
supervisory board. 

*  Coordinated/monitored activities related to receiving 
and delivering corporate information and also 
implementation of directors and supervisory board 
meetings. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 275 





Laporan Analisis dan 
Profil Dewan Pembahasan Pendukung 


Pengawas f Bisnis 
3 1 Manajemen 
dan Direksi 


Perusahaan 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Biro Legal, Manajemen Regulatori dan Tata Kelola 
Perusahaan 


* Menjamin terlaksananya kepastian taat asas, taat 
kebijakan dan taat aturan yang dipersyaratkan oleh 
RUPS, dewan pengawas pengawas dan direksi. 

* Memastikan terhadap rancangan kebijakan dan 
prosedur internal Peruri sesuai dengan asas kepatuhan 
terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

* Memastikan setiap aktivitas baru tidak bertentangan 
dengan ketentuan yang berlaku. 

e Mendorong kesadaran akan budaya patuh dengan 
melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada unit kerja 
dan karyawan. 

e Menjamin kesesuaian aspek hukum terhadap seluruh 
kegiatan Perusahaan. 

* Memberikan pandangan hukum, mengkoordinasikan 
tindakan penyelesaian masalah hukum antara lain 
litigasi dan bisnis. 

e Melakukan pengendalian terhadap risiko hukum. 

e Memastikan tersedianya panduan untuk hukum 
perusahaan. 


Biro Transformasi Perusahaan 


e Merencanakan dan mengembangkan program 
transformasi yang meliputi perencanaan program, 
jadwal pencapaian sasaran dan pendanaan bersama 
dengan satgas transformasi perusahaan. 

e Mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan 
program transformasi budaya di Perusahaan untuk 
memastikan semuanya sesuai dengan strategi, sistem 
dan rencana kerja yang telah disusun. 


Biro Perencanaan Perusahaan 


e Menyusun rencana strategis perusahaan (business 
roadmap) serta mengevaluasi implementasinya. 

* Menetapkan acceptance criteria untuk mitra strategis. 

e Melakukan analisa potensi pengembangan bisnis baru 
Perusahaan. 

e Melakukan proses pemilihan dan evaluasi calon mitra 
strategis dan bekerja sama dengan lembaga financial 
advisor sebagai lead arranger. 

e Menyiapkan rencana strategis perusahaan anak dan 
afiliasi. 


276 Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Legal, Regulatory Management and Corporate 
Governance Bureau 


* Guaranteed the implementation of principles certainties, 
obeyed policies and regulations which required by 
shareholder meeting or called RUPS, supervisory and 
directors boards. 

*  Ensured the policies plan and Peruri internal procedures 
were according to principles of obedience on the 
regulations and applicable provision. 

* Ensured every new activity was not on the contrary to 
the applicable provision. 

* Encouraging the awareness of obedience culture by 
socialization and trainings to work units or employees. 

* Guaranteed the law aspect conformity on all corporate 
activities. 

* Gave legal view, coordinated legal problem settlement 
actions such as litigation and business. 


* Carried out control on legal risk. 
* Ensured the availability of guidelines for corporate law. 


Corporate Transformation Bureau 


e Planned and developed the transformation which 
covered program planning, goal achievement schedule 
and joint funding with corporate transformation work 
unit. 

* Coordinated and controlled cultural transformation 
program implementation in the corporate and to make 
sure all was according to strategies, systems and work 
plan compiled. 


Corporate Planning Bureau 


e Drafted the corporate strategic plan or business 
roadmap and evaluated the implementation. 

“Set the acceptance criteria for strategic partner. 

e Analyzes corporate new business development. 


* Carried out election and evaluation of strategic work 
prospective partner and cooperated with evaluation 
from financial advisor agency as the lead arranger. 

+ Prepared subsidiary and affiliated companies plans. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


Biro Komunikasi Perusahaan 


* Mempersiapkan materi untuk komunikasi dan publikasi 
Perusahaan (company profile dan laporan perusahaan, 
majalah internal dan lain-lain). 

* Mengelola dan mengembangkan citra positif Perusahaan 
melalui pengembangan hubungan internal dan eksternal 
melalui kegiatan kehumasan. 

* Menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik 
dengan pihak internal dan eksternal serta mitra kerja. 


Dalam menyebarluaskan informasi terbaru tentang 
Perusahaan kepada publik, Sekretaris Perusahaan dan 
Perencanaan Strategis bekerja sama dengan berbagai 
pihak media. Bentuk penyampaian informasi tersebut 
dilakukan melalui kegiatan konferensi pers, penerbitan 
siaran pers (press release), counter release, advertorial, 
maupun bentuk yang lain. 


Rekapitulasi Kliping Pemberitaan di Media Massa selama 
2018 





Corporate Communication Bureau 


* Preparing material for Corporate Communications and 
publications (company profiles and company reports, 
internal magazine, etc.). 

* Building and Managing a positive Corporate image 
through internal and external relations development and 
through public relations activities. 

* Establishing communication protocol and working 
relationship with internal and external parties, as well as 
business partners. 

In spreading the latest information about corporate it 

into public, corporate secretary and strategic planning 

cooperated with various media. The form of delivering the 
information was done through press conference, press 
release, counter release, advertorial, or other forms. 


Mass Media Monitoring Report during 2018 


















































No. Media Tanggal | Date Judul Theme 
1 Bisnis Indonesia 4 April 2018 Peruri Jajal Bisnis Pencetakan Kartu Peruri Expanded to The Card Printing 
Business 
2 Media Indonesia 5 April 2018 Peruri Cetak Laba Bersih Rp 362Miliar Peruri Recorded Rp 362 Billion Net Profit 
3 Neraca 5 April 2018 Peruri Akuisisi 55% Sahan PT Carsindo Peruri Acquired 55% PT Carsindo Share 
4 Koranbumn.com 5 April 2018 Peruri Cetak Laba Bersih Rp 362Miliar Peruri Recorded Rp 362 Billion Net Profit 
5 Indopos 4 April 2018 Peruri Cetak Laba Bersih Rp 362,78 Miliar | Peruri Recorded Rp 362,78 Billion Net 
Profit 
6 Liputan6.com 4 April 2018 Perum Peruri Kantongi Untung Rp 362 Peruri Achieved Profit of Rp 362 Billion 
Miliar di Tahun Lalu Last Year 
7 Detikcom 4 April 2018 BUMN Pencetak Uang Ini Kantongi Laba | This SOE Who Printed the Money Had 
Bersih Rp 362 M, Naik 161% Rp 362 Billion Net Profit, Increased 161% 
8 Koran Jakarta 4 April 2018 Peruri Catat Pertumbuhan Laba Bersih Peruri Recorded Net Profit Grew 162% 
162% 
9 Obsession news 3 April 2018 Kinerjanya Menggembirakan Sepanjang The Brisk Performance During 2017, 
2017, Peruri Raih Laba Bersih Rp 362,78 | Peruri Achieved Rp 362,78 Billion Net 
Miliar Profit 
10 Finansial.bisnis.com 3 April 2018 Peruri Cetak Laba Bersih Rp362,78 Miliar | Peruri Recorded Rp 362,78 Billion Net 
Profit 
11 Kompasiana 4 April 2018 Peruri Tidak Hanya Mampu Cetak Uang, Peruri Not Only Able to Print the Money, 
tetapi Piawai Juga Cetak Laba but also Expert in Printing Profit 
12 Indotelko 4 April 2018 Peruri perkuat bisnis smart card Peruri Strengthened Smart Card 
Business 
13 Rilis.id 4 April 2018 Wow! 2017 Laba Peruri Naik 161,6 Wow! In 2017 Peruri’s Profit Increased 
Persen 161,6 Percent 
14 Jawapos.com 4 April 2018 Laba Usaha Naik 77 Persen, Peruri The Business Profit Increased 77 
Akuisisi Perusahaan Smart Card Percent, Peruri Acquired Smart Card 
Company 
15 Merdeka.com 3 April 2018 Peruri cetak laba bersih Rp 362,78 miliar Peruri Recorded Rp 362,78 Billion Net 
Profi 























Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 277 





Profil 
Perusahaan 





Laporan 
Dewan 


Pengawas 
dan Direksi 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Pendukung 
Bisnis 


TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 







































































No. Media Tanggal | Date Judul Theme 
1 Surya.co.id 17 Agustus/August 2018 Kala Jajaran Direksi Perusahaan BUMN When the SoE Directors Became 
Jadi Petugas Upacara HUT RI di Tol The Ceremony Officer in Indonesian 
Pandaan Independence Day Celebration in 
Pandaan Toll Road 
2 Surya.co.id 18 Agustus/August 2018 Siswa Mengenal Nusantara BUMN Tanam | Students Learned About Archipelago, 
Pohon di Rest Area Tol Pandaan - Malang | SoE Planted Trees in Pandaan Toll Road 
Rest Area - Malang 
3 Surya.co.id 19 Agustus/August 2018 Upacara 17 Agustus di Tempat Tak Lazim | August 17 Ceremony in the unusual 
di Jatim, Mulai di Atas Tumpukan Sampah | Places in East Java, from the top of 
sampai Proyek Tol Garbage until the Toll Road Project 
4 Antaranews 20 Agustus/Augusi 2018 Peserta SMN Upacara di Tol Pandaan - SMN Participants Held Ceremony at 
Singosari - Malang Pandaan Toll Road - Singosari - Malang 
5 Surya.co.id 16 Agustus/August 2018 Jalan Sehat BUMN Hadir Untuk Negeri SoE Healthy Walking for Nation 2018 
2018 Digelar Gratis di Madiun, Catat Was Held For Free in Madiun, Note the 
Jadwal & Lokasinya Schedules & Location 
6 Surya.co.id 19 Agustus/August 2018 Live Streaming Acara Jalan Sehat BUMN | Live Streaming at Healthy Walking of SoE 
di Kota Madiun, Minggu 19 Agustus 2018 | in Madiun, Sunday, August 19, 2018 with 
Dimeriahkan Armada Special Guest Armada 
7 BBS TV MADIUN 19 Agustus/August 2018 “Meriah”, Ribuan Warga Madiun Larut “Rousing”, Thousands of Madiun People 
Dalam Kegiatan Jalan Sehat Enjoyed The Healthy Walking Activity 
8 Obsession news.com 31 Agustus/Augusi 2018 Sinergi Peruri dan Kejaksaan Hadapi Synergy of Peruri and Attorney Facing 
Permasalahan Hukum Legal Problems 
9 Portonews.com 31 Agustus/August 2018 Dirut Peruri Dwina S Wijaya dan Peruri President Director Dwina S Wijaya 
Jamdatun Loeke Larasati Agoestina and Young Attorney General Loeke 
Larasati Agoestina 
10 Portonews.com 31 Agustus/August 2018 Bentengi Atas Masalah Hukum, Peruri Made Fortress on Legal Problem, Peruri's 
Gandeng Jamdatun Asked Help from a Young Attorney 
General 
11 Semarak.co 31 Agustus/August 2018 Demi Target RUPP, Peruri Gandeng For RJPP Target, Peruri Asked Help 
Kejaksaan Agung Tanggulangi from Attorney General’s Office to Handle 
Permasalahan Hukum Legal Problems 
12 Harian Surya 21 Agustus/August 2018 Sinergi BUMN Membangun Negeri SoE's Synergy to Develop The Nation 
13 Kompas Surabaya 22 Agustus/August 2018 BUMN Makin Dekat Dengan Masyarakat SoE Get More Closer to The Society 
No. Media Tanggal | Date Judul Theme 
1 Indotelko.com 5 September 2018 Cara Peruri lindungi pupuk bersubsidi Peruri's Ways To Protect Subsidized 
Fertilizer 
2 Skanaa.com 5 September 2018 Cara Peruri lindungi pupuk bersubsidi Peruri's Ways To Protect Subsidized 
Fertilizer 
3 Antaranews 5 September 2018 Kini pupuk bersubsidi dipasang label Now Security Label Will Be Pinned on 
sekuriti Subsidized Fertilizer 
4 Koranbumn.com 5 September 2018 Peruri Teken Nota Kesepahaman Peruri Signed Memorandum of 
dengan PT Pupuk Kujang untuk Lindungi | Understanding with PT Pupuk Kujang to 
Peredaran Pupuk Bersubsidi Dengan | Protect Subsidized Fertilizer with Security 
Label Sekuriti Label 
5 Obsession news 5 September 2018 Peruri Lindungi Peredaran Pupuk | Peruri Protects Subsidized Fertilizer with 











Bersubsidi dengan Label Sekuriti 





Security Label 





278 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 








Tata Kelola Perusahaan | 









































No. Media Tanggal | Date Judul Theme 
6 Portonews 5 September 2018 Pantau Penyebaran Pupuk Subsisi, Peruri | Monitored the Subsidized Fertilizer, Peruri 
Sematkan Label Sekuriti Pinned Security Label 
T Portonews 6 September 2018 Peruri dan Kemensos Teken MoU Sekuriti | Peruri and Social Ministry Signed 
Percetakan dan Digital Printing Security and Digital MoU 
8 Obsession news 6 September 2018 Peruri dan Kemensos Teken Kerja Sama Peruri and Social Ministry Signed 
Dokumen Sekuriti Cooperation in Security Documents 
9 Kastara.id 6 September 2018 Badiklitpensos Gandeng Peruri Badiklitpensos Joined Peruri to Develop 
Kembangkan Digital Security Digital Security 
10 Skanaa.com 6 September 2018 Peruri sediakan solusi digital sekuriti bagi | Peruri Provide Digital Security Solution 
Kemensos for Social Ministry 
11 Semarak.co 15 September 2018 LSP Peruri Peruri LSP 
12 Rakyat Merdeka 17 September 2018 Terima Lisensi License Achieved 
13 Investor Daily 17 September 2018 Lisensi LSP Peruri Peruri LSP License 
14 Suara Pembaruan 17 September 2018 Peruri Terima Sertifikat LSP Peruri Received LSP Certification 
15 Kontan 18 September 2018 Sertifikat Kompetensi Competence Certification 
16 Rakyat Merdeka 22 September 2018 Peruri Digital Transformation (Adopting Peruri Digital Transformation (Adopting 
Digital Technology) Digital Technology) 
17 Suara Pembaruan 24 September 2018 Peruri Digital Transformation (Adopting Peruri Digital Transformation (Adopting 
Digital Technology) Digital Technology) 
18 Media Indonesia 25 September 2018 Peruri Digital Transformation (Adopting Peruri Digital Transformation (Adopting 
Digital Technology) Digital Technology) 























AKSES INFORMASI PUBLIK 


Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 1044/ XI/2016, 
pada 24 November 2016, tentang Pedoman Pengelolaan 
Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peruri, perusahaan 
berkomitmen meningkatkan akses informasi publik sebagai 
bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam 
tata kelola perusahaan yang baik. Dalam operasionalnya, 
kegiatan-kegiatan yang terkait dengan akses informasi 
publik dikelola oleh biro komunikasi perusahaan yang ada 
di bawah sekretaris perusahaan dan perencanaan strategis. 


Skema Penyampaian Informasi 


Sekretaris perusahaan dan perencanaan strategis secara 
rutin memberikan informasi kepada para pemangku 
kepentingan dan masyarakat umum melalui siaran pers, 
konferensi pers, buletin dan press briefing mengenai data 
perusahaan yang patut untuk diketahui masyarakat umum. 


Peruri memberikan kelancaran komunikasi antara organ 
dalam Peruri dan memberikan akses informasi yang 
diperlukan kepada semua pemangku kepentingan, 
termasuk pelanggan, pemasok, media serta masyarakat 
umum lainnya. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


INFORMATION ACCESS FOR PUBLIC 


Based on the Board of Directors Decree Number1044/ 
XI/2016 dated 24 November 2016 on Guidelines for its 
Information and Communication Management, Peruri 
is committed to improving the access to information for 
the public as part of the principles of transparency and 
accountability in GCG. In its operations, activities related to 
public information is managed by the company’s corporate 
communications bureau under the corporate secretary and 
strategic planning. 


Information Delivery Scheme 


The Corporate Secretary and Strategic Planning regularly 
provides information to stakeholders and the public through 
press releases, press conferences, bulletins and press 
briefings on the Company’s data considered necessary to 
be disclosed to the public. 


Peruri provides a smooth communication between its organs 
and provides access to information to all stakeholders, 
including customers, suppliers, the media and other 
members of the public. 

Currently, information access is available at: 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 279 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Saat ini, penyediaan akses informasi dilakukan melalui: 


Website : WWW.peruri.co.id 
Email : contact@Peruri.co.id 
Media sosial, yaitu 

Facebook : Peruri 

Twitter : PerurilD 

Instagram : Peruri_Indonesia 
Youtube : Peruri Indonesia 


SATUAN PENGAWASAN INTERNAL 


Kegiatan audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan 
Intern (SPI) yang merupakan organ internal perusahaan 
yang memiliki peran dalam memberikan jaminan dan 
konsultasi independen, objektif dan professional dengan 
menjunjung kode etik auditor internal. Dalam menjalankan 
tugasnya SPI melakukan pengawasan pada internal 
perusahaan termasuk melakukan assurance atas efektivitas 
pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola 
yang baik. 


Struktur Organisasi SPI 
Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. Kep-12/ 


VIII/2018, Posisi struktural dalam SPI dapat dilihat pada 
skema di bawah ini: 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Website : www.Peruri.co.id 
Email : contact @Peruri.co.id 
Social media, namely 

Facebook : Peruri 

Twitter : PerurilD 

Instagram : Peruri Indonesia 
Youtube : Peruri Indonesia 
INTERNAL AUDIT 


Internal audit activities held by Satuan Pengawasan Intern 
(SPI). SPI is the internal organ of the company which 
guarantee the independent, objective and profesional 
consultation, uphold the internal auditor code of ethics. In 
carrying its duty, SPI supervises the company and gives 
the assurance of management risk and control of good 
management proces. 


SPI Structur Organization 


In accordance with the Directors Decree No. Kep-12/ 
VIII/2018. The structural position in SPI can be seen on the 
scheme below: 


Direktur Utama | 
President Director 


Kepala Satuan Pengawasan Intern 
(KSPI) | 
Head of Internal Audit Unit 
(Adi Busono) 


Biro Audit Operasional dan 
Teknologi Informasi (AOPTI) | 
Operational Audit and 
Infomation Technology Bureau Bureau 


(Munawar Hadi) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Biro Audit Keuangan dan 
Fraud (AKFR) | 
Financial Audit and Fraud 


(Jarot Bujono) 





Biro Kebijakan dan 
Perencanaan Audit 
Policy and Audit Planning 
Bureau 
(Nurwandi) 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


Pengangkatan Kepala SPI 


SPI berkedudukan langsung dibawah direktur utama, 
dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern 
(KSPI) yang bertanggung jawab langsung kepada direktur 
utama. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh direktur 
utama atas persetujuan dewan pengawas sesuai dengan 
peraturan yang berlaku di perusahaan. 


Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SKEP- 
336/V/2018, Kepala SPI dijabat oleh Adi Busono. Mengingat 
yang bersangkutan telah memasuki masa pensiun pada 
1 November 2018, maka sejak 2 November hingga 31 
Desember 2018, secara bergantian dijabat Kepala Biro di 
SPII sebagai Pelaksana Operasional Harian. 


Profil Kepala SPI 





Nama : Adi Busono 
Usia : 56 Tahun 
Domisili : Karawang, 
Kewarganegaraan : Indonesia, 


Dasar pengangkatan 
Riwayat Pendidikan 


a. Pendidikan Formal 

* Sarjana Ekonomi Manajemen, 
Singaperbangsa, Karawang 2005. 

* Diploma Tiga (D3) Manajemen Informatika, 
Akademi Teknik Komputer Bina Nusantara, Jakarta, 
1985. 

b. Pendidikan Non Formal 

e Workshop Risk Management. 

“ Workshop Penerapan Manajemen Risiko. 

e Workshop dan Sosialisasi ERM Fundamental. 

* Sosialisasi Risk Awareness. 


Universitas 


Riwayat Jabatan : 
* Kepala Biro Audit Operasional dan TI (2015-2017). 


* Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (2009-2015). 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Appointment of Head of Internal Audit Unit in SPI 


SPI is directly below the president director and led by head 
of internal audit (KSPI) who has direct reponsibility to the 
president director. Head of internal audit is appointed and 
dismissed by president directors with the approval of the 
supervisory board in accordance with the regulation in the 
company. 


In accordance with the Directors Decree No. SKEP- 
336/V/2018 Head of Internal Audit was held by Adi Busono. 
Due to his retirement on November 1 2018, since November 
2 until December 31, 2018, SPI was led by the chiefs of 
internal audit bureau alternately as the daily operational 
executor. 


Profile of Head of Internal Audit Unit / SPI 


Name : Adi Busono 
Age : 56 Tahun 
Domicile : Karawang, 
Nationality : Indonesia, 


Based on Appoinment 
Educational Background 


a. Formal Education 

* Bachelor of economic Management, 
Singaperbangsa University, Karawang 2005. 

* 3-year Diploma of Information Management in 
Computer Engineering Academy of Bina Nusantara, 
Jakarta, 1985. 

b. Non Formal Education 

* Workshop Risk Management. 

* Workshop Penerapan Manajemen Risiko. 

* Workshop dan Sosialisasi ERM Fundamental. 

* Sosialisasi Risk Awareness. 


Riwayat Jabatan : 
* Chief of Operational Audit and IT Bureau (2015- 
2017). 
e Head of Human 
Department(2009-2015). 


Resource Development 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Profil Pendukung 


Bisnis 


Perusahaan 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Pedoman Kerja SPI 


Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, 
SPI mengacu pada corporate policy manual bagian audit 
policy & charter yang mengatur mengenai: standar auditor 
internal, kode etik, perencanaan audit, pengawasan internal, 
pelaporan hasil pengawasan intern anti-fraud risk program 
management dan risk based audit. Dokumen tersebut telah 
ditetapkan oleh direktur utama dan ketua dewan pengawas 
dalam audit policy and charter nomor dokumen: 02/APC/ 
DW-DU/2017, pada 24 Januari 2017. 


Personil SPI 


Jabatan | Departement 


Penanggung Jawab SPI, terdiri dari : | People In Charge in SPI, 
consists of : 


Jumlah | Total 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Internal Audit Guidelines 


In carrying out its duties and responsibilities, SPI refers 
to corporate policy manual, in audit policy & charter part 
which set internal auditor standards, code of ethics, internal 
supervisory, report of anti-fraud program and risk-based 
audit. These documents had been established by president 
directors and head of supervisory board in audit policy and 
charter document number: 02/APC/DW-DU/2017 Januari 
24, 2017. 


Personnel of Internal Audit/ SPI 


Sertifikasi | Certification Keterangan | Keterangan 














1. Kepala SPI (Auditor Utama) | Head of internal audit (Main 1 orang | person Bersertifikasi KSPI | KSPI Aktif | Active 
Auditor) Certificated 

2. Kepala Biro Audit Keuangan & Fraud (Auditor Madya) | Chief of 1 orang | person Aktif | Active 
financial audit and fraud (middle auditor) 

3. Kepala Biro Operasional & TI (Auditor Madya) | Chief of 1 orang | person Aktif | Active 
operational audit & IT (middle auditor) 

4. Kepala Biro Kebijakan & Perencanaan Audit (Auditor Madya) | 1 orang | person Bersetifikat PIA | PIA Certificated Aktif | Active 


Chief of policy and planning audit (middle auditor) 





JUMLAH | TOTAL 


4 orang | person 





Personil Auditor Internal SPI, terdiri dari : | Personne! of internal 
auditor SPI, consists of : 





























- Senior Penyusun Kebijakan dan Pengelolaan Audit/ Supervisor | 1 orang | person Bersetifikat PIA | PIA Certificated 
Senior of drafting the policy and audit management /supervisor 
- Staff Penyusun Kebijakan dan Pengelolaan Audit | Staff of 1 orang | person 
drafting the policy and audit management 
- Staff Dukungan dan Analisa Data Audit | Supporting staff on 2 orang | person 
audit data analysis 
- Auditor Muda/ Ast. Manajer | Young auditor / Assistant manager 1 orang | person 
- Auditor Pertama | First auditor 1 orang | person Resign per 1 Januari 2018 
Resigned since 1 January 
2018 
- Auditor Dasar | Basic auditor 1 orang | person Bersetifikat PIA | PIA Certificated 
- Auditor Dasar | Basic auditor 2 orang | person 
- Auditor Junior 2 | Junior auditor 2 7 orang | person 1 orang resign per 1 


Januari 2018 | 1 person 
resigned since 1 January 











2018 
- Auditor Junior 1 | Junior auditor 2 1 orang | person Bersetifikat PIA | PIA Certificated 
JUMLAH | TOTAL 16 orang | person 
Pengadministrasi Kepala Biro (PKWT) | Chief of bureau 1 orang | person Aktif | Active 


administration (PKWT) 








JUMLAH | TOTAL 





21 orang | person 











Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Tata Kelola Perusahaan | 


Tugas dan Tanggung Jawab SPI 


Tugas dan tanggung jawab SPI adalah sebagai berikut : 


1. 


10. 


11. 


Menyusun kebijakan pengawasan berdasarkan risiko 
atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 


Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang terdiri 

dari: 

* Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang 
berpedoman pada internal audit berbasis risiko (Risk 
Based Internal Audit/RBIA). 

* Program Kerja Non-Audit Tahunan (PKNAT). 

Mengkomunikasikan kebijakan pengawasan, RKT 

dan kebutuhan auditor kepada direktur utama untuk 

mendapat persetujuan dengan tembusan kepada dewan 
pengawas. 

Melakukan audit, evaluasi, review, monitoring dan 

kegiatan pengawasan lainnya atas ketaatan, efisiensi 

dan efektivitas pada seluruh kegiatan operasional 
perusahaan. 

Melaksanakan audit khusus (investigative audit) atas 

kasus-kasus berindikasi penyimpangan/kecurangan 

(fraud) yang ditemukan, isu-isu yang menjadi perhatian 

direksi atau informasi yang diperoleh dari Whistle Blower 

System atas persetujuan dan/atau instruksi direktur 

utama. 

Melaksanakan audit lain secara segera atas transaksi 

tertentu yang dipandang perlu dan memiliki dampak 

risiko kerugian perusahaan dengan atau tanpa 
persetujuan dari direktur utama. 

Membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) secara 

akurat, lengkap dan tepat waktu serta menyampaikannya 

kepada direktur utama dengan tembusan direktur terkait 
dan dewan pengawas c.g komite audit. 

Memantau dan mendorong auditi untuk menindaklanjuti 

rekomendasi LHP SPI dan hasil audit dari auditor 

eksternal. 

Mengembangkan, melaksanakan dan memelihara 

program guality assurance fungsi SPI secara berkala 

antara lain: prosedur penyusunan RKT, prosedur audit, 
prosedur monitoring tindak lanjut dan prosedur penilaian 
sistem pengendalian intern perusahaan. 

Mengembangkan kompetensi auditordalam menghadapi 

tantangan perkembangan usaha perusahaan dan 

strategi bisnis serta kemajuan dan perkembangan ilmu 
audit. 

Menjaga dan menyimpan seluruh data dan/atau informasi 

yang diterima dari auditi dan hanya digunakan untuk 

kepentingan audit serta tidak dibenarkan memberikan 
dan/atau menginformasikan kepada pihak lain. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Duties and Responsibilities of SPI 


The duties and responsibilities of SPI are as follows: 


1. 


10. 


11. 


Drafting the supervisory policy based on the risk of work 
plan and the company budget (RKAP). 


Drafting the annual work plan (RKT) which includes: 


+ Annual supervisory work plan program (PKPT) refers 
to risk based internal audit/RBIA. 


* Annual non-audit work plan program (PKNAT). 
Comunicating the supervisory policy, RKT and auditor’s 
needs to president directors and continued by the 
approval of supervisory board. 


Carry out the audit, evaluate, review, monitoring other 
supervisory activities on behave of the consistency, 
eficiency, and effectiveness of the whole operational of 
the company. 

Carry out the investigative audit on certain cases which 
indicate irregularities or fraud, certain isues that gain 
director’s attention or information sends by whistle 
blower system upon the approval or instruction of 
president director. 


Carry out other audit immediately on certain transaction 
which suspected as the reason the of company loss, 
with or without the president director. 


Making an accurate report on supervisory results (LHP) 
on time and deliver the report to president director, 
other related director and supervisory board, c.q audit 
committe. 

Monitoring and encouriging the audit to follow up LHP 
SPI recomendation and audit result from external auditor. 


Developing, carrying out and maintaining program 
quality, assurance of SPI's function periodically such 
as procedures of drafting the RKT, audit procedures, 
monitoring procedures, follow up and the control system 
assessment procedures of internal. 

Develop the auditor competency in facing challenges in 
developing the company business, business strategies, 
and keep updating the auditing knowledge. 


Maintain and keep all data or information from audit and 


only use the data for the sake of internal audit and can 
not give or inform the data to other party. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan Analisis dan 
Profil Dewan Pembahasan Pendukung 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Wewenang SPI 


Agar fungsi, tugas dan tanggung jawab SPI dapat berjalan 
dengan hasil yang optimal, maka SPI diberi kewenangan 
untuk: 


1. Menentukan objek audit, ruang lingkup, strategi, metode 
dan frekuensi audit internal secara independen. 

2. Memasuki setiap unit kerja yang berada di perusahaan 
(audit). 

3. Memiliki hak akses atas seluruh sistem informasi 
perusahaan (database perusahaan) dengan tetap 
menjaga keamanan serta kerahasiaan data. 

4. Memperoleh data dan/atau informasi dari semua level 
manajemen berkenaan dengan pelaksanaan tugas SPI 
dengan tetap menjaga keamanan serta kerahasiaan 
data dan/atau informasi tersebut. 

5. Melakukan peninjauan fisik atas seluruh aset milik 
perusahaan. 

6. Melakukan komunikasi secara langsung maupun tidak 
langsung dengan direksi, dewan pengawas dan atau 
komite audit jika diperlukan. 

7. Menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh unit 
kerja sebagai peninjau bila dipandang perlu. 

8. Menghadiri kegiatan pencacahan, pemusnahan dan 
penghapusan barang, akan tetapi tidak menandatangani 
berita acara. 

9. Dalam melaksanakan kegiatan audit dapat meminta 
pendampingan pihak-pihak yang memiliki keahlian 
setelah mendapat persetujuan dari direktur utama. 


Program Pengembangan Personil SPI 
Sebagai upaya peningkatan kualitas personil SPI selama 


2018, telah dilakukan berbagai kegiatan pengembangan 
kompetensi yaitu sebagai berikut: 


No NamarliName Nama Diklat | Name of 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Authority of SPI 


To make sure the function, duties and responsibilities of SPI 
runs optimally, SPI is given the authority to: 


1. Determine the object of audit, scope, strategies, methods 
and frequency of internal audit independently. 

2. Entering all work units in the company. SPI has all 
access to security and confidential data. 

3. Having access rights to all company information systems 
(company databases) while maintaining data security 
and confidentiality. 

4. Obtain data and information from all management level 
related to the duty implementation of SPI and keep the 
data/ information secure and confidential. 


5. Conduct review on all physical company asset. 


6. Comunicate directly or indirectly with the directors, 
supervisory board and committe audit if. 


7. Attending meetings which held by work unit as a reviewer 
if necessary. 

8. Attending enumeration activities, destruction or 
annihilation of goods but does not sign the official reports. 


9. In implementing the audit activity SPI can ask for 
companion of certain expertise after the approval from 
president director. 


Program Pengembangan Personil SPI 
As the improvement effort of developing qualities if personnel 


in SPI , during 2018, SPI carried out various competency 
development activities, as follows: 


Rencana dan Realisasi | Plan and Realization 


Rencana Pelaksanaan Realisasi Pelaksanaan 


Keterangan | Notes 








1 Adi Busono 6189 Audit Intern Tk Dasar II 





Training Implementation Implementation 
Planning Realization 
5-16 Maret 
Internal Audit Basic Level II March 5 - 16 
Conference, Seminar/ Workshop Tentatif 17-19 April Seminar Nasional Internal 
Conference, Seminar/ Workshop Tentative April 17 - 19 Auditor 2018 








National Internal Auditor 
Seminar 2018 














Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


No 


Nama I Name 


Tata Kelola Perusahaan | 


Nama Diklat | 


Rencana dan Realisasi | Plan and Realization 


Rencana Pelaksanaan 
Implementation 
Planning 


Realisasi Pelaksanaan 


Implementation 
Realization 





Keterangan | Notes 















































2 | Jarot Bujono 6362 Audit Intern Tk Lanjutan | 5-15 Februari 
Internal Audit Advanced Level I 5 - 15 February 
Conference, Seminar/ Workshop Tentatif 17-19 April Seminar Nasional Internal 
Conference, Seminar/ Workshop Tentative April 17 - 19 Auditor Tahun 2018 
National Internal Auditor 
Seminar 2018 
9-10 Juli Workshop Risk Based 
July 9-10 Internal Audit 
Workshop Risk Based 
Internal Audit 
3 | Munawar Hadi 6199 17-19 April Seminar Nasional Internal 
April 17 - 19 Auditor Tahun 2018 
National Internal Auditor 
Seminar 2018 
4 | Nurwandi 6709 ISO 31000 Series 2: 26-29 Maret 26-29 Maret 
Risk Assessment Technigues March 26 - 29 March 26 - 29 
ISO 31000 Series 2: Risk 
Assessment Technigues 
Conference, Seminar/ Workshop Tentatif - 
Conference, Seminar/ Workshop Tentative 
5 | Dewi W. 6486 Seminar/ Workshop Tentatif 5-6 Februari Sosialisasi SOP 
Seminar/ Workshop Tentative February 5 - 6 SOP Socialization 
Idea Training Overview (Data Tentatif - 
Analytics Training Lavel I) Tentative 
Idea Training Overview (Data 
Analytics Training Level |) 
6 | Yudiati IS. 7235 Audit Kecurangan 9-15 Agustus Resign per 31 Januari 2018 
Fraud Audit August 9 - 15 Resigned since January 31, 
Seminar dan Pengukuhan PIA 4-8 September Zog 
Seminar and PIA Inauguration September 4 - 8 
Idea Training Overview (Data Tentatif 
Analytics Training Lavel |) Tentative 
Idea Training Overview (Data 
Analytics Training Level I) 
7 | Deddy H 5968 ISO 31000 Series 2: 26-29 Maret 26-29 Maret 
Risk Assessment March 26 - 29 March 26 - 29 
ISO 31000 Series 2: Risk 
Assessment Techniques 
Seminar/ Workshop Tentatif - 
Seminar/ Workshop Tentative 
8 | Sri Astuti 5329 ISO 31000 Series 2: 26-29 Maret 26-29 Maret 
Risk Assessment March 26 - 29 March 26 - 29 
ISO 31000 Series 2: Risk 
Assessment Techniques 
Seminar/ Workshop Tentatif - 
Seminar/ Workshop Tentative 


























Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








Laporan 
Dewan 
Pengawas 


Analisis dan 
Pembahasan 


Tanggung 


Profil Jawab Sosial 


Pendukung 
Bisnis 


Laporan 
Keuangan 


Perusahaan 





dan Direksi 


Manajemen 


TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Perusahaan 


Rencana dan Realisasi | Plan and Realization 






























































Nama I Name Nama Diklat | Rencana Pelaksanaan | Realisasi Pelaksanaan Keterangan I Notes 
Implementation Implementation 
Planning Realization 
9 M. Erfo P. 7544 Audit Intern Tk Manajerial 8-9 Oktober 12-22 November 
Internal Audit on Managerial October 8-9 November 12 - 22 
Level 
Fraud Auditing 8-9 Oktober 
Fraud Auditing October 8-9 
Idea Training Overview (Data Tentatif 
Analytics Training Lavel |) Tentative 
Idea Training Overview (Data 
Analytics Training Level |) 
20-21 September Audit Technigue IT 
September 20 - 21 Audit Technigue IT 
10 Dedi K. 7535 Audit Intern Tk Manajerial 21 Mei - 2 Juni 12 - 22 November 
Internal Audit on Managerial May 21 - June 2 November 12 - 22 
Level 
ISO 31000 Series 2: 2-5 Oktober 2-5 Oktober 
Risk Assessment October 2 - 5 October 2 - 5 
ISO 31000 Series 2: Risk 
Assessment Technigues 
Idea Training Overview (Data Tentatif - 
Analytics Training Lavel |) Tentative 
Idea Training Overview (Data 
Analytics Training Level I) 
20-21 September Audit Technigue IT 
September 20 - 21 Audit Technigue IT 
11 Veryal AF. 7547 Audit Intern Tk Lanjutan | 21 Mei - 2 Juni 21 Mei - 2 Juni 
Internal Audit Advanced Level | May 21 - June 2 May 21 - June 2 
Audit Intern Tk Lanjutan II 1-12 Oktober 15-26 Oktober 
Internal Audit Advanced Level II October 1 -12 Ocrober 15 - 26 
Idea Training Overview (Data Tentatif - 
Analytics Training Lavel |) Tentative 
Idea Training Overview (Data 
Analytics Training Level |) 
20-21 September Audit Technique IT 
September 20 - 21 Audit Technique IT 
12 Cynthia S. 7510 Audit Intern Tk Lanjutan II 1-12 April 1-12 April Resign Per 1 September 
Internal Audit Advanced Level II April 1 - 12 April 1 - 12 2018 
Audit InternTk Manajerial 20-30 Agustus Resigned since September 
Internal Audit on Managerial August 20 - 30 Wav 
Level 
Idea Training Overview (Data Tentatif 
Analytics Training Lavel I) Tentative 
Idea Training Overview (Data 
Analytics Training Level 1) 
13 Adi Purnomo 7587 Audit Intern Tk Lanjutan | 1-12 April 
Internal Audit Advanced Level | April 1 - 12 
Audit Intern Tk Lanjutan II 20-31 Agustus 
Internal Audit Advanced Level II August 20 - 31 
Idea Training Overview (Data - 
Analytics Training Lavel 1) 
Idea Training Overview (Data 
Analytics Training Level I) 


























Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Tata Kelola Perusahaan | 


Rencana dan Realisasi | Plan and Realization 







































































Nama! ane Nama Diklat | Rencana Pelaksanaan | Realisasi Pelaksanaan Keterangan | Notes 
Implementation Implementation 
Planning Realization 
19-21 Maret Sosialisasi ESPT Tahunan 
March 19 - 21 Annual ESPT Socialization 
14 Arham M. 7509 | Audit Intern Tk Lanjutan II 25 Juni - 6 Juli 9-20 Juli 
Internal Audit Advanced Level II June 25 - 6 July July 9-20 
Audit Intern Tk Manajerial 12 - 22 November - 
Internal Audit on Managerial November 12 - 22 
Level 
Idea Training Overview (Data Tentatif - 
Analytics Training Lavel I) Tentative 
Idea Training Overview (Data 
Analytics Training Level |) 
19-21 Maret 
March 19 - 21 
20-21 September Audit Technique IT 
September 20 - 21 Audit Technique IT 
15 | Rizki T. 7546 Audit Intern Tk Lanjutan II 25 Juni - 6 Juli 9-20 Juli 
Internal Audit Advanced Level II June 25 - July 6 July 9 - 20 
Audit Intern Tk Maajerial 12 - 22 November - 
Internal Audit on Managerial November 12 - 22 
Level 
Idea Training Overview (Data Tentatif - 
Analytics Training Lavel 1) Tentative 
Idea Training Overview (Data 
Analytics Training Level |) 
20-21 September Audit Technique IT 
September 20 - 21 Audit Technique IT 
16 | Hani Sabrina 7545 Audit Intern Tk Lanjutan | 25 Juni - 6 Juli 9-20 Juli 
Internal Audit Advanced Level I June 25 - July 6 July 9 - 20 
Audit Intern Tk Lanjutan II 12 - 23 November - 
Internal Audit Advanced Level II November 12 - 23 
Idea Training Overview (Data Tentatif - 
Analytics Training Lavel 1) Tentative 
Idea Training Overview (Data 
Analytics Training Level |) 
20-21 September Audit Technique IT 
September 20 - 21 Audit Technique IT 
17 | Suratno 6727 9-10 Juli Workshop Risk Based 
July 9-10 Internal Audit 
Workshop Risk Based 
Internal Audit 
18 | Fahmi Fadillah 6718 9-10 Juli Workshop Risk Based 
July 9 - 10 Internal Audit 
Workshop Risk Based 
Internal Audit 
19 | Bambang SR 5646 - 
20 | Herry Indriyanto 6261 g 
21 | Budhi H 5698 z 


























Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 
Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Kode Etik Auditor Internal 


Dalam menjalankan tugasnya, Auditor Internal memiliki 

kode etik sebagai berikut: 

1. Memiliki integritas, jujur, objektif dan kesungguhan 
dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung 
jawab profesinya. 

2. Menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau 
terhadap pihak yang dilayani. 

3. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan 
yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau 
perusahaan. 

4. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan 
konflik kepentingan organisasi. 

5. Tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun 
dari klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis 
organisasi. 

6. Melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan 
menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya. 

7. Mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa 
memenuhi Standar Profesi Audit Internal. 

8. Bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan 
informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya 
dan tidak boleh menggunakan informasi rahasia untuk 
mendapatkan keuntungan pribadi atau yang dapat 
menimbulkan kerugian terhadap organisasinya. 

9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, harus 
mengungkapkan semua fakta, jika tidak diungkap dapat 
mendistorsi laporan atas kegiatan yang di review atau 
menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum. 

10. Konsisten meningkatkan kompetensi serta efektivitas 
dan kualitas pelaksanaan tugasnya dan wajib mengikuti 
pendidikan profesional berkelanjutan. 


Rencana Kegiatan Tahunan SPI 2018 


SPI telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018, 
yang telah ditandatangani bersama oleh direktur utama 
dan kepala SPI pada 28 Desember 2017, yang menjadi 
panduan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan non 
pengawasan (audit), sehingga kegiatan dimaksud dapat 
bekerja secara efektif dan efisien serta hasilnya mampu 
memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Penyusunan 
RKT berdasarkan pada kebijakan sebagai berikut: 


1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), disusun 
dengan menggunakan pendekatan risk based internal 
audit dan arahan direksi, dewan pengawas, RJPP 2017- 
2021, RKAP 2018 serta kegiatan yang sedang berjalan. 


2. Seluruh program kerja tidak lepas dari prinsip GCG. 


288 Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Kode Etik Auditor Internal 


In doing his/her duty, Internal Auditor has code of ethics 

below: 

1. Integrity and honesty, objective and carry out the task 
and responsibility of his/her profession seriously. 


2. Shows loyalty to the organization or to the party served. 


3. Can not involve in the action or activity that can discredit 
internal audit profession or company. 


4. Refrain from activities that can cause conflict of company 
interest. 

5. Can not take any kind of gratification from client, 
customer, supplier, or organization business partner. 


6. Give services with professional competency. 


7. Make various efforts to mantain internal audit profession 
standard. 

8. Use the information taken during the duty carefully 
and wisely and can not confidential information to gain 
personal advantage or can raise organization. 


9. In reporting audit result, he/she must reveal all facts, to 
avoid distortion to the activity reviewed report or cover 
up the law-abiding practice. 


10. Improve the competency, effectiveness and quality of 
duty execution consistently and must keep up to the 
higher professional education. 


Annual Activity Plan of SPI 2018 


SPI had set Annual Work Plan (RKT), 2018, that had been 
signed by president director on December 28, 2017, which 
become guidelines to do the supervision and non-supervision 
(audit). Hence the activity can be done effectively and the 
results can add value to company. Drafting RKT is based on 
these policies: 


1. Annual supervisory work plan (PKPT), drafted by 
risk based internal audit approach and director’s and 
supervisory board guidance, RUPP 2017-2021, RKAP 
2018 and the ongoing activities. 


2. All programs must not be separated from GCG principle. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


3. Pelaksanaan PKPT sesuai Audit Policy and Charter 
pada Corporate Policy Manual. 

4. RKT SPI 2018 dapat dilakukan evaluasi dan revisi bila 
dipandang perlu. 

5. Penetapan objek pengawasan sudah 
mempertimbangkan waktu dan sumber daya yang 
tersedia. 


Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit 2018 


Seusai dengan RKT 2018, SPI telah melaksanakan kegiatan 

pengawasan dan non-pengawasan yang memprioritaskan 

kegiatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan 

BPK dan SPI. Berikut disampaikan realisasi pencapaian 

kegiatan SPI: 

1. Realisasi pencapaian program kerja pengawasan 
tahunan sebesar 107%. 

2. Realisasi pencapaian program kerja non-pengawasan 
tahunan sebesar 100%. 

3. Realisasi pencapaian kompetensi 98%. 

4. Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI (audit kinerja, 
PDTT produksi non-uang dan general affair 2015) 
sebesar 61%. 

5. Penyelesaian tindak lanjut temuan SPI (per audit 2017) 
sebesar 80%. 


SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN 


Sistem pengendalian intern yang diterapkan telah terlaksana 

secara menyeluruh dan terintegrasi pada proses bisnis 

perusahaan dengan mengadaptasi pada COSO Internal 

Control. Serangkaian sistem pengendalian intern yang telah 

dikembangkan dan dijalankan secara konsisten meliputi: 

1. Lingkungan pengendalian internal direalisasikan ke 
dalam pedoman Code of Conduct dan Code of Corporate 
Governanceyang di dalamnya telah mengandung segala 
kebijakan terkait dengan integritas, etika, kewenangan, 
tanggung jawab, pengorganisasian dan pengembangan 
sumber daya manusia. 

2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, dengan 
merujuk pada ISO 31000:2008, seluruh kebijakan dan 
panduan pengelolaan risiko dituangkan dalam risk 
management and compliance manual. 

3. Aktivitas pengendalian, direalisasikan dalam bentuk: 

a. Corporate policy manual dan standar operating 
procedures serta instruksi kerja yang diterapkan 
secara konsisten, di-review dan secara berkala 
dilakukan sosialisasi. 

b. Nota Justifikasi pada kegiatan berikut: 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





3. The implementation of PKPT according to audit policy & 
charter in corporate policy manual. 

4. RKT SPI 2018 can be evaluated and revised if 
neccessary. 

5. Determination of supervisory object has considered 
avalaible time and resources. 


Implementation Audit Activity Report 2018 


In according to RKT 2018, SPI had implemented supervision 
and non-supervision which give priority to follow up the 
recomendation of BPK and SPI’s audit result. 


1. Realization of annual 
achievements is 107%. 

2. Realization of annual non-supervision program 
achievements is 100%. 

3. Realization of competency achievements is 98%. 

4. The settlement as the follow-up to BPK RI (findings, 
Performance Audit, PDTT non-currency production and 
general affairs 2015) is 61%. 

5. The settlement as the follow-up to SPI (per audit 2017) 
is 80%. 


supervision program 


INTERNAL CONTROL SYSTEM 


Internal Control System which applied had been done 
thoroughly and integrated on the company business process, 
by adapted COSO internal control. Series of internal control 
system had been developed and run consistently includes: 


1. Internal control environment was realized into the Code 
of Conduct and Code of Corporate Governance, which 
contains all policies related to integrity, ethics, authority, 
responsibility, organization building and human 
resources development. 


2. Research and business risk management refers ISO 
31000:2008, all policies and risk management guidelines 
is poured into risk management and compliance manual. 


3. Control activities realized in: 

a. Corporate policy manual, standard operating 
procedures and work instruction applied consistently, 
reviewed, and do the socialization periodically. 

b. Justification notes on these activities: 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


- Inisiatif strategis bisnis (merger, akuisisi, investasi 
dan rencana kerja sama). 

- Getting order management. 

- Pengalihan dan penyimpangan anggaran. 

- Penyaluran dana program kemitraan (kegiatan 
PKBL). 

- Pembayaran denda. 

c. Divisi risk management and compliance melakukan 
pengawalan terhadap proses bisnis yang berjalan 
di perusahaan atas kegiatan pengelolaan risiko 
dan kepatuhan akan efektivitas mitigasi risiko 
perusahaan. 


4. Sistem informasi dan komunikasi yang diterapkan 
dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi 
atau Enterprise Resource Planning Oracle dan aplikasi 
monitoring PMO, secara rutin dan berkala menyajikan 
Laporan Manajemen baik triwulanan, semesteran dan 
tahunan. 


Untuk jalur komunikasi Peruri membangun media 

komunikasi yaitu: 

* Secara tertulis dengan memanfaatkan media portal. 
peruri.co.id dan di dalamnya terintegrasi pula dengan 
menu persuratan elektronis dan mail.peruri.co.id. 

* Secara tatap muka dengan mengadakan Rapat 
mingguan secara rutin dari mulai tingkat Seksi 
hingga Direksi dan untuk Direksi-Dewan Pengawas 
diselenggarakan sebulan sekali. 


5. Monitoring dilakukan secara berkala baik bulanan, 
triwulanan dan semesteran oleh tiap unit kerja dan 
sebagai garda terakhir yang memberikan keyakinan 
(assurance) secara memadai dan independen atas 
efektivitas sistem pengendalian intern melalui kegiatan 
pengawasan secara rutin dan konsultansi. 


Review atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal 


Review atas efektivitas sistem pengendalian internal dalam 
pelaporan keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik 
(KAP) Wisnu B. Soewito dan Rekan yang dijelaskan dalam 
Laporan Auditor Independen Nomor 011/LAI/WBS/II/2018, 
pada 15 Februari 2018. KAP telah memberikan hasil 
penilaian yang menyatakan bahwa Peruri telah mematuhi 
dalam semua hal yang material dalam pelaksanaan 
pengendalian intern secara memadai. 


Sistem Informasi SPI 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


- Business strategies Inisiative (merger, aguisition, 
investment and cooperation planning). 

- Getting order management. 

- Diversion and deviation of budget. 

- Funds distribution of partnership program (PKBL 
activities). 

- Payment of fines. 

c. Information and communication system applied by 
using accounting information or enterprise resource 
planning oracle. Application fund monitoring PMO, 
periodically make management reports, every 3 
months, 6 months and annually. 


4. The Information and communication system implemented 
that uses Oracle accounting information system or 
Enterprise Resource Planning and PMO monitoring 
applications, regularly and periodically delivers guarterly, 
semesterly and yearly Management Reports. 


Communication are built through media: 


* By using writen media in portal.peruri.co.id. which 
integrated with e-mail menu of mail.peruri.co.id. 


* By holding up weekly routine and face to face 
meetings from the level of section to th e level of 
directors, meanwhile the commucication between 
board of directors and supervision board held up 
every month. 


5. Monitoring is done periodically every month, every 3 
months, 6 months, by every work unit to give adequate 
and independent assurance on internal control system 
through routine supervision and consultation. 


Review of the Effectiveness of Internal Control System 


The effectiveness of the internal control system in financial 
reporting was reviewed by Public Accounting Firm (KAP) 
Wisnu B. Soewito and Partners as further explained in 
its Report Number011/LAIWBS/II/2018 dated February 
15, 2018. The firm has given the results confirming that 
Peruri has complied with all material matters in the proper 
implementation of internal control. 


Information System of SPI 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


Pada 2012, SPI telah memiliki dan menerapkan secara 
optimal Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA). Setelah 
berjalan lebin dari 5 tahun dan dengan adanya berbagai 
perkembangan kebijakan dan metode pengawasan di 
internal serta eksternal, salah satunya sistem harus mampu 
terintegrasi dengan Risk Manajemen System (e-Risk), dan 
hal tersebut tidak sejalan dengan SIMA yang dimiliki saat 
ini, serta tidak dapat dilakukan modifikasi sistem, sehingga 
perlu dibangun sistem yang baru (full sistem). 


Audit Manajemen System (AMS) merupakan aplikasi 
sistem untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas seluruh 
proses pengawasan yang dilakukan oleh audit internal 
yang meliputi penilaian risiko, perencanaan, penjadwalan 
tim auditor, pelaksanaan pengawasan, review proses 
pengawasan, pelaporan, pemantauan tindak lanjut dan 
pendokumentasian kertas kerja pengawasan termasuk 
didalamnya dokumen perusahaan yang terkait baik 
langsung ataupun tidak langsung dengan pengawasan. 


AKUNTAN PUBLIK PERUSAHAAN 


Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2018, diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Wisnu B. Soewito & Rekan, 
dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dalam Semua 
Hal yang Material dan disajikan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





In 2012, SPI has own and implemented the optimal audit 
management information system, Sistem Informasi 
Manajemen Audit (SIMA). After implementing SIMA for 
more than 5 years and with various policy development 
and internal and external supervisory methods, the system 
must integrated with risk management system (e-Risk). 
Unfortunately, this condition is not in line with SIMA, and 
system modification can not be done. Therefore SPI needs 
to build new (full system). 


Audit Manajemen System (AMS) is a system application to 
improve efficiency and effectiveness of the whole process 
of supervisory done by internal audit, which includes risk 
assessment, planning, auditor team schedules, supervisory 
implementation, supervisory process review, reports, 
follow-up review and supervisory worksheet documentation 
including documents of directly or indirectly company related 
to the supervisory. 


CORPORATE PUBLIC ACCOUNTANT 


Corporate financial statement of book year 2018, was 
audited by public accountant office, Wisnu B. Soewito & 
Associated, with Fair Opinion without Modification in all 
materials and presented according to finance accounting 
standard in Indonesia. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Profil 


Perusahaan 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Analisis dan 


Pembahasan 


Pendukung 
Bisnis 


Manajemen 


TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Adapun 5 Tahun Buku sebelumnya, Laporan Keuangan 


Perusahaan diaudit oleh: 


Tahun | 


Year 


2018 


Nama Kap dan Alamat | 
Kap Name and 
Address 


KAP Wisnu Karsono Soewito 


Soho Pancoran, Splendor 
Wings Lantai 16 Unit S-1612. 
Jl. MT Haryono Kav. 2-3, 
Pancoran, Jakarta (12810) | 


KAP Wisnu Karsono Soewito 
Soho Pancoran, Splendor 
Wings 16th floor, Unit 
S-1612. 

Jl. MT Haryono Kav. 2-3, 
Pancoran, Jakarta (12810) 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


were audited by: 


Ruang Lingkup | 
Scope 


Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 
Buku 2018. 

Laporan Keuangan Unit PKBL Tahun Buku 
2018. 

Laporan Evaluasi Kinerja dan KPI Tahun 
Buku 2018. 

Laporan Kepatuhan Terhadap Pengendalian 
Intern. 

Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang- 
undangan. 

Consolidation of Financial Statement Book 
Year 2018. 

PKBL unit financial statement Book Year 
2018. 

Performance Evaluation and KPI Report. 
Book Year 2018. 

Obedience on Internal Control Report. 
Obedience on Legislation. 


Nama Akuntan | 
Acountant Name 


Wisnu B Soewito, CPA 


Laporan 
Keuangan 


Jasa Lain I 
Other Services 


Tidak ada | 
None 


The last five book years, the corporate finance statement 





Rp 750.000.000,00 





2017 


Wisnu B. Soewito & Rekan 


Gedung Gajah 

Unit ABC Lantai 6 All 

Jl. Dr. Saharjo Nomor III 
Jakarta 12810-Indonesia 


Laporan posisi keuangan konsolidasi Peruri 
dan entitas perusahaan anak. 

Laporan laba rugi komprehensif. 

Laporan perubahan ekuitas. 

Laporan arus kas konsolidasian. 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- 
undangan. 

Pengendalian intern. 

Laporan Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL). 

Consolidated financial position report of 
Peruri and subsidiaries; 

Comprehensive income statements; 
Changes in equity report; 

Consolidated cash flows report; 
Compliance with Legislation; 

Internal control; 

Partnership and Community Development 
Program (PKBL) Report. 


Wisnu B Soewito, CPA 


Tidak ada | 
None 


Rp 935.000.000,00 





2016 








Wisnu B. Soewito & Rekan 


Gedung Gajah 

Unit ABC Lantai 6 All 

Jl. Dr. Saharjo Nomor III 
Jakarta 12810-Indonesia 





Laporan posisi keuangan konsolidasi Peruri 
dan entitas perusahaan anak. 

Laporan laba rugi komprehensif. 

Laporan perubahan ekuitas. 

Laporan arus kas konsolidasian. 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- 
undangan. 

Pengendalian intern. 

Laporan Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL). 

Consolidated financial position report of 
Peruri and subsidiaries. 

Comprehensive income statements. 
Changes in equity report. 

Consolidated cash flows report. 
Compliance with Legislation. 

Internal control. 

Partnership and Community Development 
Program (PKBL) Report. 





Wisnu B Soewito, CPA 


Tidak ada | 
None 








Rp 926.805.000,00 











Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tahun | 


Year 


2015 


Nama Kap dan Alamat | 
Kap Name and 
Address 


Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) 


Jl. Gatot Subroto Nomor 31 
Jakarta 10210-Indonesia 


Tata Kelola Perusahaan | 


Ruang Lingkup | 
Scope 


Laporan posisi keuangan konsolidasi Peruri 
dan entitas perusahaan anak. 

Laporan laba rugi komprehensif. 

Laporan perubahan ekuitas. 

Laporan arus kas konsolidasian. 
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- 
undangan. 

Pengendalian intern. 

Laporan Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL). 

Consolidated financial position report of 
Peruri and subsidiaries. 

Comprehensive income statemenis. 
Changes in equity report. 

Consolidated cash flows report. 
Compliance with Legislation; 

Internal control. 

Partnership and Community Development 
Program (PKBL) Report. 


Nama Akuntan | 
Acountant Name 


Tidak ada | 
None 


Erwin Miftah, MHRM, 
CIA, CA 


Jasa Lain | 
Other Services 





Rp 0,00 





2014 


Aryanto, Amir Jusuf, Mawar 
& Saptoto 


Plaza Asia Lt. 10 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, 
Jakarta 12190 Indonesia 


Laporan posisi keuangan konsolidasi 
Peruri dan entitas anak perusahaan. 
laporan laba rugi komprehensif, laporan 
perubahan ekuitas serta laporan arus kas 
konsolidasian. 

Kepatuhan terhadap Peraturan perundang— 
undangan. 

Pengendalian intern. 

Laporan Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL). 

Consolidated financial position report of 
Peruri and subsidiaries, comprehensive 
income: statements, changes in eguity 
report, and consolidated cash flows report. 
Compliance with Legislation. 

Internal control. 

Partnership and Community Development 
Program (PKBL) Report. 


Leknor Joni Audit, Tax, 
Advisory 
Audit, Tax, 


Advisory 


Rp 891.000.000,00 





2013 








Aryanto, Amir Jusuf, 
Mawar & Saptoto 


Plaza Asia Lt. 10 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, 
Jakarta 12190 Indonesia 





Laporan posisi keuangan konsolidasi 
Peruri dan entitas anak perusahaan, 
laporan laba rugi komprehensif, laporan 
perubahan ekuitas serta laporan arus kas 
konsolidasian, 

Kepatuhan terhadap Peraturan perundang— 
undangan, 

Pengendalian intern, 

Laporan Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL). 

Consolidated financial position report of 
Peruri and subsidiaries, comprehensive 
income statements, changes in eguity 
report, and consolidated cash flows report, 
Compliance with Legislation, 

Internal control, 

Partnership and Community Development 
Program (PKBL) Report. 





Saptoto Agustomo Audit, Tax, 
Advisory 
Audit, Tax, 


Advisory 








Rp 690.800.000,00 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


KODE ETIK 


Dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, setiap insan 
Peruri wajib menaati kode etik yang tercantum dalam 
surat keputusan bersama dewan pengawas dan direksi 
nomor SK-04/DP/XII/2015 dan KEP-12/XII/2015, pada 17 
Desember 2015, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan 
dan Pedoman Etika Perilaku. 


Pokok-Pokok Isi Kode Etik Perusahaan 


Perusahaan telah memiliki pedoman perilaku yang 
menjadi pedoman berperilaku, pada aspek etika bisnis 
dan etika kerja karyawan, direksi dan dewan pengawas 
dalam melaksanakan tugas di dalam perusahaan maupun 
di luar perusahaan. Pedoman ini juga sebagai bentuk 
kebijakan Perusahaan dalam menghargai dan menghormati 
kemajemukan sehinggaterjalin kerjasama dan kebersamaan 
dengan menciptakan etos dan lingkungan kerja yang sehat 
dan kondusif agar produktivitas dan kualitas terjaga. 


Pada pedoman perilaku ini dijelaskan prinsip-prinsip 
panduan Peruri, standar etika, tata nilai, integritas dalam 
berbisnis, integritas laporan keuangan, pernyataan klaim 
palsu dan konspirasi, benturan kepentingan, hadiah, suap, 
tempat penyelenggaraan jamuan bisnis, penyalahgunaan 
narkotika dan obat terlarang (narkoba) dan minuman keras, 
merokok, perjudian, penyelewengan dan penyimpangan 
sejenisnya, tanggung jawab sosial perusahaan, keterlibatan 
dalam politik, aktivitas politik, perjalanan dinas, perilaku 
korporasi dari karyawan dan hubungan industrial, menjaga 
aset/harta perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja 
serta pelestarian lingkungan, masyarakat lingkungan, 
persaingan usaha, pengelolaan stakeholders, kebijakan 
pengelolaan atas mitra kerja, etika pengelolaan atas mitra 
kerja, hubungan dengan pegawai dan pejabat pemerintah, 
data perusahaan dan kerahasian informasi serta pelaporan 
pelanggaran atas code of conduct. 


Pernyataan Kode Etik Berlaku di Seluruh Level 
Organisasi (Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan) 


Pernyataan yang tercantum di dalam dokumen ini merupakan 
acuan bagi dewan pengawas, direksi dan segenap karyawan 
tentang prinsip-prinsip pokok pengelolaan organisasi 
perusahaan, harta kekayaan dan sumber daya penting 
lainnya sehingga dapat terjamin pencapaian standar kerja 
yang maksimal dalam segenap jajaran organisasi Peruri. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


CODE OF ETHICS 


In running the daily activities, every people of Peruri 
must obey code of ethics which listed on joint decree of 
supervisory board and directors number SK-04/DP/X11/2015 
and KEP-12/X11/2015, on December 17, 2015, about 
corporate governance guidelines and ethical behavioral 
performance guidelines. 


Points of Corporate Code of Ethics 


Corporate had behavioral performance guidelines on 
business ethics aspects and working ethics of employees, 
directors and supervisory board in implementing tasks inside 
and outside the corporate. This guidelines were also as the 
corporate policies in appreciation and respect of diversity 
in order to cooperate in togetherness, which created work 
ethic and healthy and conducive working environment, so 
the productivity and quality could be maintained. 


This behavior guidelines explained guidelines principles, 
ethical standards, value system, integrity on business, 
false claim statement and conspiracy, conflict of interest, 
gratification, bribery, business banquet, narcotics and drugs 
abuse, liquor, smoking, gambling, fraud, and other deviation, 
corporate social responsibility, politics involvement, politic 
activities, official travel, employees corporate behavior and 
industrial relation, keeping corporate assets, work health 
and safety, environmental conservation, environmental 
community, business competition, stakeholders 
management, policies management on working partner, 
management ethics on working partner, relation with 
government employees and officials, corporate data and 
confidentiality of information and reporting violation on code 
of conduct. 


Code of Ethics Statement Applied in All Organization 
Levels 


Statements in this document was the reference for the 
supervisory board, directors and all employees about 
corporate organization management principles, assets 
and other important resources, so the maximum working 
standard guaranteed would be achieved in all organization 
ranks. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


Kebijakan ini berlaku bagi setiap direktorat unit kerja serta 
perusahaan anak. Perusahaan akan menginformasikan 
kebijakan ini kepada semua pihak yang berkepentingan. 
Khusus kepada mitra usaha, Perusahaan juga akan 
senantiasa aktif mendorong mereka untuk menerapkan 
kebijakan yang sejalan dengan kebijakan ini dan bilamana 
diperlukan Perusahaan akan memberikan tuntunan 
praktisnya. 


Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik 


Direksi dan dewan pengawas wajib melakukan sosialisasi 
atas pedoman ini ke seluruh karyawan hingga kepada 
karyawan baru. Setiap insan Peruri dapat meminta 
penjelasan kepada atasan langsungnya apabila terdapat 
ketidakjelasan pedoman ini dengan pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab. 


Biro tata kelola perusahaan telah membagikan buku 
pedoman etika perilaku kepada seluruh karyawan untuk 
dibaca sehingga mengerti pentingnya penerapan etika 
perilaku dalam menjalankan bisnis, setelahnya seluruh 
karyawan wajib menandatangani surat pernyataan etika 
usaha dan tata perilaku yang menyatakan menerima, 
memahami dan setuju untuk mematuhi pedoman perilaku 
yang terdapat pada lembar akhir buku pedoman etika 
perilaku. Surat pernyataan ini senantiasa diperbaharui dan 
ditandatangani apabila terjadi perubahan pedoman perilaku. 


Upaya Penegakan dan Jenis Sanksi Pelanggaran Kode 
Etik Perusahaan 


Untuk setiap pelanggaran atas pedoman perilaku akan 
dikenakan sanksi, yang diatur dalam perjanjian kerja 
bersama (PKB) dan peraturan yang sesuai kebijakan 
perusahaan. 


Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi 


Selama 2018, tidak terdapat pelanggaran terhadap kode 
etik perusahaan. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





This policies were also applied to subsidiary company, 
especially the business partner, Peruri also encouraged 
them to implement the policies which in line with this policies 
and if needed, Peruri was ready to give practical guidance. 


Socialization and Code of Ethics Dissemination 


Directors and supervisory boards must do socialization on 
this guidelines to all employees up to the new employees. 
Every people of Peruri could ask the explanation from the 
direct supervisor if there was the obscurity on this guidelines 
with the assignment implementation and responsibility. 


Corporate governance bureau had gave the behavior ethics 
guidelines to all employees to be read so they understand 
the importance of behavior ethic implementations in running 
the business. After that, all employees must sign business 
ethical, behavioral business and behavioral performance 
statement, which stated to accept, understand and agreed 
to obey behavior guidelines which found in the last page 
behavior ethic guidelines. This statement letter always 
updated and signed if there was a change in behavior 
guidelines. 


Enforcement Efforts and Types of Sanctions for 
Violating Corporate Code of Ethics 


Each violation on behavior guidelines would be penalized, 


which was set in joint work agreement and regulations 
according to the government policies. 


Violation on Code of Ethics and Sanctions 


During 2018, there were no violation on corporate code of 
ethics. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


PENGENDALIAN GRATIFIKASI 


Melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP-271/V1/2009, 

pada 22 Juni 2009, tentang Pelaksanaan Pelaporan 

Gratifikasi di Lingkungan Peruri, ditetapkan kepala satuan 

pengawas intern (SPI) menjadi koordinator pelaksanaan 

pelaporan karyawan Peruri yang menerima gratifikasi. 

Tugas kepala SPI terkait pelaksanaan pelaporan gratifikasi 

adalah: 

e Membantu KPK dalam mengkoordinasikan berkas 
laporan gratifikasi yang disampaikan karyawan. 

e Menyampaikan berkas pelaporan gratifikasi kepada 
KPK. 

e Memonitor himbauan mengenai larangan memberi, 
menjanjikan dan/atau menerima hadiah sesuai surat 
keputusan direksi nomor SKEP-133/11/2008. 


Selama 2018, kepala SPI tidak menerima laporan gratifikasi 
dari karyawan Peruri. 


LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 
NEGARA (LKHPN) 


Kepatuhan atas penyampaian LHKPN merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari wujud penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik, pada 2018, Peruri telah melakukan 
pemutakhiran pedoman penyampaian LHKPN sesuai 
dengan peraturan KPK melalui Peraturan KPK Nomor PER. 
KPK Nomor 07 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara. 


Pedoman penyampaian LHKPN telah dituangkan melalui 

Manual Risk Management & Compliance Bab X tentang Anti 

Fraud Program/Management. Adapun perubahan tersebut 

antara lain : 

1. Tata cara pengisian LHKPN yang wajib disampaikan 
melalui website elhkpn.kpk.go.id selambat — lambatnya 
31 Maret tiap tahunnya. 

2. Sanksi bagi wajib lapor yang tidak menyampaikan 

LHKPN adalah teguran. 

Waktu penyampaian LHKPN. 

4. Sanksi bagi wajib lapor yang tidak menyampaikan 
LHKPN secara tepat waktu. 


wo 


Peruri juga telah menunjuk admin instansi melalui Surat 
Penugasan tertanggal 29 September 2017, admin instansi 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


GRATIFICATION CONTROL 


Through director decree number SKEP-271/VI/2009, in 
June 22, 2009, about implementation of gratification report 
in Peruri environment, head of SPI set as the coordinator of 
implementation of gratification report on Peruri employees 
who received gratification. The tasks of Head of SPI related 
to gratification report were: 

* Helped KPK in coordinating gratification report files 

which was delivered by employee. 


Submitted gratification report files to KPK. 


Monitored the appeal on prohibition in giving, promising 
and/or receiving gifts in accordance with director decree 
number SKEP-133/11/2008. 


During 2018 Head of SPI did not receive any gratification 
report from Peruri employees. 


REPORT OF WEALTH OF PUBLIC SERVANTS (LKHPN) 


The obedience of delivery LHKPN is the inseparable part 
of good corporate governance implementation. In 2018, 
Peruri had updated LHKPN delivery guidelines according 
to KPK regulations through regulation of KPK number 07, 
2016, about guidelines of registration, announcement and 
examination of State administrators assets. 


Delivery guidelines of LHKPN is poured in to risk 
management manual & compliance, chapter X, about anti 
fraud program/management. There are some changes in: 


1. Data filling guideline of LHKPN is mandatory delivered 
by website elhkpn.kpk.go.id, March 31st, at the latest 
every year. 

2. Rebuke for not delivering LHKPN. 


wo 


Time of delivering LHKPN. 
4. Sanction for the mandatory reporting officials who did 
not deliver LHKPN on time. 


Peruri also appoints admin agency through letter of 
assignment in September 29th, 2017, admin agency 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


merangkap menjadi admin unit kerja dengan tugas sebagai 

berikut: 

a. Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Peruri. 

b. Membuat akun admin unit kerja. 

c. Melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran data wajib 
lapor. 


Sosialisasi telah dilakukan kepada seluruh wajib lapor 
melalui media rapat pimpinan mengenai mekanisme 
penyampaian e-LHKPN, selain itu juga dilakukan reminder 
berkala untuk pendaftaran akun e-filling LHKPN. 


Hasil/tingkat kepatuhan LHKPN Peruri per 9 November 
2018, adalah sebagai berikut: 


Jumlah Wajib Lapor 
Amount of Mandatory 
Deliver LHKPN 


Sudah Lapor 


Already Deliver 





concurrently as work unit admin with assignments as 

follows : 

a. Manage e-LHKPN application in Peruri. 

b. Making the account of work unit admin. 

c. Validate the development/the updates of mandatory 
reporting. 


Socialization had been done to all mandatory reporting 
officials throgh leadership meeting media about mechanism 
of delivering e-LHKPN, besides the periodically reminder to 
register on LHKPN e-filling. 


Results/level of obedience in delivering LHKPN Peruri on 
November 9th, 2018 as follows: 


Belum Lapor 
Not Yet Deliver 





28 


Adapun dari 26 wajib lapor yang telah menyampaikan 
LHKPN, tingkat ketepatan waktu penyampaian LHKPN 
adalah 96,15% (25 wajib lapor tepat waktu dan terdapat 1 
(satu) wajib lapor yang terlambat menyampaikan LHKPN). 
Pada November 2018, Peruri telah menyampaikan Master 
Jabatan untuk pengisian LHKPN 2018, kepada Direktorat 
LHKPN c.q Pengelolaan LHKPN. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


92.66% 7.14% 


There are 26 people who had delivered LHKPN, level of 
time accuracy 96,15% (25 people was on time and 1 people 
was late to deliver LHKPN. In November 2018, Peruri had 
delivered position master for filling the LHKPN in 2018, to 
director of LHKPN c.q LHKPN Management. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 297 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Profil Pendukung 


Bisnis 


Perusahaan 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


MANAJEMEN RISIKO 
Profil Unit Manajemen Risiko 


Implementasi manajemen risiko mengacu pada prinsip 
Three Line of Defences yang dalam penerapannya berbasis 
pada standar Internasional, yaitu International Standard 
Organization (ISO) 31000 Versi 2009. Unit manajemen risiko 
sendiri mulai dibentuk pada 2014, dan telah mengalami 
perkembangan dan beberapa kali perubahan bentuk 
organisasi, nama maupun penugasan, yaitu: 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


RISK MANAGEMENT 
Risk Management Profile Unit 


Risk management applicattion refers to three line of defences 
principle which implementation based on International 
Standard Organization (ISO) 31000, 2009 version. Risk 
management unit was formed in 2014 and had improved 
and changed several times in forms of organization, names 
or assignment as follow: 











Nama Unit Kerja | Name of Work Unit Tahun | Year Keputusan Direksi | Directors Resolve 
Perencanaan Perusahaan dan Manajemen Risiko | Corporate Planning and Risk 2014 
Management 
Perencanaan Strategi Perusahaan dan Manajemen Risiko | Corporate Strategic 2016 No.: KEP-3/IV/201 
Planning and Risk Management 
Manajemen Risiko dan Kepatuhan | Risk Management and Compliance 2017 No.: KEP-4/V/2017 
Manajemen Risiko | Risk Management 2018 No.: KEP-12/VIII/2018 

















Adapun sepanjang 2018, perubahan yang terjadi pada unit 
manajemen risiko khususnya struktur organisasi adalah 
sebagai berikut: 


1 Januari - 31 Juli 2018 
Jan 1st - Jul 31st 2018 


DIREKTUR UTAMA | 
PRESIDENT DIRECTOR 


KEPALA MANAJEMEN RISIKO & 
KEPATUHAN | 

HEAD OF RISK MANAGEMENT & 
COMPLIANCE 


Biro Pelaporan 
Risiko dan 
Kepatuhan | 


Biro Kebijakan 
Perusahaan | 
Corporate 
Poilicies Bureau 


Biro Tinjauan 
Risiko | 
Risk Overview 


Risk Report and 
Compliance 
Bureau 


Bureau 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








During 2018, the changes in risk management unit especially 
in organizational structure described below: 


1 Agustus - 31 Desember 2018 
Aug 1st - Dec 31st 2018 


DIREKTUR UTAMA | 
PRESIDENT DIRECTOR 


KEPALA MANAJEMEN RISIKO | 


HEAD OF RISK MANAGEMENT 


*Biro Manajemen Risiko | 
*Risk Management Bureau 


Biro Kebijakan Perusahaan | 
Corporate Poilicies Bureau 


* Merupakan penggabungan Biro Tinjauan Risiko serta Biro Pelaporan Risiko dan Kepatuhan. 


* Merging of Risk Review Bureau and Risk and Compliance Reporting Bureau. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


Pada periode 1 Januari 2017 hingga 1 Mei 2018, Dwi Tjatur 
Mulia Mardani menjabat sebagai Kepala Manajemen Risiko 
dan Kepatuhan. Namun sejak 31 Mei 2018, telah menjalani 
purna tugas, sehingga yang bertindak sebagai Pejabat 
Operasional Harian (POH) Kepala Manajemen Risiko 
adalah Kas Hendra Winursita yang sekaligus merangkap 
sebagai Kepala Biro Manajemen Risiko sampai dengan 
31 Juli 2018. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan 
Direksi Nomor: 508/V11/2018 ditetapkan Kepala Manajemen 
Risiko adalah Ahmad Hidayat. 


Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia 
(SDM) Manajemen Resiko 


Selama 2018, jajaran manajemen risiko mengikuti beberapa 
program pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam rangka 
meningkatkan kompetensi SDM, antara lain: 


Diklat dan sertifikasi ERM fundamental ISO 31000. 

Diklat risk assessment technique. 

Diklat governance, risk, and compliance. 

Diklat business continuity management. 

Diklat essential financial risk. 

Diklat market competitor analysis. 

Diklat interpretasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul 

(KPKU) BUMN. 

8. Diklat peningkatan risk awareness. 

9. Workshop RKAP — KPI berbasis KPKU. 

10. Workshop pengelolaan risiko penyaluran dana PKBL 
BUMN. 

11. Diklat studi kelayakan proyek. 


Oe OT BG Ne 


Kebijakan dan Pengelolaan Manajemen Resiko 


Penerapan manajemen risiko didasarkan pada Peraturan 
Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011, tentang 
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di BUMN 
khususunya klausul yang ada pada bagian ke-enam dan 
pasal 25, tentang Manajemen Risiko, yaitu: 


a. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/ tindakan, 
harus mempertimbangkan risiko usaha, 

b. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program 
manajemen risiko korporasi secara terpadu yang 
merupakan bagian dari pelaksanaan program Good 
Corporate Governance (GCG), 

c. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat 
dilakukan, dengan membentuk unit kerja tersendiri yang 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





In period of January 1st 2017 until May 1st 2018, Dwi 
Tjatur Mulia Mardani served as Head of Risk Management 
and Obedience. However since May 31st 2018, after he 
retired, then Kas Hendra Winursita act as Daily Operational 
official/Pejabat Operasional Harian (POH), Head of Risk 
Management and also act the Chief of Risk Management 
Bureau until July 31st 2018. Next, based of decree No: 
508/VII/2018, Ahmad Hidayat set to be Head of Risk 
Management. 


Development of Human Resource Competension of 
Risk Management 


During 2018, risk management ranks followed some 
educational and training (Diklat) to improve human recource 
competency. These are the list of trainings: 


ERM fundamental ISO 31000 certification. 

Risk sssessment technique. 

Governance, risk, and compliance. 

Business continuity management. 

Essential financial risk. 

Market competitor analysis. 

Interpretation of superior performance assessment 
criteria (KPKU) in state-owned enterprises. 

8. Improving risk awareness. 

9. RKAP workshop —KPKU based KPI. 

10. Fund distribution of risk management in SoE’s workshop. 


WY OY OV. 


11. Project feasibility studies workshop. 


Policies and Managing Risk Management 


Application of risk management is based on SoE’s ministerial 
regulation No.: Per-01/MBU/2011 about good corporate 
governance in SoE, especially the clause on the sixth part 
of article 25, about risk management stated: 


a. Directors, in every decision making/ taking action, must 
consider the business risk. 

b. Directors must develop and implement integrated 
corporate risk management program, in which part 
of implementing good corporate governance (GCG) 
program. 

c. Implementation of risk management program can be 
done by forming work unit below directors or giving 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 
Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


ada di bawah Direksi atau memberi penugasan kepada 
unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan 
fungsi manajemen risiko. 

d. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen 
risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan 
berkala perusahaan. 


Struktur Tata kelola Manajemen Resiko 


Pengelolaan manajemen risiko dilakukan oleh jajaran 
risk management melalui biro manajemen risiko sebagai 
risk advisor. Implementasi manajemen risiko diawasi oleh 
komite di bawah dewan pengawas yang bernama Komite 
Evaluasi dan Pemantauan Risiko (K-EPR) sesuai dengan 
Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor SK-14/DP/ 
XII/2017, tentang Piagam K-EPR pada 22 Desember 2017. 


Penjelasan mengenai Sistem Manajemen Risiko yang 
diterapkan Perusahaan 


Sebagai wujud komitmen direksi atas pelaksanaan 
manajemen risiko, Peruri telah mengeluarkan Keputusan 
Direksi Nomor: KEP-01/1/2017, pada 24 Januari 2017, 
tentang Corporate Policy Manual dan Risk Management 
and Compliance Manual, yang diterapkan pada semua 
tingkatan, semua fungsi, satuan kerja, dan divisi yang akan 
bertanggung jawab terhadap rencana manajemen risiko. 


Implementasi manajemen risiko dilaksanakan menggunakan 
metode Enterprise Risk Management (ERM) dengan tujuan 
untuk mengelola risiko perusahaan secara menyeluruh 
yang menjangkau berbagai jenis risiko, lokasi, dan aktivitas 
bisnis. Perusahaan menggunakan framework berbasis ISO 
31000:2009 (Risk Management-Principles and Guidelines) 
yang di dalamnya juga sudah mengacu pada SNI ISO 
31000:2011, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan 
Sertifikasi Nasional (BSN) Nomor: 173/ KEP/BSN/2011, 
sebagai referensi serta dokumen pendukung implementasi 
manajemen risiko. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


assignment to existed and relevant work unit to 
implement risk management function. 


d. Directors must deliver the report of risk management 
profile and the handlings along with corporate periodic 
report. 


Governance Structure of Risk Management 


Governance of risk management is done by risk 
management ranks through risk management bureau 
as risk advisor. Implementation of risk management 
supervised by committee below supervisory board called 
evaluation committee and risk monitoring based on decree 
of supervisory board No. SK-14/DP/XII/2017, about K-EPR 
Charter on December 22nd, 2017. 


Explanation on Risk Management System applied by 
Corporate 


As form of directors commitment on implementing risk 
management, Peruri released directors decree No. KEP- 
01/1/2017, on January 24th, 2017, about corporate policy 
manual and compliance manual, which implemented in 
all levels, functions, work units,and divisions that will be 
responsible to risk management planning. 


Implementation risk management carried out using 
enterprise risk management (ERM) method, with the 
objective to manage overall company risk, that reach out 
various kinds of risk, location and business activities. The 
corporate uses framework based on ISO 31000:2009 (Risk 
Management-Principles and Guidelines), which also refers 
to SNI ISO 31000:2011 as Decree of (BSN) No.: 173/ KEP/ 
BSN/2011, as reference and supporting documents of risk 
management implementation. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 





Adapun skema pelaksanaan proses manajemen risiko 
digambarkan sebagai berikut: 


The scheme of risk management process pictured below. 


Prinsip Manajemen Risiko | 


Kerangka Kerja Manajemen Risiko | 
Risk Management Framework 


Proses Manajemen Risiko | 


Risk Management Principles Risk Management Process 





Nilai tambah 
Value-added 


Mandat dan 
Komitmen | 
Mandate and 
Commitment 


Bagian terpadu dari proses organisasi 
Integrated part from organization process 


Bagian dari pengambilan keputusan 
Part of decision making 


Secara khusus menangani ketidakpastian 
In particular handling uncertainty 


Sistematis, terstruktur dan tepat waktu 
Sistematic, structured and on time 


Berdasarkan informasi terbaik yang ada 
Based on the best existed information 


Disesuaikan dengan situasi dan kondisi 


Adjusted with situation and condition Continual 


improvement of 
the framework 


Mempertimbangkan faktor manusia dan budaya 
Considering human and cultural factors 


Transparan dan inklusif 
Transparent and inclusive 


Dinamis, berulang dan responsif 
Dinamic, repetitive, and responsive 


Memfasilitasi perbaikan berkesinambungan dan 
peningkatan organisasi 

Fasilitate continous repair and organization 
improvement. 


Proses manajemen risiko, terdiri dari: 


Penetapan konteks risiko mencakup konteks internal dan 
eksternal, identifikasi stakeholder internal dan eksternal, 
tujuan, ruang lingkup dan parameter dari setiap aktifitas 
asesmen risiko yang disusun dalam format risk context. 
Risk context dikelola dan selalu diperbarui oleh risk 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Design of 
framework for 
managing risk 








Monitoring and 


review of the 
framework 





Implementing 


management 


The Establishing Context 





Risk Assessment 


Risk Identification 


Risk Analysis 


risk 


Monitoring and Review 


Risk Evaluation 


Commucation and Consultation 


Risk Treatment 


Risk management process consists of: 


1. Komunikasi dan Konsultasi. 1. Communication and Consultation. 
Komunikasi dan konsultasi dengan semua pemangku Communication and consultation with all internal and 
kepentingan (stakeholder) baik internal maupun external stakeholders must be done in every activity, to 
eksternal harus dilakukan pada setiap aktifitas, untuk accomodate ideas, views and perseptions of stakeholder 
memastikan terakomodirnya ide, pandangan dan in risk management. Every development and changing 
persepsi para pemangku kepentingan dalam mengelola risk level or risk treatment must be informed to the 
risiko. Setiap perkembangan dan perubahan level risiko stakeholders. 
maupun risk treatment harus diinformasikan kepada 
pemangku kepentingan. 

2. Penetapan Konteks Risiko. 2. Setting the Risk Context. 


Setting the risk context includes internal and external 
context, internal and external stakeholder identification, 
objectives, scope and parameterof every assessment 
risk compiled in risk context format. Risk context is 
managed and updated by risk agent as representation 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 
Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


agent sebagai perwakilan dari seluruh risk owner 
dan difasilitasi oleh risk management sesuai dengan 
perkembangan perusahaan. 


3. Asesmen Risiko. 

Seluruh risk taking unit melakukan risk assessment 
yang terdiri dari: identifikasi, analisis, dan evaluasi 
risiko. Risiko diidentifikasi berdasarkan penyebab, 
kejadian, dan dampak yang ditimbulkan. Analisis dan 
evaluasi risiko dilakukan dengan metode kuantitatif 
untuk menentukan besarnya probabilitas dan impact 
dari masing-masing risko. Pelaksanaan risk assessment 
ini dilakukan oleh risk agent sebagai perwakilan dari 
seluruh risk owner dan difasilitasi oleh risk management 
dalam format risk register yang selalu diupdate setahun 
sekali. 


4. Perlakuan Risiko. 

Perlakuan terhadap risiko yang telah diidentifikasi 
dilakukan dengan 4 macam cara, yakni: accepted risk, 
transfer risk, mitigation/ reduction risk dan avoid risk. 
Perlakuan ini dapat dilakukan secara proaktif dan reaktif, 
namun perusahaan lebih berfokus pada pengambilan 
treatment proaktif, sesuai prinsip pengelolaan risiko 
yaitu mengutamakan upaya pencegahan/preventif. 


5. Monitoring and Review, dilakukan secara berkelanjutan 
selama periodik dan dilaporkan kepada direksi dalam 
bentuk heat map. 


Sedangkan dalam penerapan konsep Pertahanan Tiga Lapis 
(The Three Lines of Defense) adalah untuk membedakan 
antara fungsi bisnis sebagai pemilik risiko terhadap fungsi 
yang menangani risiko dan antara fungsi yang mengawasi 
risiko dengan fungsi independent assurance. Seluruh 
fungsi tersebut memiliki peranan penting dalam penerapan 
Enterprise Risk Management (ERM). 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


of all risk owner and facilitated by risk management 
according to corporate development. 


3. Risk Assessment. 

All risk taking units carry out risk assessment which 
consist of identification, analysis, and risk evaluation. 
Risk is identified based on reason, incident, and impact 
arising. Risk analysis and evaluation done with quantity 
method to determine magnitude of probibility and impact 
of each risk. Implementation of this risk assessment 
carried out by risk agent as representation of all risk 
owner and facilitated by risk management in risk register 
format which is updated once a year. 


4. Risk Treatment. 
Identified risk treatment is done with 4 ways: accepted 
risk, transfer risk, mitigation/reduction risk and avoid risk. 
This treatment can be done proactive, according to risk 
management principle that prioritize preventive effort. 


5. Monitoring and review, done countinuously during the 
period and reported to directors in form of heat map. 


However in the implementation of the three lines of defense 
is to differentiate between business function as risk owner 
with function that handles the risk, between function that 
supervise risk with independent assurance function. All 
functions have 3 important roles in implementation of 
enterprise risk management. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


Secara umum, pertahanan 3 (tiga) lapis tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 


1. 


1st Line of Defence 


Lingkungan 
pengendalian yang 
kondusif | Condusive 
Control environment 





In general, 3 lines of defences can be explained below: 


Three Lines of Defence 


Memantau manrisk 
secara keseluruhan 
| Overall Monitoring 
manrisk 


Pengawasan 

agar unit kerja 
melaksanakan 
kebijakan dan 
prosedur | 
Supervisory so that 


Konsistensi 
pelaksanaan 
kebijakan dan 
prosedur | 
consistency in 
implementing 
policies and 
procedurs 
Pengendalian 
internal | Internal 
Control 


the policies and 
procedures 


RISIKO 


Pertahanan Lapis Pertama (1st Line of Defence) 
Dilakukan oleh pemilik proses (unit kerja) yang 
juga selaku pemilik risiko yang melakukan aktivitas 
operasional perusahaan sehari-hari. Unit kerja harus 
memastikan adanya lingkungan pengendalian yang 
kondusif, menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan 
serta mempertimbangkan risikp dalam setiap keputusan 
dan tindakan yang dilakukan dan pengendalian internal 
yang efektif. 


Pertahanan Lapis Kedua (2nd Line of Defence) 

Dilakukan oleh unit manajemen risiko dan berfungsi 
menjadi pengendali/kontrol atas kegiatan yang dilakukan 
oleh unit kerja (1st Line of Defence). Pertahanan lapis 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


work unit implement 


Dewas melalui Komite 
| Supervisory Board by 
Committee 


Direksi | Directors 
2nd Line of 
Defence 


3rd Line of 
Defence 


pny jeusajxZ 
Jojeinbay 


Melakukan review 
dan evaluasi 

atas rencana dan 
implementasi 
manrisk | Review 
and evaluate the 
mankind planning 
and implementation 
Memastikan 1st 
line dan 2nd line of 
defence berjalan 
semestinya | Assure 
the 1st line and 2nd 
line of defence runs 


properly 





1st Line of Defence 

Done by process owner (work unit) and also as risk 
owner which do corporate daily operational activity. Work 
unit must assure that there is a condusive controlling 
environment, implementing set policy and considering 
the risk in each decision and action done, and effective 
internal control. 


2nd Line of Defence 

Done by risk management unit and funtion as control 
of activity done by 1st Line of Defence. This second 
Line of Defence assign to monitor the implementation 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Pendukung 
Pengawas Bisnis 
dan Direksi 


Perusahaan 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


kedua ini bertugas memantau implementasi manajemen 
risiko secara obyektif dan menyeluruh, melakukan 
pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis 
dilaksanakan dalam koridor manajemen risiko dan 
prosedur yang ditetapkan. 


3. Pertahanan Lapis Ketiga (3rd Line of Defence) 
Dilaksanakan oleh internal audit untuk memastikan 
lapis pertama dan kedua telah dilaksanakan. Internal 
audit juga memiliki tugas untuk melakukan review 
dan evaluasi terhadap rencana dan implementasi 
manajemen risiko secara keseluruhan. 


Upaya Pengelolaan Risiko 


Sebagaimana tertuang dalam prinsip-prinsip dasar 
pengelolaan risiko sesuai ISO 31000, yang salah satunya 
adalah bahwa risk management is integral part of 
organization process, makan untuk memastikan terwujudnya 
risk awareness and culture, Peruri mengintegrasikan 
manajemen risiko ke dalam seluruh proses bisnis 
perusahaan, yaitu: 

1. Proses Bisnis Utama dan Operasional Perusahaan. 
Risiko proses bisnis utama diidentifikasi mulai dari input, 
proses dan output seluruh risk owner dan dilaporkan 
kepada risk advisor (manajemen risiko) dan dipantau 
treatment/perlakuannya secara berkala. 

2. Perencanaan Strategis Bisnis Perusahaan 
Perusahan secara konsisten mengimplementasikan 
manajemen risiko pada setiap proses perencanaan 
strategi bisnis perusahaan yang mencakup risk review 
terhadap rencana pengembangan strategi bisnis baru, 
investasi, rencana kerjasama perusahaan, termasuk 
keikutsertaan tender, merger, akuisisi dan setoran modal 
anak perusahaan. Pelaksanaan review ini mengacu 
pada prinsip six eyes principals yaitu realisasi dari 
sebuah inisiatif bisnis harus melalui tahapan inisiator, 
reviewer dan approval. 

3. Perencanaan dan Penganggaran. 

Risk review/analysis dilakukan juga pada proses 
perencanaan dan penganggaran, mencakup 
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 
(RKAP) yang disusun berdasarkan risiko perusahaan, 
serta risk review/analysis terhadap pengalihan dan 
penyimpangan anggaran perusahaan. Risk review/ 
analysis dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan 
dengan tujuan untuk meminimalisir potential loss dari 
keputusan yang diambil. 

4. Sistem Manajemen Terintegrasi Mutu, K3, Lingkungan, 
dan Pengamanan. 

Perusahaan secara berkala melakukan identifikasi 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


of objective risk management thoroughly, supervise 
on how business function carried out inside the risk 
management corridor and the set procedures. 


3. 3rd Line of Defence 
Done by internal audit to assure first line and second line 
has been done. Internal audit is assigned to review and 
evaluate on planning and implementation of the whole 
risk management. 


Risk Management Efforts 


As poured in basic principles of risk management according 
to ISO 31000, one of the principles is that the risk 
management is integral part of organization process, so to 
assure the realization risk awareness and culture, Peruri 
integrated risk management into all corporate business 
process by: 

1. Main Business Process and Corporate Operational. 
Main business process risk is identified from input, 
process and output of all risk owner and reported to risk 
advisor (Risk Management) and monitored the treament 
periodically. 

2. Corporate Business Strategies Planning. 

Corporate is consistently implementing risk management 
on every company business strategy planning includes 
risk review on developing new business strategies 
planning, investment, corporate cooperation planning 
includes tender participation, merger, acguisition and 
paid-up capital of subsidiary companies. This review 
implementation refers to six eyes principles, Which 
is the realization of a business initiative must pass 
through these stages: inisiator, reviewer and approval. 
Perencanaan dan Penganggaran 


3. Planning and Budgeting. 

Risk review/ analysis is also done on planning and 
budgetting planning, includes the preparation of 
corporate work plan and budgeting/Rencana Kerja 
Anggaran Perusahaan (RKAP), which compiled based 
on corporate risk, and risk review/ analysis on diversion 
and deviation of corporate budgeting. Risk review/ 
analysis becomes the reason in making decision to 
minimalize loss from that decision. 


4. Management System Integrated with Quality, K3, 


Environment, and Security. 
Corporate periodically identify danger/aspect and risk/ 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


bahaya/aspek dan penilaian terhadap risiko/dampak K3, 
Lingkungan dan Pengamanan yang ada dalam semua 
aktivitas dan aset perusahaan. Hasil dari identifikasi dan 
penilaian berupa program mitigasi risiko menjadi salah 
satu bahan pertimbangan manajemen dalam menyusun 
program K3, lingkungan dan pengamanan perusahaan. 


Hal itu dilakukan guna mencegah kecelakaan kerja, 
penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan serta 
menjaga keamanan dan mengantisipasi ancaman baik 
dari internal maupun external yang berdampak negatif 
bagi sumber daya dan produk perusahaan. Program 
mitigasi risiko tersebut dipantau dan dievaluasi dalam 
rapat tinjauan manajemen guna memastikan tingkat 
efektivitas penereapan perbaikan secara berkelanjutan. 


Risiko-Risiko Utama Perusahaan dan Pengelolaannya 


























impact assessment on K3, environment and security in 
all activitis and corporate asset. Results of identification 
and assessment in form of risk mitigation program 
becomes consideration materials of management in 
preparing K3, environment and security of corporate. 


This is done to avoid work accident, sickness from 
the work, polluted environment and maintain security 
and anticipate internal and external threats which give 
negative impacts to resources and corporate product. 
Risk Mitigation program is monitored and evaluated 
in management review meetings to assure the 
effectiveness level of continuous repair implementation. 


Corporate Main Risks and Its Management 























Z Pasti Terjadi 

= 4 Must be 

D happen 

Mm 

2 3 Besar 

= Big 

z 

S 2 Sedang 

x Medium 

ke) 

zZ 

z 4 Kecil 

vj Small 
Ringan Sedang Berat Malapetaka 
Low Medium Heavy Disaster 

HEAT MAP 1 2 3 4 
Dampak | Impact 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








Laporan 


Analisis dan 
Dewan S 


Pembahasan 
Manajemen 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Profil 
Perusahaan 


Pendukung 
Bisnis 


Laporan 


Pengawas 
dan Direksi 


Keuangan 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


LEVEL RISIKO | 
RISK LEVEL 


RISIKO 


PENYEBAB 
CAUSES 


DAMPAK 
IMPACT 


PENANGGULANAN/KONTROL 
ITREATMENT/CONTROL 





RISK 















































Tidak tercapainya target Keterlambatan diterimanya 1. Terdapat carry over High Pada perjanjian di masa datang, 
penyelesaian uang RI SPK dari pelanggan. pesanan uang RI ke tahun kesepakatan dan perjanjian dengan Bank 
tahun 2018 | Settlement of The late receipt of SPK from 2019, Indonesia selain jadwal penyerahan HCS 
Indonesia’s money target in consumen 2. Reputasi Peruri di mata ke Bank Indonesia, perlu disepakatinya 
2018 was not achieved pelanggan, juga jadwal penyerahan kertas uang 
3. Loss revenue. ke Peruri. | In the future aggrement 
1. There was carry-over with BI besides the delivery of HCS 
order of Indonesia's schedule to BI, it also neccessary to 
money to 2019, make aggreement schedule of the paper 
2. Peruri's reputation in front money delivery to PERURI. 
Keterlambatan kedatangan of the consumen, Dalam penyusunan anggaran dan/ 
kertas uang (KU) | Late 3. Loss revenue. atau di awal tahun perlu disusun jadwal 
arrival of paper money (KU) pencetakan uang secara menyeluruh, 
Perubahan jadwal mencakup jadwal pencetakan, 
pencetakan khususnya kebutuhan bahan baku/penolong, SDM, 
permintaan Bank Indonesia kesiapan mesin-mesin utama dan 
Changing printing schedule pendukung sampai dengan penyerahan 
because of BI request HCS maupun HCTS. | In drafting budget 
and/or at the beginning of the year, it’s 
necessary to compile overal money 
printing schedule, including printing 
schedule, materials needed/ supporting 
materials, human resources, main and 
supporting machines readiness, HR, until 
the delivery to HCS and HCTS. 
Tidak tercapainya target Keterlambatan penyerahan Terkena denda sehingga Medium Meningkatkan kualitas hasil produksi dan 
RKAP 2018 untuk produk dan kualitas substandar dapat mengurangi ketepatan waktu pengiriman pita cukai. 
PP 32 Non-Uang | Target pada produksi pita cukai keuntungan Peruri | Get a | Improve the production quality and 
of RKAP 2018 for PP 32 Late of delivery and penalty that reduce profit excise tape delivered on time. 
Non-Money product was not | substandar quality on excise Perlu dilakukan kembali perencanaan 
achieved tape production dan penjadwalan produksi secara 
komprehensi (end-to-end). | Re-planning 
and re-scheduling production process 
comprehensively (end-to-end). 
Tidak tercapainya target Belum diperolehnya Loss revenue. High Meningkatkan koordinasi dan komunikasi 
pendapatan dari produk Non- | pesanan/belum dibuka dengan pelanggan agar dapat diperoleh 
PP 32 Dalam Negeri | Target | tender atas produk sertifikat waktu pembukaan/pelaksanaan tender 
of income from domestic Perhubungan Laut, dan upaya percepatan. | Improve the 
order product Non PP 32 was | Sucofindo, Label Security, coordination and communication with 
not acheved dan Stempel Tera. | Didn’t get consumen in order to get time of opening 
the order /tender is not yet tender and acceleration effort. 
open on sea transportation 
certificate product, , 
Sucofindo, Label Security, 
and Tera stamp 
Keterlambatan kertas (bahan | Terkena denda keterlambatan Mempersiapkan/menyusun rencana 
baku) akibat perubahan sehingga dapat mengurangi produksi yang baik mulai dari pengadaan 
spesifikasi. | Late to receive keuntungan Peruri. | Get a bahan baku hingga jadwal pengiriman 
paper material because of penalty that reduce profit of serta rencana kerjasama dengan mitra 
specification changes. Peruri. lagen tersebut mengingat sarana 
produksi yang ada juga dalam waktu 
bersamaan mengerjakan produk-produk 
yang sifatnya penugasan. | Prepare/ 
compile good production planning from 
material procurement until delivery 
schedule and cooperation planning with 
partners (if neccessary) so target can be 
achieved. 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 











RISIKO | 


RISK 





Tidak tercapainya target 


pendapatan dari produk Non- 


PP 32 Luar Negeri 





N 


PENYEBAB | 
CAUSES 


. Kurangnya/tidak 


tersedianya kapasitas 
produksi. 


. Adanya biaya Detention 


Charge (Denda/Penalti) 


. Production capacity is 


Less / not available 


. There's Detention Charge 


or penalty 





Tata Kelola Perusahaan | Good Corporate Governance 





PENANGGULANAN/KONTROL | 


TREATMENT/CONTROL 








Loss revenue dan 


mengurangi perolehan laba. 


Loss revenue dan reduce 
profit 


Extreme 





Persiapan Peruri memasuki pasar luar 
negeri perlu lebih matang, terutama 
hubungan kerjasama dengan mitra/agen 
tersebut mengingat sarana produksi 
yang juga dalam waktu bersamaan 
mengerjakan produk-produk yang 
sifatnya penugasan. 

PERURI preparation in entering overseas 
market must have mature preparation, 
especially the cooperation with partner/ 
agen considering production facilities 
are doing the assignment product 
simultaneously. 





Mempertimbangkan kemungkinan jika 
pelaksanaan pekerjaan tidak harus 
langsung dikerjakan oleh Peruri tapi 
melalui kerjasama pemasaran (joint 
marketing) dengan mitra luar negeri yang 
memiliki kemampuan sejenis. 
Considering the posibilities if the 
implementation of work not directly done 
by PERURI but through joint marketing 
with overseas partner that has the same 
ability. 





Melakukan riset pasar tehadap 
kebutuhan Paspor dan Buku Luar 
Negeri dan meningkatkan pemahaman 
kebutuhan pasar luar negeri. 

Do the market research on the needs 

of overseas passport and books and 
improving the needs of overseas market. 





Komunikasi intensif dan koordinasi 
dengan pelanggan/mitra untuk 
mendapatkan kepastian SPK-nya belum 
diterima atas repeat order Paspor 
Srilanka. | Intense communication and 
coordination with consumer/ partner to 
get the certainty of not yet received SPK 
on Srilanka’s passport repeat order. 








Memastikan ketersediaan kapasitas 
dan kemampuan produksi di Peruri atau 
perusahaan mitra, sbelum mengikuti 
tender luar negeri. | Assure the available 
capacity and production ability in 
PERURI or partner company, before 
joining the overseas 





Memperbaiki metode perhitungan 
estimasi biaya dengan memasukkan 
semua komponen biaya yang dibutuhkan 
untuk produk luar negeri (termasuk 
biaya perjalanan dinas). | Repair the cost 
estimation method with including all cost 
component needed for overseas product 





(including cost of official travel) 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 307 








Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Profil 


Pendukung 
Bisnis 


Laporan 


Keuangan 


Perusahaan 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


RISIKO | 
RISK 


Tingkat kerusakan cetak 

uang kertas lebih tinggi dari 
kuota inschiet BI. | Level of 
damage on paper money is 


higher than inschiet BI quota. 


Profit from digital business is 
not achieved 


PENYEBAB | 
CAUSES 


DAMPAK | 
IMPACT 


LEVEL RISIKO | 
RISK LEVEL 





Keterampilan SDM yang 
masih kurang memadai. | 
Human resource inadequate 
skills. 


Lamanya proses 
penyelesaian akhir. | Ending 
process is too long. 





Jadwal pengadaan sarana/ 
prasarana (Digital Core 
Platform) berpotensi mundur 
dari target. | Infrastructure 
procurement schedule 
(Digital Core Platform) 
potentially withdrawing from 
the target. 


Sarana/prasarana 
diperkirakan siap beroperasi 
pada akhir tahun. | 
Infrastructure is predicted 
can operate at the end of 
the year. 








PENANGGULANAN/KONTROL | 
TREATMENT/CONTROL 


Memastikan seluruh dokumen legal yang 
berhubungan dengan kontrak Peruri 

dan pelanggan, tidak memiliki klausul 
yang merugikan Peruri. | Asure all legal 
documents related with PERURI and 
consumen, don’t have clause that can 
harm PERURI. 





Meningkatkan keterampilan SDM 
terutama hasil proses penerimaan / 
rekrut baru. | Improving human resource 
skill especially from new recruitement 
process. 





1. Tetap melakukan pendekatan pada 
calon pelanggan agar ketika sarana 
dan prasana telah siap di akhir 
tahun, pelanggan juga sudah siap 
menempatkan pesanan ke Peruri. 

2. Menyiapkan kebutuhan SDM dalam 

bidang digital. | 

. Keep doing the approach on 

prospective consumen so when the 
infrastructures are ready at the end of 
the year, consumen is also ready to 
order to PERURI; 

2. Prepare human resource needs in 
digital field. 


=e 



































Adaptasi Struktur Organisasi | Belum dilakukan pemetaan 1. Terdapat timpang tindih Medium Perlu dilakukan pemetaan kembali 
Baru terhambat. | New tugas pokok dan fungsi pekerjaan antar unit kerja; terhadap seluruh Tupoksi yang ada di 
organization structure (Tupoksi) yang ada di 2. Unit kerja belum perusahaan mulai dari level Divisi hingga 
adaptation was hampered. perusahaan. | The main memahami Tupoksi-nya level Seksi. | Need to do re-mapping to 
assignment and function sendiri. | all Tupoksi in the corporate from division 
of the corporate mapping 1. Overlap work at work level to section level. 
(Tupoksi) are not yet made. units; Perlu adanya penyesuaian bisnis proses 
2. Work unit not yet dengan STO yang baru. | Need to adjust 
comprehend their own process business with the new STO. 
Tupoksi. 
Penilaian Sasaran Kinerja KPI yang baru ditandatangani | Pembayaran insentif Medium Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, 
Individu (SKI) tidak pada tanggal 2 Mei 2018, semester | tidak berbasis pembayaran insentif dapat menggunakan 
akurat dan sulit dilakukan sedangkan pembayaran pada realisasi pencapaian. perhitungan berbasis kinerja perusahaan. 
pemantauan tanpa adanya insentif yang dikaitkan | Insentive payment of first As like the years before, insentif payment 
aplikasi pendukung. | dengan kinerja ( Skor KPI) semester is not based on can use calculation based on corporate 
Work objective individual semester | harus dibayarkan | achievemnt realization. performance. 
performance assessment pada Agustus 2018. | New Jajaran SDM perlu melakukan langkah- 
is not accurate and difficult KPI was signed on May langkah antisipasi penanganan untuk 
to do monitoring without 2nd 2018, meanwhile the mempersiapkan aplikasi pendukung 
supporting application. insentive payment related to dalam pelaksanaan pengisian SKI. | 
KPI score in first semester Human resources ranks need to handle 
must be paid on August anticipating steps to prepare support 
2018. applicationin the implementation of SKI 
filling and assessment. 
Implementasi ERP Adanya proses penyesuaian | Mundurnya waktu Medium Jajaran Divisi Teknologi Informasi 
terhambat. | Implementation SOP dan blueprint karena implementasi ERP di Peruri. bersama bisnis unit memastikan SOP 
of ERP was hampered peubahan STO yang baru. There is a pullback time in selaras dengan modul serta sub modul 
There was SOP adjustment implementation of ERP in pada aplikasi ERP-SAP. | IT division 
process and blue print Peruri. ranks and unit business assure that SOP 
because of the changing of walk hand in hand with the modul and 
new STO. sub modul on ERP-SAP application. 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Tata Kelola Perusahaan | 


Review dan Evaluasi Sistem Manajemen Risiko 


Dalam mengevaluasi tingkat kematangan atas penerapan 
manajemen risiko, dilakukan pengukuran risk management 
maturity level. Pada 2016, hasil/skor pengukuran risk 
management maturity level 2,03 dan kemudian dilakukan 
perbaikan dalam penerapan manajemen risiko sehingga 
pada 2018, saat dilakukan pengukuran kembali Risk 
management maturity level dengan 2 (dua) metode, yaitu: 


1. Pengukuran persepsi karyawan tentang implementasi 
manajemen risiko dengan menggunakan kuisioner. 

2. Penilaian kecukupan dokumentasi manajemen risiko 
secara self assessment. 


Berdsasarkan hasil pengukuran risk management maturity 
level dengan 2 (dua) metode tersebut, hasil/skor yang 
diperoleh merupakan gabungan dari keduanya dan 
kemudian dirata-ratakan sehingga diperoleh hasil 2,96, atau 
dalam kategori "defined". 


Dalam rangka upaya peningkatan budaya sadar risiko 
di perusahaan, selama 2018, telah dilakukan kegiatan 
sosialisasi peningkatan risk awareness kepada kepala divisi, 
kepala departemen dan risk agent serta melakukan sharing 
knowledge kepada anak perusahaan yang berada dalam 
grup perusahaan seperti PT. Peruri Wira Timur (PWT), PT. 
Kertas Padalarang (PTKP), PT. Peruri Property (Pepro) dan 
PT. Peruri Digital Security (PDS). 


Sistem Informasi Manajemen Risiko 


Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian 
dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan 
dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. 


Pada akhir 2018, perusahaan telah memiliki tool berupa 
aplikasi Risk Control Self-Assessment (RCSA) yang 
bertujuan mempermudah penggunaan oleh para risk agent 
dan risk owner, serta dalam melaksanakan pemetaan 
maupun pemantauan risiko secara periodik. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Review and Evaluation System of Risk Management 


Risk management maturity is needed in evaluating level of 
maturity on risk management implementation. In 2016, the 
score of risk management maturity level was 2,03 and then 
he repair was done in risk management implementation 
until 2018. When the measurement been done again, risk 
management maturity level uses 2 methods, they are: 


1. Measurement of employees perseption on risk 
management implementation by using questioner. 

2. The assessment of risk management document 
adequacy carried out through self assessment. 


Based on the measuring results of risk management 
maturity using these 2 methods, the result/score is the the 
combination of both methods and then averaged until and 
the result is 2,96 or in defined category. 


To improve the awareness of risk in corporate, during 2018, 
improving risk awareness, socialization avtivity was done 
for head of division,head of department, risk agent and also 
shared knowledge to subsidiary compani group such as PT. 
Peruri Wira Timur (PWT), PT. Kertas Padalarang (PTKP), 
PT. Peruri Property (Pepro) and PT. Peruri Digital Security 
(PDS). 


Risk Management Information System 


Risk management information system is part of management 
information system thet must have and improve accorsing 
to corporate needs in effective risk management 
implementation. 


At the end of 2018, corporate has tool in the form of risk 
control self-assessment (RCSA), which is easy to use by 
risk agent and risk owner in implementing mapping and 
monitoring risk periodically. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Corporate Policy Manual dan Operation Manual 


Guna memastikan penerapan Good Corporate Governance 
(GCG) dalam menjalankan aktivitas usaha dan memenuhi 
ekspektasi pihak yang berkepentingan serta pemangku 
kepentingan lainnya, pada tanggal 24 Januari 2017, 
Peruri menetapkan Manual Kebijakan Perusahaan 
beserta turunannya sebagai acuan utama bagi seluruh 
pelaksanaan aktivitas usaha yang dilakukan oleh seluruh 
unit kerja melalui Keptusuan Direksi Perum Peruri Nomor 
KEP-1/1/2017, tentang Pedoman Corporate Policy Manual 
(CPM) dan Operation Manual Terkait Perusahaan Umum 
Percetakan Uang Republik Indonesia. 


CPM mengalami masa transisi dan uji coba terhitung dari 
Januari sampai dengan dengan Juli 2017, kemudian Direksi 
kembali mengeluarkan Keputusan Nomor : KEP-6/VII/2017, 
tentang Penyempurnaan atas Keptusuan Direksi Perum 
Peruri Nomor KEP-1/1/2017, tentang Pedoman Corporate 
Policy Manual dan Operation Manual terkait Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Dalam 
penyempurnaan keputusan tersebut, direksi menegaskan 
bahwa CPM dan operation manual diperlakukan secara 
penuh sehingga seluruh ketentuan lain yang bertentangan 
dengan CPM dan operation manual dinyatakan tidak berlaku 
dan mewajibkan seluruh pemangku tugas untuk mematuhi 
ketentuan tersebut. 


Corporate Policy Manual (CPM) yang diberlakukan oleh 
Peruri merupakan suatu kebijakan umum Perusahaan 
sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan 
atau sebagai guiding principle yang bertujuan untuk 
menjamin terciptanya kesatuan dan keseragaman 
tindakan dalam melaksanakan tugas/cara bekerja (unity 
of command). CPM sendiri merupakan suatu kodifikasi 
dari seluruh Keputusan (KEP)/Surat Keputusan (SKEP) 
yang dikeluarkan oleh Direksi Peruri yang dikompilasikan 
dan disederhanakan menjadi suatu manual perusahaan. 
Sedangkan, Operation Manual merupakan suatu turunan 
dari CPM sebagai bentuk penjelasan yang lebih konkret 
dari kebijakan umum perusahaan yang berisi mengenai 
pedoman'/tata cara dalam melaksanakan kebijakan umum 
tersebut. Operation Manual terdiri dari 8 (delapan) bagian, 
yaitu: 


+ Risk Management & Compliance Manual. 

e Audit Policy & Charter Manual. 

* Information Technology Corporate Governance Manual. 
* Human Capital Policy Manual. 

* Financial Policy Manual. 

e Marketing, Sales & Product Manual. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Corporate Policy Manual dan Operation Manual 


To ensure the implementation of Good Corporate 
Governance (GCG) in running the business activities 
and meet the expectation of interest parties and other 
stakeholders, in January 24, 2017 Peruri determined 
Corporate Policy Manual and its Derivatives as the main 
reference for business activities implementation which 
carried out by all work unit through Perum Peruri Directors 
Decree Number KEP-1/I/2017 about Corporate Policy 
Manual (CPM) Guidelines and Operation Manual related 
to Peruri. 


CPM had transition and trial period from January until July 
2017, then Directors issued the Decree Number : KEP- 
6/VII/2017 about Revision of Peruri’s Directors Decree 
Number KEP-1/I/2017 about Corporate Policy Manual 
Guidelines and Operation Manual related to Perum Peruri. 
In this revision of the decree, Directors confirmed that 
CPM and operation manual were fully enforced so other 
provisions which contradicted to the CPM and Operation 
Manual were declared invalid and obliged all duty holders 
to comply with the provisions. 


Corporate Policy Manual (CPM) which was imposed by 
Peruri was the corporate general policies as the reference 
in implementing duties and activities or guiding principle 
which aimed to guarantee the unity and similarity of 
actions in implementing the duties/ way of working (unity 
of command). CPM was codification of all Decrees (KEP)/ 
(SKEP) which issued by Peruri's Directors which were 
compiled and simplified into a corporate manual. Meanwhile, 
Operation Manual was the derivatives of CPM as the form 
of concrete explanation of the corporate general policies 
which contained the guidelines/ procedures in implementing 
the general policies. Operation Manual consisted of 8 
parts, as follows: 


* Risk Management & Compliance Manual. 

* Audit Policy & Charter Manual. 

* Information Technology Corporate Governance Manual. 
* Human Capital Policy Manual. 

* Financial Policy Manual. 

* Marketing, Sales & Product Manual. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


* Program Kemitraan & Bina Lingkungan Manual. 
e Accounting & Procedure Manual. 


Secara umum hirarki kebijakan yang berlaku di Peruri 
adalah sebagai berikut: 


Corporate Policy Manual 


Operation Manual 


Operation Guideline 


Sejak ditetapkannya CPM dan Operation Manual sampai 
dengan 2018, Biro Kebijakan Perusahaan yang memiliki 
tugas pokok dan fungsi mengelola kebijakan perusahaan 
terus melakukan upaya guna meningkatkan pemahaman 
karyawan dan mengefektifkan pelaksanaan kebijakan 
tersebut di internal perusahaan. Beberapa program yang 
secara bekelanjutan terus dilaksanakan, yakni: 


1. Monitoring, review dan evaluasi kebijakan. 

2. Melakukan sosialisasi dan konseling terhadap CPM dan 
Operation Manual berserta turunannya seperti Standard 
Operating Procedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) 
keseluruh unit kerja. 

3. Mengawal seluruh kebijakan yang berkaitan dengan 
bisnis proses perusahaan baik dalam proses revisi 
maupun pembuatan kebijakan yang baru. 

4. Melakukan penyesuaian kebijakan perusahaan terhadap 
perubahan kebijakan sesuai perkembangan proses 
bisnis perusahaan. 

5. Memastikan ketersedian dan kemudahan akses bagi 
karyawan terhadap kebijakan perusahaan. 


Pada 2018, Peruri melakukan inovasi dengan menyediakan 
publikasi elektronik (e-publication) khusus untuk Corporate 
Policy Manual (CPM) dan Operation Manualdi halaman portal 
internal perusahaan agar setiap karyawan memperoleh 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 








* Partnership Program & Community Empowerment 
Manual. 
e Accounting & Procedure Manual. 


In general the applicable policies hierarchy in Peruri are: 


Level I: 

Guiding Principle dalam bentuk Corporate Policy Manual 
(CPM). 

Guiding Principle in form of Corporate Policy Manual 


Level Il: 
Policy dalam bentuk Operation Manual. 
Policy in form of Operation Manual. 


Level III: 

Operation Guidelines dalam bentuk prosedur, instruksi 
kerja, dan formulir pendukung. 

Operation Guidelines in form of procedures, work instruction 
and supporting forms. 


Since the determination of CPM and Operation Manual 
until 2018, Corporate Policy Bureau which had main duties 
and functions to manage corporate policies, kept doing the 
efforts to improve the employee's comprehension and made 
the implementation of policies effective in internal corporate. 
Several programs which implemented continuously, such as 


1. Monitoring, Reviewing and policy evaluation. 

2. Carried out socialization an counseling on CPM, 
Operation Manual and its derivatives such as Standard 
Operating Procedure (SOP) and Working Instruction 
(IK) in all work unit. 

3. Monitored all policies related to corporate business 
process both in revision process and in making new 
policy. 

4. Did the corporate policy adjustment on policy changes 
according to the corporate business process. 


5. Ensured the availability and ease of access for the 
employees on corporate policies. 


In 2018, Peruri had made innovation by providing 
e-publication particularly for Corporate Policy Manual 
(CPM) and Operation Manual in corporate internal portal 
so that every employee got ease of access to information 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
dan Direksi Manajemen 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


kemudahan akses infromasi terkait keterbaruan kebijakan 
yang berlaku diperusahaan. 


Dengan pelaksanaan program-program tersebut, maka 
diharapkan seluruh karyawan dan pemangku kepentingan 
dapat menjalankan fungsi dan mengoptimalkan koordinasi 
dalam pelaksanaan aktivitas bisnis perusahaan serta 
kebijakan yang berlaku senantiasa terjaga, terpelihara 
dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah 
ditetapkan. 


SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN 


Peruri telah menerapkan sistem manajemen terintegrasi 
guna menciptakan kegiatan operasional yang efektif dan 
efisien. Guna meningkatkan daya saing perusahaan maka 
Peruri melakukan implementasi dan pengembangan 
sistem manajemen sehingga, perusahaan ini dapat 
terstandar nasional maupun internasional. Sertifikasi sistem 
manajemen tersebut sekaligus berperan dalam menjamin 
perbaikan dan peningkatan berkelanjutan (continuous 
improvement) kinerja sistem manajemen Perusahaan. 


Pengelolaan dan upgrade sistem manajemen yang 
telah diimplementasikan Peruri terus dilakukan secara 
berkelanjutan guna memastikan peningkatan dan 
penyesuaian standar pada sistem manajemen sesuai 
dengan perkembangan yang ada. 


Implementasi dari keseluruhan sertifikasi sistem manajemen 
tersebut dipantau oleh biro corporate policy di bawah divisi 
risk management. Peruri juga membentuk tim assessment 
internal sistem manajemen Peruri yang diketuai oleh kepala 
biro corporate policy dan beranggotakan beberapa unit 
kerja terkait dari setiap standar sistem manajemen untuk 
melakukan audit internal secara rutin serta menjadi agen 
implementasi sistem manajemen di unit kerja masing- 
masing. 


Setiap kebijakan manual, prosedur dan instruksi kerja 
perusahaan disesuaikan dengan persyaratan dari masing- 
masing standar sistem manajemen dan ditinjau secara rutin 
implementasinya dalam rapat tinjauan manajemen yang 
dipimpin oleh head of risk management. Melalui penerapan 
sistem manajemen yang optimal diharapkan Peruri dapat 
menjamin kualitas produk, lingkungan, keselamatan dan 
kesehatan kerja, pengamanan, proses percetakan sekuriti, 
rantai pasokan dan pengujian mutu laboratorium serta 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


related to the recent applicable policies in the corporate. 


By implementing those programs, so it was hoped that 
all employees and stakeholders could carried out their 
functions and optimized the coordination in implementation 
of corporate business activities and applicable policies 
would be always well maintained, to achieve corporate 
goals which had been set. 


CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM 


Peruri had implemented integrated management system to 
create efective and efficient operational activities. To improve 
corporate competence, Peruri had done implementation and 
development of management system, so the this corporate 
could achieve the national and international standard. 
Management system certification took role in giving guaranty 
the continous improvement of corporate management 
system performance. 


Management system upgrade had implemented by Peruri 
continuously to ensure the improvement and standard 
adjustment on management system based on the recent 
condition. Implementation from all management system 
certification was monitored by corporate policy bureau 
under risk management and compliance division. 


Peruri also formed management of internal system 
assessment team which lead by chief of corporate policy 
bureau and the members were from several related unit 
from every management standard to carry out internal audit 
routinously and became management system in each work 
unit. 


Every corporate manual policy, procedure and work 
instruction was adjusted to the requirements of each 
management system standards and reviewed the 
implementation routinously in management review meeting 
led by head of risk management and compliance division. 
By application of optimal management system, it was hoped 
that Peruri could guarantee the product quality, environment, 
safety and work health, security, security printing process, 
supply chain and laboratory quality testing and all forms 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tata Kelola Perusahaan | 


sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam melaksanakan 
kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan 
Republik Indonesia dan persyaratan lainnya yang terkait 
bisnis proses Perusahaan. 


LITIGASI DAN PERKARA HUKUM 


Selama 2018, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh 
Perusahaan. 


SISTEM WHISTLE BLOWING 


Whistle Blower System (WBS) sebagai sarana penyampaian 
informasi yang sistematis dari stakeholder terkait dengan 
penyelenggaraan perusahaan agar informasi tersebut 
dapat dikelola dan ditindaklanjuti dengan berpedoman pada 
ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Pedoman 
pengelolaan whistle blower tertuang dalam surat keputusan 
direksi nomor SKEP-995/XII/2015, pada 18 Desember 
2015, tentang whistle blower. Evaluasi dan pembaharuan 
atas pedoman pelaksanaan WBS selalu dilakukan oleh biro 
legal, manajemen regulatory dan compliance. 


Penyampaian Laporan Pelanggaran 


Secara khusus, Perusahaan menyediakan sarana 
pelaksanaan WBS melalui e-mail: wbs@peruri.co.id. 
Secara berkala, unit kerja yang ditunjuk memantau dan 
melakukan tindak lanjut atas pelaporan WBS yang diterima 
baik melalui e-mail, website www.peruri.co.id, maupun yang 
disampaikan secara langsung. 


Sistem Perlindungan Pelapor 
Sistem perlindungan bagi pelapor dilakukan dengan cara 
pengguna aplikasi WBS memastikan bahwa identitas 


pelapor tidak diketahui oleh siapapun kecuali pengguna 
aplikasi itu sendiri. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





of corporate commitment in implementing obedience on 
Republic of Indonesia regulations and other requirements 
related to Corporate business process. 


LITIGATION AND LEGAL CASE 


During 2018, there were no legal cases faced by the 
company. 


WHISTLE BLOWING SYSTEM 


Whistle Blower System (WBS) as the sistematic means of 
delivering information from stakeholder related to organizing 
the corporate so the information could be managed and 
followed up, guided by the applicable statutory provision. 
Whistle Blower management guidelines was poured into 
director decree number SKEP-995/X11/2015, in December 
18, 2015, about whistle blower. Evaluation and renewal of 
WBS implementation guidelines were always run by legal 
bureau, regulatory management and compliance. 


Delivering Violation Report 


In particular, corporate provided means of WBS implement 
by e-mail: wos@peruri.co.id. Periodically, designated work 
unit, monitored and did the follow up on WBS report received 
by email, website www.peruri.co.id, or directly delivered. 


Reporter Protection System 
The protection system for the reporter was run by using WBS 


application to ensure the reporter’s identity was unknown by 
anyone except the user of the application. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 
Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
7 A Manajemen 
dan Direksi | 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Penanganan Pengaduan 


Apabila terdapat informasi tentang aduan maka pengguna 
aplikasi WBS akan menelaah aduan tersebut terlebih 
dahulu, sebelum diteruskan ke unit kerja terkait untuk 
melakukan tindakan selanjutnya. 


Pihak yang Mengelola Pengaduan 


Pengaduan WBS ini dikelola oleh unit kerja biro legal, 
management regulatory and compliance. Masyarakat 
maupun insan Peruri dapat menyampaikan laporan 
aduannya melalui e-mail: wos@peruri.co.id, website resmi 
di www. peruri.co.id, maupun disampaikan secara langsung. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


The Handling of the Report 


If there were information in the report, then user of application 
would examined the report first, before forwarded to related 
work unit to take the next action. 


Report Managing Party 


This WBS was managed by legal bureau work unit, 
management regulatory & compliance. The community or 
people of Peruri could delivered the report by email: wos@ 
peruri.co.id, official website on www. peruri.co.id, or directly 
delivered. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Alur Proses WBS Terlapor Direksi 


Pelaporan Dugaan 
Pelanggaran | 
An alleged case of violation is 
reported 


Pengarsipan Dokumen (User 
WBS) | 
the reported case is filed (by 
authorized user of WBS 
system) 


Penutupan Kasus | 
Case is closed 


Selesai | 
Process completed 





Chapter 


Tata Kelola Perusahaan | 04 


Flow of WBS system when the reported party is 
member(s) of BOD 


Penerimaan Dugaan Laporan 
Pelanggaran (User WBS) | 
The alleged case of violation is 
received 


Investigasi Awal (User 
WBS) | 
Initial Investigation (by 
authorized used or WBS 
system) 


Laporan Hasil Investigasi (User 
WBS) | 
Report on Investigation made (by an 
authorized user of WBS system) 


Keputusan Tindak Lanjut | 
Follow up actions decided 


Investigasi Tingkat Lanjut | 
Follow ups are investigated 


Laporan Hasil Investigasi | 
Reports made on investigation results 


Pemberian Tindakan Sesuai 
Ketentuan Berlaku | 
Sanctions are given based on 
regulations 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Eaporan Analisis dan Tanggung 
P Laporan 
Pembahasan — Jawab Sosial 
f Bisnis Keuangan 
Manajemen Perusahaan 


Profil Dewan Pendukung 


Perusahaan Pengawas 
dan Direksi 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Alur Proses WBS Terlapor Selain Direksi Flow of WBS system when the reported party is not a 
member(s) of BOD 


Pelaporan Dugaan Penerimaan Dugaan Laporan 
Pelanggaran | Pelanggaran (User WBS) | 
An alleged case of violation is The alleged case of violation is 
reported received 


Pengarsipan Dokumen (User Investigasi Awal (User 
WBS) | WBS) | 
the reported case is filed (by Initial Investigation (by 
authorized user of WBS authorized used or WBS 
system) system) 


Laporan Hasil Investigasi (User 
WBS) | 
Report on Investigation made (by an 
authorized user of WBS system) 


Penjelasan User WBS kepada 
Direktur Utama | 
The authorized user of WBS system 
gives explanation to the President 
Director 


Keputusan Tindak Lanjut | 
Follow up actions decided 


Penutupan Kasus | 
Case is closed 


Investigasi Tingkat Lanjut | 
Follow ups are investigated 


Laporan Hasil Investigasi | 
Reports made on investigation results 


Selesai | 
Process completed 
Pemberian Tindakan Sesuai 
Ketentuan Berlaku | 
Sanctions are given based on 
regulations 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Tata Kelola Perusahaan | 


KEBIJAKAN ANTI KORUPSI 


Perusahaan dengan tegas menolak segala praktik korupsi, 
kolusi dan nepotisme (KKN) demi mewujudkan lingkungan 
kerja yang bersih dan sehat. Komitmen ini tertuang dalam 
surat keputusan bersama dewan pengawas dan direksi 
nomor SK-04/ DP/XII/2015 dan KEP-12/XII/2015, tentang 
Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Etika 
Perilaku, Peruri menyatakan komitmen untuk melaksanakan 
proses bisnis dengan mengutamakan etika dalam berbisnis 
dan berperilaku. Komitmen tersebut ditandatangani oleh 
direksi, dewan pengawas dan jajaran manajemen Peruri 
yang menyatakan: 


1. Tidak melakukan segala bentuk tindakan koruptif/fraud, 
kolusi dan nepotisme dalam melaksanakan pengurusan 
dan pengawasan kegiatan perusahaan. 

2. Turut serta dalam penyelenggaraan sistem 
pengendalian/pengawasan yang jujur, adil dan dapat 
dipertanggung jawabkan. 

3. Tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat 
dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan 
dengan Peruri dan/atau perusahaan anak. 


Sosialisasi perwujudan perusahaan yang bersih dan bebas 
KKN secara berkala terus dilakukan baik dalam rapat 
direksi, rapat pimpinan maupun rapat koordinasi antara 
dewan pengawas dan direksi, juga sosiasialisasi melalui 
media internal perusahaan (Portal Peruri). 


PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE 


Perusahaan menyadari bahwa kegiatan bisnis yang di 
jalankan tidak terlepas dari interaksi secara langsung dan 
tidak langsung dengan masyarakat sekitar area pabrik serta 
lingkungan hidup. Oleh karena itu, praktik bad corporate 
governance senantiasa menjadi salah satu perhatian 
dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga dampak 
negatifnya dapat diminimalisir. Pada 2018, Perusahaan 
tidak menerima/menerima pengaduan sebagai perusahaan 
yang mencemari lingkungan. 


Kebijakan perusahaan terkait pengelolaan lingkungan 
terdapat dalam UKL-UPL yang setiap 6 bulan sekali dilakukan 
perbaharuan dan dilaporkan kepada badan lingkungan 
hidup. Selain itu, manajemen juga telah mengadopsi sistem 
manajemen lingkungan ISO14001: 2004, yang merupakan 
komitmen Peruri dalam mewujudkan kelangsungan hidup 
lingkungan serta pengelolaan yang berkelanjutan. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





ANTI CORRUPTION POLICY 


Corporate firmly refused all corruption, collusion, and 
nepotism practices to manifest the clean and healthy 
working environment. This commitment was poured on the 
joint decree of supervisory board and directors number SK- 
04/ DP/XII/2015 and KEP-12/XII/2015, about Corporate 
Governance Guidelines and Behavioral Ethic Guidelines, 
Peruri stated commitment to implement business process by 
prioritizing ethics in business and behavioral performance. 
This commitment was signed by directors, supervisory 
boards and Peruri management ranks by stating. 


1. Did not do any kinds of corruptive action/ fraud, collusion 
and nepotism in implementing the management and 
supervision of corporate activities. 

2. Participate in organizing the honest, fair and accounted 
supervisory/ controlling system. 


3. Did not have conflict of interests/ or involve in transaction 
which has conflict of interest with Peruri and/or the 
subsidiary company. 


Socialization of corporate manifestation of clean, corruption- 
collusion-nepotism free corporate would be carried out 
periodically in directors meeting, leadership meeting or 
coordination between supervisory boards and directors, 
also through corporate internal media (Portal Peruri). 


BAD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICE 


Corporate realized that the business activities being run 
was inseparable from direct and indirect interaction with 
community around the factory area and the environment. 
This was the reason why the bad corporate governance 
practice always became one of attention in corporate 
operational activities so the negative impact could be 
minimized. In 2018 corporate did not receive the complaint 
as the corporate that polluting the environment. 


Corporate policies related to environmental management 
were on UKL-UPL which updated every 6 months and 
reported to environment agency. Besides that, management 
also adopted the ISO 14001: 2004 environment management 
system, which was the Peruri commitment to manifest the 
environmental sustainability and continuous management. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 317 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 
Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Perusahaan f 
7 A Manajemen 
dan Direksi | 





TATA KELOLA PERUSAHAAN 


Good Corporate Governance 


Hal ini tidak terlepas dari komitmen Perusahaan terhadap 
pembangunan masyarakat dan pelestarian. Lingkungan 
melalui tanggungjawab sosial perusahaan. Perusahaan 
tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun 
juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat dan 
lingkungan. Praktik bad corporate governance lainnya 
juga tidak terlihat pada ketidakpatuhan dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakan serta ketidaksesuaian penyajian, 
LHKPN, gratifikasi dan benturan kepentingan. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


This was inseparable from corporate commitment on 
community development and environmental conservation 
through corporate social responsibility. Corporate was not 
only profit- oriented, but also gave the benefits to the society 
and environment. Other bad corporate governance practice 
were not found such as the non-compliance in fulfilment 
of tax obligations and presentation incompability, LHKPN, 
gratification and conflict of interest. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Chapter 


Tata Kelola Perusahaan | Good Corporate Governance 04 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 










Laporan Analisis dan Tan n 
Profil Dewan Pendukung Tata Kelola anggung 


Pembahasan ar w: ial 
Perusahaan Pengawas — Bisnis Perusahaan dawah ae 
dan Direksi J 







Laporan 
Keuangan 


SSS 


— 


$ 





yrs 





PASPOR 
PASSPORT 


Paspor Republik Indonesia adalah dokumen sekuriti negara 
yang penting sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia 
dan berfungsi sebagai dokumen pendukung perjalanan 
antar negara. Direktorat Jendral Imigrasi mempercayakan 
pencetakan Paspor Republik Indonesia kepada Peruri, 
karena hasil produksinya yang selalu mengutamakan unsur 
sekuriti. 


Passport is a security document that authenticates the 
nationality of its holder and is also a supporting document 
for trips overseas. The Directorate General of Immigration 
has entrusted the printing of Indonesian passport Peruri for 
its proven record in keeping security elements in its products 
as a top priority. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 








Chapter 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | Corporate Social Responsibility 06 





Cu CORPORATE SOCIAL 
a RESPONSIBILITY 








p 


Structure of Management 
Environment 





Program 
Related to Natural Environment Management 
Policies of 
Work Safety and Health 


Program Related to Work Safety and Health 
Responsibility to Customers 
Partnership and 
Community Empowerment Program 
Basis of PKBL Implementation 
Partnership Program 


Distribution of Partnership Program by Business Sector 


Distribution of Partenership Program by Province 
Mentoring Program 


Success Stories and Testimonies in 
Partnership and 
Community Empowerment 


Program 


Distribution of 
Community Empowerment Fund by Type of Assistance 
Distribution of 
Community Empowerment Program by Province 


Realization of Budget of Partnership and 
Community Empowerment Program 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Tata Kelola Laporan 


Perusahaan Perusahaan Keuangan 


dan Direksi Manajemen 





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 


Corporate Social Responsibility 


STRUKTUR PENGELOLA 


Pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan dibagi 
menjadi tanggung jawab beberapa direktorat, yaitu: 


1. Bidang lingkungan berada di bawah koordinasi Direktur 
Operasi c.q Divisi Production Planning and Inventory 
Control. 

2. Bidang kesehatan dan keselamatan kerja berada di 
bawah koordinasi Direktur SDM dan Umum c.q Divisi 
Pengamanan Perusahaan. 

3. Bidang sosial masyarakat di bawah koordinasi Direktur 
Keuangan c.q unit kerja Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan. 


Dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, Peruri 
menggunakan beberapa pendekatan antara lain: 


1. ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan. 

2. OHSAS 18001 tentang kesehatan dan keselamatan 

kerja. 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 

4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang pelayanan 
mutu terhadap pelanggan. 


w 


Adapun kebijakan serta jenis kegiatan dan ataupun program 
yang dilaksanakan pada tiap-tiap kategori akan dibahas 
secara lebih mendetil pada tiap-tiap sub bagian yang 
relevan seperti akan diuraikan di bawah ini. 


LINGKUNGAN HIDUP 
Kebijakan 


Sebagai bentuk komitmen terhadap pencegahan 
pencemaran dan pelestarian lingkungan hidup dari 
aktivitas bisnis perusahaan, Peruri memiliki kebijakan untuk 
mengupayakan terciptanya efisiensi energi dan sumber daya 
alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta 
melakukan proteksi sehingga tercipta lingkungan bersih 
dan aman guna mencapai Industri Hijau atau “Go Green”. 
Kebijakan ini telah dituangkan dalam Kebijakan Sistem 
Manajemen Peruri yang ditandatangani oleh Direktur Utama 
pada 14 Februari 2019, dan telah disosialisasikan kepada 
seluruh karyawan dan stakeholder di lingkungan Peruri. 


Pemenuhan kepatuhan perundangan terkait lingkungan 


senantiasa dipantau dan dievaluasi guna menjamin 
perusahaan sejalan dengan prinsip Good Corporate 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





STRUCTURE OF MANAGEMENT 


The Implementation of corporate social responsibility was 
divided into responsibility of several directorate, that is: 


1. Environment field, under coordination of operational 
director, c.q production/planning and inventory control 
division. 

2. Work health and work safety field, under coordination 
of human resource and general director, c.q corporate 
security division. 

3. Community social field, under coordination of finance 
director, c.q PKBL work unit. 


In implementing the social responsibility, Peruri used several 
approaches below: 


1. ISO 14001 on environmental management system. 

2. OHSAS 18001 about health and work safety. 

3. Partnership program and community development/ 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 

4. Minimum services standard/Pelayanan Minimal (SPM) 
about quality service towards the customers. 


The policies and activities also the applied program on each 
category would be discussed in details on each relevant sub 
section as described below. 


ENVIRONMENT 
Policy 


As the form of commitment in preventing the pollution 
and natural environmental conservation from corporate 
business activities, Peruri had policies to enforce the 
energy efficiency and natural resources, and prevent the 
environmental pollution and and did protection to create 
the clean and safe natural environment to achieve Green 
Industry or “Go Green”. This policies had been poured 
into Peruri Management System Policies which signed by 
President Director in April 1, 2019 and had been socialized 
to all employees and stakeholders in Peruri environment. 


The fulfillment of legal obedience related to environment 
was always monitored and evaluated to guarantee the 
corporate was in line with Good Corporate Governance 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 


Governance. Pengelolaan lingkungan khususnya terkait 
aspek dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan 
percetakan security tentunya menjadi prioritas dari 
manajemen yang didasarkan pada hasil analisis risiko dari 
masing-masing lini proses produksi. Berkenaan dengan 
hal itu, Peruri membentuk departemen pengelolaan 
limbah yang bertugas untuk melaksanakan, mengevaluasi 
kegiatan operasional dan tata kelola limbah produksi serta 
memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang terkait 
dengan pengelolaan limbah perusahaan. Departemen 
pengelolaan limbah diharapkan mampu mengembangkan 
proyek penelitian dan memberikan kontribusi kelompok 
kegiatan di skala nasional yang berkaitan dengan upaya 
pengelolaan dan pengolahan limbah produksi. 


Pada 2018, Peruri berhasil melakukan upgrade kepemilikan 
sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004, 
menjadi ISO 14001:2015, dari badan sertifikasi PT. SGS 
Indonesia dimana kepemilikan sertifikat tersebut telah 
dimiliki sejak tahun 2013. Selain itu, ditahun yang sama 
Peruri untuk pertama kalinya berhasil memperoleh prestasi 
dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan 
Kegiatan (PROPERDA) provinsi Jawa Barat Periode 2017- 
2018, dengan kategori pencapaian biru. 


Program Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup 


Upaya Peruri dalam melakukan pengelolaan lingkungan 
hidup dilakukan dengan berbagai program, diantaranya: 


1. Penerapan Aplikasi Office Automation (OA). 

Peruri telah menerapakan aplikasi Office Automation 
(OA) sebagai sarana informasi dan komunikasi 
perusahaan, khususnya dalam administrasi persuratan 
perusahaan. Sejalan dengan tema Peruri, yakni, “Go 
Global, Go Digital’, peneraparan Office Automation 
(OA) merupakan salah satu bentuk nyata Peruri dalam 
upaya pengurangan penggunaan sumber daya kertas 
(paperless), meningkatkan kinerja dan menciptakan 
efisiensi bagi perusahaan. Melalui aplikasi OA, karyawan 
lebih mudah untuk melakukan koordinasi secara formal 
baik internal maupun eksternal. 


2. Pemenuhan Kepatuhan Peraturan Perundangan Terkait 
Lingkungan. 
Evaluasi kepatuhan peraturan perundangan terkait 
lingkungan dilakukan dengan mengidentifikasi dan 
mengevaluasi pemenuhan perusahaan terhadap 
peraturan perundangan dan persyaratan lainnya dari 
tingkat nasional hingga tingkat daerah. Peran tersebut 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





principles. Natural Environment Management especially 
related the aspects and impacts caused by security printing 
activities were the priority of the management based on risk 
analysis results from each production process line. Related 
to this, Peruri formed Waste Management Department to 
carry out, evaluated operational activities and production 
waste management and ensure the obedience on 
regulations related to corporate waste management. Waste 
Management Department was hoped to be able to develop 
research project and gave activity group contribution in 
national scale related to the management efforts and 
production waste management. 


In 2018 Peruri succeeded to upgrade the Environmenta 
Management System Certification ISO 14001:2004 into ISO 
14001:2015 from certification Agency, PT. SGS Indonesia 
where the certificate owned by Peruri since 2013. Besides 
that, in the same year Peruri for the first time succeeded 
to get achievement in Activity Environmental Performance 
Assessment Program in West Java Province for 2017-2018 
period with blue category achievement. 


Program Related to Natural Environment Management 


Peruri efforts in environment management were done 
through several program, such as: 


1. Implementation of Office Automation (OA) Application. 
Peruri had implemented Office Automation (OA) 
application as information device and corporate 
communication, especially in corporate correspondence 
administration. In line with Peruri theme, “Go Global, Go 
Digital”, Office Automation (OA) application as the Peruri 
real form to reduce the use of paper source (paperless), 
improve the performance and create efficiency of the 
corporate. Through OA Application, employees were 
more easier to do internal and external coordination 
formally. 


2. The Fulfillment of Obedience on Regulations Related to 
Natural Environment. 
The evaluation on obedience on Regulations Related to 
Natural Environment was carried out by identifying and 
evaluate the fulfillment of obedience on Regulations and 
other requirements from national level until the regional 
level. The role was done by Risk Management and 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung Tata Kelola Laporan 


Perusahaan Pengawas Bisnis Perusahaan Keuangan 


dan Direksi Manajemen 





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 


Corporate Social Responsibility 


dilakukan oleh Divisi Risk Management bekerjasama 
dengan unit kerja terkait, khususnya Departemen 
Pengelolaan limbah setiap tahunnya. 

Terkait 


Peningkatan Kesadaran 


Lingkungan. 


Karyawan 


Menyadari bahwa pengelolaan limbah merupakan 
tantangan yang cukup besar bagi perusahaan dan 
mengingat isu pencemaran lingkungan menjadi 
perhatian baik internal maupun masyarakat, khususnya 
yang berada di sekitar area perusahaan. Peruri terus 
berupaya meningkatkan kesadaran dan kompetensi 
karyawan terhadap pengelolaan lingkungan melalui 
beberapa kegiatan yang diadakan pada 2018, seperti: 


a. Melakukan sosialisasi prosedur internal pemasangan 
simbol dan label serta mekanisme penyerahan 
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 

b. Sosialisasi Penanganan limbah B3. 

c. Simulasi keadaan darurat, remediasi dan rehabilitasi 
tumpahan limbah B3. 

d. Pelatihan Pengelolaan Limbah B3. 

e. Pelatihan audit internal Sistem Manajemen 
Lingkungan ISO 14001:2015. 


Perizinan Lingkungan 


Peruri telah memiliki izin lingkungan Nomor: 503/2970/67/ 
ILK/I/DPMPTSP/2017, yang disahkan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Karawang pada 23 Maret 2016. Perizinan 
tersebut berdasarkan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup) yang mengacu pada Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No. 05 Tahun 2012. 


Setelah memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL) Peruri berkewajiban untuk menyusun 
dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RPL) dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan (UPL) Hidup yang merupakan 
dokumen panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh 
penyelenggara suatu kegiatan setiap semester. 


Pada 2016, Peruri melakukan proses pengajuan izin 
lingkungan dengan melakukan penyusunan Dokumen 
AMDAL dan pada 30 November 2016, Peruri telah mendapat 
rekomendasi Teknis Analisis Dampak Lingkungan Hidup 
(ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)-Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL) dari Badan Pengeloaan 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Compliance Division together with related work units, 
especially Waste Management Department every year. 


The Awareness Raising and Employees Competence 
Related to Natural Environment. 


Realizing the waste management was the big challenge 
for corporate and because of the environmental pollution 
was the prioritized issue by internal corporate and society, 
especially the communities near the corporate, Peruri 
kept trying to improve the awareness and employees 
competence on natural environment management 
through several activities held in 2018, such as: 


a. Procedures socialization through Internal installation 
of symbol of label and delivering mechanism of 
Dangerous and Poisonous Waste (B3). 

b. B3 Waste Handling Socialization. 

c. Emergency simulation, remediation, rehabilitation 
from B3 waste spill. 

d. B3 Waste Management Training. 

e. InternalAudit Training on Environmental Management 
System ISO 14001:2015. 


Natural Environmental Licensing 


Peruri had natural environmental Licensing Number: 
503/2970/67/ILK/III/DPMPTSP/2017,which authorized by 
Investment and OneDoor Integrated Services of Karawang 
District in March 23, 2016. This licensing was based on 
analysis document about environmental impact (Amdal) 
which referred to ministerial of Environment regulation 
PermenLH No. 05 Year 2012. 


After having Amdal document, Peruri had compiled 
environmental management planning document (RKL) 
and enviromental monitoring planning (RPL) which was 
the environmental management guidelines documents for 
all activity organizers every semester. In 2015, Peruri did 
the environmental license application process by compiling 
the Amdal document and in February 20, 2017, received 
environmental impact analysis/AMDAL. 


RKL- RPL from environmental management agency in 
Karawang district were the consideration in publishing of 
natural environmental feasibility decree and environmental 
Licensing. Peruri had natural environmental license 
which published by Investment and One Door Integrated 
Services of Karawang District No. 503/2970/67/ILK/III/ 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 


Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang sebagai dasar 
pertimbangan dalam penerbitan Surat Keputusan Kelayakan 
Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. 


Dokumen tersebut dipantau dan dievaluasi melalui 
pelaporan RKL RPL (Rencana Kelola Lingkungan dan 
Rencana Pemantauan Lingkungan) yang secara rutin 
dilaksanakan pada setiap semester (6 bulan) pada tahun 
produksi, sebagai contoh Izin Insinerator dan monitor untuk 
uji emisi udara cerobong, Izin Penyimpanan Sementara 
Limbah Berbahaya dan Beracun (IPSLB3). 


Perizinan Fasilitas Pengelolaan Limbah 


Dalam melakukan pengelolaan limbah, baik limbah 
berbahaya dan beracun (B3) maupun limbah non B3 yang 
bersifat padat dan cair, Peruri memiliki beberapa fasilitas 
pengelolaan limbah, diantaranya : 


1. 2 buah incinerator dengan kapasitas 300 kg/jam dan 
400 kg/jam untuk pembakaran limbah padat B3. 

2. Tempat pembuangan sampah domestik sementara. 

3. Tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPSLB3) 
dengan Nomor Izin 503/7429/58/IPLSB3/VII/ 
BPMPT/2015, yang berlaku untuk 5 tahun. 

4. Bak Evaporasi untuk limbah B3 cair akan digantikan 
dengan investasi tangka penyimpanan limbah cair B3 
pada tahun depan dengan kapasitas total 300 m3. 

5. Sewage Treatment Plan (STP) yang pada tahun lalu 
sedang dalam tahap re-engineering untuk pengolahan 
limbah cair domestik yang terdapat pada masing-masing 
gedung utama di area perusahaan untuk memenuhi 
baku mutu No. 68 Tahun 2016. 

6. Investasi alat pengolahan limbah cair B3 pada tahun 
2020, berupa incinerator khusus untuk limbah cair B3. 


Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan 


Program pemantauan lingkungan yang dilakukan 
perusahaan, diantaranya : 


1. Pemantauan Kualitas dan Debit Air Limbah Domestik. 
Pemantauan debit air limbah domestik dari STP yang 
akan dialirkan ke badan Sungai Cisubah sesuai izin 
Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang Nomor :503/ 
Kep.8289/025/IPALASA/BPMPT/2013 tentang 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





DPMPTSP/2017,signed by Karawang regent on March 23, 
2017, so Peruri could do the environmental license changes 
submission if there was changes on work plan /activity plan 
according to Article 50 PP Number 27 Year 2012. 


The document mentioned above was monitored and 
evaluated by RKL-RPL reports which made routinously 
every semester (6 months) during the production year, for 
example monitoring air emission test of incinerator machine 
chimney, Temporary Storage of Hazardous and Toxic Waste 
Permit (IPSLB3). 


Waste Management Facilities Licensing 


In implementing the waste management, both dangerous 
and poisonous waste (B3) or solid and liquid non-B3 waste, 
Peruri had waste management facilities, as follows: 


1. 2 incinerators with capacity of 300 kg/hour and 400 kg/ 
hour for burning solid B3 waste. 

2. Temporary domestic garbage dump. 

3. Temporary B3 waste storage with licence number 
503/7429/58/IPLSB3/VII/BPMPT/2015, which valid for 
5 years. 

4. Evaporation tub for B3 liquid waste would be replaced by 
B3 liquid waste storage tank investment next year with 
total capacity of 300 m3. 

5. Sewage Treatment Plan (STP) which in re-engineering 
process last year to manage domestic liquid waste in 
each main building in corporate area to meet quality 
standard No. 68 Tahun 2016. 


6. Investment on Liquid B3 waste processing equipment in 
2020 in form of B3 liquid waste. 


Environmental Reporting and Monitoring 


Environmental monitoring program carried out by corporate, 
as follows: 


1. Domestic Quality and Waste Water Discharge Monitoring. 
Domestic Quality and Waste Water Discharge Monitoring 
from STP which would be streamed to Cisubah river 
according to Decree of Investment and One Door 
Integrated Services of Karawang district number: 503/ 
Kep.8289/025/IPALASA/BPMPT/2013, about 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Analisis dan 


Pembahasan pendukung Tata Kelola Laporan 


Perusahaan Pengawas Bisnis Perusahaan Keuangan 


dan Direksi Manajemen 





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 


Corporate Social Responsibility 


Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau 
Sumber Air (IPALASA). Sedangkan, Pemantuan 
kualitas air limbah domestik dilaksanakan setiap bulan 
bekerjasama dengan Laboratorium Jasa Tirta II. Mulai 
2017, baku Mutu yang digunakan sebagai acuan adalah 
PermenLH No. 68 Tahun 2016, dengan menambahkan 
parameter dari 4 menjadi 8 parameter. Sepanjang 2018, 
hasil laporan pengujian tersebut berada dibawah baku 
mutu PermenLH No. 68 Tahun 2016, untuk parameter 
bakteri E.Coli sehingga diperlukan proses perbaikan 
dan desain ulang (re-engineering) sistem STP dengan 
sistem yang baru dikarenakan laporan tersebut harus 
dilaporkan kepada BPLH Kabupaten Karawang setiap 
3 (tiga) bulan. 


. Pemantauan Kualitas Air Bersih. 
Air bersih yang digunakan untuk aktivitas baik produksi 
dan non-produksi perusahaan secara rutin dilakukan 
pengujian di laboratorium internal Peruri baik sebelum 
dan setelah diproses melalui Water Treatment Plan 
(WTP) yang dimiliki Peruri. 


. Pemantauan Emisi Udara Incinerator. 
Pemantauan kualitas udara di incinerator dilakukan 
setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan jasa 
laboratorium yang berizin dan tersertifikasi. 


. Pemantauan Nilai Konsentrasi Limbah B3 Padat dan 
Cair. 
Peruri secara konsisten melakukan pengujian 
konsentrasi Limbah B3 baik padat maupun cair ke 
laboratorium yang telah bersertifikasi KAN (Komite 
Akreditasi Nasional) serta melakukan pencatatan limbah 
B3 perusahaan yang dihasilkan dari masing-masing 
unit kerja dan disimpan didalam TPS Limbah B3 yang 
dituangkan kedalam Neraca Limbah, untuk selanjutnya 
disusun kedalam Dokumen RKL RPL yang dilaporkan 
kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia, BPLH Propinsi Jawa Barat dan 
BPLH Kabupaten Karawang setiap tiga bulan. 


. Pemantauan Kualitas Udara Ambient dan Tingkat 
Kebisingan 
Pemantauan Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan 
dilakukan secara rutin setiap semester yang 
dilaksanakan pada area indoor dan outdoor di koordinat 
area lingkungan Peruri yang kemudian dilakukan 
dimasukkan kedalam pelaporan Dokumen RKL RPL. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





granting permission on waste disposal into the water or 
water source. Meanwhile the domestic waste guality 
monitoring held every month, cooperated with Jasa Tirta 
Il laboratory. Since 2017, guality standard used as the 
guideline were PermenLH No. 68 Year 2016, by adding 
from 4to 8 parameter. During 2018, this test result was 
below the guality standard of PermenLH No. 68 Year 
2016, for E.Coli bacteria parameter so the improvement 
and re-engineering the STP with new system needed 
because the result must be reported to BPLH Karawang 
district every 3 months. 


. Guality of Clean Water Monitoring. 


Clean Water which used for product activities and 
non-product activities was tested routinously by Peruri 
internal laboratory before and after processed through 
Water Treatment Plan (WTP) owned by Peruri. 


Incinerator Air Emission Monitoring. 
Air guality monitoring in incinerator was done every 3 
months by licensed and certified laboratory. 


. Solid and Liguid B3 Waste Consentration Value 


Monitoring. 

Peruri consistently carried out solid and liguid B3 waste 
concentration test by KAN certified laboratory and made 
corporate B3 waste recording by each work unit and 
saved in B3 waste dump, poured into waste balance, 
and then compiled in RKL-RPL document which was 
reported to Ministry of Environment and Forestry, BPLH 
West Java province and BPLH Karawang district every 
3 months. 


. Ambient Air Quality and Noise Level Monitoring. 


Ambient air guality and noise level monitoring routinously 
done every semester in indoor and outdoor area of 
Peruri which included into RKL-RPL document. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 


Upaya Efisiensi, Reuse dan Recycle 


1. Efisiensi 

Peruri melakukan upaya efisiensi energi dengan 
melakukan program pemasangan chiller dengan tipe 
kondensor watercool pada air conditioner yang mampu 
menghemat energi sampai dengan 50%. Selain itu 
guna efisiensi energi, dilakukan juga pemasangan Alat 
Penghilang Daya Reaktif pada instalasi listrik. Upaya 
Efisiensi sumber daya air bersih dilakukan dengan 
penggunaan air hujan dan air permukaan yang kemudian 
di-treatment menggunakan sistem water treatment plant 
untuk kebutuhan domestik dan pendukung aktivitas 
perusahaan. 


2. Recycle 
Sedangkan untuk proses recycle air limbah dilakukan 
penerapan sistem pengolahan aguasave dan WTG. 
Dalam instalasi aguasave air yang digunakan untuk 
melakukan cleaning mesin produksi diolah (treatment) 
menggunakan sistem pengendapan dan filtrasi yang 
kemudian dapat digunakan kembali sampai dengan titik 
jenuh (TSD 5,596) sesuai persyaratan yang ditetapkan. 


3. Reuse 

Upaya reuse dilakukan dengan cara penggunaan 
kembali kaleng-kaleng tinta yang telah digunakan untuk 
menempatkan base ink dalam proses produksi Uang 
dan Kertas Berharga Non-Uang. Selain itu upaya reuse 
juga dilakukan dengan cara penggunaan pallet yang 
masih bisa digunakan untuk digunakan kembali sebagai 
wadah angkut limbah serta penggunaan kembali drum 
bekas dari Ugam sebagai tempat penampungan tinta 
netralisir. 


Sertifikasi di Bidang Lingkungan 


Peruri telah memperoleh sertifikat Sistem Manajamen 
Lingkungan Internasional ISO 14001:2004, sejak 6 
Maret 2013, dan sampai dengan 2016, Peruri telah 
berhasil mempertahankan sertifikat tersebut. Dengan 
mengimplementasikan standar ISO 14001:2004, 
membuktikan bahwa Peruri telah memiliki kebijakan, 
program, tujuan dan sasaran yang sesuai terhadap 
implementasi Sistem Manajemen Lingkungan termasuk 
di dalamnya upaya pemenuhan kepatuhan perundangan, 
pengendalian dampak lingkungan dan kegiatan audit 
internal sebagai upaya perbaikan berkelanjutan yang 
dievaluasi secara berkala dalam tinjauan manajemen. Pada 
2018, Peruri mengajukan update untuk ISO 14001:2004, 
menjadi ISO 14001:2015, yang bersamaan dengan audit 
eksternal pada Semester 2 2018. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Efficiency, Reuse and Recycle Efforts 


1. Efficiency 

Peruri carried out energy efficiency efforts by making 
watercool condensor chiller installation which able to 
save energy up to 50%. Besides that, efficiency was 
done by installing reactive power removal eguipment 
in electrical installation. The efficiency effort on clean 
water source done by using rain water and surface 
water which then used water treatment plant system for 
domestic needs and corporate activities support. 


2. Recycle 


Meanwhile for water waste recycling process 
implemented by using agua save and WTG management 
system. In water agua save installation which used for 
production machine cleaning treated by using deposition 
and filtration which could be used again until saturation 
point (TSD 5,5) based on reguirement set. 


3. Reuse 
Reuse efforts was made by re-using tint cans to put base 
ink in money and non-money security paper production. 
Besides that, the reuse effort was done by using the 
pallets which still could be used as waste transport 
containers and the reuse of drums from Ugam as the tint 
neutralizer container. 


Certificationin Environmental Field 


Peruri had obtained and succeeded in maintaining the 
International Environmental Management System Certificate 
ISO 14001:2004 since March 6, 2013 until 2016. Standard 
Implementation of ISO 14001:2004 proved Peruri had 
regulations, policies, programs, objectives, and goals which 
fit with environmental management system implementation, 
including the efforts to obligate legislation, environmental 
impact control and internal audit activity as the continuously 
improvement effort which evaluated periodically in 
management review. In 2018 Peruri proposed update from 
ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 in conjunction with 
external audit in second semester. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 327 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Tata Kelola Laporan 


Perusahaan Perusahaan Keuangan 


dan Direksi Manajemen 





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 


Corporate Social Responsibility 


Selain itu, Peruri juga berhasil memperoleh penghargaan 
Properda dari Provinsi Jawa Barat dengan predikat Biru 
(terbaik untuk kelas Properda) pada 26 Desember 2018. 
Audit untuk Properda tersebut akan rutin dilaksanakan 
setiap tahun pada Oktober-November oleh Kementrian 
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Untuk saat ini Peruri 
akan berusaha mengajukan Sertifikasi Proper dari Properda 
menjadi Propernas yang terdiri dari 2 penilaian Hijau dan 
Emas. 


KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 
(K3) 


Perusahaan menyadari sepenuhnya peran penting sumber 
daya manusia (SDM) guna menjamin keberlangsungan dan 
keberlanjutan bisnis Peruri. Seiring dengan perkembangan 
zaman yang berpengaruh terhadap tuntutan bisnis dan 
perubahan sosial ekonomi, perusahaan terus berupaya 
meningkatkan kualitas SDM sebagai aset terbesar 
perusahaan. 


Sebagai perusahaan yang mencetak uang kertas dan 
uang logam dan dokumen sekuriti lainnya tentu ada risiko 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dihadapi 
karyawan, masyarakat, para pemangku kepentingan 
dan lingkungan. Demi meminimalkan risiko ini, Peruri 
berkomitmen untuk mematuhi perundang-undangan dan 
persyaratan lainnya terkait keselamatan dan kesehatan 
kerja serta mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat 
kerja yang dituangkan dalam Kebijakan Sistem Manajemen 
Peruri. 


Kebijakan ini ditanda tangani oleh Direktur Utama pada 1 April 
2019, kemudian disosialisasikan kepada seluruh karyawan 
dan pemangku kepentingan di lingkungan perusahaan. 
Peruri juga berusaha untuk selalu meningkatkan kesadaran 
serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi 
karyawan dan pihak terkait guna menciptakan lingkungan 
kerja yang aman, selamat dan sehat. 


Peruri memiliki departemen pengamanan elektronik dan 
K3 yang bertanggung jawab untuk memastikan penerapan 
terhadap kepatuhan peraturan Perundang-undangan K3 
serta disiplin sistem manajemen K3. Tim Panitia Pembina 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P23K) yang diketuai 
oleh kepala Divisi Pengamanan Perusahaan dengan 
beranggotakan seluruh kepada divisi memiliki tugas untuk 
melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan 
K3 perusahaan. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Peruri had also succeeded in receiving properda award 
from West Java province with Blue Predicate, which meant 
the best for Properda Class, in Desember 26, 2018. Audit 
for properda was held annually in October-November 
by Ministry of Environment for West Java province. Now 
Peruri had applied for proper certification from Properda into 
Propernas which consisted of 2 ratings, Green and Gold. 


POLICIES OF WORK SAFETY AND HEALTH 


Corporate realized completely the important roles of human 
resources to ensure the sustainability of Peruri’s business. 
Along with the current development which effected the 
business demands and social and economic changes, 
corporate kept trying to improve the human resources as 
the corporate biggest asset. 


As the company which printed the coins, banknotes paper 
and other security document, of course there were safety 
and health risk faced by employees, societies, stakeholders, 
and environment. To minimize this risk, Peruri committed 
to obey the regulations and other requirements related to 
safety and health and prevent work accident and illness 
caused by work which poured into Peruri management 
system policies. 


The policies were signed by president director in April, 1st, 
2019, then socialized to all the employees and stakeholders 
in corporate environment. Peruri also tried to improve 
the awareness and provide the facilities for employees 
and related parties to create the safe, secure and healthy 
working environment. 


Peruri had electronic security department and K3 which 
responsible to ensure the implementation on the obedience 
on K3 regulations and legislation and the discipline of K3 
management system. Work safety and health coaching 
committee team/panitia pembina keselamatan dan 
kesehatan kerja (P23K) which lead by head of corporate 
security division and members are all the heads of division, 
to evaluate and supervise the corporate K3 implementation. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 


Tim P2K3 akan melaporkan secara rutin hasil evaluasi 
tersebut kepada direktur utama selaku penanggung jawab 
tertinggi penerapan K3 perusahaan. Pengendalian risiko K3 
dari setiap aktivitas baik produksi dan non produksi diatur 
lebih terperinci dalam prosedur identifikasi bahaya risiko 
K3 perusahaan. Risiko K3 yang dikendalikan mencakup 
pekerjaan yang dilakukan oleh internal maupun eksternal, 
seperti kontraktor, vendor dan mitra kerja lainnya. 


Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 
K3 meliputi pelaksanaan program mitigasi risiko K3, 
penyediaan sarana dan prasarana K3 yang sesuai dengan 
standar, peningkatan pengetahuan, kemampuan dan 
kesadaran karyawan melalui sosialisasi maupun pelatihan, 
evaluasi kepatuhan regulasi terkait K3, pengendalian 
operasional K3 di lingkungan kerja seperti safety patrol, pest 
control, pengukuran lingkungan kerja, sertifikasi peralatan 
kerja, evaluasi catering dan pelaksanaan rutin simulasi 
tanggap darurat berdasarkan risiko area kerja. 


Perusahaan juga secara konsisten menerapkan standar 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Internasional dan berhasil mempertahankan sertifikat 
OHSAS 18001:2007, sejak 2013, dari badan sertifikasi 
PT.SGS Indonesia. Tahun ini, perusahaan juga telah 
melakukan peningkatan kompetensi kepada para karyawan 
sebagai upaya untuk mempersiapakan upgrade sertifikasi 
OHSAS 18001:2007, menjadi ISO 45001:2018, yang 
direncanakan dilakukan pada 2020. 


Program Terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja 


Struktur P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja) 

Berdasarkan PERMENAKER RI Nomor: PER.04/ 
MEN/1987, tentang Panitia Pembina Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja serta tata cara penunjukan ahli 
keselamatan kerja, setiap tempat kerja dimana pengusaha 
atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih wajib 
membentuk P2K3. Peruri memiliki struktur organisasi 
P2K3 yang telah disahkan berdasarkan surat keputusan 
Nomor: SKEP-430/VI/2016, tentang Susunan Panitia 
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 


Berikut adalah susunan Tim P2K3 Inti di Peruri: 
1. Penanggungjawab : Direktur Utama 


2. Pembina : Direktur Sumber Daya Manusia 
dan Umum 

3. Ketua : Kepala Divisi Pengamanan 
Perusahaan 

4. Wakil Ketua : Kepala Risk Management 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





P2K3 team reported routine evaluation report to president 
director as the person who has the highest responsibility of 
corporate K3 implementation. K3 risk control from every 
activity, such as production and non-production was set 
in more detailed on corporate K3 risk danger identification 
procedures. K3 risk controlled included the works done 
by internal and external, such as contractors, vendors and 
other work partners. 


In general, the corporate social responsibility on K3 included 
K3 risk mitigation program, providing K3 facilities according 
to the standards, knowledge improvement, employees’ 
awareness through socialization and trainings, evaluation of 
K3 regulation obedience in work environment, such as safety 
patrol, pest control, work environment measurements, the 
work tool certification, catering evaluation and emergency 
response simulation routine implementation based on work 
area risk. 


Corporate also consistently implemented the International 
Safety and Health Management System and succeed to 
maintain OHSAS 18001:2007 certification since 2013 
from certification agency, PT.SGS Indonesia. This year, 
the corporate had improved the employees competency 
to prepare OHSAS 18001:2007 certification into ISO 
45001:2013 certification which planned in 2020. 


Program Related to Work Safety and Health 


Work Safety and Health Coaching Commitee 

Based on PERMENAKER RI No. PER.04/MEN/1987, 
about Work Safety and Health Coaching Commitee and 
appointment procedures of work safety expert in each 
working place where employer or management employed 
more than 100 people must form P2K3. Peruri has P2K3 
organization Structure which has legalized based on the 
decree no. SKEP-430/VI/2016, about the committee 
composition of work safety and health coaching 
committee in Peruri. 


List below are the composition of core P2K3 team inPeruri: 
1. Person in Charge : President Director 


2. Coach : Human Resources and 
General Director 
3. Head : Head of Corporate Security 
Division 
4. Vice : Head of Risk Management 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Analisis dan 


Pembahasan pendukung Tata Kelola Laporan 


Perusahaan Keuangan 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


dan Direksi Manajemen 





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 


Corporate Social Responsibility 


5. Sekretaris : Kepala Departemen 
Pengamanan Elektronik dan K3 
6. Perwakilan anggota: 

* Kepala Biro Kebijakan Perusahaan. 

e Kepala Departemen Fasilitas Umum dan 

Lingkungan. 

* Kepala Seksi K3 dan Pemadam Kebakaran. 

* Kepala Seksi Pelayanan Karyawan. 

“Ahli K3 Umum Perusahaan. 


Pemenuhan Peraturan Perundangan Terkait K3 
Departemen Pengamanan Elektronik (Pamlek) dan 
K3, Divisi Risk Management serta unit kerja terkait, 
bekerjasama melakukan identifikasi dan evaluasi 
kepatuhan terhadap peraturan perundangan setingkat 
undang-undang sampai dengan peraturan daerah serta 
persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3. 


Sepanjang 2018, Peruri menindaklanjuti dan memperbaiki 
hasil gap analysis yang telah dilakukan pada tahun 
sebelumnya guna mempersiapan sertifikasi sistem 
manajemen K3, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 50 Tahun 2012. 


Peningkatan Kompetensi Karyawan Terkait K3 

Demi terlaksananya program K3 yang tepat dan efisien, 
diperlukan peningkatan kompetensi terkait K3 tidak hanya 
khusus untuk personil yang berada di unit K3, tetapi juga 
bagi seluruh karyawan. Berkaitan dengan hal tersebut, 
setiap tahun perusahaan melakukan upaya pemenuhan 
kompetensi K3 untuk karyawan. 


Hingga 2018, Peruri telah memiliki personil yang 
tersertifikasi Ahli K3 Umum sebanyak 19 orang, 7 personil 
merupakan karyawan yang bertugas di Seksi K3 dan 
pemadam kebakaran dan lainnya merupakan perwakilan 
dari unit-unit kerja yang memiliki risiko kerja yang cukup 
tinggi berdasarkan hasil asesmen risiko K3 perusahaan. 


Selanjutnya karyawan akan diberikan pelatihan guna 
menunjang aktivitas kerja dan fungsi dan tanggung jawab 
unit K3 seperti pelatihan sistem manajemen K3, pelatihan 
ahli K3 lingkungan kerja, serta pelatihan food safety. Pada 
bulan K3, Peruri melakukan beberapa kegiatan seperti: 
1. Pelatihan pemadaman api yang dilaksanakan pada 
22 Maret 2018, dengan jumlah peserta sebanyak 20 
orang. 
2. Pelatihan P3K yang tersertifikasi kementerian 
ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada 5 — 6 April 
2018, dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





: head of Electronic and K3 
Department 
6. Member representations: 
* Head of Corporate Policies Bureau. 
Head of General Facilities and Environment 
Departement. 
Head of K3 and Firefighter Section. 
Head of Employees Services Section. 
Corporate General K3 Expertise. 


5. Secretary 


Fulfillment of Legislation Related to K3 

Pamlek Department (Pamlek maksudnya???) and K3, 
risk management and compliance and related work 
unit cooperated to identify and evaluate the obedience 
on legislation from constitutional level until the local 
regulations and other requirements related to K3. 


During 2018, Peruri followed up and fix gap analysis result 
which had done a year before to prepare K3 management 
system, according to government decree no. 50 year 
2012. 


Employees Competency Related to K3 Improvement 
In order to the right and efficient implementation of K3 
program, competency related to K3 improvement needed 
not only for the personnel in K3 unit but also to all the 
employees. Related to that, every year the corporate did 
the effort to implement K3 competency of employees. 


Until 2018, Peruri had 19 certifies personnels, 7 personnels 
are the employees which assigned in K3 section and 
firefighters, and the others are the representative of work 
units, which has the highest work risk based on corporate 
K3 risk assessment results. 


Then, the employees had given trainings to support work 
activities, function and K3 unit responsibilities , such as 
K3 management system, work environment K3 expert 
training, food safety training. In 2018, Peruri K3 held 
several activities, such as: 
1. Fire outage training was held in 22th March 2018, 
with 20 participants. 


2. First Aid Training, certified by Labor Ministry which 
held on 5th — 6th April 2018, with 24 participants. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 


3. Lomba cerdas cermat yang dilaksanakan pada 1 
Maret 2018, dengan jumlah peserta sebanyak 40 tim 
yang masing-masing tim nya terdiri dari 3 orang. 

4. Lomba pemadaman api yang dilaksanakan pada 8 
Maret 2018, dengan jumlah peserta sebanyak 28 tim 
yang masing-masing tim nya terdiri dari 5 orang. 

5. Seminar K3 yang dilaksanakan pada 15 Maret 2018, 

dengan jumlah peserta sebanyak 110 orang. 

Pelatihan Ahli Hygiene Muda (HIMU). 

7. Sertifikasi keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP). 


D 


Peningkatan Kesadaran Karyawan Terkait K3 

Salah satu faktor penting tegaknya kedisiplinan karyawan 
akan K3 adalah kesadaran dari masing-masing individu 
untuk menegakan K3 bagi dirinya sendiri, sehingga 
keselamatan kerja tidak dipandang sebagai kewajiban 
saja, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Prioritas penerapan 
K3 Peruri selaras dengan filosofi K3, yaitu memberikan 
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para 
karyawan dalam menjalankan pekerjaannya, dengan cara 
meningkatkan kesadaran karyawan pentingnya K3. 


Oleh karena itu, Peruri secara konsisten melakukan 
sosialisasi K3 kepada seluruh unit kerja sepanjang 
2018. Sosialisasi yang dilakukan diantaranya tentang 
pentingnya implementasi K3 berupa video does and 
don't yang ditayangkan di setiap gedung, pengumuman 
kewajiban kepatuhan K3 melalui sistem public address 
setiap hari, seminar awareness K3, sosialisasi area 
merokok pada masing-masing unit kerja dan perlombaan 
cerdas cermat K3. 


Pelaksanaan Safety Patrol 

Program safety patrol merupakan salah satu cara untuk 
memantau implementasi K3 di masing-masing unit kerja. 
Tim unit K3 melaksanakan safety patrol minimal sebulan 
sekali ke area produksi sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan. Hasil safety patrol akan dilaporkan kepada unit 
kerja terkait dan manajemen untuk selanjutnya dilakukan 
tindakan perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian. 


Pengukuran Kebisingan dan 
Lingkungan Kerja 

Salah satu metode untuk memantau kondisi K3 lingkungan 
kerja agar selalu aman dan tidak menyebabkan penyakit 
akibat kerja (PAK) ialah dengan melakukan pengukuran 
Indeks Suhu Bola Basah (ISBB) di lingkungan kerja, 
analisa udara ambient, kebisingan dan pencahayaan 


Pencahayaan 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





3. Quiz of K3 knowledge was held in 1st March 2018, 
with 40 teams participated, each team consisted of 
3 participants. 

4. Competition of fire outage was held in 8th March 
2018, with 28 teams participated and each team 
consisted of 5 participants. 

5. K3 Seminar was held in 15th March 2018, with 110 

participants. 

Young Hygiene Expert Training (HIMU). 

7. Expertise certification from Profession Certification 
National Agency (BNSP). 


D 


Improving the Employees Awareness Related to K3 
One of important factors to maintain the employee 
discipline on K3 is the awareness of each employee to 
implement K3 for himself or herself, so the work safety 
was not seen as the obligation, but also the need. Peruri 
K3 implementation priority was in line with K3 phylosophy, 
to give safety protection and work health for employees in 
doing their job, by improving the employee awareness on 
the importance of K3. 


Because of that, Peruri consistently carried out K3 
socialization to all work units during 2018. The socialization 
was about the importance of K3 implementation by airing 
video does and don’t in every building, K3 obligation 
announcement through public address system every day, 
K3 awareness seminar, socialization of smoking area in 
each work unit and the K3 knowledge quiz. 


Noise Measurement and Lighting in Work Environment 
Safety patrol Program is one of ways to monitor K3 
implementation in each work unit. K3 unit team carried 
out safety patrol at least once a month to production area 
according the schedules set. Safety patrol result will be 
reported to related work unit and management, and then 
the corrective actions will be made if there is unconformity. 


Noise Measurement and Lighting in Work Environment 
One of the method to control K3 condition in work 
environment so the condition will always be save and not 
causing the illness because of work/penyakit akibat kerja 
(PAK) is by measuring the wet ball temperature index/ 
index suhu bola basah (ISBB) in work environment, air 
ambient analysis, noises and work area lighting. This 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Analisis dan 


Pembahasan pendukung Tata Kelola Laporan 


Perusahaan Keuangan 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


dan Direksi Manajemen 





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 


Corporate Social Responsibility 


area kerja. Program K3 ini dilakukan setahun sekali, 
khususnya di area produksi. Unit K3 bekerjasama 
dengan PT Sucofindo melakukan pengukuran tersebut. 
Dalam pengukuran analisa udara ambient, faktor-faktor 
yang diukur antara lain kadar debu total, hidrokarbon, 
dan tingkat kebauan (amonia, gas hidrogen sulfida). 
Hasil pengukuran dan rekomendasi akan ditindaklanjuti 
sebagai program K3 perusahaan. 


Sertifikasi Alat 

Unit K3 bekerja sama dengan perusahaan jasa K3 
(PJK3) untuk melakukan sertifikasi peralatan operasional 
penunjang produksi. Sertifikasi ini dilakukan setahun sekali 
yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kelayakan 
alat operasional yang digunakan agar tidak mengancam 
keselamatan operator dan pekerja di sekitarnya. Pada 
saat proses sertifikasi alat berlangsung, tim unit K3 
berkoordinasi pula dengan tim unit pemeliharaan 
mesin dan tim dari area kerja yang bersangkutan. Alat 
operasional yang disertifikasi tersebut antara lain; 


Alat operasional yang disertifikasi tersebut antara lain; 
Forklift. 

Hoist/Crane. 

Bejana tekan. 

Instalasi penyalur petir. 

Instalasi listrik. 

Genset / motor diesel pembangkit listrik . 

Lift. 


NO AF ON > 


Evaluasi Katering 

Demi menjamin keamanan dan kebersihan makanan 
katering yang dikonsumsi seluruh karyawan, unit K3 
memiliki program evaluasi katering yang dilakukan 
setiap enam bulan sekali. Evaluasi ini dilakukan di 
setiap katering yang menjadi rekanan Peruri. Tim unit K3 
bersama dengan perwakilan dari departemen pengadaan 
melakukan kunjungan langsung ke tempat operasional 
masing-masing katering, kemudian melakukan observasi 
tempat, peralatan dan proses operasional katering 
sesuai dengan petunjuk persyaratan peraturan menteri 
kesehatan nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011, tentang 
higiene sanitasi jasa boga. 


Hasil dari evaluasi ini selanjutnya dilaporkan kepada pihak 
terkait untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang 
telah diberikan. Hasil laporan ini juga akan digunakan 
sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan atau 
memberhentikan sebagai rekanan katering. Pada 2018, 
tim K3 melaksanakan evaluasi katering pada 16 April 
2018, di Karawang dan 19 April 2018, di Jakarta. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





K3 program was carried out once a year especially in 
production area. K3 unit worked with PT Sucofindo to 
do the measurement. In measuring ambient air analysis, 
the factors measured are the total dust content, hydro 
carbons, level of smell (amonia, gas, hydrogen sulfida). 
The results of measurement and recommendation will be 
follow up as the corporate K3 program. 


Tool Certification 

K3 unit cooperated with the K3 services company/ 
perusahaan jasa K3 (PJK3) to do certification of operational 
tools which support production. This certification was done 
once a year to ensure the security and feasibility of the 
tools so the tools do not threat the safety of the operator 
and employees near the tools. During the tool certification 
K3 unit team coordinated with machine maintenance unit 
team from the work area concerned. 


The tools which had certified such as; 
1. Forklift. 

Hoist/Crane. 

Pressure vessel. 

Lightening distributor installation. 

Electric installation. 

Generator set/ power plants. 

Lift. 


NORD 


Catering Evaluation 

To guarantee the security and cleanliness of catering 
consumed by all employees, K3 unit had catering 
evaluation program which done once in 6 month. This 
evaluation was done in all Peruri’s business partnership 
caterings. K3 unit team together with the representative 
of precurement department visited directly the catering 
operational places, then observe the places, tools and 
catering operational based on instruction requirements 
in ministry of health decree no. 1096/MENKES/PER/ 
VI/2011, about the good food service higiene and 
sanitation. 


The results of this evaluation then reported to the related 
parties to be follow up based on the recommendation 
given. This report will also be the consideration to 
continue or stop the catering partnership. In 2018 K3 
team carried out catering evaluations April 16th, 2018, in 
Karawang and April 19th, 2018, in Jakarta. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 


Penyediaan Sarana Alat Pelindung Diri (APD) 

Peruri berkomitmen untuk mencegah terjadinya 
kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK), 
dengan menyediakan alat pelindung diri bagi setiap 
pegawai yang tertuang dalam surat keputusan Nomor: 
SKEP-245/IV/2008, tentang Standar Alat Pelindung Diri 
Pegawai Perum Peruri, yang kemudian akan dilakukan 
revisi pada 2019, sesuai dengan kondisi bahaya risiko 
terbaru di area kerja. 


Berikut beberapa Alat Pelindung Diri yang disediakan 
oleh perusahaan: 
1. Helm. 
Penutup muka (face shiela). 
Kacamata. 
Google. 
Earplug. 
Earmuff. 
Masker debu. 
Masker kimia. 
9. SCBA (Self Contained Breathing Apparatus). 
10. Sarung tangan kulit. 
11. Sarung tangan tahan panas dan tahan api. 
12. Sarung tangan karet. 
13. Sarung tangan kaos. 
14. Sarung tangan elektrikal. 
15. Sepatu safety. 
16. Sepatu boot. 
17. Baju tahan api. 
18. Baju tahan panas. 
19. Apron. 
20. Sweater. 
21. Back support. 
22. Supporter bike. 
23. Safety belt dan body harness. 


ONAaAAWD 


Penyediaan Tanda dan Rambu K3 

Setiap orang yang berada di area Peruri wajib memahami 
atau paling tidak mengetahui aspek K3 yang ada di 
wilayah perusahaan. Salah satu cara untuk membantu 
menanamkan pemahaman mengenai aspek K3 adalah 
dengan menempelkan tanda dan rambu K3 di setiap area 
kerja. Unit K3 menyediakan, memasang dan memeliharan 
tanda dan rambu K3 di area Peruri. 


Tanda dan rambu K3 tersebut antara lain: 
1. Rambu alat pelindung diri (APD). 

Tanda bahaya bahan kimia. 

Tanda alat pemadam api ringan. 

Tanda jalur evakuasi. 

Tanda arah parkir. 

Lain-lain. 


pDOPON 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Provision of Personal Protective Eguipment Facility/ 
Alat Pelindung Diri (APD) 

Peruri committed to prevent the work accidents and 
illness caused by work, by providing personal protective 
equipment for every employment which is poured on 
decree no. SKEP-245/IV/2008, about Peruri’s employees 
personal protective equipment standard and will be 
revised in 2019, based on the newest risk dangerous 
condition in the work area. 


These followings are several personal protective 

equipment provided by corporate: 
1. Helmet. 

Face shield. 

Spectacles. 

Google. 

Earplug. 

Earmuff. 

Dust Mask. 

Chemical Mask. 

9. SCBA (Self Contained Breathing Apparatus). 

10. Leather gloves. 

11. Heat and Fire resistant gloves. 

12. Rubber gloves. 

13. Cloth gloves. 

14. Electrical gloves. 

15. Safety shoes. 

16. Safety boots. 

17. Fire resistant clothes. 

18. Heat resistant clothes. 

19. Apron. 

20. Sweater. 

21. Back support. 

22. Supporter bike. 

23. Safety belt and body harness. 


DADUSON 


Provision of K3 Signs 

Every people around the Peruri area must understand 
or at least know the K3 aspects in Peruri area. One of 
the way to instill the understanding on K3 aspects is by 
pasting K3 signs in every work area. K3 unit provided, 
installed and maintained the K3 signs in Peruri Area. 


The K3 signs, such as: 
1. Personal protective eguipment sign (APD). 
Chemical Hazard Sign. 
Light fire distinguisher Sign. 
Evacuation path Sign. 
Parking Direction Sign. 
Etc. 


IR PN 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Analisis dan 


Pembahasan pendukung Tata Kelola Laporan 


Perusahaan Keuangan 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


dan Direksi Manajemen 





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 


Corporate Social Responsibility 


Pest Control dan Fogging 

Setiap tahun unit K3 membuat program pest control dan 
fogging di area perusahaan dan rumah dinas, dengan 
pemberian pengumpan tikus di area kerja tertentu sesuai 
dengan permintaan unit kerja. Unit K3 menganggarkan 
biaya khusus untuk penyediaan pengumpan tikus setiap 
tahun sehingga unit kerja dapat memintanya sewaktu- 
waktu jika diperlukan. Pelaksanaan fogging dilakukan 
setiap Juni dan Desember di area perusahaan dan rumah 
dinas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, akan 
tetapi jika terdapat endemic akan dilakukan fogging 
tambahan. 


Struktur Organisasi Tanggap Darurat 

Untuk menyempurnakan jalur komunikasi dan koordinasi 
yang efektif ketika terjadi keadaan darurat, Peruri telah 
merevisi SKEP sruktur organisasi tanggap darurat dalam 
Surat Keputusan Nomor: SKEP-1029/X11/2017, tentang 
Penyempurnaan Struktur Organisasi Tanggap Darurat 
Perum Percetakan Uang RI. Dalam SKEP tersebut 
tertulis tugas dan wewenang setiap penanggung jawab/ 
koordinator sebagai pedoman kerja saat terjadi keadaan 
darurat. 


Perencanaan Dan Pelaksanaan Simulasi Tanggap 
Darurat (Termasuk Pelatihan Alat Pemadam Api 
Ringan, Hydrant, dll) 

Setiap karyawan diharuskan dapat mengerti dan 
memahami bagaimana cara penanggulangan keadaan 
darurat seperti kebakaran, ledakan, tumpahan bahan 
kimia, keracunan, huru-hara, dan sebagainya di 
perusahaan, untuk mengurangi besarnya kerugian. Salah 
satunya dengan melakukan simulasi tanggap darurat. 


Program ini dilakukan setahun sekali di area yang 
berbeda. Unit K3 bekerjasama dengan unit pemadam 
kebakaran melaksanakan kegiatan simulasi tanggap 
darurat dengan melibatkan area kerja bersangkutan 
yang menjadi lokasi kegiatan tersebut maupun dengan 
pihak eksternal jika diperlukan. Kegiatan simulasi 
ini akan didokumentasikan baik dengan video, foto 
maupun pencatatan yang kemudian akan dievaluasi 
keefektivitasannya sesuai dengan prosedur tanggap 
darurat yang ada. Hasil evaluasi ini kemudian dijadikan 
pertimbangan untuk perbaikan selanjutnya dan dilaporkan 
kepada pihak terkait. Pelaksanaan simulasi tanggap 
darurat dilaksanakan di gedung percetakan uang kertas 
pada 5 Desember 2018. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Pest Control and Fogging 

Every year, K3 unit carries out pest control and fogging 
program in corporate area and official residents, by 
feeding the rats in certain work area according to the 
work unit demand. K3 unit planned special budget for 
provision of rat feed every year so the work units could 
ask for it everytime they needed. The fogging was held 
every June and December in corporate areas and official 
residences based on shcedules set, but if the endemic 
happened, the additional fogging will be done. 


Organization Structure of Emergency Response 

In perfecting communication lines and effective 
coordination when the emergency took place, Peruri had 
revised the SKEP of organization structure of emergency 
reports in the decree no. : SKEP-1029/X11/2017, about 
the perfecting organization structure of Peruri emergency 
response, Written assignments and authority of each 
person in charge/ coordinator as the work guidelines 
during emergency condition. 


Planning and Simulation Implementation on 
Emergency Response (including Light Fire 
Distinguisher Training, Hydrant training, etc) 

Every employee must understand and comprehend 
handling emergency condition such as fire, explosion, 
chemical spill, poisoning, riots, etc in the corporate, to 
reduce the loss. One of the way is to do the emergency 
response simulation. 


This program is held every once a year. K3 unit worked 
together with firefighter unit to carry out emergency 
response simulation by involving the work area which the 
simulation took place or with the external party if needed. 
This simulation will be documented by videos, photos and 
notes and the effectiveness willl be evaluated according to 
the related emergency response. The evaluation response 
will become the consideration to the next improvement and 
reported to the related party. The emergency response 
simulation was held in Banknotes printing building in 5th 
December 2018. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 


Dokumentasi dan Investigasi Kecelakaan Kerja 

Unit K3 mencatat semua kejadian kecelakaan yang terjadi 
pada karyawan baik yang terjadi di dalam perusahaan 
maupun kecelakaan lalu lintas pada saat karyawan 
berangkat maupun pulang bekerja. Setiap kecelakaan 
yang terjadi di dalam perusahaan akan diinvestigasi 
oleh tim K3 untuk kemudian dicari akar penyebabnya. 
Hasil investigasi tersebut akan dievaluasi dan diberikan 
rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan pencegahan 
selanjutnya. Dokumentasi kecelakaan kerja tersebut 
juga akan dilaporkan kepada dinas tenaga kerja dan 
transmigrasi Kabupaten Karawang bersama dengan 
laporan triwulan P2K3. 


Program Bulan K3 Nasional 

Bulan K3 Nasional diperingati setiap 12 Januari — 
12 Februari setiap tahunnya. Peruri berpartisipasi 
untuk turut menyukseskan bulan K3 nasional dengan 
menyelenggarakan beberapa program, yang diharapkan 
mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran setiap 
karyawan terhadap penerapan K3 di tempat kerja. 


Program-program yang telah dan akan dilaksanakan 
pada bulan K3 diantaranya: 
1. Pemasangan spanduk bulan K3. 
2. Diklat pemadaman api menggunakan karung goni, 
APAR dan hydrant. 
3. Diklat P3K. 
4. Lomba pemadaman api menggunakan APAR dan 
hydrant. 
5. Lomba penerapan 5R. 
6. Lomba cerdas cermat K3, dan lain-lain. 


Sertifikasi di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Peruri telah memperoleh sertifikat Sistem Manajamen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001:2007, 
sejak 20 Maret 2013, dan mampu mempertahankannya 
hingga 2018. Implementasikan standar OHSAS 18001: 
2007, membuktikan Peruri telah memiliki kebijakan, 
program, tujuan dan sasaran yang sesuai terhadap 
implementasi sistem manajemen K3 termasuk didalamnya 
upaya pemenuhan kepatuhan perundangan, pengendalian 
risiko K3 dan kegiatan audit internal sebagai upaya 
perbaikan berkelanjutan yang dievaluasi secara berkala 
dalam tinjauan manajemen. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Documentation and Work Accident Investigation 

K3 unit recorded all accidents happened to the employees, 
inside the corporate, or the traffic accident on the way 
to work or on the way home from work. Every accident 
happened inside the corporate will be investigated by 
K3 team to find the cause. The investigation report 
will be evaluated and given the recommendation for 
the improvement action and for the next prevention. 
Documentation of work accident also will be reported 
to labor and transmigration district office of Karawang 
together with the P2K3 quarterly report. 


National K3 Month Program 

National K3 Month Program commemorate is every 12th 
January -12th February. Peruri participated to succeed 
the national K3 month by holding some programs, which 
expected to improve the obedience and awareness of 
every employee in implementation of K3 in working place. 


The existed programs and the program that will be 
held,such as: 

1. Installation of K3 Month Banners. 

2. Training of Fire Outage using gunny sack, APAR and 
hydrant. 
First Aid Trainning. 
Fire Outage competition using APAR and hydrant. 
Implementation of 5R competition. 
K3 related Quiz, etc. 


paru 


Certification in Work Safety and Work Health Field 
Peruri had received certificate of Safety Management 
System and Work Health OHSAS 18001:2007, since 20th 
March 2013, and was able to maintain it until 2018. Standard 
implementation OHSAS 18001: 2007, proved Peruri 
had own policies, programs, objectives in according to K3 
management system implementation, including the efforts 
of obedience to legislation, K3 risk control and internal audit 
activities as the efforts to continous improvement, which 
evaluates periodically in management overview. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Tata Kelola Laporan 


Perusahaan Perusahaan Keuangan 


dan Direksi Manajemen 





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 


Corporate Social Responsibility 


Biaya Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Pada 2018, total biaya yang dikeluarkan Peruri dalam 
menjalankan komitmen perusahaan terkait K3 adalah 
sebesar Rp 992.054.875,00 (diluar biaya kesehatan). 


TANGGUNG JAWAB PADA PELANGGAN 


Bentuk tanggung jawab terhadap pelanggan yang dilakukan 
oleh Perusahaan adalah menyediakan layanan informasi 
pelanggan mengenai Perusahaan, pusat pelayanan 
pelanggan, serta program peningkatan layanan. 


Selain pelanggan langsung seperti instansi pemerintah 
yang melakukan pemesanan, Peruri melihat masyarakat 
Indonesia sebagai The Ultimate Customer yang mesti 
dipenuhi kebutuhannya dengan penuh tanggung jawab. 
Oleh karena Peruri memastikan bahwa produk security 
yang dihasilkannya, terutama uang kartal, senantiasa 
memiliki kualitas terbaik. 


Dalam melaksanakan pencetakan produk uang kartal, 
Peruri menerapkan sistem pengendalian yang ketat 
sehingga menghasilkan produk dengan tingkat kerusakan 
(incshiet) serendah mungkin. Tingkat kerusakan ini diukur 
dengan mengunakan metode khusus. 


Pada 2018, standar inschiet / hasil cetak tidak sempurna 
uang kertas rupiah yang telah ditentukan oleh Bank 
Indonesia sebesar 5,41%. 


Kesehatan dan Keselamatan Konsumen 


Produk yang dihasilkan Peruri bukan merupakan produksi 
untuk keperluan konsumsi ataupun produk yang dapat 
membahayakan penggunanya. 


Informasi Barang dan Jasa 


Produk yang paling banyak dihasilkan oleh Peruri adalah 
uang kertas. Sebagaimana diketahui, saat ini masih ada 
pihak-pihak yang mengambil keuntungan untuk melakukan 
kecurangan dengan mencetak uang palsu. 


Dalam konteks ini, peran mensosialisasikan produk uang 


kertas yang diproduksi oleh Peruri sebagian besar dilakukan 
oleh Bank Indonesia sebagai pemesan dan pendistribusi 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Implementation Cost of Work Safety and Work Health 
In 2018, total cost incurred by Peruri in implementing 
corporate commitment related to K3 was Rp 992.054.875,00 
(this data excludes health cost). 


RESPONSIBILITY TO CUSTOMERS 


Peruri fulfils its responsibility to customers by providing all 
information about the Company, running a customer service 
center and running service improvement programs. 


Apart from direct customers such as the government 
institutions that give orders for printing, Peruri sees the 
Indonesian people as the ultimate customers whose need 
mus be met responsibly. That’s why Peruri ensures that the 
security products it produces, especially the banknote, are 
always of the best quality. 


In printing the currency products, Peruri applies a strict 
control system to produce products with the lowest level of 
damage (incshiet) possible. Peruri uses a special method to 
measure the damage. 


In 2018, the inschiet standard/printout was incomplete in 
rupiah banknotes determined by Bank Indonesia at 5.41%. 


Consumer Health and Safety 


Peruri produces product that are not for consumption 
purpose nor products that cause hazards to the users. 


Information on Goods and Services 


The most products produced by Peruri are paper money. 
As is known, currently there are unresponsible parties who 
would take advantage by printing counterfeit money. 


In this context, the role of socializing the banknotes produced 
by Peruri is largely the task of Bank Indonesia as the party 
that makes order for the money printing and distributes the 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 


produk. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat luas 
melalui berbagai media yang ada, baik itu media masa 
seperti televisi dan radio serta media cetak, maupun media- 
media online serta situs resmi Bank Indonesia. 


Layanan Informasi 


Layanan informasi pelanggan dapat diakses melalui website 
ataupun dengan menghubungi kontak berikut: 


Jl. Palatehan Nomor 4, Kebayoran Baru Blok K-V 
Jakarta Selatan 12160 Indonesia 


Telepon : +6221 7395000 
Faks. : +6221 7221567 
Website : www.peruri.co.id 
Email : contact @peruri.co.id 


Pusat Pengaduan Pelanggan 


Peruri telah membentuk pusat pengaduan pelanggan yang 
dapat diakses melalui beberapa saluran antara lain: 


* Website Peruri via “Kontak Kami”. 

* Email Peruri: contact @peruri.co.id. 

Mekanisme Keluhan Pelanggan 

Perusahaan akan memberikan respon terhadap pengaduan 
keluhan yang masuk melalui surat resmi, faksimili dan 


telepon yang ditujukan kepada Direktur Pengembangan 
Usaha. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





money. Bank Indonesia socializes how to tell fake money 
to the public via various media that include mass media 
such as television, radio and print media and online media 
including the official website of Bank Indonesia. 


Information Service 


Customers can access information about Peruri by 
contacting the following address: 


Jl. Palatehan Nomor 4, Kebayoran Baru Blok K-V 
South Jakarta 12160 Indonesia 


Phone : +6221 7395000 

Fax. : +6221 7221567 
Website : www.peruri.co.id 
Email : contact@ peruri.co.id 


Customer Complaint Center 


Peruri has established a customer complaint center that can 
be accessed through several channels including: 


* Peruri Website via “Contact Us”. 

* Peruri Email: contact@peruri.co.id. 

Customer Complaint Mechanism 

The Company will respond to complaints submitted through 


formal letters, facsimile and phone calls that are addressed 
to the Director of Marketing and business development. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 337 





Eaporan Analisis dan 


Profil Dewan Pendukung Tata Kelola Laporan 


Pembahasan 


f Bisnis Perusahaan Keuangan 
Manajemen 9 


Perusahaan Pengawas 
dan Direksi 





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 


Corporate Social Responsibility 


Data Keluhan Pelanggan Customer Complaints Data 
Pada 2018, terdapat 42 kali keluhan dari pelanggan. Keluhan By 2017, there were 60 complaints from customers that are 
tersebut terbagi menjadi 5 kelompok sebagai berikut: divided into 5 groups as follows: 
Pelanggan Total Keseluruhan 
Customer Grand Total 
Bank Indonesia I Bank Indonesia 4 





Ditjen Pajak | Directorate General of Taxes 











Ditjen Bea Cukai | Directorate General of Customs and Excise 14 
Medco E&P Natuna Ltd | Medco E&P Natuna Ltd 1 
Postal Services Department | Postal Services Department 1 





= 


Direktorat Metrologi | Directorate of Metrology 
























































Inland Revenue Department | Inland Revenue Department 3 
Nepal Rastra Bank | Nepal Rastra Bank 3 
PT. Pos Indonesia | PT. Pos Indonesia 1 
BKKBN | BKKBN 2 
PELNI | PELNI 1 
Lemhanas RI | Lemhanas RI 1 
Departemen Imigrasi dan Emigrasi | Department of Immigration and Emigration 1 
Sucofindo | Sucofindo 1 
Jumlah | Total 42 
Total Keseluruhan 
Penyebab Masalah I Cause Grand Total 

Cetak | Print 4 
Kualitas Bahan Baku | Materials Quality 

Pengiriman (Terlambat Kirim) | Delivery 14 
Prepress | Prepress 4 
Verifikasi | Verification 1 
Jumlah | Total 42 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | Corporate Social Responsibility 





PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA 
LINGKUNGAN 


Partnership and Community Empowerment Program 


ah ta a ~=- —— 








PERURI MEMBERIKAN BERBAGAI FASILITAS KEPADA PELAKU USAHA DI LINGKUNGAN SEKITAR 
DAN MENDORONG MEREKA AGAR DAPAT BERKEMBANG PESAT, MAMPU BERDIRI DI ATAS KAKI 
SENDIRI DAN PADA GILIRANNYA MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP MASYARAKAT. 


Peruri continues to provide a wide range of facilities to small businesses in the surrounding and so they can 
develop further, become self reliant and eventually make meaningful contribution to the society. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 339 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Tata Kelola Laporan 


Perusahaan Perusahaan Keuangan 


dan Direksi Manajemen 





PROGRAM KEMITRAAN 


Partnership Program 


Sebagai BUMN, perusahaan memiliki komitmen untuk terus 
berpartisipasi mengembangkan dan membina usaha kecil 
dan menengah (UKM), serta membantu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam 
melaksanakan bakti untuk Indonesia unit kerja PKBL 
memiliki visi untuk menjadi penyedia layanan UKM dan 
mewujudkan masyarakat di sekitar perusahaan yang 
mandiri dan berwawasan lingkungan. 


Dasar Pelaksanaan PKBL 


Landasan hukum pelaksanaan PKBL mengacu pada 
peraturan dan ketentuan sebagai berikut: 


a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 
PER-02/MBU/7/2017, pada 5 Juli 2017, tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor 
PER-09/MBU/07/2015, tentang Program Kemitraan dan 
Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. 

b. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 
S-52/MBU/01/2018, pada 22 Januari 2018, perihal 
Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018 Perum Percetakan 
Uang RI (Peruri). 

c. Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-1/1/2017, pada 
24 Januari 2017, tentang Pedoman Corporate Policy 
Manual (CPM) dan Operation Manual pada bagian 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. 


Struktur Organisasi PKBL 


Struktur organisasi PKBL adalah sebagai berikut: 


As a State Owned Enterprise, Peruri is committed to 
actively participate in developing and fostering small and 
medium enterprises (SMEs) and also helping to improve 
the community welfare through various activities in the 
partnership and community empowerment program (PKBL). 
In carrying out its service for the country, PKBL work 
unit has a vision to become an SME service provider for 
surrounding community so they can become self-reliant and 
environmentally concerned. 


Basis of PKBL Implementation 


Landasan hukum pelaksanaan PKBL mengacu pada 
peraturan dan ketentuan sebagai berikut: 


a. Regulation of SOE Minister No. PER-02/ MBU/7/2017, 
dated July 5, 2017, on the Second Amendment to 
Regulation of SOE Minister No PER-09/MBU/07/2015 
on Partnership and Community Empowerment Program 
for State Owned Enterprises. 

b. Letter of the SOE Minister Number S-52/MBU/01/2018 
dated 22 January 2018 on Approval and Ratification of 
Peruri’s Work Plan and Budget (RKAP) for Fiscal 2018. 


c. The Decree of Board of Directors No KEP-1/1/2017 dated 
January 24, 2017 on Guidelines for Corporate Policy 
Manual (CPM) and Operations Manual on Partnership 
and Community Empowerment Program. 


Structure of PKBL 


The organizational structure of PKBL are: 


Direktur Keuangan 
Finance Director 


Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
Partnership and Community Empowerment 
Program 


Koordinator Penelitian dan 


Koordinator Sekretariat 
Secretariat Coordinator 


Pengembangan 
Research and Development 


Koordinator Keuangan 
Finance Coordinator 


Coordinator 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 


Gambaran Umum Pelaksanaan PKBL sejak 1990 hingga 
Saat Ini 


Program tanggung jawab sosial Peruri telah dilaksanakan 
melalui unit kerja PKBL sejak 1990 melalui berbagai 
kegiatan yang telah memberikan kontribusi nyata bagi 
masyarakat. Hingga saat ini jumlah keseluruhan UKM 
mitra binaan mencapai 6.969, yang tersebar di berbagai 
wilayah Indonesia. Dengan total dana pinjaman yang telah 
disalurkan sejak 1990, hingga akhir 2018 mencapai Rp 
119,54 miliar, hibah dalam bentuk pembinaan dan pelatihan 
sebesar Rp. 14,68 miliar. 


PROGRAM KEMITRAAN 


Program kemitraan merupakan bentuk tanggung jawab 
sosial Perusahaan untuk meningkatkan kemampuan 
para pengusaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri 
sekaligus pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui 
pemberian pinjaman modal, pelatihan dan pembinaan. 


Pelaksanaan Program Kemitraan 2018 


Selama 2018, Perusahaan telah melakukan beberapa 
kegiatan, yaitu: pengelolaan dana, monitoring, penagihan, 
survey dan penyaluran dana pinjaman. Selain itu, untuk 
meningkatkan kemampuan dan mengembangkan usaha 
para mitra binaan, juga dilakukan workshop, pelatihan 
serta mengikutsertakan mitra binaan dalam event berskala 
nasional dan internasional. Pada tahun ini untuk mencapai 
target penyaluran pinjaman lunak, perusahaan melakukan 
sinergi BUMN dengan PT Perkebunan Nusantara XI dan 
PT Bahana Artha Ventura untuk menyalurkan dana program 
kemitraan ke calon mitra binaan yang membutuhkan. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Overview of PKBL Implementation from 1990 to Date 


Peruri's social responsibility programs have been 
implemented since 1990, by PKBL work unit through various 
activities with a real contribution to the community. To date, 
the number of fostered partners has reached 6,969 SMEs 
spread across the country, with Rp 119.54 billion of funds 
channeled since 1990 until the end of 2018, whereby Rp 
14.68 billion of which is granted in the form of mentoring 
and training. 


PARTNERSHIP PROGRAM 


Partnership Program is a form of corporate social 
responsibility by providing capital loans, training, and 
mentoring aimed to improve the ability of small enterprises 
so they can become resiliently self-reliant and contribute 
economically to the society. 


Implementation of the 2018 Partnership Program 


In 2018, the company has carried out several activities, 
namely fund management, monitoring, survey, loan 
distribution and collection. Moreover, fostered partners are 
also provided with workshops, trainings, and opportunity 
to engage in both national and international exhibitions in 
order to improve their competence to further develop their 
business. This year, through BUMN synergy, Peruri works 
with PT Perkebunan Nusantara XI and PT Bahana Artha 
Ventura on loan disbursement to prospective partners who 
are in need. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Tata Kelola Laporan 


Perusahaan Perusahaan Keuangan 


7 A Manajemen 
dan Direksi | 





PROGRAM KEMITRAAN 


Partnership Program 


Penyaluran Dana Program Kemitraan berdasarkan 


Sektor Usaha 


Realisasi Penyaluran Dana Pinjaman Per Sektor Usaha 







Sektor Usaha I 


Distribution of Partnership Program by Business Sector 


Realization of Loan Fund Distribution per Business Sector 


Realisasi Jan - Des 2017 | 
Realization Jan - Dec 2017 






Realisasi Jan - Des 2018 | 
Realization Jan - Dec 2018 



























































Business Saras Mitra Binaan | Mitra Binaan | 
Pinjaman | Loan Total Fostered Pinjaman | Loan Fostered 
Partners Partners 
1 2 3 4 5 6 
1 Sektor Usaha Industri | Industrial Sector 1,790,000,000 42 4,550,000,000 86 
2 | Sektor Usaha Perdagangan | Trading Sector 1,750,000,000 44 6,438,750,000 118 
3 Sektor Usaha Pertanian | Agriculture Sector 130,000,000 3 135,000,000 3 
4 Sektor Usaha Peternakan | Animal Husbandry 40,000,000 1 200,000,000 6 
Sector 
5 Sektor Usaha Perkebunan I Plantation Sector - - 4,426,250,000 90 
6 Sektor Usaha Perikanan | Fishery Sector 70,000,000 2 - - 
7 | Sektor Usaha Jasa | Services Sector 350,000,000 10 1,735,000,000 31 
8 Sektor Usaha Lainnya | Other Sectors - - 1,315,000,000 16 
Jumlah | Total 4,130,000,000 102 18,800,000,000 350 





Realisasi Penyaluran Dana Pinjaman Per Sektor 
Provinsi 







Wilayah | 


Distribution of Partnership Program by Province 


Realisasi Jan - Des 2017 | 
Realization Jan - Dec 2017 


Realisasi Jan - Des 2018 | 
Realization Jan - Dec 2018 















































Regional Mitra Binaan | Mitra Binaan | 
Pinjaman | Loan Fostered Pinjaman | Loan Fostered 
Partners Partners 
1 2 3 4 5 6 

1 Banten | Banten - - 115,000,000 3 
2 DKI Jakarta | DKI Jakarta - = 200,000,000 4 
3 | Jawa Barat | West Java 1,740,000,000 47 7,710,000,000 135 
4 DI Yogyakarta | DI Yogyakarta 935,000,000 23 800,000,000 16 
5 | Jawa Tengah | Central Java 1,000,000,000 22 5,165,000,000 97 
6 | Jawa Timur | East Java 455,000,000 10 4,810,000,000 95 
Jumlah | Total 4,130,000,000 102 18,800,000,000 350 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 


KEGIATAN PEMBINAAN 


Jumlah Mitra Binaan 
Total of Fostered 


Keterangan Pembinaan | Fostered Partners 





Tanggal Pelaksanaan | Date of 
Implementation 





MENTORING PROGRAM 


Lokasi ) Location 






































Partners 
Pameran Indonesia Creative Product (ICPF) 1 13 April | April 13, 2018 Kuala Lumpur, Malaysia 
Indonesia Creative Product Festival (ICPF Kuala IUMPUR, Malaysia 
Diklat Manajemen Usaha Kecil (MUK) 13 2 Mei | May 2, 2018 Tasikmalaya, Jawa Barat 
Small Business Management Training Tasikmalaya, West Java 
Diklat Manajemen Usaha Kecil (MUK) 13 3 Mei! May 3, 2018 Kuningan, Jawa Barat 
Small Business Management Training Kuningan, West Java 
Diklat Manajemen Usaha Kecil (MUK) 16 4 Mei | May 4, 2018 Sumedang, Jawa Barat 
Small Business Management Training Sumedang, West Java 
Diklat Manajemen Usaha Kecil (MUK) 68 29 Juni | June 29, 2018 Karanganyar, Jawa Barat 
Small Business Management Training Karanganyar, West Java 
Diklat Manajemen Usaha Kecil (MUK) 20 26 Juli | July 26, 2018 Sukabumi, Jawa Barat 
Small Business Management Training Sukabumi, West Java 
Pameran HUT Peruri ke-47 5 22 September | September 22, Tangerang, Banten 
47th Peruri Anniversary Exhibition 2018 Tangerang, Banten 
Diklat Manajemen Usaha Kecil (MUK) 10 1 November | November 1, 2018 | Bogor, Jawa Barat 
Small Business Management Training Bogor, West Java 
Diklat Manajemen Usaha Kecil (MUK) 16 22 November | November 22, Salatiga, Jawa Tengah 
Small Business Management Training 2018 Salatiga, Central Java 
Diklat Manajemen Usaha Kecil (MUK) 20 29 November | November 29, Gunung Kidul, Yogyakarta 
Small Business Management Training 2018 Gunung Kidul, Yogyakarta 
Diklat Manajemen Usaha Kecil (MUK) 7 13 Desember | December 13, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 
Small Business Management Training 2018 South Jakarta, DKI Jakarta 
Diklat Manajemen Usaha Kecil (MUK) 19 13 Desember | December 13, Karawang, Jawa Barat 
Small Business Management Training 2018 Karawang, West Java 
Diklat Manajemen Usaha Kecil (MUK) 18 15 Desember | December 15, Sumedang, Jawa Barat 
Small Business Management Training 2018 Sumedang, West Java 




















Kinerja Keuangan Penyaluran Program Kemitraan 


Kinerja PKBL Peruri untuk Tahun Buku yang 
Berakhir Tanggal 31 Desember 2018 


1. Tingkat Efektivitas Penyaluran Dana 


Posisi dana PKBL tahun 2018 sebagai berikut: 


Financial Performance of Partnership Program 


PKBL Performance of Peruri for the Fiscal Year 


Ended December 31, 2018 


1. Effectiveness of Fund Distribution 





Fund of PKBL in 2018: 


Dana yang Tersedia Tahun 2018 
Fund Available in 2018 





























Saldo Awal Tahun 2018 | Beginning Balance 16,784,030,729 
Pengembalian Pokok Pinjaman | Loan Principles Paid Off 3,439,535,012 
Pendapatan Jasa Administrasi | Income from Administration 361,884,468 
Pendapatan Jasa Giro | Income from Checking Accounis Services 108,135,960 
Pendapatan Bunga Deposito | Interest Income from Checking Accounts 302,723,636 
Angsuran Belum Teridentifikasi | Unidentified Installments 50,764,480 
Penerimaan Lain-Lain | Other Income š 
Beban Operasional (Administrasi Bank) | Operational Expenses (Banks Administration) (1,826,000) 
Kelebihan Angsuran | Excess in Installments Returned 7,234,720 











Jumlah Dana Tersedia | Total Fund Available 21,052,483,005 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 


Profil Dewan Analisis dan 


Pembahasan pendukung Tata Kelola Laporan 


Perusahaan Pengawas Bisnis Perusahaan Keuangan 


7 A Manajemen 
dan Direksi anajeme 





PROGRAM KEMITRAAN 


Partnership Program 


Realisasi Penyaluran Dana Tahun 2018 


Fund Distributed in 2018 








Pinjaman | Loan 18,800,000,000 

Beban Pembinaan | Mentoring Expenses 405,670,227 

Jumlah Penyaluran Dana | Total Fund Distributed 19,205,670,227 
Tingkat Efektivitas Penyaluran Dana Tahun 2018 Effectiveness of Fund Distribution in 2018 


Jumlah dana yang disalurkan 


Total fund distribute Maen aan 


x 100% =91% (skor | score 3) 
Jumlah dana yang tersedia 


Total fund available BINI ANDI 


2.Tingkat Kolektibiliitas Pengembalian Pinjaman Effectiveness Level of Loan Settlement in 2018: 





























Tingkat Kolektibilitas Pinjaman (Rp) Bobot Kolektibilitas Rata-Rata Tertimbang (Rp) 
Level of Collectability Loan Collectability Weight (%) Weighted Average (Rp) 
Lancar | Current 20,872,049,828 100% 20,872,049,828 
Kurang Lancar | Less Current 805,132,767 75% 603,849,575 
Ragu-ragu | Doubtful 300,352,480 25% 75,088,120 
Macet | Troubled 15,189,515,739 0% - 
Jumlah | Total 37,167,050,814 21,550,987,523 
Tingkat Kolektibiltas Pengembalian Pinjaman Tahun Collectability Level of Loan Settlement in 2018: 
2018 


Rata-rata tertimbang kolektibilitas 
pinjaman PKBL 
Weighted average collectability of 
PKBL loan 


21,550,987,523 


x 100% = 58% (skor | score 2) 
Jumlah pinjaman yang disalurkan 


Total loan distributed TMNT BoM: 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | Corporate Social Responsibility 





SUCCESS STORY DAN TESTIMONI PROGRAM KEMITRAAN DAN 


PROGRAM BINA LINGKUNGAN 


Success Story and Testimonies in Partnership and Community Empowerment Program 


Nama Mitra Binaan : Edi Dasuki 
Name of Fostered Partner : Edi Dasuki 


Nama Usaha : KPRI Sekar Suci 
Business Name : KPRI Sekar Suci 
Tahun Bina : 2006 - sekarang 


: 2006 - to date 

: Koperasi Pegawai RSUD 
Cideres Majalengka 

: RSUD Cideres, Majalengka 
Worker Cooperative 


Year of Partnership 
Bidang Usaha 


Line of Business 


Alamat : Jalan Raya Cideres No. 180, 
Dawuan, Majalengka 
Address : Jalan Raya Cideres No. 180, 


Dawuan, Majalengka 


Koperasi Sekar Suci adalah koperasi pegawai rumah sakit 
umum daerah Cideres, Kabupaten Majalengka yang berdiri 
sejak 2002, dengan aset sebesar Rp 18.180.000. Sejak 
2006, Koperasi Sekar Suci menjadi mitra binaan Peruri, 
dengan total asset telah mencapai Rp 184.000.000, dan 
omzet sebesar Rp 1,020 miliar per 2018, dan memiliki 14 
orang tenaga kerja. 


Pada 2008, Koperasi Sekar Suci memperoleh penghargaan 
“Koperasi Berprestasi Tahun 2008” yang diberikan oleh 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
RI. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 








Koperasi Sekar Suci is a worker cooperative of Cideres 
Majalengka's regional public hospital established in 2002, 
with the total assets of Rp18,180,000. Since signing up as a 
fostered partner of Peruri in 2006, Koperasi Sekar Suci has 
grown and now has Rp184,000,000 in assets and are able 
to generate Rp1,020 billion in revenues per 2018. 


In 2008, Koperasi Sekar Suci was awarded as “Outstanding 
Cooperative in 2008” by the Minister of Cooperatives and 
Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 










Laporan 
Profil Dewan 
Perusahaan Pengawas 

dan Direksi 


Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 


Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Pendukung Tata Kelola 
Bisnis Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


SUCCESS STORY DAN TESTIMONI PROGRAM KEMITRAAN DAN 
PROGRAM BINA LINGKUNGAN 


Success Story and Testimonies in Partnership and Community Empowerment Program 







Nama Mitra Binaan : Nurhayati Lilis 
Name of Fostered Partner : Nurhayati Lilis 


Nama Usaha : Zarini 
Business Name : Zarini 
Tahun Bina : 2011 - sekarang 


: 2011 - to date 
: Bordir Tasikmalaya 
: Tasikmalayan Embroidery 


Year of Partnership 
Bidang Usaha 
Line of Business 


Alamat : Jalan Batik Semar 3 No. 473, 
Kersamenak, Kawalu, 
Tasikmalaya 

Address : Jalan Batik Semar 3 No. 473, 


Kersamenak, Kawalu, 
Tasikmalaya 


Zarini merupakan sebuah usaha konveksi khusus pakaian 
bordir yang memulai usaha pada 2010, dengan omzet awal 
sebesar Rp 50.000.000/bulan. Sejak menjadi salah satu 
mitra binaan Peruri, Zarini berhasil mengembangkan pangsa 
pasarnya hingga luar daerah melalui kanal digital (online 
shop), sehingga omzet naik mencapai Rp120.000.000/ 
bulan dengan total aset sebesar Rp 200.000.000,- dengan 
tenaga kerja sejumlah 15 orang di 2018. Posisi aset awal Rp 
50.000.000, dan tenaga kerja sejumlah 2 orang. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








Zarini is a business specializing in garment embroidery 
established in 2010 with an initial revenue of Rp 50,000,000/ 
month. Since joining as one of Peruri's fostered partners, 
Zarini has succeeded in expanding its market share outside 
the region by using digital channels (online shop) and 
generating Rp120,000,000 in revenues per month with a 
total assets of Rp200,000,000 with the help of 15 employees. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 





PROGRAM BINA LINGKUNGAN 


Community Empowerment Program 


PROGRAM BINA LINGKUNGAN 


Program Bina Lingkungan merupakan salah satu kegiatan 
untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, 
berupa bantuan yang disalurkan ke beberapa sektor, yaitu 
korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, 
peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana 
dan/atau prasarana umum, pelestarian alam, pengentasan 
kemiskinan dan bantuan sarana ibadah. 


Pelaksanaan Program Bina Lingkungan 


Peruri telah menyalurkan dana bantuan bina lingkungan 
sejak 2003, dengan total bantuan hingga akhir 2018, 
mencapai Rp 38,23 miliar, yang disalurkan ke wilayah 
provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta serta wilayah lain yang 
diinstruksikan oleh Kementerian BUMN atau direksi. Selama 
2018 saja, jumlah dana bantuan yang disalurkan mencapai 
Rp 5,16 miliar. 


Penyaluran Berdasarkan Bidang Bantuan 


Bentuk Bantuan | 
Type of Assistance 


COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM 


Community Development Program is one of the activities 
carried out by SEOs to empower the community's social 
conditions in the form of assistance in several areas, namely 
victims of natural disasters, education and/or training, health 
improvement, development of public and religious facilities 
and/or infrastructure, environmental preservation, and 
poverty eradication. 


The Implementation of the Community Empowerment 
Program 


Peruri had been channeling community empowerment 
funds since 2003 with the accumulated fund disbursed has 
reached Rp38.23 billion up to the end of 2018, distributed to 
the communities in West Java, DKI Jakarta and other areas 
instructed by the Ministry of SOEs and the Peruri's Board 
of Directors. In 2018 alone, the total disbursed fund was 
Rp5,16 billion. 


Distribution of Community Empowerment Fund by Type of 
Assistance 


Realisasi 2017 
2017 Realization 


Realisasi 2018 
2018 Realization 



































1 2 3 4 
Berdasarkan dari alokasi laba perusahaan tahun sebelumnya 
Based on the allocation of net profit in the previous reporting year 
1 Bantuan korban bencana alam 25.000.000 - 
Assistance to victims of natural disasters 
idi i 127.766. 
2 Bantuan pendidikan dan pelatihan 66.300 29.073.008 
Assistance to education and trainings 
3 Bantuan peningkatan kesehatan - si 
Health Assistance 
4 Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum 127.000.000 - 
Assistance to public infrastructure development 
5 Bantuan sarana ibadah 419.700.000 - 
Religious assistance 
6 Bantuan pelestarian alam - - 
Assistance to environmental preservation 
7 Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan 140.160.000 - 
kemiskinan 
Poverty eradication 
Jumlah | Total 839.626.300 29.073.008 














Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 347 





Laporan 


Profil Dewan Analisis dan 


Pembahasan 


Perusahaan Pengawas Bisnis 


3 4 Manajemen 
dan Direksi 1 





PROGRAM BINA LINGKUNGAN 


Community Empowerment Program 


Bentuk Bantuan | 


Type of Assistance 


Pendukung 


Tata Kelola 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Realisasi 2017 | 
2017 Realization 


Realisasi 2018 | 
2018 Realization 





1 2 





Berdasarkan dari anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya | 


Based on the allocation that is included as the company’s expenses 





























1 Bantuan korban bencana alam | 100.000.000 200.000.000 
Assistance to victims of natural disasters 
2 Bant idik latihan | 42.736. 
an uan pendidikan dan pelati an 9 36.000 1.375.864.153 
Assistance to education and trainings 
3 Bantuan peningkatan kesehatan | 215.470.650 299.165.320 
Health Assistance 
4 Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum | 225.000.000 656.000.000 
Assistance to public infrastructure development 
5 Bantuan sarana ibadah | 1.018.100.000 2.278.000.000 
Religious assistance 
6 Bantuan pelestarian alam | 93.590.000 74.546.000 
Assistance to environmental preservation 
7 Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan 485.000.000 250.000.000 
kemiskinan | 
Poverty eradication 
Jumlah | Total 3.079.896.650 5.133.575.473 





Total Keseluruhan | Grand Total 


Penyaluran Dana PBL Berdasarkan Provinsi 





3.919.522.950 





5.162.648.481 


Distribution of community empowerment program by 


province. 





Provinsi 


Province 


Realisasi 2017 Realisasi 2018 
2017 Realization 2018 Realization 





1 2 





Berdasarkan dari alokasi laba perusahaan tahun sebelumnya | 
Based on the allocation of net profit in the previous reporting year 






































1 Banten | Banten 25.000.000 - 
2 DKI Jakarta | DK! Jakarta 130.000.000 - 
3 Jawa Barat | Wesi Java 228.000.000 - 
4 DI Yogyakarta | DI Yogyakarta 76.000.000 - 
5 Jawa Tengah | Central Java 196.700.000 - 
6 Jawa Timur | East Java 30.000.000 29.073.008 
7 Nusa Tenggara Timur | East Nusa Tenggara 61.766.300 " 
8 Nusa Tenggara Barat I West Nusa Tenggara 92.160.000 

Jumlah I Total 839.626.300 29.073.008 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





4 


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 


Provinsi | 


Province 
2 


Realisasi 2017 | 
2017 Realization 


3 





Realisasi 2018 | 
2018 Realization 


4 








Berdasarkan dari anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya | Based on the allocation that is included as 


the company’s expenses 
























































1 Banten | Banten 194.500.000 744.000.000 
2 | DKI Jakarta | DKI Jakarta 322.000.000 587.000.000 
3 | Jawa Barat | West Java 1.717.371.650 2.676.378.260 
4 DI Yogyakarta | DI Yogyakarta 25.000.000 80.000.000 
5 Jawa Tengah | Central Java 100.000.000 306.000.000 
6 Jawa Timur | East Java 118.125.000 307.000.000 
7 Sumatera Utara | North Sumatera 165.500.000 10.000.000 
8 | Dl Aceh! DI Aceh 15.000.000 10.000.000 
9 Kalimantan Barat | West Kalimantan 20.000.000 7.000.000 
10 | Kalimantan Timur | East Kalimantan 360.400.000 = 
11 | Nusa Tenggara Timur | East Nusa Tenggara 42.000.000 7.000.000 
12 | Nusa Tenggara Barat | West Nusa Tenggara - 50.000.000 
13 Sulawesi Tengah | Central Sulawesi - 50.000.000 
Jumlah | Total 3.079.896.650 5.133.575.473 


Total Keseluruhan | Grand Total 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


3.919.522.950 


5.162.648.481 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








Laporan Analisis dan 
Profil Dewan Pembahasan Pendukung Tata Kelola Laporan 


Perusahaan Pengawas Bisnis Perusahaan Keuangan 


dan Direksi Manajemen 





PROGRAM BINA LINGKUNGAN 


Community Empowerment Program 


REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN REALIZATION OF BUDGET OF PARTNERSHIP AND 
PROGRAM BINA LINGKUNGAN COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM 
Realisasi Anggaran Program Kemitraan Realization of Partnershio Program Budget 

































































Anggaran Tahun Realisasi Tahun 
Uraian 2018 2018 Description 
Budgeted 2018 Realization 2018 

1 Dana yang Tersedia Available Fund 

Saldo Awal Tahun 2018 16,464,780,678 16,784,030,729 101.94 Beginning Balance 2017 

Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman 2,705,931,000 3,439,535,012 127.11 Loan Principles Paid Off 

Pendapatan Jasa Administrasi 898,837,700 361,884,468 40.26 Income from Administration 

Pendapatan Jasa Giro 50,000,000 108,135,960 216.27 Income from Checking 

Accounts Services 

Pendapatan Bunga Deposito 86,000,000 302,723,636 352.00 | Interest Income from Checking 

Accounts 

Angsuran Belum Teridentifikasi - 50,764,480 - Unidentified Installments 

Penerimaan Lain-Lain - 11,334,740 - Other Income 

Jumlah Dana yang Tersedia 20,205,549,378 21,058,409,025 Total Available Fund 

2 | Penggunaan Dana Fund Allocated 

Penyaluran Dana Pinjaman 19,300,000,000 18,800,000,00 97.41 Fund Distributed 

Beban Pembinaan (Hibah) 898,000,000 405,670,227 45.17 Grant Expenses 

Pengembalian Kelebihan Angsuran - 4,100,020 - | Excess in Installments Returned 

Beban Operasional (Administrasi Bank) 500,000 1,826,000 365.20 Operational Expenses (Banks 

Administration) 

Jumlah Penggunaan Dana 20,198,500,000 19,211,596,247 95.11 Total Fund Allocated 

3 | Saldo Akhir Tahun 2018 (1 - 2) 7,049,378 1,846,812,778 26,198.24 Ending Balance 2017 (1-2) 

Alokasi Dana PKBL PKBL Budget Allocation 

Berdasarkan persetujuan Menteri atas Laporan Tahunan Based on Ministry Approval on Corporate Annual Statement 

Perusahaan 2017, alokasi dana yang diperuntukkan untuk 2017, the budget allocation for PKBL described as follows: 


PKBL masing-masing sebesar: 














Uraian Anggaran Tahun 2018 FERIERE manun 2018 Description 
Budgeted 2018 Realization 2018 
1 Program Kemitraan Partnership Program 
- Alokasi dana perusahaan tahun 2018 - - Corporate Budget Allocation for 2018 
2 | Program Bina Lingkungan Community Empowerment Program 
- Alokasi dana perusahaan tahun 2018 5,261,216,840 5,162,648,481 Corporate Budget Allocation for 2018 























Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 


Keterangan : 





Notes : 


* Untuk Program Kemitraan pada 2018, tidak ada alokasi i 
dana dikarenakan dana tersedia yang bersumber dari 
alokasi dana tahun sebelumnya masih cukup besar. 

* Untuk Program Bina Lingkungan pada 2018, ada alokasi 5 
dana sebesar Rp.5.261.216.840,-, (1,5% dari prognosa 
laba Perusahaan 2017) yang dibiayakan Perusahaan. 


Penyaluran Dana Program Kemitraan dan 


Pembinaan Berdasarkan Sektor Usaha dan Provinsi. 


Penyaluran Dana Pinjaman PK berdasarkan 
Usaha 


Sektor Usaha 
Business Sector 





Beban 
Em 


For Partnership Program in 2018, there were no budget 
allocation because the budget available from the 
previous year budget allocation were still guite large. 
For the Community Empowerment Program in 2018, the 
budget allocation was Rp 5.261.216.840,-(1,5% from 
2017 Corporate Profit Prognosis) which was financed by 
Corporate. 


The Distribution of Partnership Program Budget and 


powerment Expenses were based on Business Sector 


and Province. 


Sektor Dis 


Anggaran Tahun 2018 
Budgeted 2018 


tribution of Grants in Partnership Program by 
Business Sector 


Realisasi Tahun 2018 
Realization 2018 



































1 2 3 4 | 5 6 7=5/3 8=6/4 

1 Sektor Usaha Industri | Industrial Sector 6,276,000,000 168 4,550,000,000 86 72 51 
2 | Sektor Usaha Perdagangan | Trading Sector 7,400,000,000 200 6,438,750,00 118 87 59 
3 Sektor Usaha Pertanian | Agriculture Sector 740,000,000 20 135,000,00 3 18 15 
4 Sektor Usaha Peternakan | Anima! Husbandry 444,000,000 12 200,000,000 6 45 50 

Sector 

5 | Sektor Usaha Perkebunan | Plantation Sector - - 4,426,250,000 90 - - 
6 | Sektor Usaha Perikanan | Fishery Sector 740,000,000 20 - - - - 
7 | Sektor Usaha Jasa | Services Sector 2,220,000,00 60 1,735,000,000 31 78 52 
8 Sektor Usaha Lainnya | Other Sectors 1,480,000,00 40 1,315,000,000 16 89 40 











Jumlah | Total 











19,300,000,000 

















18,800,000,000 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Dewan 
Pengawas 
dan Direksi 


Profil 


Perusahaan 





Analisis dan 
Pembahasan 
Manajemen 


Pendukung 
Bisnis 


PROGRAM BINA LINGKUNGAN 


Community Empowerment Program 


Rincian Realisasi Penyaluran Beban Pembinaan/Hibah 


Per Sektor Usaha 











Tata Kelola 
Perusahaan 


Laporan 
Keuangan 


Details of Distribution of Grants in Partnership Program 
by Business Sector 





























O dgeted 2018 
j Business Secto Pinjaman | 
njaman | MB 
Loan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 | Sektor Usaha Industri | 299,600,000 | 168 115,168,571 88 53,809,227 10 549,09 5 169,526,888 103 
Industrial Sector 

2 | Sektor Usaha Perdagangan | 340,000,000 | 200 162,429,614 | 118 2,560,000 3 439,274 4 165,428,888 | 125 
Trading Sector 

3 | Sektor Usaha Pertanian | 34,000,000 20 3,345,450 3 - - - - 3,345,450 3 
Agriculture Sector 

4 | Sektor Usaha Peternakan | 20,400,000 12 6,266,933 5 - - - - 6,266,933 5 
Animal Husbandry Sector 

5 | Sektor Usaha Perkebunan | - - - - - - - - - - 
Plantation Sector 

6 | Sektor Usaha Perikanan | 34,000,000 20 - - - - - - - - 
Fishery Sector 

7 | Sektor Usaha Jasa | Services 102,000,000 60 39,678,166 30 - - 219,636 2 39,897,802 | 32 
Sector 

8 | Sektor Usaha Lainnya | Other 68,000,000 40 21,204,266 15 - - - - 21,204,266 16 
Sectors 





Jumlah | Total 





898,000,000 

















348,093,000 























56,369,227 13 1,208,000 405,670,227 





Penyaluran Dana Pinjaman PK Berdasarkan Provinsi 


Distribution of Partnership Program by Province 


Realisasi Beban Pembinaan Jan - Des 2018 


Anggaran Tahun 2018 






































— Budgeted 2018 Realization of Guidance Charges Jan - Dec 20 
egion - ] = P= ree ee ee ai 
Pinjaman | Loan i n | | ⸗ 

1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=6/4 
1 | Banten | Banten 1,930,000,000 115,000,000 3 6 6 
2 | DKI Jakarta | DKI Jakarta 1,930,000,000 52 200,000,000 4 10 8 
3 | Jawa Barat | West Java 4,825,000,000 128 7,710,000,000 135 160 105 
4 | DI Yogyakarta | DI Yogyakarta 2,895,000,000 80 800,000,000 16 28 20 
5 | Jawa Tengah I Central Java 4,825,000,000 128 5,165,000,000 97 107 76 
6 | Jawa Timur | East Java 2,895,000,000 80 4,810,000,000 95 166 119 





























Jumlah | Total 


19,300,000,000 


18,800,000,000 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 


Rincian Realisasi Penyaluran Beban Pembinaan/Hibah 


Per Provinsi Periode Januari - Desember 2018 


Anggaran Tahun 2018 














Details of Distribution of Grants in Partnership Program 
by Province period January - December 2018 


Realisasi Beban Pembinaan Jan - Des 2018 























Sektor Usaha Budgeted 2018 Realization of Guidance Charges Jan - Dec 20 
Business Sector Pinjaman | 
Loan 
1 2 Í 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 | Banten | Banten 89,800,000 168 1,922,000 88 = 10 = 1,922,000 | 103 
2 | DKI Jakarta | DKI Jakarta 89,800,000 200 2,564,000 | 118 = - 2,564,000 | 125 
3 | Jawa Barat! West Java 224,500,000 20 195,835,000 3 55,669,227 - - - | 251,504,227 3 
4 | DI Yogyakarta | DI Yogyakarta 134,700,000 12 16,444,800 5 - - - 16,444,800 5 
Jawa Tengah | Central Java 224,500,000 - 124,716,000 - - 1,208,000 - | 125,924,000 - 
6 | Jawa Timur | East Java 134,700,000 20 6,611,200 - 700,000 - - - 7,311,200 - 




















Jumlah | Total 898,000,000 





348,093,000 





260 











56,369,227 


1,208,000 





11 








405,670,227 





Penyaluran Beban Pembinaan/Hibah PK 
Sektor Usaha 


Berdasarkan 


Distribution of Partnership Program by Business Sector 


Anggaran Tahun 2018 


Sektor Usaha 


Business Sector 


Budgeted 2018 

















Realisasi Beban Pembinaan Jan - Des 2018 
Realization of Guidance Charges Jan - Dec 2018 


















































Hibah | Grants MB 
1 2 3 4 5 l 6 i 7=5/3 — 8=6/4 
1 | Sektor Usaha Industri | Industrial Sector 299,600,000 168 169,526,888 88 57 61 
2 | Sektor Usaha Perdagangan | Trading Sector 340,000,000 200 165,428,888 118 49 63 
Sektor Usaha Pertanian | Agriculture Sector 34,000,000 20 3,345,450 3 10 15 
4 | Sektor Usaha Peternakan | Animal Husbandry 20,400,000 12 6,266,933 5 31 42 
Sector 
5 | Sektor Usaha Perkebunan | Plantation Sector - - gi - 2 a 
6 | Sektor Usaha Perikanan | Fishery Sector 34,000,000 20 - - - - 
7 | Sektor Usaha Jasa | Services Sector 102,000,000 60 39,897,802 30 39 53 
8 | Sektor Usaha Lainnya | Other Sectors 68,000,000 40 21,204,266 15 31 40 
Jumlah I Total 898,000,000 520 405,670,227 260 45 55 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





353 








Laporan Analisis dan 
Profil Dewan Pembahasan Pendukung 
Pengawas f Bisnis 
7 A Manajemen 
dan Direksi 


Tata Kelola Laporan 
Perusahaan Keuangan 


Perusahaan 





PROGRAM BINA LINGKUNGAN 


Community Empowerment Program 


Distribution of Grants in Partnership Program by 
Business Sector 


Rincian Realisasi Penyaluran Beban Pembinaan/Hibah 
Per Sektor Usaha 






































o Re O dance ges Jan - Dec 2018 
B e ecto 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 | Sektor Usaha Industri | 299,600,000 | 168 115,168,571 88 53,809,227 10 549,09 5 169,526,888 | 103 
Industrial Sector 

2 | Sektor Usaha Perdagangan | 340,000,000 | 200 162,429,614 | 118 2,560,000 3 439,274 4 | 165,428,888 125 
Trading Sector 

3 | Sektor Usaha Pertanian | 34,000,000 20 3,345,450 3 - - - - 3,345,450 3 
Agriculture Sector 

4 | Sektor Usaha Peternakan | 20,400,000 12 6,266,933 5 - - - - 6,266,933 5 
Animal Husbandry Sector 

5 | Sektor Usaha Perkebunan | - - - - - - - - - - 
Plantation Sector 

6 | Sektor Usaha Perikanan | 34,000,000 20 - - - - - - - - 
Fishery Sector 

7 | Sektor Usaha Jasa Services 102,000,000 60 39,678,166 30 - - 219,636 2 39,897,802 32 
Sector 

8 Sektor Usaha Lainnya | Other 68,000,000 40 21,204,266 15 - - - - 21,204,266 16 
Sectors 









































Jumlah | Total 898,000,000 520 348,093,000 


56,369,227 13 


1,208,000 405,670,227 





Kegiatan Pembinaan Mitra Binaan Empowerment Program Activities 


Program Kemitraan Partnership Program 
Realisasi kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Program 
Kemitraan sepanjang Januari — Desember 2018 dapat 
dilaporkan sebagai berikut: 


Realization of Partnership Program Work Plan and 
Budgeting in January — Deceember 2018 could be reported 
as follows: 


a. Penyusunan Laporan Tahunan (Unaudited) Pelaksanaan a. The Drafting of 2017, Partnership Program 
Program Kemitraan Tahun 2017, yang dilaporkan pada Implementation (Unaudited) Statement reported in 


12 Februari 2018. 


b. Mendampingi Tim Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) 
dalam rangka pemeriksaan pelaksanaan Program 
Kemitraan 2017, di Kabupaten Sumedang dan 
Karawang, Provinsi Jawa Barat. 


c. Mengirimkan surat rekonsiliasi pencocokan saldo 
piutang kepada 2.165 MB dan dari jumlah tersebut 323 
diantaranya kembali dikarenakan antara lain: 

- Pindah alamat. 
- Alamat tidak lengkap. 
- Mitra Binaan meninggal dunia. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





February 12, 2018. 


b. Accompanying Public Accountant Office Auditor in 
2017 Partnership Program Implementation Auditing in 
Sumedang and Karawang Districts, West Java Province. 


c. Delivering Receivables Balance Matching Reconciliation 
Letter to 2.165 fostered patners and from this amount, 
323 returned because of: 

- Address changes. 
- Uncomplete address. 
- The Fostered Partner died. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 


Tujuan pengiriman surat rekonsiliasi adalah untuk 
mengingatkan kepada Mitra Binaan akan kewajibannya 
mengangsur/melunasi sisa pinjaman dan membuat 
laporan perkembangan usaha sekaligus mendorong 
Mitra Binaan untuk mengembangkan dan meningkatkan 
usahanya. 


. Mengirimkan surat rekonsiliasi pencocokan saldo 
piutang sekaligus melaporkan jumlah Mitra Binaan yang 
masih aktif di wilayah Dinas terkait serta minta bantuan 
untuk mendorong dan mendampingi Mitra Binaan agar 
berkembang, kepada 117 Dinas Koperasi dan UKM di 
18 Provinsi. 


. Melakukan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dengan 
Kementerian BUMN dalam rangka pembahasan 
Laporan Tahunan Audited PKBL Tahun Buku 2017 pada 
16 Maret 2018. 


Mengikut sertakan Mitra Binaan atas nama Bale 
Batik Tarza dari Kabupaten Karawang pada Pameran 
Indonesia Creatie Product Festival (ICPF) 2018 pada 
13 sampai dengan 15 April 2017, di Putra World Trade 
Centre, Kuala Lumpur, Malaysia. 


. Mengikut sertakan Mitra Binaan dari Kabupaten 
Karawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten 
Kuningan dan Kabupaten Garut dalam pameran 
pelaksanaan Hari Ulang Tahun Peruri ke-47 pada 22 
September 2018, di ICE BSD Tangerang, Banten. 


. Mengirimkan surat permintaan proposal kepada 47 
Dinas Koperasi dan UKM yang kooperatif dan potensial, 
dengan tujuan untuk koordinsasi rencana penyaluran 
dana Program Kemitraan tahun 2018. 


Mendampingi Dewan Pengawas dan Komite Audit dalam 
rangka pemeriksaan pelaksanaan Program Kemitraan 
dan monitoring Mitra Binaan di Kabupaten Sumedang, 
Provinsi Jawa Barat tanggal 14-15 Desember 2018. 


Melakukan Studi Banding ke BUMN penyalur yaitu PT 
Bio Farma dan PT Angkasa Pura II dalam rangka sinergi 
untuk penyaluran dana Program Kemitraan. 


Melakukan koordinasi baik melalui surat maupun telepon 
kepada seluruh Mitra Binaan untuk menyampaikan 
bukti angsuran dan juga koordinasi dengan Bank 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





The objective of the reconciliation letter to remind 
the Fostered Partners of their obligation to pay in 
installments/ pay off the rest of the loan and made 
business Development Statement and encouraged the 
Fostered Partner to develop and improved the business. 


. Delivering Receivables Balance Matching Reconciliation 


Letter and reported the active Fostered Partner in the 
Service area related and asked for help to encourage 
and accompanied the fostered partner to develop, to 117 
Cooperation Service and UKM in 18 provinces. 


. Attend the Joint Discussion Meeting with SoE Ministry 


in Discussing 2017 PKBL Audited Annual Report 
Discussion in May 16, 2018. 


Included the Fostered Partner on behalf of Bale Batik 
Tarza from Karawang District in Indonesia Creative 
Product Festival (ICPF) 2018 in April 13 - 15, 2017 in 
Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur, Malaysia. 


Included the Fostered Partner from Karawang, 
Tasikmalaya, Kuningan and Garut districts in Peruri 
47th Birthday celebration exhibition in September 22, 
2018 in ICE BSD Tangerang, Banten. 


. Delivering Proposal Request Letter to 47 Cooperation 


Services and cooperative and potential UKM with the 
objective to coordinate the 2018 Partnership Program 
Budget Distribution Planning. 


Accompanied Supervisory Board and Audit Committee 
in auditing the Partnership Program implementaion and 
monitoring Fostered Partner in Sumedang, West Java 
Province in December 14-15, 2018. 


Did the Comparative Studies to SoE Distributor of 
Partnership Program Distributor such as PT Bio Farma 
and PT Angkasa Pura II in the synergy to budget 
distribution of Partnership Program. 


Did the coordination by letter or telephone to all Fostered 


Partners to submit the installments proofs and also 
coordination with related Bank about the installments 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Laporan 
Profil Dewan 


Analisis dan 


Pembahasan pendukung 
Pengawas Bisnis 


Tata Kelola Laporan 


Perusahaan Perusahaan Keuangan 


7 A Manajemen 
dan Direksi | 





PROGRAM BINA LINGKUNGAN 


Community Empowerment Program 


terkait sehubungan dengan identifikasi angsuran 
belum teridentifikasi (ABT). Selama 2018, ada mutasi 
(penambahan) angsuran belum teridentifikasi dan telah 
dilakukan koreksi, dengan rincian sebagai berikut: 


Saldo awal tahun 2018 


Mutasi angsuran belum teridentifikasi 


Hasil identifikasi angsuran belum 
teridentifikasi 


Saldo akhir tahun 2018 


|. Melaksanakan Sinergi BUMN antara Peruri dengan PT 
Perkebunan Nusantara XI dan PT Bahana Artha Ventura 
dalam penyaluran Program Kemitraan. 


Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Mitra 
Binaan. 


Kegiatan pelatihan dan pendampingan mempunyai 
tujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan 
semangat berwirausaha Mitra Binaan, selain itu pendidikan 
dan pelatihan kepada SDM Mitra Binaan juga diupayakan 
guna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang 
administrasi keuangan dan sistem pelaporannya. Pada 
umumnya kegiatan Mitra Binaan ditangani langsung oleh 
pemilik usaha tersebut, mulai dari pemenuhan bahan baku 
sampai dengan pemasarannya. Sehingga banyak hal dalam 
pengaturan aktifitas usaha menjadi terbengkalai termasuk 
dalam pencatatan aktifitas keuangan. Banyak usaha skala 
mikro yang belum melakukan pemisahan pencatatan 
keuangan antara entitas rumah tangga sehari-hari dengan 
keuangan usaha yang dimilikinya, sehingga seringkali 
mereka tidak dapat membayar angsuran pinjaman tepat 
waktu. 


Terkait dengan masalah tersebut, PKBL Peruri 


menyelenggarakan pelatihan tingkat dasar dengan materi 
utama pembukuan sederhana dan pelaporan perkembangan 
usaha yang wajib diikuti oleh Mitra Binaan PKBL Peruri 
sebelum diberikan bantuan pinjaman. Sepanjang 2018, 
PKBL Peruri telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan 
kepada 220 calon Mitra Binaan dari semua provinsi di Pulau 
Jawa. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








identifications not yet identified. During 2018 there were 
mutation (addition) of installments which not yet identified 
and had been corected with the details as follows: 


421,085,885 
50,764,480 


(76,123,780) 





395,726,585 


|. Did the SoE Synergy between Peruri with PT 
Perkebunan Nusantara XI and PT Bahana Artha Ventura 
in distributing Partnership Program. 


The Development of Fostered Partner Human Resource. 


The training and coaching activities had objectives to 
improve the management ability and Fostered Partner 
entrepreneurship spirit, besides that, the education and 
trainings for Fostered Partner were endeavored to add 
insight and knowledge financial administration and reporting 
system. In general the Fostered Partner was directly 
handled by the business owner, from the raw material 
supply until the marketing. So many things in business 
activities management became abandoned. Many micro 
scale business had not done the separation of financial 
notes between daily home entity and daily business financial 
owned and they often did not pay the loan installments on 
time. 


Related to this problem, Peruri held basic training with the 
main material was he simple bookkeeping and business 
development report which must attended by Peruri PKBL 
before the loan given. During During 2018, Peruri’s PKBL 
budgeting held education and trainings for 220 Fostered 
Partner candidats from all provences in Java island. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 











PENDIDIKAN DAN PELATIH 


BAGI USAHA KECIL CALON MITRA BINAAN PER 


3 : 


Diklat Pelatihan Manajemen Usaha Kecil (MUK) oleh PKBL Peruri 


Setelah diadakan survei dan pelatihan tahap selanjutnya 
yang akan dilalui oleh Mitra Binaan adalah penyerahan 
bantuan pinjaman. Bagi Mitra Binaan yang mengajukan 
proposal ke PKBL Peruri untuk tahun berjalan akan 
mendapatkan dana bantuan sesuai dengan kebutuhan, 
tidak semua Mitra Binaan yang mengajukan proposal 
langsung bisa mendapatkan pinjaman, hanya pengusaha- 
pengusaha yang memenuhi persyaratan dan menjalankan 
usahanya dengan baik dan benar serta peluang usaha 
atau prospek usaha kedepannya cukup bagus yang akan 
mendapatkan. 


Tidak hanya pengusaha yang belum pernah mengajukan 
pinjaman ke PKBL Peruri saja yang boleh mengajukan 
tapi bagi pengusaha yang sudah pernah meminjam ke 
PKBL Peruri juga boleh mengajukan pinjaman lagi, dengan 
syarat pinjaman sebelumnya harus sudah lunas dan belum 
bankable. 


Pada 2018, PKBL Peruri telah melakukan survei kepada 
321 calon Mitra Binaan dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, dan Jawa Timur. 
Sekaligus penyerahan pinjaman kepada 220 Mitra Binaan. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


AN MANAJEMEN USAHA KECW $ TT 
| SERTA PENYERAHAN PINJAMAN PROGRAM — £ 


UM PE 


SA 


LA 


PERURI 


2 





Loan Delivery 


After the survey was held and the trainings, the next step 
which the fostered partner would go through was the loan 
fund delivery. For the Fostered Partner which had submit 
the proposal to Peruri's PKBL in the current year would get 
the donation according to the needs, not all the Fostered 
Partner which submit the proposal could directly got the 
loan, only the businessmen/businesswomen who fulfilled 
the reguirements and who run the business well and right 
and had the good business opportunity and prospect in the 
future. 


Not only the businessman who had never apply for the loan 
to Peruri's PKBL that could apply but also the businessman 
who had borrowed funds to Peruri’s PKBL could apply for 
loan again, with the condition which the previous loan had 
paid off and not yet bankable. 


In 2018, Peruri’s PKBL had done surveys on 321 Fostered 
Partner candidates from Banten, DKI Jakarta, West Java, 
Central Javs, DI. Yogyakarta and East Java Provinces and 
also delivering the loans to 220 Fostered partners. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Chapter 


06 

















Penyerahan Pinjaman Program Kemitraan di Kabupaten Karanganyar oleh Direktur Utama Perum Peruri disaksikan oleh Bupati Karanganyar serta Pejabat 
Kementerian BUMN. 

The Loan Delivery of Partnership Program in Karanganyar District bu Perum Peruri President Director, witnessed by Karanganyar Regent and SoE Ministry 
Officers. 


m o ae; ws 





CALON MITRA BIAN PROGRAM Ki 
Lae REPUBLIK INOG 
.. LA 


# 


Penyerahan Pinjaman Program Kemitraan oleh PKBL dan Dewan Pengawas Peruri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. 
The Loan Delivery of Partnership Program by PKBL and Supervisory Board in Sumedang District, West Java. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 


Pameran Hasil Produk Mitra Binaan 


Disamping pembinaan dari sisi manajerial PKBL Peruri juga 
melakukan pembinaan melalui kegiatan pameran produk 
Mitra Binaan, diantaranya dengan mengikut sertakan Mitra 
Binaan yang mempunyai produk yang bisa dipamerkan dan 
mempunyai kondite baik dalam mengangsur pinjamannya, 
dengan tujuan agar produknya dikenal masyarakat dan juga 
menambah wawasan Mitra Binaan. Selama 2018, PKBL 
Peruri telah mengikut sertakan beberapa Mitra Binaan 
dalam kegiatan pameran baik di dalam maupun luar negeri 
diantaranya atas nama Bale Batik Tarza pada Pameran 
Indonesia Creative Product Festival (ICPF) 2018, pada13 
sampai dengan 15 April 2018, di Putra World Trade Centre, 
Kuala Lumpur, Malaysia yang merupakan Mitra Binaan dari 
wilayah Kabupaten Karawang. Di dalam negeri, Mitra Binaan 
dari wilayah Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya, 
Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Garut diikutsertakan 
dalam pameran pelaksanaan Hari Ulang Tahun Peruri 
ke-47, pada 22 September 2018, di ICE BSD Tangerang, 
Banten dan Event Pameran dan Bazar Kementerian BUMN 
2018, pada 14 — 16 Mei 2018, yang berlokasi di Halaman 
Parkir Kantor Kementerian BUMN yang diikuti oleh Mitra 
Binaan dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya. 





Fostered Partner Products Exhibition 


Besides the coaching in managerial sides, Peruri’s PKBL 
had the coaching through Fostered Partner products 
exhibitions, included the Fostered Partner which had 
products that could be exhibited and had good condite 
in repaying the loan, so that the product could be known 
by public and added the insights of fostered partner in 
domestic and overseas exhibition activities. During 2018, 
Peruri's PKBL had included several Fostered Partners in 
domestic and overseas exhibition such as on behalf of Bale 
Batik Tarza in Indonesia Creative Product Festival (ICPF) 
Exhibition in April 13-15, 2018 in Putra World Trade Centre, 
Kuala Lumpur, Malaysia which was the Fostered Partner 
from Karawang district region. In domestic exhibition, the 
Fostered Partner from Karawang, Tasikmalaya, Kuningan 
and Garut district areas had been included in Exhibition of 
47th Peruri’s Birthday Celebration in September 22, 2018 in 
ICE BSD Tangerang, Banten and Exhibition Events and SoE 
Ministry Bazaar on May 14-16, 2018 located in SoE Ministry 
Office Parking Lot which attended by Fosters Partner from 
Tasikmalaya district area. 





PKBL Peruri bersama Mitra Binaan Bale Batik Taza dari Karawang mengikuti Pameran Indonesia Creative Product Festival (ICPF) 2018 tanggal 13 sampai 


dengan 15 April 2018 di Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur, Malaysia. 


Peruri's PKBL with Fostered Partner Bale Batik Taza from Karawang joined Pameran Indonesia Creative Product Festival (ICPF) Exhibition 2018 in April 13 — 15, 


2018 in Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur, Malaysia. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 








Perusahaan Pengawas 


(AN 


N 


oA 


MRAM ER REED 


EEIE OTOI 
Peay i 









Laporan 


Analisis dan 
Dewan 


Pembahasan 
Manajemen 


Pendukung Tata Kelola 
Bisnis Perusahaan 
dan Direksi 


PITA CUKAI 
EXCISE STAMPS 


Pita Cukai yang dikeluarkan Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia merupakan bukti pembayaran cukai 
atas penjualan tembakau berbentuk rokok dan minuman 
mengandung etil alkohol. Peruri dipercaya mencetak 
pita cukai karena menerapkan unsur sekuriti yang cukup 
handal guna meminimalkan pemalsuan, salah satunya 
adalah pembaerian hologram pada cetakan pita cukai. 


Excise stamps issued by the Ministry of Finance of Republic 
Indonesia are excise proof of payment on sales of tobacco 
in the form of kretek and cigarettes. The printing of these 
products is entrusted to Peruri by the Directorate General of 
Customs and Excise as the Company maintains a sufficiently 
reliable system of security to minimize counterfeiting, one of 
which is the hologram on the excise stamp prints. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 









Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA 
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES 


Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2018 dan 
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut 

Beserta Laporan Auditor Independen/ 

Consolidated Financial Statements as of December 31, 2018 and 
For the Year Then Ended 

with Independent Auditor 's Report 


Ea Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


— PERURI 
SURAT PERNYATAAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS’ STATEMENT 
TENTANG RELATING TO 
TANGGUNG JAWAB ATAS THE RESPONSIBILITY ON 
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL FOR THE YEAR ENDED 
31 DESEMBER 2018 DECEMBER 31, 2018 
PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK 
INDONESIA DAN ENTITAS ANAK INDONESIA AND SUBSIDIARIES 





Nomor : 128 /11/2019 


Kami yang bertanda-tangan di bawah ini: 


1. Nama : Dwina Septiani Wijaya 
Alamat 
Kantor Jalan Palatehan No.4 Blok 
K-V Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan 12160 
Telepon : 021-7395000 
Jabatan : Direktur Utama 
2. Nama : Nungki Indraty 
Alamat 
Kantor : Jalan Palatehan No.4 Blok 
K-V Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan 12160 
Telepon : 021-7395000 
Jabatan : Direktur Keuangan 


menyatakan bahwa: 


1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan konsolidasian 
Perum Percetakan Uang Republik 
Indonesia dan entitas anak; 


2. Laporan keuangan konsolidasian Perum 
Percetakan Uang Republik Indonesia dan 
entitas anak telah disusun dan disajikan 


sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan di Indonesia; 

3. a.Semua informasi dalam laporan 
keuangan konsolidasian Perum 


Percetakan Uang Republik Indonesia 
dan entitas anak telah dimuat secara 
lengkap dan benar; 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia 
Kantor Pusat Palatehan No. 4 Biok K-V, Kebayoran Ba ata 121 


rur 


Kawasan Produksi asa Parung Mulya, Ke anpel. Karawa wa Barat 41 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


1. 


. Perum Percetakan 


Number :128 Al/2019 


We, the undersigned: 


Name : Dwina Septiani Wijaya 

Office 

Address : Jalan Palatehan No.4 Blok 
K-V Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan 12160 

Telephone 021-7395000 

Title : President Director 

Name : Nungki Indraty 

Office 

Address : Jalan Palatehan No.4 Blok 
K-V Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan 12160 

Telephone : 021-7395000 

Title : Finance Director 

declare that: 


1. We'are responsible for the preparation and 


presentation of Perum Percetakan Uang 
Republik Indonesia and subsidiaries' 
consolidated financia! statements; 


Uang Republik 
Indonesia and subsidiaries' consolidated 
financial statements have been prepared 
and presented in. accordance with 
Indonesian Financial Accounting 
Standards; 


3. a. All information in the Perum Percetakan 


Uang Republik Indonesia and 
subsidiaries’ consolidated financial 
statements has been disclosed in a 
complete and truthful manner; 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


D 
* 





363 


364 





Demikian pernyataan ini 


b. Laporan keuangan konsolidasian Perum 
Percetakan Uang Republik Indonesia 
dan entitas anak tidak mengandung 
informasi atau fakta material yang tidak 
benar, dan tidak menghilangkan 
informasi atau fakta material; 


Bertanggung jawab atas sistem 
pengendalian internal dalam Perum 
Percetakan Uang Republik Indonesia dan 
entitas anak. 


dibuat dengan 


sebenarnya. 


b.Perum Percetakan Uang Republik 
Indonesia and subsidiaries’ consolidated 
financial statements do not contain any 
incorrect information or material fact, nor 
do they omit information or material fact; 


4, We are responsible for Perum Percetakan 


Uang Republik Indonesia and subsidiaries’ 
internal control system. 


Thus this statement is made truthfully. 


Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Directors 


T 






—— 
Dwina Septiani 


ijaya 
Direktur Utama 
President Director 


Nungki Indraty 
Direktur Keuangan/ 
Finance Director 


Jakarta, 15 Februari / February 15, 2019 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia 


Kantor Pusat 


Kawasan Produksi 


Ji. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 


T 7395000 F (021) 722 
E contact@perur j W. www peruri.co.id 
Desa Parung Mulya. Kec. Ciampe 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


Karawang. Jawa Barat 41351 


y 
A 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


INTERNA TIONAL 


4 


JPA 


Audit, Accounting, Tax, Consulting 
Indonesia 





LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 
No. 00005/2.1229/AU.1/11/0360-1/1/11/2019 
Kepada: 


Pemilik Modal, Dewan Pengawas 
dan Direksi 


WISNU KARSONO SOEWITO & REKAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 


INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT 
No. 00005/2.1229/AU. 1/1 1/0360-1/1/11/2019 
To: 


The Owner, Board of Supervisory 
and Directors 


Perum Percetakan Uang Republik Indonesia 


Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perum 
Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) dan entitas 
anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan 
konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi 
dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan 
perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas 
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, 
dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi 
penjelasan lainnya. 


Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan 
konsolidasian 


Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian 
wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal 
yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan 
penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari 
kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh 
kecurangan maupun kesalahan. 


Tanggung jawab auditor 


Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas 
laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. 
Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang 
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar 
tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika 
serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh 
keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan 
konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. 


We have audited the accompanying consolidated financial 
statement of Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) and its subsidiaries, which comprise the consolidated 
statement of financial position as of December 31, 2018, and the 
consolidated statement of profit or loss and other comprehensive 
income, changes in equity, and cash flows for the year then 
ended, and a summary of significant accounting policies and 
other explanatory information. 


Management's responsibility for the consolidated financial 
statements 


Management is responsible for the preparation and fair 
presentation of such consolidated financial statements in 
accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, 
and for such internal control as management determines is 
necessary to enable the preparation of consolidated financial 
statements that are free from material misstatement, whether due 
to fraud or error. 


Auditor's responsibility 


Our responsibility is to express an opinion on consolidated 
financial statements based on our audit. We conducted our audit 
in accordance with Standards on Auditing established by the 
Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those 
standards require that we comply with ethical requirements and 
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about 
whether the consolidated financial statements are free from 
material misstatement. 


Soho Pancoran, Splendor Wings 16" Floor Unt S-1612 JL MT Haryono Kaw 2-3. Pancoran Jakaria 12810 - Indonesia T «2 21 50° 1677 (Hunting) | F 462 21 S010 1676 | E kap whsGigmad com | W waw wospublicaccourtiants.co.id 
WISNU KARSONO SOEWITO & REKAN is a member of the JPA International network of Independent audit and accountancy firms with members throughout the worid www jpainternational.com 
License No. : 586/KM.1/2018 


366 





Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh 
bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan 
keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada 
pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan 
penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik 
yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam 
melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan 
pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan 
penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk 
merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, 
tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan 
pengendalian intemal entitas 


Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan 
kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi 
akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas 
penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan 


Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah 
cukup dan tepat untuk menyediakan dasar bagi opini kami. 


Opini 

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir 
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 
keuangan konsolidasian Perum Peruri dan entitas anaknya tanggal 
31 Desember 2018, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus 
kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 


Hal lain 


Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perum Perun 
dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan 
dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan 
keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


An audit involves performing procedures to obtain audit 
evidence about the amounts and disclosures in the consolidated 
financial statements. The procedures selected depend on the 
auditor's judgement, including the assessment of the risks of 
material misstatement of the consolidated financial statements, 
whether due to fraud or error. In making those risk assessments, 
the auditors consider internal control relevant to the entity's 
preparation and fair presentation of the consolidated financial 
statements in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal 
control. 


An audit also includes evaluating the appropriateness of 
accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates made by management, as well as evaluating the overall 
presentation of the consolidated financial statements. 


We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient 
and appropriate to provide a basis for our audit opinion. 


Opinion 

In our opinion, the accompanying consolidated financial 
statements present fairly, in all material respects, the 
consolidated financial position of Perum Peruri and its 
subsidiaries as of December 31, 2018, and the consolidated 
financial performance and cash flows for the year then ended, in 
accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. 


Other matter 


Our audits of the accompanying consolidated financial 
statements of Perum Peruri and tts subsidiaries as of December 
31, 2018 and for the year then ended, were performed for the 
purpose of forming an opinion on such consolidated financial 
statements taken as a whole, 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Informasi keuangan Perum Peruri (Entitas Induk) terlampir, yang 
terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, 
serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 
laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut, dan kebijakan akuntansi mengenai 
dasar penyajian tersendiri entitas induk dan investasi pada entitas 
anak dan asosiasi (secara kolektif disebut sebagai "Informasi 
Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi 
tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di 
atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan 
merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir 
yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia. 


Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab 
manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung 
dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya 
yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 
terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek 
prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan 
konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang 
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Menurut opini 
kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, 
dalam semua hal yang material berkaitan dengan laporan 
keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan. 


Laporan atas ketentuan peraturan perundang-undangan 


Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan 
Pengendalian Intern kami sampaikan dalam laporan secara 
terpisah . kepada manajemen dengan laporan kami No. 
00006/2.1229/AU.1/11/0360-1/1/11/2019 tanggal 1S Februari 
2019 dan No. 00007/2.1229/AU.1/11/0360-1/V/11/2019 tanggal 
15 Februari 2019. 


The accompanying financial information of Perum Peruri 
(Parent Entity), which comprises the statement of financial 
posisiton as of December 31, 2018, and the statement of profit or 
loss and other comprehensive income, statement of changes in 
equity, and statement of cash flows for the year then ended, and 
accounting policies related to basis of preparation of the 
separate financial statements of the parent and investments in 
subsidiaries and associates (collectively referred to as the 
"Parent Entity Financial Information"), which is presented as a 
supplementary information to the above-mentioned consolidated 
financial statements, is presented for the purposes of additional 
analysis and is not a required part of the accompanying 
consolidated financial statements under Indonesian Financial 
Accounting Standards. 


The Parent Entity Financial Information is the responsibility of 
management and was derived from and relates directly to the 
underlying accounting and other records used to prepare the 
above-mentioned consolidated financial statements. The Parent 
entity Financial Information has been subjected to the auditing 
procedures applied in the audits of the accompanying 
consolidated financial statements in accordance with Standards 
on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified 
Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial 
Information is fairly stated, in all material respects, in relation to 
the accompanying consolidated financial statements taken as a 
whole. 


Report on laws and regulations 


Compliance with Laws and Regulations and the Internal Control 
are presented in separate reports to management with our report 
No. 00006/2.1229/AU_1/11/0360-1/1/11V2019 dated February 15, 
2019 and No, 00007/2.122Y/AU.1/11/0360-1/1/11/2019 dated 
February 15, 2019. 


KANTOR AKUNTAN PUBLIK 
WISNU KARSONO SOEWITO & REKAN 
Ijin Usaha No. KEP - 586/KM.1/2018 





Publik- AP. 0360 / 


Public Accountant Registration Number: AP. 0360 


Jakarta, 15 Februari 2019 


SOHO Pancoran, Splendor Wings 16th Floor Unit S-1612 
Jl. MT. Haryono Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta 12810 - Indonesia 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





367 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
CONSOLIDA TED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017 


PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK 
INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 


(Disajikan dalam Ruptah Penuh) (Expressed in Full Rupiah) 
31 Desember/ 31 Desember/ 
Catatan/ December December 
Notes 2018 2017 

ASET ASSETS 
Aset Lancar Current Assets 
Kas dan Setara Kas Zd, 2.¢, 2g, 2.0, 3, 28.a, 28.b 837,083,007, 783 1,021,747,757,080 Cash and Cash Equivalents 
Piutang Usaha - Bersih Trade Receivables - Net 

Pihak Berelasi 24,24, 2g, 20, 4, 28.0 18,606,961 ,720 6,336, 130,867 Related Parties 

Pihak Keuga 24, 2f, 29.4 262,037,757,280 307,787,132,649 Third Parties 
Prutang Lain-Lain - Bersih Other Receivables - Net 

Pihak Berelasi 2f, 2.8, 20, 5, 28.d 23,486,493,413 53, 146,421,106 Related Parties 

Pihak Ketiga 2f, 28.5 13,184,916,163 429,059,608 Third Parties 
Persediaan - Bersih 6 548, 144,350,893 349, 118,010,251 Inventories - Net 
Pajak Dibayar Dimuka 21, 7.a, 32 104,520,601,371 216,559,91 1,833 Prepaid Taxes 
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka 8 114.721,510,318 215,492,613,766 Advances and Prepaid Expenses 
Jumlah Aset Lancar ~__T921,785,598,941_  2,170,617,037,160_ Total Current Assets 
Aset Tidak Lancar Non Current Assets 
Investas: pada Ventura Bersama 2h, 2.0, 9 97,735,918,260 90,324,948,216 Investment in Joint Venture 


Aset Tetap - Bersih 


2i, 2p, 10, 32 


2,719,933,946,352 


2.265,543,039,190 


Property, Plant, and Equipment - Net 


Aset Pajak Tangguhan 21 7.4, 32 19,225.471,208 17,925,843,594 Deferred Tax Assets 
Aset Tidak Lancar Lainnya - Bersih 2g, 2.0, 11 296,622,715,412 120,990,011,511 Other Non Current Assets - Net 
Jumlah Aset Tidak Lancar 3,133,518,051,232 2,494,783,842,511 Total Non Current Assets 
JUMLAH ASET ~_5,055,303,650,173 __4,665,400,879,671_ TOTAL ASSETS 


Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak 
terpisah dan laporan keuangan secara keseluruhan 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





The accompanying notes to financial statements are an 


integral part of the financial statement 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK 


INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 


LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 


PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 


(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


LIABILITAS DAN EKUITAS 

Liabilitas Jangka Pendek 

Pinjaman Bank Jangka Panjang - 
Bagian yang Jatuh Tempo dalam 
Satu Tahun 

Utang Usaha 


Catatan/ 
Notes 


2g 2.0, 16, 28.f 


Pihak Berelasi 2.2, 2.0, 12, 28.¢ 
Pihak Ketiga 2.12 
Utang Pajak 21 7.b 
Beban Akrual 3 
Uang Muka Pelanggan 14 
Liabilitas Lancar Lainnya 2.g, 2.m, 15 


Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 


Liabilitas Jangka Panjang 
Pinjaman Bank Jangka Panjang - 
Setelah Dikurangi Bagian yang 
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun 
Liabilitas Imbalan Kena 
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya 
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 
Jumlah Liabilitas 
Ekuitas 
Modal 
Tambahan Modal Disetor 
Komponen Ekuitas Lainnya 
Saldo Laba 
Telah Ditentukan Penggunaannya 
Belum Ditentukan Penggunaanya 


Jumlah Ekuitas yang Dapat 


2g 2.0, 16, 28.f 
2.m, 17, 32 
18 


Diatnibusikan kepada Pemilik Entitas 
Kepentingan Non Pengendali le 


Jumlah Ekuitas 


JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 


Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak 
terpisah dan laporan keuangan secara keseluruhan 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


31 Desember/ 
December 
2018 


290,636,646,228 


140, 184,945,305 
96,61 1,044,743 
38,645,304,658 
69,556,708,174 

7,118,396,387 
329,662,909,248 
972,415,954,743 


1,333,344,473,791 
219,216,209,702 
16,192,775,424 


1,568,753,458,917 
2,541,169,413,660 


363,573,454,896 
(64,058,953,996) 
(34,942,418,489) 


1,706,966,274,313 
531,628,316,705 


2,503, 166,673,429 


10,967,563,084 


2,514,134,236,513 


5,055,303,650,173 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017 


(Expressed in Full Rupiah) 
31 Desember/ 
December 
2017 

LIABILITIES AND EQUITY 
Current Liabilities 
Long Term Bank Loans - 

182,709,804, 195 Current Maturities 
Trade Payables 

91,694,596,010 Related Parties 

138,960,856,422 Third Parties 
64,446,089,377 Taxes Payables 
$9,075,695,577 Accrued Expenses 
$3,925,814, 804 Advances from Customers 
386,375,531,730 Other Current Liabilities 
947, 188,388,115 Total Current Liabilities 
Non Current Liabilities 
Long Term Bank Loans - 


1,001,079,683,284 
199,571, 940,824 


Net of Current Maturities 
Employment Benefits Obligation 


160,479,018,996 Other Non Liabilities 
~_1,361,130,643,104 Total Non Current Liabilities 
2. 2308,319,031,219 Total Liabilities 
Eguity 
363. 573 454 896 Capital 
(64,058,953,996) Appropriated and Unappropriated 
(28,871,112,301) Other Components of Equity 
Retained Earnings 
1,706,966,274,313 Appropriated 
368,535,850,659 Unappropriated 
Total Equity Attributable to Owner 

~~ 3346,145,513,571 of the Parent Entity 
10,936, 334,881 Non Controlling Interest 
~_ 2,357,081, 848,452 _ Total Equity 
““4665400879,671 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 


The accompanying notes to financial statements are an 
integral part of the financial statement 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK 

INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF 
LAIN KONSOLIDASIAN 

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 


370 


(Disajikan dalam Rupiah penuh) 
31 Desember/ 
Catatan/ December 
Notes 2018 

PENJUALAN 2k, 22 3,196, 517,230,189 
BEBAN POKOK PENJUALAN 2k. 23 (2,509,934,987,754) 
LABA BRUTO ~~ 686,582,242,435 
Pendapatan Lainnya 2k, 27 $9,492,084,047 
Pendapatan Bunga 2k, 26.2 23,753,496,297 
Bagian atas Laba Bersih Ventura Bersama 9 24,090,970,044 
Beban Umum dan Administrasi 2k 24 (177,676, 765,829) 
Beban Penjualan dan Pemasaran 2k, 25 (53,171,871,510) 
Beban Bunga 2k, 26b, 28.2 (137,612,364, 185) 
Beban Pajak 2k (7,992,227,209) 
Beban Lain-lain 2.k, 27 (9,518,673,630) 
Jumlah Bersih ORI 
LABA SEBELUM 

PAJAK PENGHASILAN 407,946, 890,460 
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 
Kini 21 7c (121,290,910,763) 
Tangguhan 74 879,382,667 
Beban Pajak Penghasilan - Bersih ~~ (120,411,528,096) 
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN is 
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 

TAHUN BERJALAN 
Beban Komprehensif Lainnya yang Tidak 

Direklasifikasi ke Laba Rugi Periode Berjalan 
Kerugian Aktuarial atas Liabilitas 

Imbalan Kerja 2.m (6,003,021,042) 
LABA KOMPREHENSIF 


TAHUN BERJALAN 

Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat 
Diatribusikan Kepada 

Pemilik Entitas Induk 


Kepentingan Non-Pengendali 2,494,714, 186 
287 535,362,364 
Laba Komprehensif Tahun Berjalan 
yang Dapat Diatribusikan Kepada: 
Pemilik Entitas Induk 278,613,873,005 
Kepentingan Non-Pengendali 2,918, 468,317 
__281,532,341,322_ 


(6,003.02 1,042) (43, 456,551,406) 


281,532,341,322 


Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak 


terpisah dari laporan keuangan secara keseluruhan 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


285,040,648, 178 


PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK 
INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS 
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 

For the Years Ended December 2018 and 2017 


34,061,908,395 
(261,895,023,800) 
(43,696,694,033) 
(96,999, 345,652) 
(11,063,636,714) 
(80,147,470,485) 


(262,331,821,283) 


$52,421,200, 360 


(202,076,634,657) 
55,896, 537,247 


(146, 180,097,410) 
406,241,103, 150 


(43,456,55 1,406) 


362, 784,551,744 


403,923, 886,223 
2,317,216,927 


106,241,103, 150 


360,676,167,223 
2,108,384,521 


arsa 


(Expressed tn full Rupiah) 

31 Desember! 

December 
2017 

3,478,382,274,911 SALES 
(2,663,629,253,068) COST OF GOODS SOLD 
814,753,021, 843 GROSS PROFIT 
166, 124,220,868 Other Income 
31,284,219,939 Interest Income 


Share of Net Profit of Joint Venture 

General and Administrative Expenses 

Selling and Marketing Expenses 

Interest Expense 

Tax Expense 

Others Expense 

Total - Net 

PROFIT BEFORE CORPORATE 
INCOME TAX 

INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES) 

Current 

Deferred 

income Tax Expenses - Net 

NET PROFIT FOR THE YEAR 

OTHER COMPREHENSIVE INCOME 
FOR THE YEAR 

Other Comprehensive Expenses That Will not 
be Reclassified to Profit or Loss: 

Actuarial Loss on Liabilities 


for Employee Benefit 


COMPREHENSIVE INCOME 
FOR THE YEAR 


Net Profit fot the Year 
Attributable to: 
Owner of the Parent Entity 


Non Controlling Interest 


Comprehensive Income for the Year 
Attributable to: 


Owner of the Parent Entity 


Non Controlling Interest 


The accompanying notes to financial statements are an 


integral part of the financial statement 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN LANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN 
Untuk Tebun-tahun wang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 








(Dirajikan dalam Rupiah penuh) 
Catatan Ehst yang Dapat Distria an kepada [verti Coste Inai Kepanasan Jumlah Khatan 
New — o tee Oommen of the Parent Sao — Toad Epai 
Mamak Tembahat Mantel Kempuara Pista: Malas Late! — Ta eing Nea i sek 
Cya Diris Leine Teteh Diirmiat se Pengganasanya! Makam Tetak baseres 
— — AK apa Desakan 
Sa Capa dine Cadangan Uss — — 4 
Camera Reserve perk Perpar | meppreproned 
Kama 
— — — — — — — — — — — — — — — — — 
Sokel Jammari 2017 MAM LABIS AIE) 14424498104 LI Sbai ss SILAMA SAS RSM TIR 11019 200 449 "1 Saer “42.008 2.082.561, 20108 
Payon Sado  Kepetangan 
So Pengontah Bek TA ui GUN BIN SAH 
Laba ken para 
Tham Begin PE OK mana 
Komponen Firin Lammr » (Ia Can ana A1, 208) (Ad aan Me) 
Draien lie - (00011331 E) CSIR E) Or NN) (nat 910207) 
Pembentukan Cadangan Unu 11 62811019 CMI AM 
Sekte Ji Dewan Den 7 STANS ru Gas serong 1484068 Noa Tan 222 $30 s1) sas PAN PENTING TOT TR POG 
Penyeraman Sakdo  Krpanagan 
Xa Pengantah - A - EEATT] SASS ON mousso LETETI 
Lata Koni perdenat 
Thea Heryakan . Pn ETLE an LIA? Seas 
Komponen Data ⸗ » . Kela (6071 S08 1H) 6.071 oe) 
Da 11. (121,17 000000) LEON paraat en ansman 
Sadie jt Desain DAIA Hama OO aaa ep O OED a ea OOA a 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


n i teen oies Saja, ee — — epee 


Catatan atas laporan kewangan merupakan bagian yang tidak terpesah dan laporan keuangan secara keseluruhan 
The accompanying notes to financial statements are an integral part of dre financial statement 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


PERUM PERCETAKAN CANG 

REPUBLIK INDONESIA AND SUBSIDIARIES 
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY 
For the Years Ended December 2018 and 2017 


(Expressed m fall Rupesh 


Bailamos — 1. 2017 


oe n - n 
aran beters si 


dR. >e ev 
jer the Taw 


— of Lapan 
Trabim 
Appreprumon fey erena Pa merve 
Hakan an oj Doowmker 1), ON 
Adami m - Naa 

Cmenelingg beres 
Sampean Ma come 

for the Ya 
Mae Cg of Papan 
Irak 
Baianos an of December 1), DN 





371 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN 

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND SUBSIDIARIES 
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW 
For the Years Ended December 2018 and 2017 


372 


(Disajikan dalam Rupiah penuh) 





ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 


Penerimaan Kas dari Pelanggan 
Pengeluaran Kas kepada Pihak 
Ketiga dan Karyawan 
Penerimaan Kas dari Bunga Deposito dan 
Jasa Giro 
Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Pajak 
(Pengeluaran) Penerimaan Kas Lain-lain 


ARUS KAS BERSIH DARI 
AKTIVITAS OPERASI 


ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 


Penerimaan (Pengeluaran) Kas Pencairan Deposito 


Penerimaan Kas Dividen 

Penerimaan Kas Bunga Pinjaman 
Pengeluaran Kas untuk Perolehan Aset Tetap 
Pengeluaran Kas untuk Penyertaan 
Penerimaan (Pengeluaran) Kas Lain-Lain 


ARUS KAS BERSIH DARI 
AKTIVITAS INVESTASI 


ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 


Penerimaan Kas dari Pinjaman 
Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Dividen 
Pengeluaran Kas untuk Pembayaran 
Pokok Pinjaman 
Pengeluaran Kas untuk Pembayaran 
Bunga Pinjaman 
Pengeluaran Kas Lain-lain 


ARUS KAS BERSIH DARI 
AKTIVITAS PENDANAAN 

KENAIKANNPENURUNAN) 
KAS DAN SETARA KAS 

KAS DAN SETARA KAS PADA 
AWAL TAHUN 


KAS DAN SETARA KAS PADA 
AKHIR TAHUN 


Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak 


terpisah dan laporan keuangan secara keseluruhan 





Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


3,527,084, 270,834 


(2,745,695,863,520) 


23,378,679,099 
(427,946,198,948) 
(24,141,910,017) 


352,678,977 449 


(13,664,822,151) 
16,680,000,000 
914,706,000 
(100,999 499, 457) 
(35,300,000,000) 
(1,$18,435,442) 


(135, 888,051 050) 


$1,966,441,514 
(121,859,261,224) 


(216,705,252,575) 


(131,725,794,994) 
14,868,191, 583 


(184,664,749,297) 


1,021,747,757,080 


3,452,033,992,358 
(2,565,470,173,512) 
30,998,206,251 


(471,332,880,260) 
$3,470,120,986 


490600265823 


48,295, 834,164 
2,278,114,771 


(186,285,327,5$1) 


$,7$3,403,946 


(129,987,9 





70) 


61,122,736,385 


(40,414,956,077) 


(241,481,356,880) 


(92,184,113,067) 


(403 455,675,696) (312,957, 689,633) 


56,785,601,515 


964,964, 155,565 


837 085.007.7835 102 1.747.757.0880 


(Expressed in full Ruprah) 


CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 


Customer Cash Receipt 

Third Parties and Employee 
Expendrture 

Cash Receipts from Deposit Interest and 
Demand Services 

Tax Expenditure 

Other (Expenditure)/ Receipt 


NET CASH PROVIDED BY 
OPERATING ACTIVITIES 


CASH FLOW FROM INVESTING 


Deposu Cash Disbursement 

Cash Recerpis Deviden 

Cash Receipts Lending 

Cash Expenditures for Faxed Assets Acquisition 
Cash Expenditures for Equity investment 
Revenue Other Cash 


NET CASH USED IN 
INVESTING OF ACTIVITIES 


CASH FLOW FROM FINANCING 


Cash Receipts from Loans 
Cash Expenditures for Dividend Payment 
Cash Expenditure for 
Pricipal Payment 
Cash Expenditures for Loan 
Interest Payments 
Other Expenditure 


NET CASH PROVIDED BY 
FINANCING ACTIVITIES 
INCREASE/ (DECREASE) IN 
CASH AND CASH EQUIVALENTS 


CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 
BEGINNING OF YEAR 


CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 
END OF YEAR 


The accompanying notes to financial statements are an 


integral part of the financial statement 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 


TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 
(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


1. Umum 1. General 
La. Pendirian dan Informasi Umum Perum Percetakan Uang La. Establishment and General Information of Perum 


Lb. 


Republik Indonesia 
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (“Perum Peruri”) 
didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (“PP”) Republik 
Indonesia No. 60 tahun 1971, kemudian disempumakan dengan 
PP No, 25 tahun 1982 dan PP No. 30 tahun 1985, PP No. 34 
tahun 2000, dan terakhir dengan PP No. 32 tahun 2006. 
Maksud dan tujuan Perum Peruri adalah melaksanakan dan 
menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan 
pembangunan nasional pada umumnya, dengan mengadakan 
usaha di bidang percetakan uang, barang dan jasa yang 
mempunyai tingkat keamanan yang tinggi demi keamanan dan 
kepentingan negara. 
Kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah RI sesuai 
dengan PP No. 32 tahun 2006 adalah: 
a) Mencetak uang kertas dan logam Rupiah Republik 
Indonesia untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia, 
b) Mencetak dokumen sekuriti untuk negara, yaitu 
dokumen keimigrasian, pita cukai, materai dan dokumen 
pertanahan atas permintaan instansi yang berwenang, 


c) Mencetak dokumen uang dan dokumen sekuriti negara 
lain atas permintaan negara yang bersangkutan; 

d) Menyediakan jasa yang mempunyai nilai sekuriti tinggi 
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perum Peruri, 

e) Usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya 
maksud dan tujuan Perum Peruri. 

Kantor pusat Perum Perun terletak di Jalan Palatehan No. 4, 

Jakarta Selatan. Sedangkan lokasi pabrik Perum Peruri terletak 

di Karawang, Jawa Barat. 


Karyawan, Dewan Pengawas dan Direksi 

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perum Peruri 
memiliki karyawan tetap masing-masing sejumlah 2.710 orang 
dan 2.851 orang 

Susunan Dewan Pengawas Perum Peruri pada tanggal 31 
Desember 2018 dan 2017 berdasarkan Keputusan Menteri 
Badan Usaha Milik Negara No. SK-124/MBU/07/2017 tanggal 
5 Juli 2017 dan No. SK33/MBU/2014 tanggal 10 Februari 2014 
dan No, SK-376/MBU/2013 tanggal 7 November 2013 adalah 
sebagai berikut: 





Lb. 


Percetakan Uang Republik Indonesia 

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (“Perum Peruri”) 
was established under Government Regulation ("PP") No. 60 
year 1971 of the Republic of Indonesia, which had been 
amended by PP No. 25 year 1982, PP No. 30 year 1985, PP 
No. 34 year 2000, and the latest PP No. 32 year 2006, 


Perum Peruri's objective is generally to perform and support 
Government programs in the economic sector and on a 
national scale, by engaging in printing of banknotes and 
minting of coins, providing high-level security goods and/or 
services for the state's interest and security. 


PP No. 32 year 2006 defines that Perum Peruri is established 

with the following activities: 

a) Printing Indonesian Rupiah banknotes and minting 
Rupiah coins to fulfill orders from Bank Indonesia; 


b) Printing state security documents, such as immigration 
documents, excise stamps, duty stamps and land 
certificates based on demand from the authorized 
department of the government; 


c) Printing banknotes and security documents of other 
countries based on orders from those countries; 

d) Providing high security service in relation to Perum 
Peruri's business; and 

e) Engaging in other activities that will support the 
achievement of Perum Peruri's objectives. 

Head office is located at Jalan Palatehan No. 4, South Jakarta. 

While the factory located in Karawang, West Java. 


Employees, Supervisory Board and Board of Directors 
As of December 31, 2018 and 2017 Perum Peruri employed 
2.710 and 2,851 permanent employees, respectively. 


The composition of the Supervisory Board as of December 31, 
2018 and 2017 based on the decree from The Minister of State 
Owned Enterprises No. SK-124MBU/07/2017 dated July 5, 
2017 and No. SK-33/MBU/2014 dated February 10, 2014 and 
No. SK-376/MBU/2013 dated November 7, 2013, were as 
follows: 





2018 2017 
Ketua Rizal Affandi Lukman Rizal Affandi Lukman Chairman 
Anggota Ema Wijayanti Ema Wijayanti Member 
Anggota Hasiholan Siahaan Hasiholan Siahaan Member 
Anggota Suroso Hadi Siswoyo Suroso Hadi Siswoyo Member 
Anggota An Wahyuni * An Wahyuni * Member 


* Masa tugas sebagai Dewan Pengawas telah berakhir pada 
tanggal 7 November 2018 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


The period as Supervisory Board has been ended on 
November 7, 2018 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





373 


374 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


1. Umum (Lanjutan) 
Lb, Karyawan, Dewan Pengawas dan Direksi (Lanjutan) 


Sehubungan dengan berakhimya masa jabatan direksi Perum 
Perun tanggal 28 Oktober 2011, maka sesuai dengan Surat 
Keputusan Menteri BUMN No. SK-383/MBU/2012 tanggal 29 
Oktober 2012 telah ditetapkan Keputusan Ketua Dewan 
Pengawas No. SK-11/DP/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 
tentang Pembagian Tugas Dewan Pengawas Sebagai Pengurus 
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia yang menetapkan 
untuk sementara waktu pengurusan perusahaan dijalankan oleh 
Dewan Pengawas. 


Susunan Direksi Perum Peruri pada tanggal 31 Desember 2018 


dan 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK- 


209/MBU/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 dan No. SK- 
247/MBU/11/2017 tanggal 20 November 2017, adalah sebagai 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


1. General (Continued) 


Lb. Employees, Supervisory Board and Board of Directors 
(Continued) 
In connection with the termination of Board of Directors dated 
October 28, 2011 in accordance with the Decision Letters of 
Minister of SOE No. SK-383/MBU/2012 dated October 29, 
2012, the Decision of the Chairman of the Board of Supervisor 
No, SK-1U/DP/X/2017 dated October 29, 2017 concerning the 
Division of Duties of the Supervisory Board as the Perum 
Peruri which stipulates for the time being the management of 
the company is carried out by the Supervisory Board. 


The composition of the Board of Directors as of December 31, 
2018 and 2017 based on Decision Letters of Minister of SOEs 
No. SK-209MBU/07/2018 dated July 18, 2018 and No. SK- 
247MBU/11/2017 dated November 20, 2017, were as follows: 








berikut: 
Efektif mulai tanggal 18 Juli 2018/ 
Effective dated July 18, 2018 
2018 
Direktur Utama Dwina Septiani Wijaya President Director 
Direktur Operasi Saiful Bahri Operations Director 
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha Fajar Rizki Marketing & Development Director 
Direktur Keuangan Nungki Indraty T.K Finance Director 
Direktur SDM & Umum Winarsih Budiriani Human Resource & General Director 
Efektif mulai tanggal 20 November 2017/ 
Effective dated November 20, 2017 
2017 
Direktur Utama Dwina Septiani Wijaya President Director 
Direktur Teknik & Produksi Saiful Bahri Technical & Production Director 
Direktur Keuangan Nungki Indraty TK Finance Director 


Rincian penyertaan saham pada entitas anak sebagai berikut: 


Details of the investment in subsidiaries are as follows: 








2018 2017 
Penyertaan Jenis Usaha! Kepemilikan! Pendapatan Jumlah Aset Kepemilikan’ Pendapatan/ Jumlah Aset/ 
Langsung/ Nature of Business Ownership Sales Total Assets Ownership Sales Total Assets 
Direct Investment * Rp Rp % Rp * 
PT Perun Wira Percetakan Dokumen Security’ 600 60688216309 47,381 993,887 670 56,467 ATA S89 38.979,758,530 
Tesur Security Document Printing 
PT Peruri Digital Per bahan-bahan kertas, 9278 180,71 7,641,470 199.278 965,651 Pu 10019286224 91, 177,889, IM 
Security * Jasa Secrrity Digital dan Solusi 
Teknologi Informasi 
Material Trading, Digital Security 
Service and Information 
Technology Solution 
PT Kertas Produksi Pulp dan Kertas' 92.59 102,695,185,878 96815.612763 9259 101, 712906849 $7_$98.271 439 
Padalarang Pulp and Paper Production 
PT Peruri Perdagangan, Pembangunan. 900 67,707 233,684 SO850,1S1 607 no 63,485,021.S72 56.236.561 086 
Properti Perindustrian Pengangkutan, 
Teknik, Percetakan dan Jasa/ 
Trading, Bulding, Industrial 
Transportation, Engmeerang, 
Printing and Services 


* Laporan Korsolidassan taban 2018 PT Peran Digital Security dan entitas anak 


(PT Cardsindo Tiga Perkasa) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





* Consolidated report of 2018 of PT Peruri Digital Security and tty sbsidary 
(PT Cardeindo Tiga Perkasa) 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


1. Umum (Lanjutan) 


Lc. Entitas Anak yang Dikonsolidasi 
PT Peruri Wira Timur ("PWT") 
Pada tanggal 19 Januari 2011, Perum Peruri dan PT Panca Wira 
Usaha Jawa Timur (“PWU”) telah menandatangani perjanjian 
atas pendinan PWT sebagai perubahan dari KSO Peruri Divisi 
Timur. Akta pendirian PWT telah dibuat di hadapan Notaris M. 
Nova Faisal, SH, MKn, No. 06 tanggal 5 April 2011 dan 
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 
melalui Surat Keputusan No. AHU-17296.AH.01.01. Tahun 
2011 tanggal & April 2011. Berdasarkan akta pendirian 
tersebut, kedua belah pihak telah sepakat dan setuju 
mengikatkan diri untuk mendirikan perseroan terbatas di bidang 
percetakan dokumen sekuriti sebagai perubahan bentuk KSO 
Peruri Divisi Timur (“KSO-PDT”) menjadi perseroan terbatas 
Modal dasar PWT ditetapkan sebesar Rp69. 124.220.000 yang 
terbagi atas 69 124 220 saham dengan nilai nominal per lembar 
sebesar Rp1.000. Persentase kepemilikan Perum Peruri sebesar 
67% dan PWU sebesar 33% 
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah kepentingan 
non-pengendali adalah sebesar Rp8896928261 dan 
Rp8.557422 424. 
Laporan keuangan PWT per 31 Desember 2018 dan 2017 
diaudit oleh KAP PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, 
Retno, Palilingan & Rekan dengan opini wajar, 


PT Peruri Digital Security ("PDS") 

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-437/MBU/2011 
tanggal 27 Juh 2011. Menteri BUMN telah menyetujui 
pendirian PDS oleh Perum Peruri dan PT Pundi Puri Sejahtera 
Entitas anak ini bergerak di bidang certification authority dan 
smart card. Akta pendirian PDS telah dibuat di hadapan 
Notaris Henny Singgih, SH., No. 22 tanggal 15 September 
2011 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI melalu Surat Keputusan No, AHU- 
45677.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 19 September 2011. Akta 
anggaran dasar Entitas anak kemudian diubah dengan Akta No. 
6 tanggal 20 November 2012 dari Notaris Agung Setiawan, SH. 
Modal dasar PDS ditetapkan sebesar Rp80.000.000.000 yang 
terbagi atas 80000 lembar saham dengan nilai nominal per 
lembar sebesar Rp1.000.000. Dan modal dasar tersebut telah 
ditempatkan dan disetor oleh Perum Peruri sebesar 
Rp19.800.000,000 dan PT Pundi Pun Sejahtera sebesar 
Rp200.000.000 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


1. General (Continued) 


Le. Consolidated Subsidiaries 


PT Peruri Wira Timur ("PWT") 

On January 19, 2011, Perum Peruri and PT Panca Wira 
Usaha Jawa Timur ("PWU") has signed an agreement for the 
establishment of PWT as a transformation from KSO Peruri 
Divisi Timur. The PWT's deed of establishment has been put 
forth into notarial deed by notary M. Nova Faisal, SH., M.Kn., 
No. 06 dated April 5, 2011 and were approved by the Minister 
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the 
Decision Letter No. AHU-17296.AH.01.01, Tahun 2011, dated 
April 6, 2011. Based on the deed, both parties have agreed and 
committed to bound themselves to establish a limited liability 
company in security printing documents as a transformation of 
KSO-PDT to be a limited liability company. 

PWT's authorized capital is Rp69,124,220,000 which consist of 
69,124,220 shares with par value of Rp1,000. The percentage 
of ownership of Perum Peruri is 67% and PWU is 33%. 


As of December 31, 2018 and 2017, the portion of non- 
controlling interests are amounting to Rp8,896,928,261 and 
Rp8,557,422,424, respectively. 

The financial report of PWT as of December 31, 2018 and 
2017 are audited by KAP PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, 
Arsono, Retno, Palilingan & Partners with unqualified 
opinion. 


PT Peruri Digital Security ("PDS") 

Based on Minister of SOEs letter's No. S-437!MBU/2011, 
dated July 27, 2011, the Minister of SOEs has approved the 
establishment of PDS by Perum Peruri and PT Pundi Puri 
Sejahtera. This Subsidiary is engaged in certification 
authority and smart card, The PDS's deed of establishment was 
made by Notary Henny Singgih, SH., No. 22 dated September 
15, 2011 and were approved by the Minister of Law and 
Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decision 
Letter No. AHU-45677.AH.01.01 Tahun 2011, dated 
September 19, 2011, The Subsidiarie's Articles of Association 
have been amended as stated in Deed No. 6 dated November 
20, 2012 of Notary Agung Setiawan, SH. PDS's authorized 
capital is Rp80,000,000,000 is which divided into 80,000 
shares with par value of Rp1,000,000 per share. The 
authorized capital issued and fully paid by Perum Peruri and 
PT Pundi Puri Sejahtera are Rp19,800,000,000 and 
Rp200,000,000, respectively. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 375 





PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


376 





Umum (Lanjutan) 


l.c. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan) 


Pada tanggal 21 Agustus 2014 diselenggarakan circular 
resolution yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham 
PDS sehubungan dengan penambahan penyertaan modal pada 
PDS sebesar Rp34.067.000.000 oleh Perum Peruri. 
Penambahan penyertaan modal pada PDS ini telah disetujui 
oleh Menteri BUMN melalui surat No. S-432/MBU/2014 
tanggal 22 Juli 2014 dan mendapatkan persetujuan dari Dewan 
Komisaris dan Direksi PT Pundi Puri Sejahtera melalui surat 
No. 305/PPS/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 

Total modal disetor PDS setelah transaksi penambahan 
penyertaan modal adalah Rp$4.067.000.000 dengan persentase 
kepemilikan Perum Peruri sebesar 99,63% dan PT Pundi Pun 
Sejahtera sebesar 0,37% 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 
| tanggal 2 April 2018, Notaris B. Andy Widyanto, SH, PDS 
melakukan pembelian saham PT Carsindo Tiga Perkasa 
sebanyak 12.705.000 lembar saham dengan nilai nominal 
Rp12.705.000.000 atau kepemilikan sebesar 55% 

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah kepentingan 
non-pengendali masing-masing sebesar Rp143.523075 dan 
Rp81.427.480 

Laporan Keuangan PDS per 31 Desember 2018 diaudit oleh 
KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan dengan opini wajar 
Sedangkan Laporan Keuangan PDS per 31 Desember 2017 
untuk keperluan konsolidasi menggunakan angka unaudited. 


PT Kertas Padalarang ("PTKP") 

Pada tanggal 19 November 2008, Perum Peruri, PT Kertas 
Padalarang (“PTKP”) dan Menten BUMN menyelenggarakan 
pertemuan sehubungan dengan upaya penyelamatan PTKP 
dan akuisisi PTKP oleh Perum Peruri, yang sahamnya saat itu 
dimiliki oleh PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (“KKA”). PT 
Pengelola Investama Mandiri dan Negara RI. Akuisisi saham 
PTKP akan dilakukan setelah dilaksanakan due diligence oleh 
konsultan independen dan skema akuisisi akan ditetapkan lebih 
lanjut oleh Menteri BUMN. Untuk mengatasi kesulitan 
likuiditas PTKP jangka pendek, Perum Peruri diminta untuk 
membantu pendanaan kebutuhan modal kerja (dana talangan) 
yang kemudian akan dikonversi menjadi kepemilikan saham di 
PTKP. 

Pada tanggal 15 Jum 2009, PTKP dan Perum Perun 
menandatangani perjanjian No. SP-308/VI/2009, sebagai 
tindak lanjut dari surat dari Menteri BUMN No. S- 
368/MBU/2009 tanggal 1 Jum 2009, yang mengatur 
penyediaan dana oleh Perum Peruri untuk kebutuhan modal 
kerja PTKP sebesar Rp34.689.259.201 dan dana tersebut akan 
dikompensasikan dengan hasil penjualan kertas banderol 
kepada Perum Perun atau dikonversikan menjadi penyertaan 
saham Perum Peruri di PTKP sebagaimana yang telah disetujui 
oleh pemilik modal dalam pengesahan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan (“RKAP”) tahun 2009. Pada tanggal 30 
Oktober 2009, dana tersebut telah dibayarkan oleh Perum 
Peruri 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


1. General (Continued) 
Lc. Consolidated Subsidiaries (Continued) 


On August 21, 2014 there was circular resolution signed by all 
shareholders of PDS in relation to additional capital injection 
amounting to Rp34,067,000,000 by Perum Peruri. This 
additional capital injection transaction was previously 
approved by the Minister of State-Owned-Enteprises in his 
letter No. S-432:MBU/2014 dated July 22, 2014 and approved 
by the Board of Commissioner and Directors of PT Pundi Puri 
Sejahtera in their letter No. 305/PPS/VIIV2014 dated August 
18, 2014. 


PDS's fully paid capital after the injection transaction is 
Rp54,067,000,000 with percentage of ownership of Perum 
Peruri of 99.63% and PT Pundi Puri Sejahtera of 0.37%, 


Based on the Deed of Decision of Shareholders’ Decree No, 1 
dated April, 8 2018, Notary B. Andy Widyanto, SH, PDS 
purchased 12,705,000 shares of PT Carsindo Tiga Perkasa in 
the nominal amount of Rp12,705,000,000 or ownership of 
55%, 

As of December 31, 2018 and 2017 the portion of non- 
controlling interests are amounting to Rp143,523,075 and 
Rp81,427,480, respectively. 

PDS's financial report as of December 31, 2018 is audited by 
KAP Wisnu Karsono Soewito & Partners with unqualified 
opinion. For the consolidated financial statement as of 
December 31, 2017 used unaudited figures of PDS. 


PT Kertas Padalarang ("PTKP") 

On November 19, 2008, Perum Peruri, PT Kertas Padalarang 
(“PIKP") and the Minister of SOEs held a meeting to discuss 
the rescue and acquisition of PTKP by Perum Peruri, which 
was at that time the shares of PTKP were owned by PT Kertas 
Kraft Aceh (Persero) ("KKA"), PT Pengelola Investama 
Mandiri and the Republic of Indonesia. The acquisition of 
PTKP's shares would be conducted after a due dilligence 
review by independent consultant and furthermore the 
acquisition scheme would be decided by Minister of SOEs. In 
order to resolve PTKP's short term liquidity problem, Perum 
Peruri was assigned to give a working capital bridging fund to 
PTKP which later would be converted into an ownership of 
shares in PTKP. 


On June 15, 2009, PTKP and Perum Peruri signed an 
agreement No, SP-308/11/2009, as a follow up to the letter of 
Minister of SOEs No. S-368:MBU/2009, dated June 1, 2009, 
which regulates Perum Peruri's bridging fund for PTKP" 
working capital requirements amounting to Rp34,689,259,201 
of which then the fund would be compensated with the sales of 
fiscal stamps paper to Perum Peruri or converted into an 
investment in PTKP in the form of shares as stated by the 
shareholders in the approval of Work Plan and Company 
Budget ("RKAP") year 2009. On October 30, 2009, the fund 
has been paid by Perum Peruri, 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


10 


PERUM PERCETAKAN UANG PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA FOR THE YEARS ENDED 
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Disajikan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in full Rupiah) 


1. Umum (Lanjutan) 1. General (Continued) 


Lc. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan) Lc. Consolidated Subsidiaries (Continued) 


Di samping itu, sesuai dengan perjanjian antara Perum Perun 
dengan PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (“KKA") No. 
SP611/X2009 tanggal 27 Oktober 2009, Perum Peruri 
melakukan pembelian 8.167 lembar saham (13,32%) PTKP 
yang dimiliki oleh KKA dengan harga saham sementara sebesar 

Rp500.000 per lembar saham atau seluruhnya berjumlah 

Rp4.083.500.000, sambil menunggu harga saham berdasarkan 

hasil penilaian yang dilakukan oleh lembaga penilai 

independen. 

Perum Peruri telah membayar uang muka atas pembelian saham 

PTKP yang dimiliki oleh KKA pada tanggal 30 Oktober 2009 

Pada tanggal 31 Desember 2010, telah disepakati harga saham 

PTKP sebesar Rp239.699 per lembar saham sesuai dengan 

laporan penilai independen. Kelebihan uang muka pembelian 

saham PTKP dan KKA sebesar Rp2125878267 telah 
ditagihkan kepada KKA dan dicatat sebagai piutang lain-lain 

(Catatan 5 dan 28.d). 

Selanjutnya berdasarkan surat persetujuan dan Menten BUMN 

No. S-502/MBU/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal 

persetujuan pemberian dana talangan modal kerja ke PTKP, 

selama tahun 2010 Perum Perun telah menyerahkan dana 
kepada PTKP sebesar Rp28.000.000.000 dan diperhitungkan 
dalam akuisisi saham PTKP oleh Perum Peruri. 

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

("RUPSLB") PTKP tanggal 31 Desember 2010, para pemegang 

saham menyetujui: 

l. Penjualan saham KKA kepada Perum Peruri sejumlah 
8.167 lembar saham; 

2. Konversi dana talangan dari Perum Peruri menjadi 
saham dengan harga Rp239,699 per lembar saham atau 
seluruhnya berjumlah 261.532 lembar saham, 

3. Peningkatan modal dasar dari Rp125.000.000.000 
menjadi Rp500.000.000.000 dan peningkatan modal 
ditempatkan dan disetor dari Rp61.327.000.000 menjadi 
Rp322.859.000.000 termasuk disagio saham sebesar 
Rp198.843.171.599, 

4. Menyetujui pengeluaran saham baru sejumlah 261.532 
lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per 
lembar saham, yang akan diambil dan disetorkan oleh 
Perum Peruri. 

5. Menyetujui hibah saham yang akan dilakukan oleh 
Perum Peruri kepada Negara Republik Indonesia 
sejumlah 106.614 lembar saham, sehingga saham 
Pemerintah RI dalam PTKP menjadi sejumlah 131.614 
lembar saham atau 40,77%. Hibah saham tersebut akan 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku, sehingga kepemilikan saham 
Negara RI tidak terdilusi. Akta hibah saham tersebut 
akan ditandatangani oleh Perum Peruri dan Negara RI 
cg. Kementerian Keuangan RI. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


In addition, according to the agreement between Perum Peruri 
and PT Kertas Kraft Aceh (Persero) ("KKA") No. 
SP611/X/2009, dated October 27, 2009, Perum Peruri agreed 
to purchase 8,167 shares (13.32%) of PTKP owned by KKA 
with temporary price of Rp500,000 per share amounting to 
Rp4,083,500,000, while waiting the results of share price 
valuation carried out by an independent appraiser. 


Perum Peruri has paid an advance for the purchase of shares 
of PTKP owned by KKA on October 30, 2009. On December 
31, 2010, PTKP's share price was agreed which amounted to 
Rp239,699 per share based on an independent appraiser 
report, The excess of the share purchase advance of PTKP 
Jrom KKA amounting to Rp2,125,878,267 has been billed to 
KKA and been recorded as other receivables (Notes 5 and 
28.d). 


Furthermore, based on the approval letter of Minister of SOEs 
No. §-502/MBU/2010, dated August 18, 2010, regarding the 
approval of working capital bridging fund to PTKP, during 
2010 the funds have been given by Perum Peruri to PTKP 
amounting to Rp28,000,000,000 and accounted for as shares 
acquisition of PTKP by Perum Peruri. 


Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
("RUPSLB") of PTKP held on December 31, 2010, the 
shareholders approved: 

l. The sale of shares owned by KKA to Perum Peruri in 
total of 8,167 shares; 

2. The convertion of bridging fund from Perum Peruri 
into shares at a price of Rp239,699 per share or in total 
of 261,532 shares; 

3. The increase of authorized capital from 
Rp125,000,000,000 to Rp500,000,000,000 and the 
increase of issued and fully paid capital from 
Rp61,327,000,000 to Rp322,859,000,000 including 
share discount amounting to Rp198,843,171,599; 

4. The issuance of new shares in total of 261,532 shares 
with par value of Rp1,000,000 per share, which would 
be taken and paid by Perum Peruri; 


3. The grant of shares from Perum Peruri to the Republic 
of Indonesia in total of 106,614 shares, which increase 
the ownership of the Republic of Indonesia Government 
in PTKP to 131,614 shares or 40.77%, The grant would 
be made in accordance with the applicable law, 
therefore the ownership of shares is not dilluted. The 
deed of the grant will be signed by Perum Peruri and 
the Republic of Indonesia cq. the Ministry of Finance of 
the Republic of Indonesia. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 377 





PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


1. Umum (Lanjutan) 1. General (Continued) 


l.c. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan) Lc. Consolidated Subsidiaries (Continued) 


378 





RUPSLB tanggal 31 Desember 2010 telah diaktakan oleh 
Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., No. 6 tanggal 27 
Januari 2011 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PTKP, 
yaitu mengukuhkan keputusan pemegang saham RUPSLB 
PTKP tentang pemindahtanganan saham nomor KEP- 
226/MBU/2009 tanggal 13 Oktober 2009, yaitu persetujuan 
penjualan seluruh saham milik KKA sejumlah 8.167 lembar 
atau 13,32% kepada Perum Peruri. Pemindahan saham tersebut 
telah dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2009 dan ditegaskan 
kembali dalam Surat Penegasan Harga Jual Beli Saham PTKP 


Dengan demikian susunan g saham PTKP untuk 
seluruh saham yang beredar sejumlah 61.327 lembar dengan 
nilai Rp61.327.000.000 terdiri dari: 

l NKRI sebanyak 25.000 
Rp25.000.000.000; 

2. PT Pengelola Investama Mandiri sebanyak 28.160 
lembar senilai Rp28.160 000.000: 

5, Perum Peruri sebanyak 8.167 lembar senilai 
Rp8. 167.000.000. 

Pada tanggal 25 Januari 2012 pemegang saham PTKP 

melakukan RUPSLB yang kemudian diaktakan oleh Notaris 

Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., dalam Akta No. 8 tanggal 22 

Februan 2012, Hasil keputusan RUPSLB tersebut adalah 

menyetujui menindaklanjuti keputusan-keputusan RUPSLB 

tanggal 31 Desember 2010 selain yang sudah diaktakan dalam 

Akta No. 6 tanggal 27 Januari 2011 tentang: 

l. Konversi dana talangan dari Perum Peruri kepada PTKP 
menjadi saham PTKP berdasarkan Perjanjian 
Penyediaan Modal Kerja No. SP-308/V1/2009 tanggal 
15 Juni 2009 dan perjanjian Konversi Saham No. SP- 
33/1/2012, 46/K/PTKP/1/2012, yang telah 
ditandatangani oleh Perum Peruri pada tanggal 20 
Januari 2012 dengan harga sesuai perhitungan PT 
Bahana Securities yaitu Rp239.699 per lembar saham 
atau sejumlah 261.532 lembar. 

2. Menyetujui peningkatan Modal Dasar PTKP dan 
Rp125.000,000.000 menjadi Rp500.000.000.000 

3. Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan 
Disetor dalam PTKP dari Rp61.327.000.000 menjadi 
Rp332.859.000.000. 

4. Menyetujui pengeluaran saham baru dalam portepel 
sejumlah 261.532 lembar saham dengan nilai 
Rp261.532.000.000, dan 

5. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PTKP. 


lembar senilai 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


RUPSLB held on December 31, 2010 has been put forth into 
notarial deed by notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., No. 6, 
dated January 27, 2011, regarding PTKP"s RUPSLB 
resolutions, which upheld the resolutions of PTKP "s RUPSLB 
about the alienation of shares No. KEP-226/MBU/2009 dated 
October 13, 2009, the approval of sale of all shares owned by 
KKA in total of 8,167 shares or 13.32% to Perum Peruri. The 
transfer of shares was made on October 27, 2009 and has been 
reaffirmed in the Affirmation Letter of PTKP Shares Selling 
Price. 


Therefore, the composition of shareholders of PTKP for the 

entire outstanding shares in total of 61,327 shares with value 

of Rp61,327,000,000 consists of: 

J The Republic of Indonesia in total of 25,000 shares 
amounting to Rp25,000,000,000; 

4 PT Pengelola Investama Mandiri in total of 28,160 

shares amounting to Rp28,160,000,000; 

3. Perum Peruri in total of 8,167 shares amounting to 
Rp3, 167,000,000. 

On January 25, 2012, the shareholders of PTKP conducted 

RUPSLB which has been put forth into notarial deed by notary 

Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., in the Deed No, 8, dated 

February 22, 2012. The results of this RUPSLB agreed to 

follow the resolutions of RUPSLB dated December 31, 2010, 

other than those were already covered in the Deed No. 6, dated 

January 27, 2011 regarding: 

l. The conversion of bridging find from Perum Peruri to 

PTKP into shares of PTKP based on Working Capital 

Requirement Agreement No. SP-30811/2009 dated 

June 15, 2009 and Shares Conversion Agreement No. 

SP-33/1/2012. 46/K/PTKP/1/2012, which has been 

signed by Perum Peruri on January 20, 2012 at a price 

based on a valuation of PT Bahana Securities 

amounting to Rp239,699 per share or in total of 

261,532 shares. 

The increase of PTKP's Authorized Capital from Rp 

125,000,000,000 to Rp500,000,000,000, 

3. The increase of Issued and Fully Paid Capital in PTKP 
Jrom Rp61,327,000,000 to Rp332,859,000,000. 


tag 


4. The issuance of new shares portofolio in total of 
261,532 shares amounting to Rp261,532,000,000; and 


5. Amendment to article 4 of PTKP's Articles of 
Association. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


1. Umum (Lanjutan) 1. General (Continued) 


1.c. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan) Lc. Consolidated Subsidiaries (Continued) 


Dengan demikian susunan pemegang saham PTKP untuk 

seluruh saham yang beredar sejumlah 322.859 lembar dengan 

nilai Rp322.859.000.000 terdiri dari: 

1, NKRI sebanyak 25.000 
Rp25.000.000.000: 

2. PT Pengelola Investama Mandin sebanyak 28.160 
lembar senilai Rp28.160.000.000, 

3. Perum Peruri sebanyak 269699 lembar senilai 
Rp269.699,000,000, 

Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU- 

11769.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012. 


Pada tanggal 8 Mei 2013 Pemerintah Republik Indonesia 
mengeluarkan Peraturan No. 36 tahun 2013 yang menyatakan 
untuk mengoptimalkan penerimaan negara perlu melakukan 
penjualan seluruh milik Negara Republik Indonesia pada PT 
Kertas Padalarang, yaitu sebanyak 25.000 lembar saham atau 
sebesar 7,75% melalui penjualan saham secara langsung sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang 
perseroan terbatas. 

Pada tanggal 30 Agustus 2013 Menteri BUMN mengirimkan 
surat nomor S-545/MBU/2013 kepada Perum Perun yang 
menyatakan penawaran penjualan saham milik Negara Republik 
Indonesia pada PT Kertas Padalarang yang kemudian 
ditanggapi oleh Perum Peruri melalu surat nomor 
1365/TX/2013 tanggal 18 September 2013. Dalam surat balasan 
tersebut, Perum Peruri menyatakan kesediaan untuk membeli 
seluruh saham yang ditawarkan dengan nilai saham yang 
ditawarkan sebesar Rp13.000.000.000. 

Pembayaran atas pembelian saham tersebut telah dilaksanakan 
pada tanggal 16 Desember 2013 yang disusul dengan akta jual 
beli oleh Notaris Dessy, SH, MKn. tanggal 18 Desember 
2013. Perubahan anggaran dasar atas penambahan saham 
tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal 
Administrasi Hukum Umum melalui surat keterangan nomor 
AHU-AH.01.10-00356. 

Berdasarkan RUPSLB PT Kertas Padalarang (“PTKP”) tanggal 
29 Desember 2014, para pemegang saham menyetujui konversi 
dana talangan yang berasal dari Perum Peruri menjadi modal 
saham. Nilai dana talangan yang dikonversi menjadi modal 
saham sebesar Rp29 852.000.000 ditambah sebesar Rp160.000 
yang disetor kemudian oleh Perum Perun kepada PTKP. Nilai 
transaksi saham adalah sebesar Rp520.000 per lembar saham 
sehingga jumlah lembar saham yang di konversi adalah sebesar 
57.408 lembar saham. Nilai nominal saham tersebut adalah 
sebesar Rp1.000.000. Selisih yang terjadi antara nilai transaksi 
dan nilai nominal akan dicatat pada akun disagio saham. 


lembar senilai 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Therefore, the composition of shareholders of PTKP for the 

entire outstanding shares in total of 322,859 shares which 

amounting to Rp322,859,000,000 consists of: 

f: The Republic of Indonesia in total of 25,000 shares 
amounting to Rp25,000,000,000; 

2. PT Pengelola Investama Mandiri in total of 28,160 
shares amounting to Rp28,160,000,000, 

3. Perum Peruri in total of 269,699 shares amounting to 
Rp269,699,000,000. 

The Amendment of the Articles of Association was approved by 

the Minister of Law and Human Rights in the letter No. AHU- 

11769.AH.01.02. Tahun 2012, dated March 5, 2012, 


On May 8, 2013 the Government of the Republic of Indonesia 
issued a Regulation No.36 year 2013 which stated to optimize 
the state revenue needed to sell all shares owned by the 
Republic of Indonesia on PT Kertas Padalarang for the overall 
shares owned by the Republic of Indonesia on PT Kertas 
Padalarang amounted to 25,000 shares equivalent to 7.75% 
through the direct sale of shares in accordance with the 
regulated of limited liability companies. 


On August 30, 2013 the Minister of SOEs has sent a letter No. 
S-545/MBU/2013 to Perum Peruri regarding an offer to sell 
all shares owned by the Republic of Indonesia on PT Kertas 
Padalarang which then responded by Perum Peruri through 
letter No, 1365/1X/2013 dated September 18, 2013. On that 
replied letter Perum Peruri stated their interest to buy all the 
shares offered with the value of the shares amounting to 
Rp13,000,000,000. 


The payment of purchase of shares was executed on December 
16, 2013, which then followed by the deed of purchase and sale 
by Notary Dessy, SH., M.Kn, dated December 18, 2013. The 
deed Amendment to the Ministry of Justice and Human Rights 
has been received by Directorate General of Legal 
Administration through its letter No. AHU-AH.01.10-003 56. 


Based on extraordinary shareholders meeting of PT Kertas 
Padalarang ("PTKP") dated December 29, 2014, the 
shareholder have approved the conversion bailouts from 
Perum Peruri into share capital. The bailout value that was 
converted into shares were amounting to Rp29,852,000,000 
plus the amount of cash paid by Perum Peruri amounting to 
Rp!60,000 to PTKP. Transaction value of shares is equal to 
Rp520,000 per share, bringing the total number of shares at 
the conversion amounted to 57,408 shares. Par value of the 
shares ts amounted to Rp1,000,000. The differences between 
the transaction value and us nominal value will be recorded as 
premium on share. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





379 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


1. Umum (Lanjutan) 


l.c. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan) 
Setelah proses konversi ini, susunan pemegang saham PTKP 
terdiri dari Perum Peruri dan PT Pengelola Investama Mandiri 
dengan kepemilikan masing-masing sebanyak 352,107 dan 
28.160 lembar saham setara dengan persentase masing-masing 
92,59% dan 7,41%. 


Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah kepentingan 
non-pengendali adalah sebesar Rpl.735.676.094 dan 
Rp2.093.771.829 

Laporan keuangan PTKP per 31 Desember 2018 dan 2017 
diaudit oleh KAP Roebiandini & Rekan dengan opini wajar. 


PT Peruri Properti ("PT PePro") 

Berdasarkan surat Menteri BUMN No S-179/MBU/2011 
tanggal 12 April 2012, Menteri BUMN telah menyetujui 
pendirian PTPP oleh Perum Peruri dan Yapetri, Entitas anak ini 
bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, 
pengangkutan, teknik, percetakan dan jasa. Pendirian PTPP 
berdasarkan Akta Notaris Dessi, SH., M.Kn., di Jakarta, No. 01 
tanggal 10 April 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia RI melalu Surat Keputusan No. AHU- 
22461.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 27 April 2012. Akta 
pendirian perusahaan telah mengalami perubahan dan yang 
terakhir dengan Akta Notaris Dessi, SH., M.Kn., di Jakarta, No. 
Ol tanggal 7 Desember 2012 dan telah disahkan oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan 
No. AHU 0006760 AH.O01.09 tahun 2013 tanggal 1 Februari 
2013, 


Modal dasar PT PePro ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000 
yang terbagi atas 20.000 lembar saham dengan nilai nominal 
per lembar sebesar Rp1.000.000, dan telah disetor penuh. 
Persentase kepemilikan Perum Peruri sebesar 99% dan Yapetri 
sebesar 1% 

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah kepentingan 
non-pengendali masing-masing sebesar Rp191435.654 dan 
Rp203.713.148. 

Laporan Keuangan PT PePro per 31 Desember 2018 diaudit 
oleh KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan dengan opini 
wajar. Sedangkan Laporan Keuangan PT PePro per 31 
Desember 2017 untuk keperluan konsolidasi menggunakan 
angka unaudited. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


1. General (Continued) 


Le. Consolidated Subsidiaries (Continued) 


After the conversion, the composition of PTKP “s shareholders 
consists of Perum Peruri and PT Pengelola Investama Mandiri 
with respective ownership of 352,107 and 28,160 shares that 
were equal to the respective percentage of 92.59% and 7.41%, 


As of December 31, 2018 and 2017, the portion of non- 
controlling interests are amounting to Rp1,735,676,094 and 
Rp2,093,771,829, respectively. 

PTKP's financial report as of December 31, 2018 and 2017 
are audited by KAP Roebiandini & Partners with unqualified 
opinion. 


PT Peruri Properti ("PT PePro") 

Based on the letter of Minister of SOEs No, S-179MBU/2011, 
dated April 12, 2012, the Minister of SOEs has approved the 
establishment of PTPP by Perum Peruri and Yapetri. This 
Subsidiary is engaged in trading, building, industrial, 
transportation, engineering, printing and services. The 
establishment of PTPP is based on the Deed by notary Dessi, 
SH., M.Kn., in Jakarta, No. 01 dated April 10, 2012 and was 
approved by the Minister of Law and Human Rights of the 
Republic of Indonesia in the Decision Letter No, AHU- 
22461.AH.01.0L tahun 2012, dated April 27, 2012. The Deed 
of establishment has been amended several times and the latest 
Amendment has been put forth into notarial deed by notary 
Dessi, SH., M.Kn., in Jakarta, No. 01 dated December 7, 2012 
and was approved by the Minister of Law and Human Rights of 
the Republic of Indonesia in the Decision Letter No. AHU- 
0006760.AH.01.09.tahun 2013, dated February 1, 2013. 


PT PePro's authorized capital is set at Rp20,000,000,000 
which divided into 20,000 shares with par value of 
Rp1,000,000 per share, and were fully paid, The percentage of 
ownership of Perum Peruri and Yapetri is 99% and 1%, 
respectively. 

As of December 31, 2018 and 2017, the portion of non- 
controlling interests are amounting to Rp191,435,654 and 
Rp203,713,148. 

PT PePro's financial report as of December 31, 2018 is 
audited by KAP Wisnu Karsono Soewito & Partners with 


unqualified opinion. For the consolidated financial statement 
as of December 31, 2017 used unaudited figures of PT PePro. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan 


2.a. 


2.b. 


Pernyataan Kepatuhan 

Laporan keuangan konsolidasian Perum Perun dan entitas anak 
telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi 
Keuangan (“SAK”) di Indonesia, yang ditetapkan oleh Dewan 


Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK- 


IAI). 


Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Konsolidasian 

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi 
kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus 
kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar 
pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian 
ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun 
tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana 
dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun 
tersebut. 

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan 
metode langsung dan menyajikan sumber dan penggunaan kas 
dan setara kas dengan mengelompokkan arus kas atas dasar 
kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. 

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang 
merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perum Peruri. 


Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 

("ISAK") 

Penerapan dan perubahan standar akuntansi berikut, yang 

berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018, tidak 

menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi 

Perum Peruri dan entitas anak dan tidak memberikan dampak 

yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan 

keuangan konsolidasian 

- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa 
Pengungkapan. 

- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang 
Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum 


Direalisasi 
Properti 


- Amandemen PSAK 13: 
Pembayaran Berbasis Saham 


Pengalihan Properti Investasi 
- Amandemen PSAK 53 

tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran 
Berbasis Saham 


Investasi tentang 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


2a 


2b. 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


2. Summary of Significant Accounting Policies 


Statement of Compliance 

Perum Peruri and Subsidiarie's consolidated financial 
statements have been prepared and presented in accordance 
with Indonesian Financial Accounting Standards (“SAK”), 
established by the Financial Accounting Standards Board 
Indonesian Institute of Accountants (DSAK-AI). 


Basis of Measurement and Preparation of the Consolidated 
Financial Statements 

The consolidated financial statements have been prepared 
based on the going concer assumption and accrual basis, 
except for the consolidated statements of cash flows which 
using cash basis. The basis of measurement in preparation of 
these consolidated financial statements is the historical costs 
concept, except for certain accounts which have been prepared 
on the basis of other measurements as described in their 
respective accounting policies, 


The consolidated statements of cash flows are prepared using 
the direct method and present the sources and uses of cash and 
cash equivalents according to operating, investing and 
financing activities. 


The consolidated financial statements are presented in Rupiah, 
which is Perum Peruri's functional and presentation currency. 


Changes to the Statements of Financial Accounting Standars 
("SEAS") and Interpretations of Statements of Financial 
Accounting Standars ("ISFAS") 

The adoption of the following revised of the accounting 
standards, which are effective from January 1, 2018, did not 
result in substantial changes to Perum Peruri and subsidiaries 
accounting policies and had no material effect on the amounts 
reported for the current period consolidated financial 
statements: 


- Amendment to SFAS 2: Presentation of cash flow 
Statements 
- Amendment to SFAS 46: Income Tax on Recognition of 


Deferred Tax Assets for Unrealized Losses. 


- Amendment to SFAS 13: Investment Property concerning 
Transfer of Investment Property. 

- Amendment to SFAS 53: Stock-Based Payments concerning 
Classification and Measurement of Stock-Based Payment 
Transactions, 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan) 2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) 


2.c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian 2c. Principles of Consolidation 


382 





Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan 
entitas-entitas anak seperti yang disebutkan pada Catatan Lc, 
yang dimiliki oleh Perum Peruri (secara langsung atau tidak 
langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50% dan 
dikendalikan oleh Perum Perun. 

Entitas-entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal 
akuisisi, yaitu tanggal Perum Peruri memperoleh pengendalian, 
sampai dengan tanggal Perum Peruri kehilangan pengendalian 


Suatu pengendalian juga ada apabila entitas induk memiliki 

setengah atau kurang kekuasaan suara jika terdapat 

a. Kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai 
perjanjian dengan investor lainnya; 

b. Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan 
operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau 
perjanjian: 

c Kekuasaan untuk menunjuk atau memberhentikan 
sebagian besar dewan direksi atau organ pengatur setara 
dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ 
tersebut; atau 

d. Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada 
rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan 
mengendalikan entitas melalui dewan atau organ 

Kerugian entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh 

diatribusikan pada kepentingan non-pengendali bahkan jika hal 

ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai 
saldo defisit. 

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka 

Perum Peruri 

. Menghentikan pengakuan aset (termasuk seliap 


goodwill ) dan liabilitas entitas anak, 
. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap 
kepentingan non-pengendali, 


. Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, 
yang tercatat di ekuitas, bila ada; 

. Mengakui nilai wajar pembayaran vang diterima; 

Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajamya, 

. Mengaku setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai 
keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi, dan 

. Mereklasifikasikan bagian induk atas komponen yang 
sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke 
laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke 
saldo laba sebagaimana mestinya. 

Laporan keuangan konsolidasian harus disusun dengan basis 

yang sama yaitu, kebijakan akuntansi yang sama untuk 

transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama. Kebijakan tersebut 

telah diterapkan secara konsisten oleh entitas anak, kecuali 

dinyatakan secara khusus. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


The consolidated financial statements include the financial 
statements of the subsidiaries mentioned in Note I.c, in which 
Perum Peruri maintains (directly or indirectly) equity with 
ownership more than 50% and is controlled by Perum Peruri. 


Subsidiaries are fully consolidated from the date of 

acquisitions, being the date on which Perum Peruri obtained 

control, and continue to be consolidated until the date such 

control ceases. 

Control also exist when the parent owns half or less of the 

voting power of an entity when there is: 

a. Power over more than half of the voting rights by virtue 
of an agreement with other investors; 

b. Power to govem the financial and operating policiees 
of the entity under a statute or an agreement; 


a Power to appoint or remove the majority of the 
members of the board of directors or equivalent 
governing body and control of the entity is by that 
board or body; or 

d. Power to cast the majority of votes at meetings of the 
board of directors or equivalent governing body and 
control of the entity is by that board or body. 

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the 

non-controlling interests even if that results in a deficit balance 

of the non-controlling interests. 


In case of loss of control over a subsidiary, Perum Peruri: 


. Derecognizes the assets (including goodwill) and 
liabilities of the subsidiary; 


. Derecognizes the carrying amount of any non- 
controlling inerests; 

. Derecognizes the cumulative translation difference, 
recorded in equity, if any; 

. Recognizes the fair value of the consideration received: 

. Recognizes the fair value of any investment retained; 

. Recognizes any difference arise as gain or loss in the 


profit or loss: and 

. Reclassifies the parent's share of components 
previously recognized in other comprehensive income 
to profit or loss or retained earnings, as appropriate. 


The consolidated financial statements are prepared using 
uniform basis, i.e.: similar accounting policy for similar 
transactions, events and circumstances. The policy has been 
applied consistently by Subsidiaries, unless otherwise stated. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan) 


2.c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (Lanjutan) 

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan 
keuangan Entitas Induk dan entitas anak digabungkan secara 
baris per baris yakni dengan menjumlahkan satu persatu unsur- 
unsur sejenis dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan 
beban. Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo antara 
perusahaan-perusahaan di dalam grup yang material telah 
dicliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian 
untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Grup 
(Perum Peruri dan entitas anak) sebagai satu kesatuan 

Kepentingan non-pengendali mencerminkan bagian atas laba 
atau rugi dan aset neto dari entitas-entitas anak yang tidak dapat 
diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada 
entitas induk yang masing-masing disajikan dalam laporan laba 
rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada 
laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian 
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. 


2.4. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing 
Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang 
Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal 
transaksi 


Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan 
liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata 
uang Rupiah dengan kurs rata-rata dari kurs beli dan kurs jual 
yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada 
tanggal tersebut. Kurs dari mata uang asing utama yang 
digunakan adalah sebagai berikut (nilai Rupiah penuh): 


2018 
— Rp _ 
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 14481 
1 Euro (EUR) 16,560 
1 Poundsterling Inggris (GBP) 18,373 
1 Yen Jepang (JPY) 131 
1 Frane Swiss (CHF) 14,710 
1 Dolar Singapura (SGD) 10,603 


Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, yang sudah 
terealisasi maupun yang belum, baik yang berasal dari transaksi 
dalam mata uang asing maupun penjabaran aset dan habilitas 
moneter dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) 


2.c. Principles of Consolidation (Continued) 

In preparing the consolidated financial statements, the 
financial statements of the Parent Company and Subsidiaries 
are combined on a line by line basis by adding together similar 
elements of assets, liabilities, equity, income and expenses, The 
effect of all significant transactions and balances between 
companies within the group has been eliminated in the 
consolidated financial statements to reflect the financial 
position and result of operations of the Group (Perum Peruri 
and subsidiaries) as one business entity. 


Non-controlling interests represents the portion of the profit or 
loss and net assets of the subsidiaries not attributable directly 
or indirectly to the parent company, which are presented 
respectively in the consolidated statement of comprehensive 
income and under the equity section of the consolidated 
statement of financial position, respectively, separately from 
the corresponding portion attributable to the equity holders of 
the parent company. 


2d. Foreign Currency Transactions and Balances 
Transactions denominated in foreign currencies are translated 
into Rupiah at the exchange rates prevailing as at the date of 
the transaction, 


As at the consolidated statements of financial position date, 
monetary assets and liabilities denominated in foreign 
currencies are translated into Rupiah using middle rate of 
buying rate and selling rate issued by the Bank of Indonesia 
which prevail as at that date. The exchange rates of the major 
foreign currencies used are as follows (full amount Rupiah): 


2017 
— K—— 

13,548 1 United States Dollar (USD) 
16,174 1 Euro (EUR) 
18.218 1 British Poundsterling (GBP) 

120 1 Japan Yen (JPY) 
13,842 1 Swiss France (CHF) 
10,134 1 Singapore Dollar (SGD) 


Realized and unrealized foreign exchange gams or losses 
arising from transactions in foreign currency and from the 
translation of foreign currency monetary assets and liabilities 
are recognized in the consolidated statements of 
comprehensive income. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA FOR THE YEARS ENDED 
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Disajikan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in full Rupiah) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan) 


2.¢. 


2.f. 


2.2. 





Kas dan Setara Kas 

Kas dan setara kas terdiri dan saldo kas dan bank, serta 
deposito berjangka jangka pendek yang jatuh tempo dalam 
waktu tiga bulan atau kurang dan tidak dijaminkan. 

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai jaminan atau 
margin deposits atas fasilitas letter of credit dan jaminan 
utang bank disajikan sebagai "Kas dan setara kas yang dibatasi 
penggunaannya” dan dikelompokkan ke dalam aset tidak lancar 
lainnya 


Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain 

Piutang usaha dan piutang lain-lain disajikan dalam jumlah 
bersih setelah dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai 
piutang. 


Instrumen Keuangan 

PSAK 55 (Revisi 2014) mengatur prinsip-prinsip pengakuan 
dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan 
beberapa kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. 
PSAK ini, antara lain, menyediakan definisi dan karakteristik 
derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan 
pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan hubungan 
lindung nilai. 

PSAK 60 (Revisi 2014) mensyaratkan pengungkapan 
signifikansi instrumen keuangan untuk posisi keuangan dan 
kinerja, beserta sifat dan tingkat yang timbul dari risiko 
keuangan Perum Peruri yang terekspos selama periode berjalan 
dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas 
mengelola risiko mereka 


Perum Perun mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori 

(i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau 

rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (in) aset 

keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo serta (iv) aset 

keuangan yang tersedia untuk dijual. 

Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan 

tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan 

tersebut pada saat awal pengakuannya. 

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui 
Laba atau Rugi 
Terdiri dari aset keuangan vang diklasifikasikan dalam 
kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada 
saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perum Peruri 
untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 
Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok 
diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama 
untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu 
dekat, atau merupakan bagian dari portofolio yang 
dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola 
ambil untung dalam jangka pendek. Derivatif 
diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali 
ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) 


2e. Cash and Cash Equivalents 


af 


2g 


Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in 
banks, and time deposits with maturities of three months or 
less, and are not pledged as collateral. 


Cash and cash equivalents pledged as guarantee or margin 
deposits for letter of credit facilities and collateral for bank 
loans are presented as “Cash and cash equivalents restricted 
in use" and classified into other non-current assets. 


Trade Receivables and Other Receivables 


Trade receivables and other receivables are presented in net of 
allowance for impairment of receivables. 


Financial Instruments 

PSAK 55 (Revised 2014) establishes the principles for 
recognizing and measuring financial assets, financial 
liabilities and some contracts to buy or sell non-financial 
items. This PSAK provides the definitions and characteristics 
of derivatives, the categories of financial instruments, 
recognition and measurement, hedge accounting and 
determination of hedging relationships, among others. 


PSAK 60 (Revised 2014) requires disclosures of significance of 
financial instruments for financial position and performance; 
and the nature and extent of risks arising from financial 
instruments to which Perum Peruri is exposed during the 
period and at the end of the reporting period, and how the 
entity manages those risks. 


Financial Assets 

Perum Peruri classifies its financial assets in the following 
categories: (i) financial assets at fair value through profit or 
lass, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity financial 
assets and (iv) available-for-sale financial assets. 


The classification depends on the purpose for which the 
financial assets were acquired, Management determines the 
classification of its financial assets at initial recognition. 


wu Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss 


Consist of financial assets classified as held-for-trading 
and financial assets designated by Perum Peruri as at 
fair value through profit or loss upon initial 
recognition. 


A financial asset is classified as held-for-trading if it is 
acquired or incurred principally for the purpose of 
selling or repurchasing it in the near term or if it is part 
of a portfolio of identified financial instruments that are 
managed together and for which there is evidence of a 
pattern of short term profit-taking. Derivatives are also 
categorized as held-for-trading unless they are 
designated as effective hedging instruments. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan) 2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) 


2.g. Instrumen Keuangan (Lanjutan) 2g. Financial Instruments (Continued) 


(ii) 


(iit) 


Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perum 
Perun dan entitas anak tidak mempunyai aset keuangan 
yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. 


Pinjaman vang Diberikan dan Piutang 

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset 
keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau 
telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar 
aktif, kecuali: (a) yang dimaksudkan oleh Perum Peruri 
untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan 
dalam kelompok diperdagangkan, serta (b) yang pada 
saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada 
nilai wajar melalui laba rugi, (c) yang pada saat 
pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia 
untuk dijual, atau (d) dalam hal pemilik mungkin tidak 
akan memperoleh kembali investasi awal secara 
substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan 
kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang. Pinjaman 
yang diberikan dan piutang diukur pada biaya 
diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga 
efektif. 

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan 
nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat 
dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang 
diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba 
rugi komprehensif konsolidasian sebagai "Cadangan 
Kerugian Penurunan Nilai”. 

Aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman 
yang diberikan dan piutang meliputi kas dan setara kas, 
piutang usaha, piutang bunga dan piutang lain-lain, dan 
aset tidak lancar lainnya (kas yang dibatasi 
penggunaannya dan uang jaminan). 


Aset Keuangan vang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo 
Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo 
adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran 
tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah 
ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif 
dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut 
hingga jatuh tempo, kecuali: 
a. investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan 
sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar 


(ii) 


(iti) 


As of December 31, 2018 and 2017, Perum Peruri and 
subsidiaries did not have any financial assets at fair 
value through profit loss. 


Loans and Receivables 

Loans and receivables are non-derivative financial 
assets with fixed or determinable payments that are not 
quoted in an active market, other than: (a) those that 
Perum Peruri intends to sell immediately or in the short 
term, which are classified as held-for-trading, and (b) 
those that Perum Peruri upon initial recognition 
designates as fair value through profit or loss; (c) those 
that Perum Peruri upon initial recognition designates 
as available-for-sale; or (d) those for which Perum 
Peruri may not recover substantially all of its initial 
investment, other than because of loans and 
receivables’ deterioration. Loans and receivables are 
measured at amotized cost with effective interest rate 
method. 


In the case of impairment, the impairment loss is 
reported as a deduction from the carrying value of the 
financial assets classified as loans and receivables, and 
recognized in the consolidated statements of 
comprehensive income as “Allowance for Impairment 
Losses". 


Financial assets classified as loans and receivables 
consist of cash and cash equivalents, accounts 
receivable, interest and other receivables, and other 
non current assets (restricted cash and cash equivalents 
and guarantee deposit). 


Held-to-Maturity Financial Assets 

Held-to-maturity investments are non derivative 
financial assets with fixed or determinable payments 
and fixed maturities, for which Perum Peruri's 
management has the positive intention and ability to 
hold to maturity, other than: 


a. investment that upon initial recognition is 
designated as financial assets at fair value through 


melalui laba rugi; profit or loss; 

b. investasi yang diklasifikasikan dalam kategori b. investment that is designated as available-for-sale; 
tersedia untuk dijual, atau or 

c. investasi yang memenuhi kriteria sebagai pinjaman c. investment that meet the criteria of loans and 
yang diberikan dan piutang receivables. 


Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki 
hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajamya dan 
selanjutnya diukur pada biava perolehan diamortisasi 
dengan menggunakan suku bunga efektif. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


At initial recognition, held-to-maturity financial assets 
is recognized at fair value, and subsequently measured 
at amortized cost, using effective interest method. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 385 





PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan) 


2.g. Instrumen Keuangan (Lanjutan) 

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang dimiliki 
hingga jatuh tempo dicatat dalam laporan laba rugi 
komprehensif konsolidasian dan diakui sebagai 
“Pendapatan Bunga”. Ketika penurunan nilai terjadi, 
kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dan 
nilai tercatat investasi dan diakui di dalam laporan 
keuangan konsolidasian sebagai “Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai”. 

Perum Peruri memiliki aset keuangan yang 
diklasifikasikan sebagai Aset Keuangan yang Dimiliki 
Hingga Jatuh Tempo untuk tahun-tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 


(iv) Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual 
Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah 
aset keuangan non-denvatif yang ditetapkan untuk 
dimiliki dalam periode tertentu yang akan dijual dalam 
rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku 
bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan 
sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi 
yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga 
jatuh tempo, atau aset keuangan yang diukur pada nilai 
wajar melalui laba rugi. 
Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia 
untuk dijual diakui pada nilai wajarnya dan selanjutnya 
diukur pada nilai wajarnya, laba atau rugi diakui pada 
pendapatan komprehensif lainnya hingga aset keuangan 
tersedia untuk dijual dihentikan pengakuannya. 
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 Perum Peruri 
mencatat investasi saham pada ventura bersama sebagai 
aset keuangan tersedia untuk dijual. 


Liabilitas Keuangan 

Perum Perun mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam 
kategori (i) hiabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba 
rugi dan (u) habilitas keuangan yang diukur dengan biaya 


perolehan diamortisasi. 
(i) Liabilitas Keuangan pada Nilai Wajar melalui Laba 
Rugi 


Terdiri dari liabilitas keuangan yang diklasifikasikan 
dalam kelompok diperdagangkan dan liabilitas 
keuangan yang pada saat pengakuan awal telah 
ditetapkan oleh Perum Perun untuk diukur pada nilai 
wajar melalui laba atau rugi, 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) 


2g. Financial Instruments (Continued) 


Interest income on held-to-maturity financial assets is 
reported in the consolidated statements of 
comprehensive income as “Interest Income”. In case of 
impairment, the impairment loss is recognized as a 
deduction from the carrying value of the investment and 
recognized in the consolidated financial statement as 
“Allowance for Impairment Losses”. 


Perum Peruri does have financial assets classified as 
Held-to-maturity Financial Assets for the years ended 
December 31, 2018 and 2017. 


(iv) Available-for-Sale Financial Assets 

Available-for-sale investments are financial assets that 
are intended to be held for indefinite period of time, 
which may be sold in response to needs for liquidity or 
changes in interest rates, exchange rates or those that 
are not classified as loans and receivables, held-to- 
maturity investments or financial assets at fair value 
through profit or loss. 


At initial recognition, available-for-sale financial 
assets are recognized at fair value and measured 
subsequently at fair value with gains and losses being 
recognized in other comprehensive income, until the 
financial assets is derecognized. 

As of December 31, 2018 and 2017 Perum Peruri 
recorded investment in joint venture as available for 
sale financial assets. 


Financial Liabilities 

Perum Peruri classifies its financial liabilities into the category 
of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss 
and (ti) financial liabilities measured at amortized cost. 


a) Financial Liabilities at Fair Value through Profit or 
Loss 
This category comprises financial liabilities classified 
as held-for-trading and financial liabilities designated 
by Perum Peruri as at fair value through profit or loss 
upon initial recognition. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan) 2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) 


2.g. Instrumen Keuangan (Lanjutan) 2g. Financial Instruments (Continued) 


Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar 
melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang 
ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan 
diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh 
terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam 
waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil 
untung dalam jangka pendek. Derivatif diklasifikasikan 
sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan 
sebagai instrumen lindung nilai efektif. 

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang 
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada 
nilai wajamya. Biaya transaksi sehubungan dengan 
penerbitannya diakui pada laporan laba rugi periode 
berjalan. Kenaikan atau penurunan nilai wajar 
selanjutnya diakui pada laporan laba rugi 

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perum 
Peruri tidak mempunyai liabilitas keuangan yang diukur 
pada nilai wajar melalui laba rugi 


(ii) Liabilitas Keuangan yang Diukur dengan Biaya 
Perolehan Diamortisasi. 
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai 
liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui 
laporan laba rugi dikategorikan dan diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi. 
Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang 
diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diakui pada 
nilai wajamya setelah dikurangi biaya transaksi dan 
selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi 
dengan menggunakan suku bunga efektif. 
Per 31 Desember 2018 dan 2017, seluruh liabilitas 
keuangan Perum Peruri diukur dengan biaya perolehan 
diamortisasi. 


Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk 
keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan 
pengungkapan. 

PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” 

mensyaratkan pengungkapkan atas pengukuran nilai wajar 

dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut: 

(i) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif 
untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1), 

(ii) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam 
Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau 
liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau 
secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) 
(Tingkat 2), dan 

(iii) input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan 
data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak 
dapat diobservasi) (Tingkat 3). 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Financial liabilines which measured at fair value 
through profit or loss is financial liabilities as held- for- 
trading. A financial liability is classified as heid-for- 
trading if it is acquired or incurred principally for the 
purpose of selling or repurchasing it in the near term 
and for which there is evidence of a recent actual 
pattern of short term profit taking, Derivatives are also 
categorized as held-for-trading unless they are 
designated as effective hedging instruments. 


At initial recognition, financial liabilities measured at 
fair value through profit or loss are measured at fair 
value. Transaction costs related to the issuance are 
recognised in the current period profit or loss. 
Subsequent increase or decrease in fair value is 
recognised in profit or loss. 


Perum Peruri did not have any financial liabilities at 
fair value through profit or loss as af December 31, 
2018 and 2017. 


(ii) Financial Liabilities Measured at Amortized Cost. 


Financial liabilities that are not classified at as fair 
value through profit or loss fall into this category and 
are measured at amortized cost. 


At initial recognition, financial liabilities at amortised 
cost are measured at fair value net of transaction cosis 
and subsequently measured at amortized cost using 
effective interest rate method. 


As of December 31, 2018 and 2017, all of Perum 
Peruri's financial liabilities are measured at amortized 
cost. 


Determination of Fair Value 

The fair value of financial assets and financial liabilities must 

be estimated for recognition and measurement or for 

disclosure purposes. 

PSAK No.60,"Financial Instruments: Disclosures” requires 

disclosure of fair value measurements by level of the following 

Sair value measurement hierarchy: 

(i) quoted prices (unadjusted) in active markets for 
identical assets or liabilities (Level 1), 

(ii) inputs other than quoted prices included within Level I 
that are observable for the asset or liability, either 
directly (as prices) or indirectly (derived from prices) 
(Level 2), and 


fiii) inputs for the asset or liability that are not based on 
observable market data (unobservable inputs) (Level 
3). 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 387 





PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan) 2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) 


2.g. Instrumen Keuangan (Lanjutan) 2g. Financial Instruments (Continued) 


388 





Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di 
pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada 
tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perum 
Perun untuk aset Keuangan adalah harga penawaran (bid 
price), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan 
harga jual (ask price ). Instrumen keuangan ini termasuk dalam 
Tingkat 1. 
Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di 
pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian 
tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat 
diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin tidak 
mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas 
nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk 
dalam Tingkat 2 
Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data 
pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk 
ke dalam Tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga 
ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa. 
Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai 
instrumen keuangan mencakup: 
. penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau 
pedagang efek untuk instrumen sejenis, dan 
. teknik lain, seperti analisis arus kas yang didiskonto 
digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan 
lainnya 


Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan 
Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak 
kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan 
tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah 
ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas 
kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika, secara 
substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka 
Perum Peruri melakukan evaluasi untuk memastikan 
keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimuliki 
tidak mencegah penghentian pengakuan) Liabilitas keuangan 
dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau 
dibatalkan atau kadaluarsa. 


Penurunan Nilai dan Aset Keuangan 

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan Perum Peruri 
melakukan evaluasi apakah terdapat bukti obvektif bahwa aset 
keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laba atau 
rugi telah mengalami penurunan nilai, Aset keuangan 
mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan 
bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah 
pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut 
berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang 
dapat diestimasi secara handal. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


The fair value of financial instruments traded in active markets 
is based on quoted market prices at the reporting date. The 
quoted market price used for financial assets held by Perum 
Peruri is the current bid price, while financial liabilities use 
ask price. These instruments are included in Level 1. 


The fair value of financial instruments that are not traded in an 
active market is determined using valuation techniques, These 
valuation techniques maximize the use of observable market 
data where tt is available and rely as minimum as possible on 
estimates. If all significant inputs required to fair value an 
instrument are observable, the instrument is included in Level 
2 


If one more of the significant inputs is not based on observable 
market data, the instrument is included in Level 3. This is the 
case for unlisted equity securities. 


Specific valuation techniques used to value financial 

instruments include: 

a the use of quoted market prices or dealer quotes for 
similar instruments, and 

. other techniques, such as discounted cash flow 
analysis, are used to determine fair value for the 
remaining financial instruments, 


Derecognition of Financial Assets and Liabilities 

Financial assets are derecognized when the contractual rights 
to receive the cash flows from these assets have ceased to exists 
or the assets have been transferred substantially all the risks 
and rewards of ownership (that is, if all substantial risks and 
rewards have not been transferred, Perum Peruri conducts the 
evaluation to ensure that continuing involvement on the basis 
of any retained powers of control does not prevent 
derecognition). Financial liabilities are derecognized when the 
liabilities has discharged or cancelled or otherwise expire. 


Impairment of Financial Assets 

At each reporting date Perum Peruri conducts evaluation to 
determine whether there is objective evidence that financial 
assets which are not carried at fair value through profit or loss 
are impaired. Financial assets are impaired if objective 
evidence indicates that adverse events have occurred after 
initial recognition of financial assets, and these events have an 
impact on future cash flows of financial assets that can be 
estimated reliably. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


22 


PERUM PERCETAKAN UANG PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA FOR THE YEARS ENDED 
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Disajikan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in full Rupiah) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan) 2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) 


2g. Instrumen Keuangan (Lanjutan) 2g. Financial Instruments (Continued) 


Bukti obvektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai 
meliputi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan 
signifikan; terjadi pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi atau 
tunggakan pembayaran pokok dan bunga, kemungkinan 
nasabah dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi 
keuangan lainnya, indikasi terjadi penurunan nilai berdasarkan 
estimasi arus kas masa depan dari portofolio pembiayaan, 
meskipun penurunan belum dapat diidentifikasi terhadap 
pembiayaan secara individual dalam portofolio, termasuk 
penurunan status pembayaran nasabah dalam portofolio 
pembiayaan 

Perum Peruri menentukan bukti penurunan nilai atas aset 
keuangan secara individual. Evaluasi penurunan nilai secara 
individual dilakukan dengan memeriksa bukti obyektif yang 
terjadi dan menilai kecukupan aset jaminan yang 
dipersyaratkan. 

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang 
terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual 
dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset 
keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi 
dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal 
reklasifikasi. 


Salin s Inst 4 

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan 
jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan 
konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum 
untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui 
tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan 
menyelesaikan liabilitas secara simultan. 


Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan 
untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen 
keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan 
bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efekuf adalah 
suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi 
penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan 
bentuk lam yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak 
dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dan suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan 
diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, 
atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat 
untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada 
saat pengakuan awal. 

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk 
instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan yang 
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Objective evidence that financial assets are impaired involves 
clients experiencing significant financial difficulties; breach of 
contract, such as default or arrears in payment of principal 
and interest; possibility of customer bankruptcy or other 
financial reorganization; indication to be impaired based on 
estimated future cash flows of portfolio financing, although the 
decrease can not be identified individually on the financing of 
the portfolio, including a decrease in customer payment status 
in the financing portfolio, 


Perum Peruri determines evidence of impairment value of 
financial assets individually. Evaluation of impairment value 
on an individual basis is done by examining objective evidence 
that occured and assesses the adequacy of asset collateral 
required. 


Reclassification is only permitted in rare circumstances and 
where the asset is no longer held for the purpose of selling in 
the short-term. In all cases, reclassification of financial assets 
is limited to debt instruments. Reclassifications are accounted 
for at the fair value of the financial asset on the date of 
reclassification. 

Offsetting of Financial Assets 

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is 
reported in the consolidated statements of financial position 
when there is a legally enforceable right to set off the 
recognized amounts and there is an intention either to settle on 
a net basis, or realize the asset and settle the liability 
simultaneously. 


P ive J \ 

The effective interest method is a method of calculating the 
amortized cost of a financial instrument and of allocating 
interest income over the relevant period. The effective interest 
rate is the rate that exactly discounts estimated future cash 
receipts (including all fees and others paid or received that 
form an integral part of the effective interest rate, transaction 
costs and other premiums or discounts) through the expected 
life of the financial instrument, or, where appropriate, a 
shorter period to the net carrying amount on initial 
recognition. 


Income is recognized on an effective interest basis for financial 
instruments other than those financial instruments at measured 
at fair value through profit or loss. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 389 





PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan) 


2.h. Investasi Saham dan Ventura Bersama 
Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi 
dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional entitas 
asosiasi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan 
bersama atas kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan dianggap 
ada ketika Perum Peruri memiliki secara langsung atau tidak 
langsung 20% atau lebih hak suara suatu entitas, kecuali dapat 
dibuktikan dengan jelas bahwa Perum Peruri tidak memiliki 
pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan juga ada ketika Perum 
Peruri memiliki kurang dari 20% hak suara suatu entitas, 
namun dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Perum Peruri 
memiliki pengaruh signifikan 
Investasi pada entitas asosiasi yang mempunyai pengaruh 
signifikan dicatat menggunakan metode ekuitas 
Investasi pada entitas asosiasi dimana Perum Peruri tidak 
mempunyai pengaruh signifikan atas entitas asosiasi tersebut, 
meskipun dengan kepemilikan 2094 atau lebih, dicatat sesuai 
dengan PSAK 55 (Revisi 2014) sebagai investasi tersedia untuk 
dijual. Pengukuran nilai wajar atas investasi tersedia untuk 
dijual ditentukan berdasarkan nilai wajarnya, dan jika tidak 
tersedia maka ditentukan berdasarkan biaya perolehannya. 
Setoran dana investasi ditanamkan Perum Peruri dalam suatu 
perjanjian kerjasama operasi/ventura bersama dicatat dalam 
kelompok investasi, Perum Peruri mencatat bagian laba yang 
diterima dari kerjasama operasi sebagai pendapatan lain-lain 
dalam tahun berjalan 


2.i, Aset Tetap 
Aset tetap diakui sebesar biaya perolehannya termasuk pajak 
yang berlaku, bea masuk, biaya pengangkutan, biaya 
penanganan, biaya penyimpanan, biaya penyediaan lokasi, 
biaya pemasangan, biaya upah tenaga kerja mternal, estimasi 
awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi 
lokasi aset 
Aset tetap kecuali tanah, setelah pengakuan awal, 
dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya dan 
dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan 
akumulasi penyusutan dan penyisihan penurunan nilai. 
Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus 
(straight-line method ) berdasarkan taksiran manfaat ekonomis 
aset tetap sebagai berikut 


Bangunan 

Mesin Utama Pabrik 
Mesin Pendukung Pabrik 
Peralatan pabrik 
Peralatan kantor 
Kendaraan 


390 Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) 


2h. Investment in Share and Joint Ventures 


2i 


Significant influence is the power to participate in the financial 
and operating policy decisions of the associates, but does not 
have control or jointly control over those policies. Significant 
influence is presumed to exist when the Perum Peruri owns 
directly or indirectly 20% or more of the voting rights of an 
entity, unless it can be clearly demonstrated that Perum Peruri 
has no significant influence. Significant influence also exists 
when Perum Peruri has less than 20% of the voting rights of an 
entity, but can be clearly demonstrated that Perum Peruri has 
significant influence. 


Investments in associates that have significant influence are 
accounted for using the equity method. 

Investment in associates where Perum Peruri has no 
significant influence on the associated company, although the 
ownership is 20% or more, are recorded according to PSAK 55 
(Revised 2014) as investment available for sale financial asset. 
The fair value measurement on the available-for-sale financial 
asset are based on its fair value, and when its unavailable are 
based on its acquisition cost. 


Investment fund deposited by Perum Peruri in a joint 
operation joint venture agreement are recorded as investment 
category. Perum Peruri record the profit received from joint 
operations as other income in the current year. 


Property Plant, and Equipment 

Property, plant, and equipment are stated at acquisition cost, 
including applicable taxes, import duties, freight, handling 
costs, storage costs, site preparation costs, installation costs, 
the cost of internal labor, the initial estimate of the costs of 
dismantling and removing the item and restoring the site on 
fixed assets. 

Property, plant, and eguipment, except for land, after initial 
recognition, are measured based on cost model and stated at 
cost less any accumulated depreciation and any provision for 
impairment. 

Property, plant, and equipment are depreciated using the 
straight-line method over the estimated useful lives of the 
assets as follows: 


Tahun/Years 
20 Building 
15 Main Factory Machinery 
10 Support Machinery 
6 Factory Equipment 
5 Office Equipment 
4 Vehicles 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan) 


2.i. 


2. 


2.k. 


Aset Tetap (Lanjutan) 

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan 
karena besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat 
diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo. 

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari 
nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana 
semestinya, hanya jika kemungkinan besar Perum Peruri dan 
entitas anak mendapat manfaat ekonomis di masa depan 
berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat 
diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti 
dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke 
dalam laporan laba rugi komprehensif dalam periode keuangan 
ketika biaya-biaya tersebut terjadi. 

Aset dalam penyelesaian disajikan sebagai bagian dalam aset 
tetap dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Semua biaya, 
termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan 
pembangunan aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari 
biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian. Akumulasi biaya 
perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap 
yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan 
atau siap digunakan dan disusutkan sejak aset tersebut siap 
untuk digunakan 

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan 
dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. 
Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut 
dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun yang 
bersangkutan 

Pada setiap akhir tahun, Perum Perun dan entitas anak 
melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis 
aset, nilai residu, metode penyusutan dan sisa umur pemakaian 
berdasarkan kondisi teknis. Pengaruh dari setiap perubahan 
estimasi tersebut berlaku prospektif. 


Aset Tak Berwujud 

Pengeluaran tertentu yang memiliki masa manfaat lebih dari 
satu tahun, ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan 
taksiran masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis 
Jurus (straight-line method ) 

Beban yang terjadi sehubungan dengan pengurusan 
perpanjangan legal hak atas tanah (Hak Guna Usaha) yang 
diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah tersebut 


Pengakuan Pendapatan dan Beban 

Pendapatan diakui pada saat suatu pesanan telah dipenuhi dan 
faktur penagihan (invoice) telah diterbitkan serta risiko dan hak 
atas pemilikan secara signifikan telah berpindah kepada 
pembeli. 

Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis) . 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


2i 


2j. 


2k 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) 


Property Plant, and Equipment (Continued) 

Land are stated at cost and not depreciated due to the high 
possibility that the land rights are renewable/extendable at its 
maturity date. 


Subsequent costs are included in the asset's carrying amount 
or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it 
is probable that future economic benefits associated with the 
item will flow to the Perum Peruri and Subsidiaries and the 
cost of the item can be measured reliably. The carrying amount 
of the replaced part is derecognized. All other repairs and 
maintenance are charged to the statements of comprehensive 
income during the financial period in which they are incurred. 


Assets under construction are presented as part of property 
and equipment and stated at cost, All costs, including 
borrowing costs, incurred in connection with the construction 
of assets are capitalized as part of the cost of property, plant, 
and equipment in progress. The accumulated cost will be 
reclassified to the appropriate property, plant, and equipment 
account when the asset is completed or ready for use and 
depreciated from the date the assets are ready for use. 


When assets are retired or otherwise disposed of, their 
carrying values and the related accumulated depreciation and 
accumulated impairment losses, if any, are removed from the 
accounts, Any resulting gain or loss on disposal is reflected in 
the current operations. 

Each year end, Perum Peruri dan subsidiaries periodically 
reviews the useful lives of the assets, asset's residual value, 
depreciation method and the remaining usage expectation 
based on technical specification, Effect of any changes in 
estimated accounted for on a prospective basis. 


Intangible Assets 

Certain expenditures that have a useful life of more than one 
year, are deferred and amortized in accordance with the 
estimated useful lives using the straight-line method. 


Expenses incurred in connection with acquiring legal rights to 
land (Leasehold) which are amortized over the the age of legal 
rights of the land. 


Revenue and Expense Recognition 


Revenue is recognized when an order has been completed and 
invoice for the order has been issued and all significant risks 
and rewards of ownership of the goods have been transferred 
to the buyer. 


Expenses is recognized when incurred (accrual basis). 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





391 


392 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan) 


2.1. Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan kini dihitung dari laba kena pajak, yaitu laba 

yang telah disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku. 

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat 

ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada 

saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan. 

Saling hapus atas aset pajak kini dan habilitas pajak kini 

dilakukan jika, dan hanya jika, entitas: 

l. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum 
untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui, 
dan 

2. bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto, 
atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas 

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi vang diambil 
dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) di mana pada suatu 
situasi tertentu peraturan perpajakan yang berlaku memerlukan 
interpretasi. Manajemen menctapkan ketentuan mana yang tepat 
atas dasar jumlah yang diharapkan akan dibayarkan kepada 
pihak berwenang. 

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan 

liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai 

pajak tangguhan dengan metode liabilitas neraca. Pajak 
tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku atau yang 
secara substansial telah berlaku. 

Atas pendapatan yang terkena pajak final, tidak terdapat 

perbedaan temporer antara pelaporan komersial dan fiskal. 

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan 

dengan pajak penghasilan final untuk laporan komersial 

berbeda dengan nilai untuk pelaporan fiskal, maka perbedaan 
tersebut tidak diakui sebagai aset dan liabilitas pajak 
tangguhan. 

Saling hapus atas aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak 

tangguhan dilakukan jika, dan hanya jika, entitas: 

l. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum 
untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap 
liabilitas pajak kini, dan 

2. aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan 
terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh 
otontas pajak vang sama atas entitas kena pajak yang 
sama. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) 


2.L Corporate Income Tax 


Current income tax is determined based on taxable income, 

which is computed using the prevailing tax rates. 

Adjustments to tax obligations are recognized when the tax 

decision letter is received or, if an appeal is filed, when the 

decision of such appeal has been determined. 

Current tax assets dan current tax liabilites are offset if, and 

only if, the entity: 

1. has a egally enforceable right to set off the recognised 
amount; and 


t 


intend either to setile in net basis, or realises and 
settles the asset and liability simultaneously. 


Management periodically evaluates positions taken in tax 
returns (SPT) with the respect to situations in which applicable 
tax regulation is subject to interpretation. They establishes 
provision where appropriate on the basis of amounts expected 
to be paid to the authorities. 


All temporary differences between the tax bases of assets and 
liabilines and their carrying value for financtal reporting 
purposes are recognized as deferred tax using balance sheet 
liability method. Currently or substantially enacted tax rates 
are used to determine deferred income tax. 


For revenues subject to final income tax, there is no temporary 
difference between commercial and tax reporting purposes. If 
the carrying value of assets and liabilities related to the final 
income tax between commercial and tax reporting is different, 
it is not recognized as deferred tax assets or liabilities. 


Deferred tax assets dan deferred tax liabilites are offset if. and 

only if, the entity: 

I. has a legally enforceable right to set off current tax 
asset against current tax liability; and 


tw 


the deferred tax asset and the deferred tax liability 
relate to income taxes levied by the same tax authority 
on the same taxable entity. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan) 


2.m. Liabilitas Imbalan Kerja Pegawai 
(i) Kewajiban Pensiun 
Imbalan jasa masa kerja diakui berdasarkan jumlah 
imbalan yang lebih tinggi antara Peraturan Perum Peruri 
dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 
(UUTK No. 13”). Berdasarkan Perjanjian Kerja 
Bersama ("PKB") antara Perum Peruri dan karyawan, 
Perum Peruri memberikan imbalan kerja karyawan 
dalam bentuk: 


1. Program Pensiun Imbalan Pasti 

Perum Peruri menyelenggarakan program pensiun 
imbalan pasti yang dikelola oleh dana pensiun Perum 
Peruri (Dapetri) untuk seluruh karyawan tetapnya 
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perum Peruri 
Jumlah kontribusi terdiri dari karyawan yang dihitung 
sebesar 6% dari penghasilan dasar pensiun dan 
kontribusi Perum Peruri yang dihitung oleh aktuaria. 


Terhitung sejak tanggal 1 Desember 2010, untuk 
karyawan yang baru masuk pada dan setelah tanggal 1 
Juli 2007, Perum Peruri mengikutkan karyawannya 
dalam Program Pensiun luran Pasti (PPIP) yang 
dikelola oleh dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) 
yang ditunjuk dengan porsi setoran 6% oleh karyawan 
dan sebesar 13,396 dari gaji dasar tahunan karyawan 
dibayarkan oleh Perum Peruri 

Sedangkan untuk karyawan yang masuk sebelum 
tanggal 1 Juli 2007, imbalan dari manfaat pasti di 
Dapetn tetap dilanjutkan dengan ketentuan bahwa tidak 
ada kenaikan gaji dalam perhitungan manfaat pasti 
pensiunan sejak tanggal 1 Desember 2010, dengan 
porsi setoran 6% oleh karyawan dan sebesar 7,2% dan 
gaji dasar per tanggal 1 Desember 2010 yang 
dibayarkan oleh Perum Peruri. Karyawan yang 
bersangkutan juga diikutsertakan dalam DPLK yang 
ditunjuk serta seluruh setoran sebesar 5,9% dan gaji 
terakhur karyawan dibayarkan oleh Perum Perun 
Program imbalan pasti adalah program pensiun yang 
bukan merupakan program iuran pasti. Pada umumnya, 
program imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah 
imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja 
pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor 
atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi, 
Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas 
diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini 
kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan 
dikurangi nilai wajar aset program 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) 
2m. Employee Benefits Liabilities 


@ 


Pension Obligations 

Employee benefits are recognized whichever is higher 
between the working period of the employees in 
accordance with Labor Law No. 13/2003 or the 
regulations of Perum Peruri, whichever benefit is 
higher. Based on the Collective Labor Agreement 
between Perum Peruri and its employees, Perum Peruri 
shall grant post-employment benefits in the form of: 


. Define Benefit Pension Plan 


Perum Peruri has defined benefit pension plan covering 
all of its permanent employees which is managed by 
Pension Fund ("Dana Penstun’ Dapetri") as stipulated 
in Perum Peruri regulations, Total contributions to the 
plan consist of employees’ contribution of 6% of their 
basic pensionable salaries and Perum Peruri's 
contribution which is computed by an independent 
actuary. 

Since December 1, 2010, for employees who joined on 
and after July 1, 2007, Perum Peruri registered their 
employees in defined contribution retirement plan 
(PPIP), which is managed by an appointed financial 
institution pension funds (DPLK) with a payment 
portion of 6% bome by employees and 13.3% from 
employees annual basic salary borne by Perum Peruri. 


As for employees who joined prior to July 1, 2007, 
benefits from a defined benefit plan in Dapetri are 
continued with the provision that no salary increase in 
the calculation of defined benefit pension from the date 
of December 1, 2010, with a 6% share of payments 
borne by employees and 7.2% from basic salary as of 
December 1, 2010 borne by Perum Peruri. Those 
employees are also included in the appointed DPLK 
and all payments of 5.9% bome by Perum Peruri which 
calculated from the employees latest salary. 


A defined benefit plan is a pension plan that is not a 
defined contribution plan. Typically, defined benefit 
plans define an amount of pension benefit that an 
employee will receive on retirement, usually dependent 
on one or more factors such as age, years of service 
and compensation. 


The liability recognised in the statement of financial 
position in respect of defined benefit pension plans is 
the present value of the defined benefit obligation at the 
end of the reporting period less the fair value of plan 
assets. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 393 





PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan) 


2.m. Liabilitas Imbalan Kerja Pegawai (Lanjutan) 
(i) Kewajiban Pensiun (Lanjutan) 

Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh 
aktuaris yang independen dengan menggunakan metode 
projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti 
ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang 
diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi 
Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif 
untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang 
didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan 
dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo 
mendekati jangka waktu kewajiban pensiun, 

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat 
diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti 
dan nilai wajar aset program, Biaya ini termasuk dalam 
beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi. 


Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali 
yang timbul dan penyesuaian dan perubahan dalam 
asumsi-asumsi aktuaria langsung diakui seluruhnya 
melalu pendapatan komprehensif lainnya pada saat 
terjadinya. Keuntungan dan kerugian ini termasuk 
didalam laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas 
dan pada neraca, 


2, Program Pelayanan Kesehatan Bersama (Prolankesma) 


Perum Peruri menyelenggarakan program pelayanan 
kesehatan pensiun yang dikelola oleh BP Prolankesma 
Perum Peruri untuk mantan karyawan/direksi Perum 
Peruri dan pasangannya yang pensiun sebelum tanggal 1 
Oktober 2004. Pada tahun 2018 dan 2017 Perum Peruri 
telah memberikan subsidi dana masing-masing sebesar 
Rp1.860.000.000 kepada BP Prolankesma Perum 
Peruri 

Sedangkan untuk karyawan yang pensiun mulai tanggal 
1 Oktober 2004, semula Perum Peruri bekerja sama 
dengan Asuransi Bringin Life, namun pada tahun 2013 
Perum Peruri memutuskan hubungan kerja dengan 
pihak Asuransi Bringin Life, Prolankesma hanya 
dititipkan dana sebesar Rp51 Miliar mumi dari Asuransi 
Bringin Life. Dana tersebut digunakan untuk pengajuan 
klaim premi Asuransi Bringin Life. 


3. Program Jaminan Hari Tua 
Perum Peruri menyelenggarakan program jaminan hari 
tua yang dikelola oleh Yayasan Dana Jaminan Hari Tua 
Pegawai Perum Peruri (Yapetri). Dalam program ini 
jumlah kontribusi karyawan adalah 2,50% dari gaji 
pokok dan kontribusi Perum Peruri adalah 5% dari gaji 
pokok karyawan vang bersangkutan 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) 


2.m. Employee Benefits Liabilities (Continued) 


@ 


Pension Obligations (Continued) 

The defined benefit obligation is calculated annually by 
independent actuaries using the projected unit credit 
method. The present value of the defined benefit 
obligation is determined by discounting the estimated 
future cash outflows using interest rates of Government 
Bonds (considering currently there is no deep market 
Jor high-quality corporate bonds) that are denominated 
in the currency in which the benefits will be paid, and 
that have terms to maturity approximating to the terms 
of the related pension obligation. 


The net interest cost is calculated by applying the 
discount rate to the net balance of the defined benefit 
obligation and the fair value of plan assets. This cost is 
included in employee benefit expense in the statement of 
profit or loss. 


Remeasurement gains and loses arising from 
experience adjustments and changes in actuarial 
assumptions are charged or credited to equity in other 
comprehensive income in the period in which they 
arise, They are included in retained earnings in the 
statement of changes in equity and in the balance sheet. 


. Health Service Program (Program Pelayanan 


Kesehatan Bersama -" Prolankesma”) 


Perum Peruri organizes retirement health care 
program managed by BP Prolankesma Perum Peruri to 
former employees‘directors of Perum Peruri who 
retired before October 1, 2004 along with their 
spouses. In 2018 and 2017 Peruri has provided subsidy 
funds amounting to Rp!,860,000,000 to BP 
Prolankesma Perum Peruri. 


As for employees who retire starting October 1, 2004, 
Perum Peruri previously cooperated with Asuransi 
Bringin Life but in 2013 Peruri decided to terminate the 
cooperation. Currently, Prolankesma get entrusted the 
funds amounting to Rp51 billion purely from Insurance 
Bringin Life. The funds are used for filing claims 
Bringin Life Insurance premiums. 


. Post-employement Benefits Plan 


Perum Peruri provides post-employment benefits plan 
managed by Yayasan Dana Jaminan Hari Tua Pegawai 
Perum Peruri (Yapetri). Employees contribute 2.50% 
from their basic salaries and Perum Peruri's 
contribution is 5% of basic salaries from the respective 
employees. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan) 


2.m. Liabilitas Imbalan Kerja Pegawai (Lanjutan) 


(i) 
4 


(ii) 


(iii) 


Kewajiban Pensiun (Lanjutan) 

Imbalan kerja lainnya berupa cuti panjang, masa 
persiapan pensiun (MPP), penghargaan masa kerja serta 
imbalan lainnya sesuai dengan UUTK No. 13 dan 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tidak didanai. 


Bonus dan Jasa Produksi 

Bonus untuk karyawan ditetapkan berdasarkan estimasi 
manajemen Perum Peruri dan dibayarkan setelah 
disahkan oleh Menteri BUMN. Selisih antara jumlah 
bonus yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah 
yang disahkan oleh Menteri BUMN dibebankan atau 
dikreditkan pada periode dimana bonus tersebut 
disetujui oleh Menteri BUMN 

Jasa produksi untuk karyawan dibebankan berdasarkan 
estimasi manajemen Perum Peruri dan ditetapkan serta 
dibayarkan oleh Direksi kepada karyawan berdasarkan 
pencapaian laba tahun berjalan. Selisih antara jumlah 
jasa produksi yang diestimasi oleh manajemen dengan 
jumlah yang dibayarkan dibebankan atau dikreditkan 
pada periode dimana jasa produksi tersebut dibayarkan. 


Tantiem 

Perum Peruri membuat penyisihan atas tantiem kepada 
Direksi dan Dewan Pengawas berdasarkan estimasi 
manajemen dan dibebankan pada laba rugi 
komprehensif tahun berjalan. Tantiem akan dibayarkan 
kepada Direksi dan Dewan Pengawas setelah mendapat 
persetujuan dari Menten BUMN. Selisih antara jumlah 
tanticm yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah 
yang disetujui oleh Menteri BUMN dibebankan atau 
dikreditkan pada periode dimana tantiem tersebut 
disahkan oleh Menten BUMN 


2.n. Penggunaan Saldo Laba Berdasarkan Persetujuan Dari 
Pemilik Modal 
Penggunaan saldo laba ditentukan berdasarkan persetujuan dari 
pemilik modal meliputi pembagian dividen dan penyisihan 
cadangan umum dan khusus serta penyisihan dana untuk 
program kemitraan dan bina lingkungan ("PKBL“) 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) 


2.m. Employee Benefits Liabilities (Continued) 
(i) Pension Obligations (Continued) 
4. Other unfunded long-term employee benefits in the 
form of long-service leave, lovalty rewards and other 


benefits which are in accordance with Labor Law No. 
13/2003 and the Collective Labor Agreement. 


(ii) Bonus and Production Service Allowances 

Bonus for employees are determined based on Perum 
Peruri's management estimation and paid after 
approval from Minister of SOEs. The difference 
between the amount estimated and the amount 
approved are credited to the statement of 
comprehensive income within the period where 
approval is received by Minister of SOEs. 


Production service allowance are incurred based on 
Perum Peruri's management estimation and determined 
and paid by Directors to employees based on current 
profit achievement. Difference between the amount 
estimated and the amount paid are credited to the 
consolidated statement of comprehensive income within 
the period of payment. 


(iii) Tantiem 
Perum Peruri makes a provision for tantieme for the 
Board of Directors and the Supervisory Board based on 
management's estimation and charged it to the current 
year's consolidated statement of comprehensive income. 
Tantiem is paid to the Board of Directors and the 
Supervisory Board after obtaining approval from 
Minister of SOEs, The difference between the amount 
estimated and the amount approved by Minister of 
SOEs are charged or credited to the statement of 
comprehensive income in the period where the tantiem 


is approved by Minister of SOEs. 


2n. Utilization of Retained Earnings Based on the Approval 
Letter of the Owner of Capital 
Retained earning's utilization are based on the capital owner's 
approval which include dividend's distribution, allocation of 
general and specific purpose reserve's fund, also fund 
allocation for Partnership Program and Community 
Development Program ("PKBL"). 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





396 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan) 


2.0. Transaksi dengan Pihak Berelasi 
Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan 
entitas yang terkait dengan Perum Perun (entitas pelapor). 
1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi 
dengan entitas pelapor jika orang tersebut: 
a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama 
atas entitas pelapor, 
b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, 
atau 
c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau 
entitas induk entitas pelapor. 


2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika 
memenuhi salah satu hal berikut: 

a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari 
kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, 
entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait 
dengan entitas lain), 

b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura 
bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau 
ventura bersama yang merupakan anggota suatu 
kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut 
adalah anggotanya). 

c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari 
pihak ketiga yang sama; 

d Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas 
ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi 
dan entitas ketiga, 

Entitas tersebut adalah suatu program imbalan 
pasca kerja untuk imbalan kerja dan salah satu 
entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan 
entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas 
yang menyelenggarakan program tersebut, maka 
entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor, 

f Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan 
bersama oleh orang yang diidentifikasikan dalam 
huruf a, atau 

g. Orang yang diidentifikasikan dalam huruf (1) (a) 
memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau 
personil manajemen kunci entitas (atau entitas 
induk dani entitas) 

Entitas Berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang 
dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara 
signifikan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini 
didefinisikan dalam ruang lingkup Kementenan Keuangan 
Perum Peruri dan entitas anak telah menerapkan pengecualian 
dalam PSAK 7 (Revisi 2014) menyajikan luasnya penjelasan 
dalam kaitannya dengan transaksi dan saldo akun pihak 
berelasi, termasuk ikatan dengan entitas terkait dengan 
Pemerintah 


G 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) 


2.0. Transaction with Related Parties 


A related party is a person or entity that is related to Perum 

Peruri (the reporting entity). 

1) A person or a close member of that person's family is 
related to the reporting entity if that: 

a. has control or joint control over the reporting 
entity; 

b. has significant influence over the reporting entity; 
or 

c. is a member of the key management personnel of 
the reporting entity or of a parent of the reporting 
entity. 

2) An entity is related to a reporting entity if any of the 
Jollowing conditions applies: 

a. The entity and the reporting entity are members of 
the same group (which means that each parent, 
subsidiary and fellow subsidiary is related to the 
others); 

b. One entity is an associate or joint venture of the 
other entity (or an associate or joint venture of a 
member of a group of which the other entity is a 
member); 


c. Both entities are joint ventures of the same third 
parties; 

d. One entity is a joint venture of a third entity and 
the other entity is an associate of the third entity; 


e. The entity is a post-employment defined benefit 
plan for the benefit of employees of either the 
reporting entity or an entity related to the reporting 
entity. If the reporting entity is itself such a plan, 
the sponsoring employers are also related to the 
reporting entity; 

J The entity is controlled or jointly controlled by a 
person identified in (a); or 


g. A person identified in (1) (a) has significant 
influence over the entity or is a member of the key 
management personnel of the entity (or of a parent 
of the entity). 


Related party to the Government entities are entities 
controlled, jointly controlled or significantly influenced by the 
Government, Government in this case is defined within the 
scope of the Ministry of Finance. 

Perum Peruri and subsidiaries have applied the exemption in 
PSAK 7 (Revised 2014) on disclosing the extent of detail in 
relation to related party transactions and outstanding 
balances, including commitments with Government-related 
parties. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


30 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan) 2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) 


2.p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan 2p. Impairment of Non-Financial Assets 


Pada setiap akhir periode pelaporan, Perum Peruri menilai 
apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. 
Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan 
atas penurunan milai aset tertentu (yaitu aset tak berwujud 
dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tak berwujud yang 
belum dapat digunakan, atau goodwill yang diperoleh dalam 
suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perum Peruri 
membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut, 

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual 
adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit 
penghasil kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan 
nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus 
kas masuk yang sebagian besar independen dan aset atau 
kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada 
nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami 
penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi 
sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi 
yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian sebagai “rugi penurunan nilai” Dalam 
menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto 
didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat 
diskonto sebelum pajak vang menggambarkan penilaian pasar 
kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. 

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, 
digunakan harga penawaran pasar terakhur, jika tersedia. Jika 
tidak terdapat transaksi tersebut, Perum Peruri menggunakan 
model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. 
Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh pengali penilaian 
atau indikator nilai wajar yang tersedia. 

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika 
ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian 
sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset 
yang diturunkan nilainya. 

Penilaian dilakukan pada akhur setiap periode pelaporan 
tahunan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa rugi 
penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya 
untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau 
mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, 
maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. 
Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode 
sebelumnya untuk aset selain goodwil! dibalik hanya jika 
terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk 
menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi 
penurunan nilai terakhir diakui 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Perum Peruri assesses at the end of each reporting period 
whether there is an indication that an asset may be impaired. If 
any such indication exists, or when annual impairment testing 
Jor an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite life, an 
intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired 
in a business combination) is required, Perum Peruri makes an 
estimate of the asset's recoverable amount. 


An asset's recoverable amount is the higher of an assets or 
cash generating unit (CGU)'s fair value less costs to sell and 
its value in use, and ts determined for an individual asset, 
unless the asset does not generate cash inflows that are largely 
independent of those from other assets or group of assets. 
Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable 
amount, the asset is considered impaired and is written down 
to its recoverable amount. Impairment losses of continuing 
operations are recognized in the consolidated statement of 
comprehensive income as “impairment losses". In assessing 
the value in use, the estimated net future cash flows are 
discounted to their present value using a pre-tax discount that 
reflects current market assessments of the time value of money 
and the risks specific to the asset, 


In determining fair value less costs to sell, recent market 
transactions are taken into account, if available. If no such 
transactions can be identified, an appropriate valuation model 
is used to determine the fair value of the assets, These 
calculations are corroborated by valuation multiplier or other 
available fair value indicators. 


Impairment losses of continuing operations, if any, are 
recognized in the consolidated statements of comprehensive 
income under expense categories that are consistent with the 
Junctions of the impaired assets. 


An assessment is made at each annual reporting period as to 
whether there is any indication that previously recognized 
impairment losses recognized for an asset other than goodwill 
may no longer exist or may have decreased. If such indication 
exists, the recoverable amount is estimated. A previously 
recognized impairment loss for an asset other than goodwill is 
reversed only if there has been a change in the assumptions 
used to determine the asset's recoverable amount since the last 
impairment loss was recognized. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 397 





PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan) 


2.p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (Lanjutan) 

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah 
terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah 
tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun 
jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada 
rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada 
tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui 
dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Setelah 
pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di 
periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset 
yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang 
sistematis selama sisa umur manfaatnya 


Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun (pada 
tanggal 31 Desember) dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa 
nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai 
bagi goodwill ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat 
tiap UPK (atau kelompok UPK) dimana goodwill terkait. Jika 
jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi 
penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait goodwill 
tidak dapat dibalik pada periode berikutnya. 


3. Kas dan Setara Kas 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


2. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) 


2p. Impairment of Non-Financial Assets (Continued) 


If that is the case, the carrying amount of the assets is 
increased to its recoverable amount. The reversal is limited so 
that the carrying amount of the assest does not exceed its 
recoverable amount, nor exceed the carrying amount that 
would have been determined, net of depreciation, had no 
impairment loss been recognized for the assets in prior years. 
Reversal of an impairment loss is recognized in the 
consolidated statement of comprehensive income. After such 
reversal, the depreciation charge on the said assets is adjusted 
in future periods to allocate the asset's revised carrying 
amount, less any residual value, on a systematic basis over its 
remaining useful life. 


Goodwill is tested for impairment annually (as at December 
31) and when circumstances indicate that the carrying value 
may be impaired, Impairment is determined for goodwill by 
assessing the recoverable amount of each CGU (tor group of 
CGUs) to which the goodwill relates. Where the recoverable 
amount of the CGU is less than their carrying amount, an 
impairment loss is recognized. Impairment losses relating to 
goodwill cannot be reversed in future periods. 


3. Cash and Cash Equivalents 


31 Desember/December 31, 





2018 
Kas 772,474,334 
Bank 
Rupiah 
Pihak Berelasi (Catatan 28) 20,633,114,987 
Pihak Ketiga 


PT Bank Pembangunan Daerah 


Jawa Barat dan Banten, Tbk 3,192,786,263 


PT Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur, Tbk 242,407 401 
PT Bank Bukopin, Tbk 863,711,791 
PT Bank CIMB Niaga, Tbk 417,121,751 
PT Bank DKI 725,519,451 
Standard Chartered Bank 307,042,065 
PT Bank Mega, Tbk 7,543,041 
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 43,774,811 
PT Bank Syariah Mandiri 68,520,316 
PT Bank BRI Syanah, Tbk 1,296,096,644 
Citibank 43,910,000 
PT Bank Central Asia 31.226.669 
PT Bank Negara Indonesia Syariah 3,576,512 


2017 
801,791,050 Cash on Hand 
Cash in Banks 
Rupiah 
62,144,742,660 Related Parties (Note 28) 
Third Parties 
PT Bank Pembangunan Daerah 
2,311,151,040 Jawa Barat dan Banten, Tbk 
PT Bank Pembangunan Daerah 
796,068,400 Jawa Timur, Thk 
514,412,127 PT Bank Bukopin, Tbk 
232,661,981 PT Bank CIMB Niaga, Tbk 
149,469,379 PT Bank DKI 
307,614,065 Standard Chartered Bank 
8,422,775 PT Bank Mega, Tbk 
47,386,811 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 
38,825,690 PT Bank Syariah Mandiri 
242,792,184 PT Bank BRI Svariah, Tbk 
48,982,000 Citibank 
- PT Bank Central Asia 
- PT Bank Negara Indonesia Syariah 





398 Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





66.842.529.112 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


32 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


3. Kas dan Setara Kas (Lanjutan) 3. Cash and Cash Equivalents (Continued) 


31 Desember/December 31, 








2018 2017 
Dolar Amerika Serikat United States Dollars 
Pihak Berelasi (Catatan 28) 1,118,264,505 810,606,153 Related Parties (Note 28) 
Pihak Keuga Third Parties 
Standard Chartered Bank 976,366,365 5,821,186,772 Standard Chartered Bank 
PT Bank Central Asia 12,180,576 - PT Bank Central Asia 
Euro - Pihak Berelasi (Catatan 28) 232,803.092 282.247.212 Euro - Related Parties (Note 28) 
30,215,966,240 73,756,569,250 
Deposito Berjangka Time Deposits 
Rupiah Rupiah 
Pihak Berelasi (Catatan 28) 604,635,117,209 476,500.000,000 Related Parties (Note 28) 
Pihak Ketiga Third Parties 
PT Bank Bukopin, Tbk 46,500,000,000 $1,000,000,000 PT Bank Bukopin, Tbk 
PT Bank Syanah Bukopin, Tbk - 80,000,000,000 PT Bank Syariah Bukopin, Tbk 
PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten, Tbk - 67,000,000,000 Jawa Barat dan Banten, Tbk 
PT Bank Victoria Intemational, Tbl 20,000,000,000 40,000,000,000 PT Bank Victoria International, Thk 
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk 25,000,000,000 30,000,000,000 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk 
PT Bank CIMB Niaga Syariah - 10,000,000,000 PT Bank CIMB Niaga Syariah 
PT Bank CIMB Niaga, ‘Tbk - 4,500,000,000 PT Bank CIMB Niaga, Tbk 
PT Bank DKI - 10.000.000,000 PT Bank DKI 
PT Bank BTPN Syariah, Tbk - 10,000,000,000 PT Bank BTPN Syariah, Tbk 
PT Bank Syariah Mandiri 50,000,000,000 - PT Bank Syariah Mandiri 
PT Bank Negara Indonesia Syariah 10,000,000,000 - PT Bank Negara Indonesia Syariah 
Dolar Amerika Serikat United States Dollars 
Pihak Berelasi (Catatan 28) 49,959,450,000 62,320,800,000 Related Parties (Note 28) 
Pihak Ketiga Third Parties 
PT Bank Bukopin, Tbk - 41,998, 800,000 PT Bank Bukopin, Tbk 
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk - 33,869,796,780 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk 
806,094,567,209 947,189,396,780 
Jumlah $37,083,007 ,783 1,021,747,757,080 Total 


Tingkat bunga deposito berjangka kurang dari tiga bulan untuk tahun- 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 


The interest rates of time deposits with maturity less than three 
months for the years ended December 31, 2018 and 2017 were as 


adalah sebagai berikut: follows: 
31 Desember/December 31, 
2018 2017 
Deposito Rupiah 7.15% - 8.50% 6% - 7,50% Rupiah 
Deposito Dolar Amerika Serikat 0.01% - 0.75% 0,01% - 1,75% United States Dollar 
Bagi Hasil atas Deposito Syariah 5.87% - 8% 6,15% - 7,50% Profit Sharing of Sharia Deposits 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


4. Piutang Usaha 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


4. Trade Receivables 


31 Desember/December 31, 


2017 
6,336,130,867 
311,344,850,486 

(3,557,717,837) 
307,787,132,649 


Related Parties (Note 28) 
Third Parties 
Less: Allowance for Impairment Loss 





314,123,263,516 


The aging analysis of trade receivables is as follows: 


31 Desember/December 31, 





2018 
Pihak Berelasi (Catatan 28) 18.606,961,720 
Pihak Ketiga 265,619,670,789 
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai (3,581,913,509) 
262,037,757,280 
Jumlah 280,644,719,000 
Rincian piutang usaha berdasarkan umur (bulan) adalah sebagai 
berikut: 
2018 
Sampai dengan 3 bulan 254,844,635,703 
3 bulan - 12 bulan 24,760,945,215 
12 bulan - 24 bulan 918,487,260 
Lebih dari 24 bulan 3,702,564,331 
284.226,632,509 


Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai 


(3.581,913,509) 
Jumlah 280,644,719,000 


Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai 


314,123,263,516 


2017 
278,157,062,068 Up to 3 Months 
35,034,504,980 3 Months -12 Months 
1,957,029,726 12 Months -24 Months 
2,532,384,579 More than 24 Months 
317,680.981,353 
(3.557.717.837) Less: Allowance for Impairment Loss 


Total 


A Detail of trade receivables based on currency is as follows: 


31 Desember/December 31, 


berikut 

2018 
Dolar Amerika Serikat 36,013,139,238 
Rupiah 248,213,493,271 


284.226,632,509 
(3,581,913,509) 


Jumlah 280,644,719,000 


Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai 


Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang untuk tahun-tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai 


2017 
37,626,107,100 United States Dollar 
259,885,107,506 Rupiah 
317,680,981,353 
(3,557,717,837) 





Less: Allowance for Impairment Loss 


314,123,263,516 Total 


The movement of allowance for impairment of receivables for the 
year ended December 31, 2018 and 2017 is as follows: 


31 Desember/December 31, 


berikut: 

2018 
Saldo Awal 3,557,717,837 
Penambahan Tahun Berjalan 24,195,672 
Saldo Akhir 3,581,913,509 


Manajemen Perum Peruri berkeyakinan bahwa penyisihan 
penurunan nilai piutang cukup memadai untuk menutup kerugian 


atas kemungkinan piutang usaha tak tertagih 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





2017 
2,865,366,386 Beginning Balance 
692,351,451 Addition During the Year 
3,557,717,837 Ending Balance 


Perum Peruri's management believes that the allowance for 
impairment of receivables is adequate to cover possible losses from 
uncollectible receivables. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


34 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


5. Piutang Lain-lain 5. Other Receivables 


31 Desember/December 31, 





2018 2017 
Pihak Berelasi (Catatan 28) 23.486,493,413 53,146,421,106 Related Party (Note 28) 
Pihak Ketiga: Third Parties: 
Bunga Deposito 116,873,904 416,301,745 Interest on Time Deposits 
Piutang Pegawai 1,184,998,590 775,974,862 Employee Receivables 
Lainnya 16.872,731,175 4,267 470,507 Others 
18.174,603,669 5,459,747,114 
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai (4.989,687,506) (5,030,687,506) Less: Allowance for Impairment Loss 
Jumlah Pihak Ketiga 13,184,916,163 429,059,608 Amount of Third Parties 
Jumlah 36,671,409,576 §3,575,480,714 Total 





Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain untuk tahun- 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 


The movement of allowance for impairment loss of other receivables 
for the year ended December 31, 2018 and 2017 were as follows: 


adalah sebagai berikut: 
31 Desember/December 31, 
2018 2017 
Saldo Awal 5,030,687,506 5,234,687,506 Beginning Balance 
Pengurangan Tahun Berjalan (41,000,000) (204,000,000) Deduction During the Year 
Saldo Akhir 4,989,687, 506 5,030,687,506 Ending Balance 


Manajemen Perum Peruri berkeyakinan bahwa penyisihan 
penurunan nilai piutang lain-lain cukup memadai untuk menutup 
kerugian atas kemungkinan piutang lain-lain tak tertagih 


Perum Peruri's Management believes that the allowance for 
impairment of other receivables is adeguate to cover possible losses 
Jrom uncollectible other recervables. 


6. Persediaan 6. Inventories 
31 Desember/December 31, 
2018 2017 
Persediaan dalam pengolahan: Work in Process: 
Uang Kertas 158.862.517.037 61,218.491.484 Banknotes 
Uang Logam 6,766,777 796 3,749,920,720 Coins 
Produk Non-uang 48.387,189,980 15,278,971,852 Other Non-money Products 
214,016,484,813 80,247,384,056 
Persediaan bahan dan lainnya: Raw Materials and Others: 
Tinta dan Bahan Kimia 153,738,557,552 86,903,866,216 Ink and Chemicals 
Kertas dan Bahan Foto 156,657,454,660 160,734 429,549 Paper and Photographic Materials 
Lainnya 919,790,634 719,639,273 Others 
311,315,802,846 248,357,935,038 
Persediaan Bahan Jadi 40.148.069.663 41,998 448.111 Finished Goods 
Total Persediaan 565,480,357,322 370,603, 767,205 Total Inventory 
Dikurangi Penyisihan Persediaan Usang Less: Allowances for Obsolete 
dan Bergerak Lambat (17.336,006,429) (21,485,756,954) and Slow-moving Inventory 
Jumlah 548,144,350,893 349,118,010,251 Total 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





35 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


6. Persediaan (Lanjutan) 6. Inventories (Continued) 


Mutasi persediaan yang mengalami penurunan nilai untuk tahun- 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 


A movement of the inventories that were impaired for the years 


ended December 31, 2018 and 2017 is as follows: 


adalah sebagai berikut: 
31 Desember/ December 31, 
2018 2017 
Saldo Awal 21,485,756,954 6,215,997,931 Beginning Balance 
Penyisihan/(Pemulihan) Tahun Berjalan (4.149,750,525) 15,269,759,023 Allowances’ (Recovery) in the Current Year 
Saldo Akhir 17,336,006,429 21,485,756,954 Ending Balance 


Seluruh persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian 
akibat kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah nilai 
pertanggungan asuransi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 
masing-masing sebesar Rp563.364 264.377 dan 
Rp423.415.890.659. Manajemen Perum Peruri berpendapat bahwa 
nila pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup 


Inventories are insured against losses from fire disaster, stealing 
and other risk with the amount of insurance coverage as of 
December 31, 2018 and 2017 is amounting to Rp563,364,264,377 
and Rp423.415.890.659, respectively. Perum Peruri's management 
believes that the insurance coverage is sufficient to cover the 
possibility of fire disaster risk and other risks that may occured. 


kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya yang 
mungkin dialami Perum Peruri 


7. Perpajakan 7. Taxation 


a Pajak Dibayar Dimuka a Prepaid Taxes 
31 Desember/December 31, 


2018 2017 





Pajak Pertambahan Nilai - Entitas Anak 22.796,985,301 22.052.593.670 Value Added Tax - Subsidiaries 
Pajak Pertambahan Nilai - Perum Peruri - 28,250,779,754 Value Added Tax - Perum Peruri 
Pajak Penghasilan Income Taxes: 
Pasal 22 - Entitas Anak 6,683,637,278 3,642,593,457 Article 22 - Subsidiaries 
Pasal 23 - Entitas Anak 239,581,459 330,738,630 Article 23 - Subsidiaries 
Pasal 25 - Entitas Anak - - Article 25 - Subsidiaries 
Pasal 28A - Entitas Anak 8,980,894 826 512,621,788 Article 28A - Subsidiaries 
Pasal 28A Article 28A 
Tahun Pajak 2018 8.159,491,378 - Fiscal Year 2018 
Tahun Pajak 2016 - 72,233,682.928 Fiscal Year 2016 
Tahun Pajak 2015 27,050,419,737 27,050,419,737 Fiscal Year 2015 
Tahun Pajak 2014 21,077,503,142 21,077,503,142 Fiscal Year 2014 
Tahun Pajak 2012 9,532,088,250 9,532,088,250 Fiscal Year 2012 
Tahun Pajak 2011 - 20,732,824,126 Fiscal Year 2011 
Tahun Pajak 2010 - 11,144,066,351 Fiscal Year 2010 
Jumlah 104,520,601,371 216,559,911,833 Total 
b. Utang Pajak b Tax Payable 
31 Desember/December 31, 
2018 2017 
Pajak Pertambahan Nilai - Entitas Anak 3,390,573,831 3,489,344 814 Value Added Tax - Subsidiaries 


Pajak Pertambahan Nilai - Perum Peruri 5,359,788,012 - Value Added Tax - Perum Peruri 


Pajak Penghasilan: Income Taxes: 
Pasal 21 4.616, 134,662 11,839,965,252 Article 21 
Pasal 22 356,037,345 683,008,248 Article 22 
Pasal 23 491,087,725 772,909,879 Article 23 
Pasal 25 228,109,229 2,036,091 300 Article 25 
Pasal 4 (2) 648,773,057 174,805,031 Article 4 (2) 
Pasal 29 23,554,800,797 45,449,964, 853 Article 29 
Jumlah 38,645,304,658 64,446,089,377 Total 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





36 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


7. Perpajakan (Lanjutan) 


& Pajak Kini 
Rekonsiliasi antar Jaba sebelum pajak penghasilan menurut 
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan 
taksiran laba kena pajak Perum Perun serta perhitungan beban 
dan utang pajak penghasilan badan tahun berjalan adalah 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


7. Taxation (Continued) 


ce Current Tax 
A reconciliation between profit before corporate income tax as 
shown in the consolidated statements of profit or loss and other 
comprehensive income and Perum Peruri's taxable income, 
and the computation of current corporate income tax payable 
and current income tax expense is as follows: 


31 Desember/December 31, 








sebagai berikut: 
2018 
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 
Konsolidasian 407,946,890,460 
Dikurangi: Laba (Rugi) Entitas Anak 
Sebelum Pajak Penghasilan 16,426,392,346 
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 
Entitas Induk 391,520,498,114 
Beda Tetap: 
Pendapatan Bunga yang Dikenakan 
Pajak Final (22,974,755,356) 
Pendapatan Sewa yang Dikenakan 
Pajak Final (11,454,339,415) 
Bagian atas Laba Bersih - 
Entitas Bersama (7,410,970,044) 
Beban Pajak 7,992,227,209 
Beban Sosial dan Lain-lain 70,530,754,929 
Beban Pegawai 33,037.547.478 
461,240,962.915 
Beda Temporer: 
Beban Imbalan Kerja 19,056,366,715 
Beban Pegawai, Provisi, dil 130,983,362,096 


Penyisihan (Realisasi) Barang Usang 


2017 
Consolidated Profit before 
$52,421,200,560 Income Tax 
Less: Profit (Loss) before Income 
15,017,909,906 Tax of Subsidiaries 
Profit before Income Tax - 
$37,403,290.654 Parent Entity 
Permanent Differences: 
Interest Income Subject to 
(30,811,645,073) Final Tax 
Rent Income Subject to 
(3,116,745,370) Final Tax 
Share of Net Profit - 
(34,061,908,595) of Joint Venture 
11,063.636,714 Tax Expeses 
94,803,250,482 Sosial Expense and Others 
- Employee Expenses 
$75,279,878,812 
Temporary Differences: 
$2,703,653,828 Employee Benefits 
199,169, 288,209 Employee Expenses, Provision, etc 


Allowance/(Realization) for Obsolote 


15, 269,759,023 And Slow Moving Inventories 


Impairment Loss 

471,076,451 of Receivable 
Difference in Fixed Assets 

(53,928.335,972) Depreciation Expense 
788,965,320,350 Taxable Income 





Corporate Income Tax of the Year 
197,241,330,088 
Less: 
Income Tax Article 25 
Income Tax Article 23 
Income Tax Article 22 


128,482,707,660 
26.823.311.770 
20,551,210,513 





dan Bergerak Lambat (4,431,789,282) 
Penyisihan (Realisasi) 

Nilai Piutang 7,312,300 
Selisih Beban Penyusutan 

Aset Tetap (143,690,783,731) 
Laba Kena Pajak 463,165,431,013 
Pajak Penghasilan Badan Tahun ber- 

jalan dengan Tarif yang Berlaku 115,791,357,752 
Dikurangi: 

Pajak Penghasilan Pasal 25 74,682,310,716 

Pajak Penghasilan Pasal 23 31,180,497,604 

Pajak Penghasilan Pasal 22 18,088,040,810 
Jumlah Kredit Pajak 123.950.849.130 


Taksiran Kurang (Lebih) Bayar Pajak 


Badan - Entitas Induk (8.159.491.378) 


Entitas Anak 
Pajak Penghasilan Badan 

Tahun Berjalan 5,499,553,011 
Utang Pajak Badan - Entitas Anak 5.499.553.011 
Jumlah Beban Pajak Penghasilan 

Badan Tahun Berjalan 121,290,910,763 
Total Beban Pajak Kini 121 910,763 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


175,857.229.943 Total Tax Credit 
Estimated Underpayment 

21,384, 100,145 (Overpayment) of Parent Entity 
Subsiadiartes: 
Corporate Income Tax of The Year 


4,835,304,569 


4,835,304,569 Corporate Tax Payable - Subsicharies 
Total Income Tax Expense 

202,076,634,657 for The Year 
202,07 657 Total Current Tax 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





403 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


7. Perpajakan (Lanjutan) 


37 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


7. Taxation (Continued) 











c. Pajak Kini (Lanjutan) c. Current Tax (Continued) 
Manajemen Perum Peruri akan melaporkan laba kena pajak Perum Peruri's management will report taxable income in its 
Perum Peruri dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Annual Tax Returns (SPT) year 2018 using the same figures as 
tahun 2018 dengan jumlah yang sama dengan perhitungan laba shown in the above calculation of the 2018 taxable income. 
kena pajak tahun 2018 tersebut di atas. 
Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil Management periodically evaluates positions taken in tax 
dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) di mana pada suatu retums (SPT) with the respect to situations in which applicable 
situasi tertentu peraturan perpajakan yang berlaku memerlukan tax regulation is subject to interpretation. They establishes 
interpretasi. Manajemen menetapkan ketentuan mana yang tepat provision where appropriate on the basis of amounis expected 
atas dasar jumlah yang diharapkan akan dibayarkan kepada to be paid to the authorities. 
pihak berwenang 
Berdasarkan peraturan pajak yang mulai berlaku sejak 1 Januari Based on taxation law which are applicable starting from 
2008, Dirjen Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas January 1, 2008, the Directorate General of Tax may assess or 
pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya amend taxes liabilities within five years from the date the tax 
pajak becomes due, 
d.  Manfaat/(beban) Pajak Tangguhan d Deferred Tax Benefits/(Expenses) 
31 Desember/ Dibebankan/ Dibebankan 31 Desember/ 
December 31, (Dikreditkan) ke ke Ekuitas/ December 31, 
2017 Laporan Charged to 2018 
Laba (Rugi)/ Eguity 
Charged to 
Statement 
of Income 
R R R 
Perum Peruri : 
t Pajak ul erred Tax Assets: 
Cadangan Imbalan Jasa Masa Kerja' 43,593,044,366 4,764,091,679 - 48,357,136,045 
Provision for Employee Benefits 
Dampak Penerapan PSAK 24) (1,251,360,811) - - (1,251,360,811) 
Impact of Adoption of PSAK 24 
Total 42,341,683,555 4,764,091,679 - 47,105,775,234 
Penyisihan Persediaan Usang dan 
Bergerak Lambat 
Provision for Obsolete & Slow- 
Moving Inventories 5,278,659.772 (1.107.947.321) - 4.170.712.451 
Beban Pegawai, Provisi, dil 
Employee Expenses, Provision, etc 50,998,083,695 32,745.840,524 - 83,743,924,219 
Penyisihan Penurunan Nilai Prutang/ 
Provision for Impairment Loss of 
Trade Receivables 1,044,239,192 1,828,075 - 1,046,067,267 
Sub Jumlah Sub Total $7,320.982.658 31,639.721,278 - 88.960,703,937 
Liabihtas Pajak Tangguhan’ 


Deffered Tax Liabilities: 


Aset Tetap Fixed Assets (86.618.781,752) (35,922.695,933) - (122,541,477,685) 
Sub Jumlah'Sub Total 13,043,884,462 481,117,024 - 13,525,001,486 
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/ 
Deferred Tax Assets (Liabilities) 13,043 460 481,117,024 - 13,523,001,486 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


38 


PERUM PERCETAKAN UANG PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA FOR THE YEARS ENDED 
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Disajikan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in full Rupiah) 
7. Perpajakan (Lanjutan) 7. Taxation (Continued) 
d. Manfaat (beban) Pajak Tangguhan (Lanjutan) d Deferred Tax Benefits (Expenses) (Continued) 
31 Desember/ Dibebankan/ Dibebankan 31 Desember/ 
December 31, (Dikreditkan) ke ke Ekuitas/ December 31, 
2017 Laporan Charged to 2018 
Laba (Rugi)/ Equity 
Charged to 
Statement 
of Income 
Rp Rp Rp Rp 


Entitas Anak/Suhsidiaries : 
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities: - - - - 
Sub Jumlah Sub Total 13. 460 481,117,024 - 13,525,001 486 


Aset Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Assets: 
Entitas Anak/Suhsidiaries : 





Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets: 3,464,650,595 376,461,990 420,244,945 4,261,357,530 
Penyesuaian Pajak Tangguhan' 
Adjustment of Deferred Tax 1,833, 594,440 21,803,653 - 1,855,398,093 
Dampak Penerapan PSAK 24/Impact of Adoption of 
PSAK 24 Implementation (416,285,901) . - (416,285,901) 
Aset Pajak Tangguhan/Deferred Tax Assets: 1,959,134 398,265 420,244,945 5,700,469,722 

Total Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/ 

Total of Deferred Tax Assets (Liabilities) 17,925 594 879. 667 _ 420,244,945 19.225,471,208 

e Ketetapan Pajak e Tax Assessment Letter 

Pada tanggal 28 Januari 2013 Perum Perun telah menenma On January 28, 2013 Perum Peruri has received a reply from 
jawaban dari surat keberatan Perum Peruri mengenai SKPKB their objection letter regarding the SKPKB Badan year 2010 
Badan tahun 2010 nomor 117/1/2013 kepada KPP Wajib Pajak No. 1171/2013 to KPP Wajib Pajak Besar Tiga. The reply 
Besar Tiga. Balasan lewat surat nomor KEP-159/WPJ 19/2014 letter No. KEP-159/WPJ.19/2014 dated January 29, 2014, 
tanggal 29 Januari 2014, yang menyatakan menerima sebagian stated that part of the objection has been granted that original 
keberatan semula SKPKB sebesar Rp16.188 143.323 SKPKB amounting to Rp16,188,143,323 has been corrected to 
diturunkan menjadi SKPKB sebesar Rp15.597.207.593. Selisih SKPKB amounting to Rp15,597,207,593. Difference 
penilaian lebih bayar menjadi jumlah kurang bayar telah assessment of overpayment to become underpayment has been 
dibebankan pada tahun 2013. in charge in 2013. 
Atas surat keputusan tersebut, Perum Peruri kemudian Based on the replied letter, Perum Peruri has made an appeal 
mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak dengan to the Tax Court through letter No.731/IV/2014 on April 23, 
nomor surat 731/1V/2014 pada tanggal 23 April 2014. 2014. 
Pada tanggal 8 Desember 2017 Perum Peruri telah menerima On December 8, 2017, Perum Peruri received the Legal Copy 
Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put- of Decision of Tax Court No Put-89598/PPMANVIB/15/2017 
89598/PP/M.XVIB/15/2017 yang telah diucapkan pada tanggal which announced on November 30, 2017. The decision result 
30 November 2017. Hasil Putusan Pengadilan Pajak tersebut of Tax Court granted the whole Perum Peruri's appeals. 
mengabulkan seluruh permohonan banding oleh Perum Peruri Therefore, Perum Peruri corrected the 2010 corporate income 
Sehingga, Perum Peruri melakukan koreksi atas kurang bayar tax from underpayment of Rp15,597,207,5935 into an 
pajak 2010 sebesar Rp15.597.207.593 menjadi lebih bayar overpayment of Rp11,144,066,351 and recognised the whole 
pajak penghasilan badan 2010 sebesar Rp11.144.066.351 dan income in 2017 profit or loss, Perum Peruri had received the 
mengakui seluruhnya pada laporan laba rugi tahun 2017. Perum refund of overpayment on January 15, 2018. 


Perun telah menenma pengembalian lebih bayar tersebut pada 
tanggal 15 Januari 2018. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


7. Perpajakan (Lanjutan) 


e 





Ketetapan Pajak (Lanjutan) 

SK 0 

Pada tanggal 2 Agustus 2013 Perum Peruri menerima SKPLB 
Badan tahun 2011 No.00058/406/11/051/13 sebesar 


Rp9.790.356.842 yang di mana berdasarkan catatan Perum 
Perun lebih bayar pajak penghasilan badan 2011 sebesar 
Rp30.264.912,592. 

Perum Peruri mengajukan keberatan atas hasil SKPLB Badan 
tahun 2011 melalui surat nomor 1405/1X/2013 tanggal 25 
September 2013 dan kemudian sudah menerima balasan pada 
tanggal 12 Agustus 2014 yaitu surat keputusan keberatan No 
KEP-I611/WPJ. 19/2014 yang  menctapkan menolak 
permohonan keberatan. Karena itu, Perum Peruri mengajukan 
surat permohonan banding dengan No. 1805/X1/2014 tanggal 3 
November 2014 kepada Pengadilan Pajak 

Pada tanggal 8 Desember 2017 Perum Peruri telah menerima 
Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put- 
89803/PP/M.XVIB/15/2017 yang telah diucapkan pada tanggal 
7 Desember 2017. Hasil Putusan Pengadilan Pajak tersebut 
mengabulkan seluruh permohonan banding oleh Perum Peruri 
Sehingga, Perum Peruri melakukan koreksi atas lebih bayar 
pajak 2011 dari sebelumnya sebesar Rp9.790.356.842 menjadi 
sebesar Rp30.264.912.592. Perum Peruri mengakui selisih 
lebih bayar tersebut ke dalam laporan laba rugi tahun 2017. 
Perum Peruri telah menerima pengembalian lebih bayar 
tersebut pada tanggal 12 Januari 2018. 


SKPI. 0 

Terdapat surat perintah pemeriksaan No. Pemb- 
00725/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2013 tanggal 10 Juli 2013. 
Dan hasil pemeriksaan tersebut sudah keluar keputusan 
mengenai SKPLB No.00025/406/12/051/14 tanggal 17 April 
2014 yang menyatakan bahwa jumlah lebih bayar yang diakui 
oleh kantor pajak adalah sebesar Rp40.444.961.810, berbeda 
dengan permohonan restitusi PPh badan tahun 2012 Perum 
Perun sebesar Rp49.977.050.060. 

Pada tanggal 4 September 2015, Perum Peruri mengajukan 
permohonan Banding berdasarkan Surat No: 1572/LX/2015. 
Hingga laporan keuangan, Perum Perun telah menjalani sidang 
sebanyak 6 (enam) kali, yang terakhir dilakukan pada tanggal 
16 Juni 2016, dan masih menunggu hasil keputusan sidang. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


e 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


7. Taxation (Continued) 


Tax Assessment Letter (Lanjutan) 

SKPLB Corporate Income Tax 2011 

On August 2, 2013 Perum Peruri received SKPLB Badan year 
2011 No.00058/40611/051/13 amounting to Rp9,790,356,842 
which according to Perum Peruri's record showing an amount 
of Rp30,264,912,045. 


Perum Peruri filed an objection to the result of SKPLB Badan 
year 2011 through letter No. 1405/1X/2013 dated September 25, 
2013 and received a reply on August 12, 2014, a decision letter 
No. KEP-1611WPJ.19/2014 which stated a rejection on the 
objection. Therefore, Perum Peruri filed an appeal with letter 
No, 1805/X12014 dated November 3, 2014 to the Tax Court. 


On December 8, 2017, Perum Peruri received the Legal Copy 
of Decision of Tax Court No Put-89803/PP/MXVIB/15/2017 
which announced on December 7, 2017. The decision result of 
Tax Court granted the whole Perum Peruri's appeals. 
Therefore, Perum Peruri corrected the overpayment 2011 
corporate income tax from Rp9,790,356,842 into 
Rp30,264,912,592. Perum Peruri recognised the difference in 
2017 profit or loss. Perum Peruri had received the refund of 
overpayment on January 12, 2018. 


SKPLB Corporate Income Tax 2012 

There has been an audit letter No. Pemb- 
00725/WPJ.I9/KP.0305/RIK.SIS/2013 dated July 10, 2013. 
Based on the examination result there was an overpayment 
No.0002540612/051/14 dated April 17, 2014 which stated 
that the overpayment amount is amounting to 
Rp40,444,961,810, which was different from the Company's 
records of corporate income tax 2012 that is amounting to 
Rp49,977,050,060. 

On September 4, 2015, Perum Peruri filed an appeal by letter 
No: 1572/1X/2015. As to the date of the report, Perum Peruri 
had conducted the court 6 (six) times, the latest was held on 
June 16, 2016, and still waiting for the decision from the Tax 
Court. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


7. Perpajakan (Lanjutan) 


e 


Ketetapan Pajak (Lanjutan) 

SKPKB Badan Tahun 2013 

Pada tanggal 26 Mei 2015 Perum Peruri menerima surat 
pemeriksaan untuk PPH Badan 2013 dengan nomor PEMB- 
001 12/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2015. Dari hasil pemeriksaan 
tersebut telah diterbitkan SKPKB dan STP pada tanggal 2 
Februan 2016 dengan total Rp36.216.374.785. Dari hasil 
pemeriksaan tersebut Perum Peruri telah menyetujui sebagian 
dari hasil pemeriksaan tersebut. Atas Rp18.006.383.426, Perum 
Peruri telah mengajukan keberatan kepada Kantor Pajak pada 
tanggal 8 April 2016. Pada tanggal 20 Februari 2017, Kantor 
Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan Nomor 
00099/KEB/WPJ.192017 yang menetapkan menolak 
permohonan keberatan. Pada tanggal 18 Mei 2017 Perum 
Peruri mengajukan surat permohonan banding dengan Nomor 
387/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 kepada Pengadilan Pajak. 
Hingga laporan keuangan ini diterbitkan, Perum Peruri telah 
menjalani sidang sebanyak 6 (enam) kali, yang terakhir 
dilakukan pada tanggal 15 Februan 2017, dan masih menunggu 
hasil keputusan sidang 


SKPKB Badan Tahun 2014 

Pada tanggal 18 April 2016, Perum Peruri menenma SKPKB 
untuk pajak penghasilan badan tahun 2014 sebesar 
Rp21.036.601.553. Atas SKPKB tersebut, Perum Peruri 
mengajukan keberatan ke Kantor Pajak pada tanggal 22 Juni 
2016. Pada tanggal 21 Februari 2017, Kantor Pajak 
menerbitkan surat keputusan keberatan Nomor: 
00126/KEB/WPJ.19/2017 yang menetapkan menolak 
permohonan keberatan. Pada tanggal 18 Mei 2017 Perum 
Peruri mengajukan surat permohonan banding dengan Nomor 
390/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 kepada Pengadilan Pajak. 
Hingga laporan keuangan ini diterbitkan, Perum Peruri telah 
menjalani sidang sebanyak 5 (lima) kali, yang terakhir 
dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017, dan masih menunggu 
hasil keputusan sidang 


SKPKB Badan Tahun 2015 

Pada tanggal 26 April 2017, Perum Peruri menerima SKPKB 
untuk pajak penghasilan badan sebesar Rp 31.676.095.497. 
Atas SKPKB tersebut, Perum Perun mengajukan keberatan 
dengan surat Nomor: 418/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 ke 
kantor pajak pada tanggal 9 Juni 2017. Pada tanggal 28 Maret 
2018, Kantor Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan 
Nomor: KEP-90001/KEB/WPJ.19/2018 yang menetapkan 
menolak permohonan keberatan. Pada tanggal 7 Juni 2018 
Perum Peruri mengajukan surat permohonan banding dengan 
Nomor: 383/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 kepada pengadilan 
pajak. Hingga laporan keuangan ini diterbitkan, Perum Peruri 
telah menjalani sidang sebanyak 5 (lima) kali, dan sidang 
terakhir akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2019. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


7, Taxation (Continued) 


€ 


Tax Assessment Letter (Lanjutan) 

SKPKB Agency Year 2013 

On May 26, 2015 Peruri received an examination letter for 
Agency Income Tax year 2013, No. PEMB- 
OLLIWPSLWKP.0305/RIK.SIS/2015. The examination 
resulted in the issuance of SKPKB and STP on February 2, 
2016 with a total of Rp36,216,374,785. Perum Peruri has 
approved some part of the examination. For the amount of 
Rp18,006,383,426, Perum Peruri has submitted the objection 
to the Tax Office on April 8, 2016. On February 20, 2017 tax 
office established the decision letter No: 
00099 KEBWPL19/2017 which stated a rejection on the 
objection. on May 18, 2017 Perum Peruri filed an appeal No. 
38711722017 dated May 17, 2017 to the Tax Court. As to the 
date of the report, Perum Peruri had conducted the court six 
times, the latest was held on February 15, 2017, and still 
waiting for the decision from the Tax Court, 


SKPLB Corporate Income Tax 2014 

On April 18, 2016, Perum Peruri received SKPKB for 
corporate income tax fiscal year 2014 amounting to 
Rp21,036,601,553. For this SKPKB, Perum Peruri has 
submitted objection letter to Tax Office on June 22, 2016. On 
February 21, 2017 tax office established the decision letter No: 
00126 KEBWPS19/2017 which stated a rejection on the 
objection. on May 18, 2017 Perum Peruri filed an appeal No. 
390/1722017 dated May 18, 2017 to the Tax Court. As to the 
date of the report, Perum Peruri had conducted the court five 
times, the latest was held on February 15, 2017, and still 
waiting for the decision from the Tax Court. 


SKPKB Corporate Tax Income 2015 

On April 26, 2017, Perum Peruri received SKPKB for 
corporate tax income tax fiscal year 2015 amounting to Rp 
31.676.095 497. For this SKPKB, Perum Peruri has submitted 
objection letter No: 418/V1/2017 dated June 2, 2017 to tax 
office on June 9, 2017 and On March 28, 2018 tax office 
established the decision letter No: KEP- 
90001/KEBWPJ.19/2018 which stated a rejection on the 
objection, on June 7, 2018 Perum Peruri filed an appeal No, 
383NY/2018 dated June 7, 2018 to the Tax Court. As to the 
date of the report, Perum Peruri had conducted the court five 
times, the latest court will be held on February 28, 2019. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





407 


41 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


7. Perpajakan (Lanjutan) 


e Ketetapan Pajak (Lanjutan) 
KS ak Ta 016 

Perum Peruri telah menjalani pemeriksaan pajak atas lebih 
bayar PPh Badan Tahun 2016 berdasarkan Surat dan KPP 
Wajib Pajak Besar Tiga No, PEMB-00302/WPJ,19/KP.0305/ 
RIK.SIS/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Pemberitahuan 
Pemeriksaan Lapangan. Hasil dari pemeriksaan pajak ini, 
Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar (SKPLB) Nomor: 00033/406/16/051/18 tanggal 26 April 
2018 sebesar Rp 57.434.805 932. Perum Peruri juga menerima 
SKPKB dan STP untuk pajak penghasilan dan PPN tahun 2016 
sebesar Rp 15898258263 sehingga total restitusi yang 
diterima oleh Perum Peruri adalah sebesar Rp 41.536.547.669, 
Perun setuju dengan hasil tersebut dan telah menerima restitusi 
tersebut pada tanggal 23 Mei 2018. 


8. Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


7. Taxation (Continued) 


e Tax Assessment Letter (Lanjutan) 

Tax Audit 2016 

Perum Peruri had received tax audit upon the overpayment of 
corporate income tax year 2016 based on a Letter from KPP 
Wajib Pajak Besar Tiga No. PEMB- 
00302 WPLIY/KP.0305/RIK.SIS/2017 dated October 10, 
2017, regarding the Announcement of Field Inspection. As 
result of this tax audit, Tax office issued overpayment letter 
(SKPLB) No. 00033/406160S1/18 dated April 26, 2018 
amounting to Rp 357.434.805.932. Perum Peruri also received 
SKPKB and STP for other income and value added taxes with 
the a total amount of Rp 15,898,258,263 therefore the 
overpayment received by Peruri was Rp 41,536,547,669. 
Peruri had agreed with the result and received the refund on 
May 23, 2018. 


8. Advances and Prepaid Expenses 


31 Desember/December 31, 














2018 
Uang Muka: 
Pemasok 91 422,698,027 
Operasional 19,810,151,319 
Pegawai 1.143, 194,696 
112,376,044,042 
Beban Dibayar di Muka: 
Asuransi Dibayar di Muka 1,312,787,526 
Sewa Lahan 1,032,678,750 
2,345,466,276 
Jumlah 114,721,510,318 


9, Investasi pada Ventura Bersama 


2017 
Advances: 
180,872,902,046 Suppliers 
27,371,270,173 Operation 
379,002,385 Employees 
208,623,174,604 Total 
Prepaid Expenses: 
5,999,741,212 Prepaid Insurance 
869,697,950 Land Lease 
6,869,439, 162 
215,492,613,766 Total 


9. Investment in Joint Venture 


31 Desember/December 31, 





2018 
Pada Awal Tahun 90,324,948,216 
Keuntungan Investasi atas Penambahan 
Kepemilikan Saham - 
Bagian Keuntungan 24.090,970,044 
Penerimaan Dividen dari Ventura Bersama (16,680,000,000) 
Jumlah 97,735,918,260 


Nama Entitas/Name of Entity 


PT Sicpa Perun Securink (PT SPS) Indonesia 


PT SPS sebagai ventura bersama memiliki modal saham yang terdiri 
dari saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh Perum Peruri 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


408 





Lokasi Usaha/Place of Business 


2017 
5,541,875,000 At the Beginning of the Year 
50,721,164,621 Gain on Investment from Share Ownership 
34,061,908,595 Share of profit 
- Dividend receipt from joint venture 
90,324,948,216 Total 
Persentase Kepemilikan /%of Metode Pengukuran / Measurement 
Ownership Interest Method 
48 Ekuitas Equity 


PT SPS as a joint venture has share capital consisting solely of 
ordinary shares, which is held directly by Perum Peruri. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


42 














PERUM PERCETAKAN UANG PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA FOR THE YEARS ENDED 
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Disajikan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in full Rupiah) 
10. Aset Tetap 10. Property, Plant, and Equipment 
2018 
Saldo Away Saldo Akhir/ 
Ageng Penambahan! Pengurangan/ Rekiasifikasif Ending 
Balance Misas Disposal Keda fican om Balance 
Rp Rp Rp Rp Rp 
Harga Perelekan Aga din Cost 
Kepemilikan Directly Ovned: 
Langsung: 
Tanah 25,716,796,038 - - 1129,544546 216.816.300.591 Land 
Bangunan 7641032410603 48 467,096,532 1296291310 . 810,998,253 525 Brakdng 
Mesin Utama Pabrik 3,91, 284 619,436 614,696,614, 487 . 4,145,982,253 893 Mam Factory Machinery 
Meri Penmyang Pebnk 137, 013126114 213916439, 436 143,292,179 . 380,786,273,371 Support Machinery 
Peralatan Pabrik 130,446,1 16,966 3476,580,000 . . 133,922,676,965 Factory aparat 
Peralatan Pereeyang Pabnk 292.937.192.074 10.209,293,468 121,201,330 . 303,025,284,212 Support Epupaseni 
Peralatan Kantor 27,9799. 979,715 12,003,487 372 80,180,250 - 19,902,286 #37 Office Equaprernt 
Mebel dan Perabotan 211616859 $4,880,000 > - 1M9,508920 Purriture ad Pretare 
Kendaraan 19.359 561,609 1,097 115,456 459,216,000 . 19,997 461,065 Vehe kes 
Aset Sewa Pemberyaan Assen sadar 
Kendaraan 424.400,000 . . . 424,400,000 Foxone Lame 
7, 4 8, 2 2 2 Me 
Aset Dalam Penyelewaan 8, 142337,M9 1,961,767,21 1,963 2,157,002,086,534 . $2,997 462,732 Asset canker Construction 
6 69, 5: 106 1394 
201R 
Saldo Anay Saldo Akhiri 
Aogmning Penambahan! Pengurangan/ Rekdasifikasi/ Ending 
Balance linen Dapesah Rebas fican ons Balance 
Rp Rp Rp Rp Rp 
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation 
Kepem Akaan Langung Directly Ormos: 
Bangunan AM OMG 26,478,402, 407 75,110,006 - MA, 326,499 Making 
Mesin Utama Pabrik 2047311731 TAS 711218, 09 . . 2.193,024,395,720 Main Factory Machinery 
Mesin Ponmyang Pubwik 39,290 042 519 52.670, 789,334 48364528 . 105,912,467 345 Support Machinery 
Peralatan Pabrik 102415541, M6 6.100,670,218 . 106,$56,211,471 Factory Lapangan 
Peralatan Penenyang Pabrik 230,920,241,987 17 480,569,023 . . 28,400 211,010 Rapport Pepper 
Poralaten Kanice 27,050, Era 2432513 MAMI - 29,573 584M8 Office Fqpapevent 
Mebel dan Perabotan SAN OM 048 26,351,796 69,612,967 - S10, 772878 Purito card Pretare 
Kendaraan 14,691 608,022 2,672,732,907 688,067,027 . 16,676,273,902 Velwcles 
Aset Sewa Pemburyaan Arsen vowker 
Kendaraan 371,349,986 . . . 371,349,986 Fixace Lame 
2,914057, ba SRS 259,569,01 $994 833,979,461 : 3,164, 772,193,099 
Nilai Beku Bersih 2,265 $43,039,190 2,719 993 946.582 Net Book Value 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





43 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


10. Aset Tetap (Lanjutan) 10. Property, Plant, and Equipment (Continued) 




















2017 
Saldo Awal Sale Akbir/ 
Beguaning Penam bahan/ Pengurangan Rekhavifikasi/ Knaturg 
Balance Adan Daporats Reckarificatior Balance 
Rp. Rp Rp Re Re 
Harga Perokham Acquisition Cest 
Kepemilikan Directly Ovmed: 
Langsung 
Tamah 24.505.916.40 . LILOSN9 SM 25,716,756,035 Land 
Kangana 634416927 89S 129614 422704 . . 764,032, 450,605 Banking 
Monn Utama Pabrik 3,091 $23,023,034 447,520, 189,579 $087,$93,177 3,$31,285,619,436 Main Factory Machinery 
Monn Pesurgeng Pabeik HaMSOL 547, MI 26 ASS 693,673 3.242.109 Rol IST 01S Sngport Machinery 
Peralatan Patrik 109,983,803, 104 22,563,213, 588 2.100,899,696 190,46, 116,966 Factory Espay 
Peralatan Peruryang Patok 270,672.080,903 23,743,643,805 Las 532,535 292917 192,074 Sepporr Espiga 
Peralatan Kantor 27,219,413,206 760,564,509 . 27,979,979,718 Office Espiye 
Mebel dan Perabotan 2172600910 90,055,000 - - 2.262,655,920 Firmie cod Fresore 
Kendaraan 17,479,597,973 1 B49 B61 S64 - 30,102.27 1938958109 Vehicles 
Aret Sewa Pentanyaan Asset vexder 
Kendaraan 434,400,000 - - 434,40,000 Pramoe Lone 
4292.199,307,58$ 652,906, 744194 14,889,135,100 1,240,941, 901 AIM AST,BS8,4TI 
Arat Dalam Penyeleeuan 69,867,748 119 18, 74.589.184 ME 42,97, 09 Asset vexler Construction 
4362 067,0SS, 704 891,18) 333,578 14,889,135,209 1,240.94), 901 S179, 600,195, 77S 
2017 
Saldo Awal Sabio Akhir/ 
Beguaning Pense bahan! Pengurangan Rekhasifikasi! Ending 
Balance Adit pva Dapesats Reckarrificatiovws Balance 
Rp Rp Rp Rp Rp 
Akumulni 
Penyusutan Accumulated Depreciation 
Kepemilikan Directly Owned: 
Langsung: 
Bangunan 414,999,540,913 22,034,493, 785 . 470M 0M 98 Banking 
Monn Utama Pabrik 1,882,029,804,236 169,508. 944.960 4,223,601 BSS LO, MI147 IL Main Factory Machinery 
Morin Penunjang Pabrik 47,285,551,905 8.338.374,68) LIIB? $3,200,042,539 Support Machinery 
Peralatan Pabrik 100.084.169, 12 4.173.121.200 1811, 719486 102,415,541, M6 Factory Eppen 
Peralatan Perryang Pate 24334312541 18044768090 1488, 838,644 220,920,241,987 Sogport Eepapancas 
Peralatan Kantor 4726793219 2438, 142693 5779167 27,199,186, 748 Office Eepupusert 
Mebel dan Perabotan 1 204,698, 190 9, 66K AKI 981,392,483 863,04 048 Prorruture cond Frome 
Kendaraan 12312504,839 2.379.103.189 . 14,691 08,022 Vehicles 
Aret Sewa Pembunaan Assen vendor 
Kendaraan 371.349.984 . . ITL M9, 986 Prawe Loare 
2,697,948, 725, 483 226,923,617,118 10,815,186,021 2.934,057,156,585 
Nilai Buku Bersih 1464118 3)8,116 1,164 849,099,190 Net Book Value 


Aset tetap Perum Peruri telah dijadikan agunan atas fasilitas 
pinjaman bank (Catatan 16) 
Penambahan aset tetap selama tahun 2018 dan 2017 sebagian terdiri 
dari penambahan aset tetap yang berasal dan entitas anak masing- 
masing sebesar Rp88.536.018406 dan Rp5.113.566.300 dan 
dan Perum Peruri masing-masing sebesar 
Rp815.375.438.315 dan Rp826.067.767.078. 
Perum Peruri telah mengasuransikan aset tetapnya terhadap risiko 
kerugian akibat kebakaran, bencana alam gempa dan risiko lainnya 
pada tahun 2018 dan 2017 kepada PT Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero). Jenis aset dan nilai yang dipertanggungkan adalah sebagai 
berikut 


Perum Peruri has pledged certain property, plant, and equipment as 
collateral for bank loans (Note 16). 


The additon of property, plant, and equipment during 2018 and 
2017 consist of addition from subsidiaries amounting to 
Rp88,536,018,406 and Rp5,113,566,300, respectively and addition 
from Perum Peruri amounting to Rp815,375,438,315 and 
Rp826,067,767,078, respectively. 


Perum Peruri has insured all its property, plant, and equipment 
against possible losses caused by fire, natural disaster, earthquake 
and other risks to PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) in 2018 
and in 2017. The types of assets and their coverage were as 
follows: 


31 Desember/December 31, 


2018 2017 
Mesin dan Peralatan 5,475,661,072,246 4,460,161,200,000 Machinery and Equipments 
Bangunan Perumahan, Gedung, Pabrik dan Kantor 704,688,235,455 607,934,320,000 Building Housing, Building, Factory and Office 
Kendaraan 8,561 ,681,364 6,722,380,000 Motor Vehicles 
Jumlah 6,188,910,989,065 5,074,817,900,000 Total 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


10, Aset Tetap (Lanjutan) 


Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi di 
atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko 
tersebut. 
Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 
terdiri dari mesin dan peralatan pabrik, dengan rincian sebagai 
berikut: 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


10, Property, Plant, and Equipment (Continued) 


Management believes that the insurance coverage is adequate to 
cover possible losses from those risks. 


As of December 31, 2018 and 2017, construction in progress 
consists of land certification, machinery and factory equipment, 


31 Desember/December 31, 





2018 
Mesin 23,032,328,808 
Bangunan 29,014,028, 898 
Sertifikasi Tanah 861,105,026 
Jumlah 52,907,462,732 


Beban depresiasi dialokasikan ke beban pokok penjualan sebesar 
Rp241.310.078.495 dan Rp210.103.786.793 serta beban umum dan 
administrasi sebesar Rp13.058.267.311 dan Rp11.007.860.451 
masing-masing pada tahun 2018 dan 2017, 


11. Aset Tidak Lancar Lainnya 


with details as follows: 
2017 
199,791,870,105 Machinery 
47,379,385,618 Factory Equipment 
971,081,580 Land Certificate 
248,142,337,303 Total 


Depreciation expenses was allocated to cost of goods sold 
amounting to Rp241,310,078,495 and Rp210,103,786,793 and also 
to general and administrative expenses amounting to 
Rp15,058,267,311 and Rp11,007,860, 451 in 2018 and 2017, 
respectively, 

11. Other Non-Current Assets 


31 Desember/December 3 1, 


2018 

Aset yang Dibatasi Penggunaannya 103,129,050,000 
Aset Tak Berwujud 185,120,659,769 
Uang Jaminan 1.609.862.700 
Website 6.047,276,779 
Lain-lain 60,689,882,831 

356,596,732,079 
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi (59,974,016,667) 


2017 

73.417 400,000 Restricted Cash 
79,286,744,153 Intagible Assets 
3,809,949 337 Guarantee Deposits 
25,960,000 Website 
8,805,885,726 Others 

165,343,939,216 
(44,355,927,705) Less: Accumulated Amortization 





Jumlah - Bersih 296,622,715,412 


Per 31 Desember 2018, aset yang dibatasi penggunaannya 
merupakan saldo Perum Perun yang ditempatkan untuk atas fasilitas 
non cash loan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
sebesar Rp51.721.500.000, dan Standard Chartered Bank sebesar 
Rp31.407.550.000. 

Aset tak berwujud terdiri dari perangkat lunak (software ) dan Hak 
Guna Bangunan (HGB). Software yang digunakan oleh Perum 
Perun untuk sistem informasi akuntansi, dan operasional lainnya, 
Aset tak berwujud ini diamortisasi selama umur manfaat piranti 
tersebut. 

Beban HGB merupakan beban-beban yang dikeluarkan sehubungan 
dengan pengurusan perpanjangan HGB yang telah habis masa 
berlakunya atas tanah Perum Peruri. Beban HGB diamortisasi 
selama umur hak atas tanah tersebut 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


120,990,011,511 Total - Net 


As of December 31, 2018, restricted cash owned by Perum Peruri 
represents balances for non cash loan at PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk amounting to Rp51,721,500,000, and Standard 
Chartered Bank amounting to Rp51,407,550,000. 


Intangible assets consist of software and Building Rights Title 
(HGB) expenses. Software used by Perum Peruri for accounting 
information system, and other operations. The intangible assets are 
amortized over their estimated useful lives. 


HGB expenses represent expenses incurred in connection with the 
renewal of land rights (HGB). The expenses of HGB are amortized 
over the lives of the rights. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





45 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


12. 


13. 


14. 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


12. Trade Payables 


31 Desember/December 31, 


Utang Usaha 

2018 
Pihak Berelasi (Catatan 28) 140,184,945 305 
Pihak Ketiga 96,611,044,743 
Jumlah 236,795,990,048 





Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: 


2017 
91,694,596.010 Related Parties (Note 28) 
138,960,856,422 Third Parties 
230,655,452,432 Total 


Detail of trade payables based on currency were as follows: 


31 Desember/December 31, 


2017 

49,158,347,048 Rupiah 
36,318,135,412 Euro 
183,416,803 Singapore Dollar 
231,842,395 British Poundsterling 
144,763,710,774 Japan Yen 
- United States Dollar 
230,655, 452 432 Total 


13. Accrued Expenses 


31 Desember/December 31, 





2017 
18,212,532,989 Emplovee Health Expenses 
7,871,051,842 Interest on Loan 
2.957.684.338 Retention 
30,034 426.408 Others 
§9,075,695,577 Total 


14. Advances from Customers 


31 Desember/December 31, 





2017 
44,261,979,170 Non-Money Products 
4,287,033,934 Rent Advance 


5,376,801.700 Others Advance 





2018 
Rupiah 226,609,934,020 
Euro 9,129,349,333 
Dolar Singapura 269,771,653 
Poundsterling Inggris 277,806,881 
Yen Jepang 331,058,496 
Dolar Amerika Serikat 178,069,665 
Jumlah 236,795,990,048 
Beban Akrual 

2018 
Beban Kesehatan Pegawai 10,815,032,053 
Bunga Pinjaman 12,414.215,769 
Retensi 4,293,172,116 
Lainnya 42,034.288,236 
Jumlah 69,556, 708,174 
Uang Muka Pelanggan 

2018 
Uang Muka Pelanggan - Produk Non Uang 214,443,423 
Uang Muka Sewa 1,397,601,137 
Uang Muka Non Usaha Lamnya 5,506,351,827 
Jumlah 7,118,396,387 

. Liabilitas Lancar Lainnya 


Total 


53,925,814,804 


15. Other Current Liabilities 


31 Desember/December 31, 


2018 


153,719,304,152 
34,754,566,050 


Insentif, Bonus dan Jasa Produksi 
Program Pelayanan Kesehatan Bersama 


Tantiem 17,664,643,903 
Yapetri dan Dapetri 169,732,690 
Lain-Lain 123,354,662,453 
Jumlah 329,662,909,248 


Di dalam liabilitas lancar lainnya - Lain-Lain terdapat cadangan atas 
selisih beban penyusutan sebesar Rp59.808.565.395 atas rencana 
investasi yang belum terealisasi 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





2017 


153,838,108,456 
54,029,389,000 


Incentive, Bonuses and Production Services 
Program Pelayanan Kesehatan Bersama 


24,247,900,247 Tantiem 
$24,344,548 Yapetri and Dapetri 
123,735,789,479 Others 
356,375,531,730 Total 


In other current liabilities - Others, there is a provision of the difference 
in depreciation expenses amount Rp59,808,565,395 on unrealized 
investment plan. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 


PERUM PERCETAKAN UANG 


REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 


(Disajikan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in full Rupiah) 
16. Pinjaman Bank 16. Bank Loans 
31 Desember/December 31, 
2018 2017 
Pihak Berelasi (Catatan 28) 1,595,032 493,405 1,165,648,158,125 Related Parties (Note 28) 
Pihak Ketiga Third Parties 
PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah 
Jabar dan Banten Tbk 21,139,242,519 13,102,921,996 Jabar dan Banten Tbk 
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk 1,001,501,244 623,963,047 PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk 
PT Bank Bukopin Tbk 1,817,882,851 4414444311 PT Bank Bukopin Tbk 
PT Bank Negara Indonesia Syariah Tbk 4,990,000,000 - PT Bank Negara Indonesia Syariah Tbk 
28.948,626,614 18,141,329 354 
Sub Jumlah —. 1623,981,120,019 1,183, 789,487,479 Sub Total 
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Less: Portion of Current Maturities: 
Pihak Berelasi (Catatan 28) 261.688,019,613 164,568 474,843 Related Parties (Note 28) 
Pihak Ketiga Third Parties 
PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah 
Jabar dan Banten Tbk 21,139,242,520 13,102,921,996 Jabar dan Banten 
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk 1,001,501,244 623,963,047 PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk 
PT Bank Bukopin Tbk 1,817,882,851 4414444311 PT Bank Bukopin Tbk 
PT Bank Negara Indonesia Syariah Tbk 4,990,000,000 - PT Bank Negara Indonesia Syariah Tbk 
Sub Jumlah 290,636,646,228 182,709,804,195 Sub Total 
Pinjaman Bank yang akan Jatuh Tempo esse 
Lebih dari Satu Tahun 1,333,344,473,791 1,001,079,683,284 Portion of Maturities After One Year 


Beberapa informasi lain yang signifikan terkait dengan pinjaman 
bank pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai 


Other significant information related to bank loans as of December 
31, 2018 and 2017 are as follows: 





berikut: 
Tingkat 
Jam ah Jumlah Veriode Suka Danga 
Mata Pasilitaw Pinjam ani Pembayaran Bunga/ Per Tahan/ 

Kredituri Vang’ Tetal Temi Periode Pinjaman! Interest Payment Annwat Interest Jaminan! 
Creditar Curang Faciity Ountandang Loan Term Period Rate Celatera! 
BRI Rupiah 788,800,000,000 274,639,735 MS 27 Mei 2015 - 27 Mei 2027/ ‘Teiwulen’ 979% Mesin Produksi 

May 27, 2015 srai! Akry 27. D027 Quarterty Prockection Machine 
BNI Rupiah 256,817,000,000 13,400,119,210 12 Maret 2010 -12 Maset 2020 Tawalan/ 10% Mesia Produksa 
Marah 12. 2010 anta! March 12. 2020 Onarrterty Proche tron Mache 
Rank Mandiri Rupiah 650,000,000,000 376,200,304,626 UT Juli 2013 - 16 Juli 2025 Bulus 995% Movin Produksi 
Aaly 17, 2013 awal Ady 16, 2025 Mowat Prodkecntor Mache 
BJB - Entra Rnpish 17,500,000,000 16,194,807 082 D6 Februari 2018 - 36 Febenan 2019 Bulanan 125% Tanah dan Pangraan 
Anak Subsidiary Febuary 26, 2018 rata! February 26. 2019 Month Lewd cond 
BJB - Entitas Rapuh 10,000,000, 000 4.944435 440 10 Juli 2018 - 10 Juh 2019 Bale 125% Taaah dan Bangunan 
Anak Subratiary July 10. JOIS anata! Aly 10, 2019 Meath: Lond con! Bening 
Rank Rupiah 720000010000 612.347 408,000 19 Downaber 2016 - 18 Downloa 2028 Bulanan sams Mean Produkea 
Mandiri December 19, 2016 srai! December 18, 2028 Madi Production Mache 
Bank Rupiah 436,000,000,000 515,584,130, 583 27 Juli 2017 - 36 Juli 2026 Palma 900% Mean Prodakea 
BNI Aaly 27, 2017 awal Ady 26, 2026 Mandi Procketion Mache 
Bank BRIS- Rapiah 10,000,000,000 1,001,501,244 22 Apel 2017 - 21 Apesi 2018 Bulana 11.50% Protang dan Azuan 
Entitas Arak? April 22. 2017 sad April 21, 2015 Monthly Pengaman 
Saha vduny Recewabler and Gara 
nrmo e 
Bank ETN Rnpiah 11,500,000,000 2830,705,333 27 Desember 2017 - 24 Desember 2018 Bulan 10.00% Pratang dan Asuransi 
Esitas Anak Desember 27, 2017 rowo September 24, 2015 Alih Pengaman 
Shahar Recewable: and Guarandiee 
Insurance 
Bank Bukopin - Rapish 440010001600 1817 881.881 24 Oktober 2017 « 23 Oktober 2019 Bulanan 13.00% Tamah dan Bangnman 
Entitas Anak’ October 24, 2017 wati! October 23, 2019 Month Lara arad Buikting 
Shaa y 
Bank BNIS- Rupiah 8.000.000.000 1990000000 6 Jani 2018 - $ Jami 2019 Towulan’ 6 95% Pratang dan Aruna 
Entitas Arak Ame 6, 2015 wati! Ame $, 2019 Qurwriv Pengamanan 
Shahar y Receiwables ad Guarantee 
Intan 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


413 





47 


PERUM PERCETAKAN UANG PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA FOR THE YEARS ENDED 
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Disajikan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in full Rupiah) 
17. Liabilitas Imbalan Kerja 17. Employment Benefits Obligation 
i) Imbalan Pensiun i) Pension Fund 
Perum Peruri menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti Perum Peruri established a defined benefit pension plan for all 
untuk seluruh karyawan tetap yang dihitung berdasarkan gaji its permanent employees, under which contributions to the plan 
terakhir dan masa kerja karyawan. Dana pensiun ini dikelola are computed based on the employees's latest salaries and 
oleh Dapetri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. S- their working lives. This pension fund is administered by a 
177/MK.16/1997 tanggal 4 Juni 1997. Pension Fund, Dapetri, based on Decision No. S- 


177/MK.16/1997 dated June 4, 1997 of the Minister of Finance 
of the Republic of Indonesia, 


Pendanaan Dapetn berasal dan kontnbusi karyawan dan Perum Dapetri is funded by the employees and Perum Peruri's 

Perun, masing-masing sebesar 6% dan 7.4% dari gaji dasar contributions computed at 6% and 7.4%, respectively, of the 

karyawan, dan bila terdapat saldo defisit antara aset dan annual basic salaries of the employees, and Perum Peruri shall 

liabilitas dana pensiun, akan ditanggung oleh Perum Peruri. bear any shosrtfall in the net asset of the pension fund. The 

Aset dana pensiun terutama terdiri atas deposito berjangka, asset of Dapetri mainly consist of time deposits, marketable 

surat-surat berharga dan investasi jangka panjang berbentuk securities and long-term investments in shares, land and 

saham, tanah, dan bangunan. buildings. 

Terhitung sejak tanggal 1 Desember 2010, untuk karyawan Effective from December 31, 2010, for new emplovess hired on 

yang baru masuk pada dan setelah tanggal | Juli 2007, Peram or after July 1, 2007, Perum Peruri includes them into the 

Perun mengikutkan karyawannya dalam program pensiun iuran defined contribution pension plan which are managed by the 

pasti (PPIP) yang dikelola oleh dana pensiun lembaga keuangan appointed financial institution Pension Fund by each 

(DPLK) yang ditunjuk oleh masing-masing peserta. Iuran participant. Pension contributions are derived from employees 

pensiun tersebut berasal dari kontribusi karyawan dan Perum and Perum Peruri by 6% and 13.3% of annual basic salary, 

Peruri, masing-masing sebesar 6% dan 13,396 dari gaji dasar respectively. 

karyawan, 

Sedangkan untuk karyawan yang masuk sebelum tanggal 1 Juli While, for emplovee who entered prior to July 1, 2007, certain 

2007, imbalan dari manfaat pasti di Dapetri tetap dilanjutkan defined benefits which previously managed by Depetri is still 

dengan ketentuan bahwa tidak ada kenaikan gaji dalam continued with the provision that no salary increase in the 

perhitungan manfaat pasti pensiunan sejak tanggal 1 Desember calculation of defined benefit pension from December 1, 2010, 

2010 sedangkan masa kerja tetap diperhitungkan. Karyawan while the working lives is continued to be counted, Those 

yang bersangkutan juga diikutsertakan dalam DPLK yang employees are also included in the appointed DPLK and all 

ditunjuk serta seluruh setoran sebesar 5.9% dan gaji terakhir payments of 5.9% borne by Perum Peruri which calenlated 
karyawan dibayarkan oleh Perum Peruri Jrom the employees latest salary. 

Berdasarkan hasil rapat pembahasan dengan Kementerian In accordance with the result of discussion meeting with 

BUMN pada tanggal 14 Juni 2016, manajemen Perum Peruri Ministry of SOEs on June 14, 2016, Perum Peruri's 

memutuskan untuk: management decided to: 

a. Menghentikan iuran Perusahaan pada Program Jahartu di a. Terminate the company's contribution for Program Jahartu 
Yapetri sebesar 5% dari gaji pokok karyawan efektif sejak in Yapetri amounted to 5% of employees’ gross salary 
bulan Juli 2016, dan effective since July 2016, and 

b. Menghentikan potongan iuran karyawan pada Program b. Terminate the employees’ contribution for Program 
Jahartu di Yapetri sebesar 2,596 dari gaji pokok karyawan Jahartu in Yapetri amounted to 2.5% of employees’ grass 
efektif sejak bulan Juli 2016 salary effective since July 2016. 

Tabel-tabel berikut ini meringkas unsur biaya imbalan pensiun The following table summarizes the components of pension 

yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif Perum Perun benefit expense recognized in the consolidated statements of 

dan jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan comprehensive income of Perum Peruri and the amounts 

Perum Peruri untuk liabilitas imbalan pensiun berdasarkan recognized on the consolidated statements of financial 

perhitungan yang dilakukan oleh aktuans independen Biro positions of Perum Peruri for employee benefits liabilities 

Pusat Aktuaria (“BPA”) seperti termuat dalam laporan tanggal based on calculations performed by an independent actuary 

14 Januari 2019 Biro Pusat Aktuaria ("BPA") as stated in its report dated 


January 14, 2019. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





48 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


17. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan) 


i) Imbalan Pensiun (Lanjutan) 
a Liabilitas (kekayaan) manfaat pensiun 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


17. Employment Benefits Obligation (Continued) 


i) Pension Fund (Continued) 
a. Liability (assets) of the pension fund: 


31 Desember/December 31, 


2018 
Nilai Kini Liabilitas Manfaat Pensiun 365,070,942,000 
Nilai Wajar Aset Bersih (415.603.754.000) 
Posisi Pendanaan (50,532,812,000) 
Dampak Limitasi Aset $0,532,812,000 


Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun - 


b. Beban manfaat pensiun yang diakui dalam laporan laba 


2017 
389,739, 284,000 Present Value of Obligation 
(430.526.288.000) Fair Value of Plan Assets, Net 
(40,787,004,000) Funded Position 
40,787,004,000 Effect of Assets Limitation 
- Net Liability 


b. Pension benefit expenses recognized in the consolidated 
statements of comprehensive income: 


31 Desember/December 31, 


rugi komprehensif: 
2018 

Biaya Jasa Kini 3,470,326,000 
Iuran Karyawan (865,582,000) 
Biaya Bunga 27.281,750,000 
Imbalan Hasil Aset Program (30,136,840,000) 
Biaya Bunga Batas Atas Aset 2.855,090,000 
Jumlah 2,604, 744,000 





c. Rekonsiliasi perubahan selama periode berjalan atas 
liabilitas (kekayaan) bersih vang diakui di laporan posisi 
keuangan adalah sebagai berikut: 


2017 
4,453,735,000 Current Service Cost 
(968,142,000) Employee's Contribution 
32,014,817,000 Interest Expense 
(36,619,700,000) Return on Plan Asset 
4.604.883.000 Interest on Assets Ceiling 
3,485,593.000 Total 

c. Reconciliation of the movement of the net liability of the 


pension plan recognized in the consolidated statement 
of financial position were as follows: 


31 Desember/December 31, 


2018 
Saldo Awal - 
Beban Manfaat Pensiun 2,604. 744,000 
Jumlah yang Diakui pada Pendapatan 
Komprehensif Lainnya (1,566,045,000) 
luran Perum Perun (1,038,699,000) 
Saldo Akhir - 


d. Rekonsiliasi keuntungan (kerugian) aktuaris dari 
program imbalan manfaat pensiun yang diakui pada 


2017 
5 Beginning Balance 
3.485,593,000 Pension Benefit Expense 
Total Recognized in Other 
(2,323,823,000) Comprehensive Income 
(1.161,770,000) Perum Peruri's Contribution 
- Ending Balance 


d. Reconciliation of profit (loss) of benefit plan actuarial 
pension benefits recognized in other comprehensive 


pendapatan komprehensif lainnya sebagai berikut: income as follows: 
31 Desember/December 31, 
2018 2017 
Saldo Awal (45,347,198,000) (43,023,375,000) Beginning Balance 
Pendapatan (Beban) Komprehensif Other Comprehensive Income 
Lainnya Tahun Berjalan (1,566,045,000) (2,323,823.000) (Expense) Current Year 
Saldo Akhir (46,913,243,000) (45,347,198,000) Ending Balance 


Asumsi utama yang digunakan oleh aktuans dalam perhitungan 
liabilitas beban pensiun adalah sebagai berikut: 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


The principal actuarial assumption used by the actuary in 
calculating pension expense were as follows: 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





49 
PERUM PERCETAKAN UANG 


REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 


UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA FOR THE YEARS ENDED 
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Disajikan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in full Rupiah) 


17. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan) 17. Employment Benefits Obligation (Continued) 





2018 2017 
Tingkat Diskonto 8.36% per Tahun Year 7% per Tahun Year Discount Rate 
Kenaikan Gaji di Masa Depan 6,0% per Tahun Year 7,2% per Tahun’Y car Future Salary Increase 
Usia Pensiun Normal 56 Tahun Year Normal Retirement Age 
Tingkat Pengunduran Din 1%% per tahun dan usia 30 tahun sampai Resignation Rate 
dengan usia 46 tahun’ 
1% per year from age 30 until 46 
Tingkat Cacat 10% Tingkat Kematian’ Disability Rate 
10% of Mortality 
Tingkat Kematian Tabel Mortalita' Mortality Table Mortality Rate 
Metode Perhitungan Projected Unit Credit Calewlation Method 


ii) 





Imbalan Jasa Masa Kerja Lainnya 

Tabel-tabel berikut ini meringkas unsur biaya imbalan jasa 
masa kerja lainnya meliputi program jaminan hari tua, program 
pelayanan keschatan bersama (prolankesma) untuk pensiunan, 
cuti panjang, tunjangan masa persiapan pensiun dan 
penghargaan masa kerja serta imbalan pasca kerja lainnya yang 
diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan posisi 
keuangan Perum Peruri untuk liabilitas imbalan jasa masa kerja 
berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris 
independen Biro Pusat Aktuaria (“BPA”) seperti termuat dalam 
laporannya bertanggal 14 Januari 2019 sebagai berikut: 


ii) Other Employee Benefit Liabilities 

The following tables summarize other employee service 
benefits consisting of post employment benefits plan, health 
service program managed by Prolankesma, long-service leave, 
pension preparation period, loyalty awards and other defined 
benefits recognized in the consolidated statements of 
comprehensive income and the consolidated statements of 
financial position of Perum Peruri related to employee benefit 
liability based on the calculation performed by an independent 
actuary Biro Pusat Aktuaria (“BPA) Biro Pusat Aktuaria 
(“BPA”) as reflected in its report dated January 14, 2019 were 
as follows: 








a Liabilitas imbalan jasa masa kerja: a. Employee benefits liabilities: 

31 Desember/December 31, 
2018 2017 

Nilai Kini Liabilitas Manfaat Pensiun 333,216,910,000 359,839, 333,000 Present Value of Obligation 

Nilai Wajar Aset Bersih (115.120.235.000) (160.799.024.000) Fair Value of Plan Assets, Net 

Posisi Pendanaan 218.096.675.000 199.040.309.000 Funded Position 

Dampak Limitasi Aset - - Effect of Assets Limitation 

Bagian Entitas Anak 1.119.534.702 531,631,824 Subsidiary Portion 

Jumlah Liabilitas Manfaat Lainnya 219.216,209,702 199,571,940 824 Net Liability 


b Beban imbalan kerja 


b. Employee benefits expenses 


31 Desember/December 31, 


2018 
Biaya Jasa Kini 19,853,926,000 
Biaya Jasa Lalu - 
Biaya Bunga 25.188.756.000 
Imbalan Hasil Aset Program (9.870,390,000) 
Keuntungan/Kerugian Aktuaria 
Disebabkan oleh: 
Pengukuran Kembali 

atas Manfaat Imbalan (1,609,833,000) 

Jumlah 33,562,459, 000 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 


2017 
22.101.416,000 Current Service Cost 
23.784.683.000 Past Service Cost 


23,326.032,729 
(10,617,421,995) 


Interest Expense 
Return on Plane Asset 
Net Actuarial Losses (Gain) 


Because of 
Remeasurement 
(2,108,840,000) on Benefit Rewards 
56,485,869,734 Total 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


17. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan) 
ii) Imbalan Jasa Masa Kerja Lainnya (Lanjutan) 


E Perubahan liabilitas imbalan jasa masa kerja selama 
tahun berjalan 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


17. Employment Benefits Obligation (Continued) 


ii) Other Employee Benefit Liabilities (Continued) 
c. Movement of the employee benefits liabilities during the 
year: 


31 Desember/December 31, 


2018 
199,571,940,824 
33,562,458,000 


Saldo Awal 
Beban Manfaat Pensiun 
Jumlah yang Diakui pada Pendapatan 


Komprehensif Lainnya (6,426,775,173) 


Juran Perum Peruri (1,860,000,000) 
Pembayaran Manfaat (6.219,316,000) 
Beban Manfaat Lainnya- 

Entitas Anak 587.902.051 
Saldo Akhir 219,216,209,702 


d Perubahan keuntungan (kerugian) aktuaris dan program 
imbalan manfaat pensiun yang diakui pada pendapatan 
komprehensif lainnya selama tahun berjalan: 


2017 
117,119,779,436 Beginning Balance 
59,971,462,000 Pension Benefit Expense 
Net expense Recognized in 
43,247,719,000 Other Comprehensive Income 


(3,021,770,000) Contribution to The Fund 


(17,820,183.000) Benefit Paid 
Employee Benefit Expense- 
74,933,388 Subsiadiaries 
199,571,940,824 Ending Balance 
d. Movement of the actuarial gains (losses) of the post 


employment benefit obligation will have to be 
recognized immediately in other comprehensive income 
during the year: 


31 Desember/December 31, 
2018 2017 
Saldo Awal 96,308,279 491 50,736,737, 863 Beginning Balance 
Pendapatan Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Income 
Tahun Berjalan (6,426,775,173) 45,571,541,628 Current Year 
Saldo Akhir 89,881,504,318 96,308,279,491 Ending Balance 


Asumsi-asumsi ulama yang dipakai dalam menentukan 
liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2018 


The principal assumptions used in determining the 
employee benefit liabilities as of December 31, 2018 


dan 2017 adalah sebagai berikut: and 2017 were as follows: 
201 ONT 
Tingkat Diskonto 8,36% per Tahun Year 7% per Tahun’ Year Discount Rate 
Kenaikan Gaji di Masa Depan 6,0% per Tahun Year 7,200 per Tahun Year Future Salary Increase 
Tingkat Pengembalian Hasil Investasi 0% per Tahun Year 0% per Tahun Year Expected Retum on Plan Asset 
Tingkat Kenaikan Klaim Kesehatan 5,5% per Tahun Year 5,5% per Tahun Year Rate of Increase in Health Claim 
Usia Pensiun Normal 56 Tahun Year Normal Retirement Age 
Tingkat Pengunduran Din 10 per tahun dari usia 30 sampai Resignation Rate 
dengan usia 46 tahun 
1% per year from age 30 until 46 
Tingkat Cacat 10% Tingkat Kematian Disability Rate 
10% of Mortality 
Tingkat Kematian Tabel Mortalita Mortality Table II Mortality Rate 
Metode Perhitungan Projected Unit Credit Calculation Method 


Berdasarkan keyakinan manajemen, program pensiun 
yang ada dan pemberian imbalan jasa masa kerja 
lainnya, yang penyajiannya dalam laporan keuangan 
berdasarkan PSAK 24 tentang Imbalan Kerja adalah 
cukup untuk menutup tunjanganfimbalan yang 
diwajibkan berdasarkan UU No. 13/2003 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Management believes that the current pension plan and 
other employee benefits recognized, as presented in the 
consolidated financial statements in accordance with 
PSAK 24 regarding Emplovee Benefits, are adeguate to 
cover the benefits reguired by Labor Law No. 15/2003. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





417 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


17, Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan) 


ii) Imbalan Jasa Masa Kerja Lainnya (Lanjutan) 
Rincian dari nilai kini liabilitas manfaat pasti dan nilai 
wajar aset program di luar entitas anak untuk tahun yang 
berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai 


s1 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


17. Employment Benefits Obligation (Continued) 


ii) Other Employee Benefit Liabilities (Continued) 
Obligation and the fair value of plan assets outside the 


subsidiaries portion for the year ended December 31, 
2018 and 2017 are as follows: 











berikut: 
31 Desember/December 31 
2018 2017 2016 2015 2014 
Nilai Kini Liabilitas Manfaat Pasti/ 
Present Value of Defined Benefit Liability GIS 287,852,000 749 578.617.000 63105 794,638 634.935.377 000 GL IKI2 374000 
Defisit Program 
Deficit in The Plan 638.287 852,000 249478617,000 651 O68 794.638 634.938 377 000 619,832, $74,000 
Penyesuaian pada Liabilitas Program’ 
Experience Adjustments on Plan Liabilities {1.368.503.000} 13.715.382.000 (11,782844376) (7.353.783.000) $4,234,978.000 
Perubahan satu pom persentase terhadap tingkat A one percentage point change in the assumed discount 
diskonto yang diasumsikan pada tahun 2018 dan 2017 rate in 2018 and 2017 would have the following effects: 
akan memiliki dampak sebagai berikut: 
2018 2017 
Kenaikan/ Penurunan/ Kenaikan/ Penurunan/ 
Increase Decrease Increase Decrease 
Rp Rp Rp Rp 
Biaya Jasa Kini 17,391,855,000  19.060,139,000 12,814,302,000 16,682,992,000 Current Service Cost 
Nilai Kini Kewajiban 180,292 471,000 187,843,086,000 489,291,697,000 537,589,668,000 Obligation 


18. Liabilitas Jangka Panjang Lainnya 


18. Other Non Current Liabilities 


31 Desember/December 31, 


2017 





2018 
Kewajiban Jangka Panjang Lainnya 2,942,775,424 
Pinjaman Jangka Panjang - Pihak Ketiga 13,250,000,000 


Other Non Current Liabilities 
Non Current Borrowings - Third Parties 


160,479,018,996 





Jumlah-Bersih 


16,192,775,424 


19. 


Modal 


Pemilik modal Perum Perun adalah Negara Republik Indonesia 
dengan jumlah penyertaan masing-masing sebesar 
Rp363.573.454.896 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. 


Modal Perum Peruri ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri 
Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP- 
11 1/MBU/2004 tanggal 18 Oktober 2004 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





160, 479,018,996 Total-Net 
19. Capital 
The owner of Perum Peruri's capital was the Government of the 
Republic of Indonesia with capital amounting to 
Rp363,573,454,896 as of December 31, 2018 and 2017, 
respectively. 


Perum Peruri's capital is determined based on the Decision Letter 
No. KEP-111/MBU’2004 dated October 18, 2004 of the Minister of 
State-Owned Enterprises. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


$2 


PERUM PERCETAKAN UANG PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA FOR THE YEARS ENDED 
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Disajikan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in full Rupiah) 
20. Komponen Ekuitas Lainnya 20. Other Component of Equity 
Ekuitas lainnya merupakan bagian dari ekuitas yang tidak dapat Other equity are part of the equity that can not be categorized into 
dikategorikan kedalam saldo laba ditahan maupun saldo laba retained earnings and current retained earnings. Other equity 
berjalan. Ekuitas lainnya berasal dari penerapan PSAK yang derived from impact of retrospective application of PSAK, other 
berdampak retrospektif, pendapatan komprehensif lainnya maupun comprehensive income and other events, 
peristiwa lainnya. 
Bagian dan ekuitas lainnya yang berasal dari penerapan PSAK serta Part of the other equity derived from retrospective application of 
berdampak retrospektif diklasifikasikan sebagai cadangan umum PSAK and their impacts are classified as general reserves after the 
setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas pada saat Rapat approval of the Supervisory Board at the time of the Joint 
Pembahasan Bersama (RPB). Discussion Meeting (RPB). 
Bagian dari ekuitas lainnya yang berasal dari pendapatan Part of that comes from the other equity in other comprehensive 
komprehensif lainnya diakui sebagai laba/rugi pada periode berjalan income is recognized in profivloss in the current period in 
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi accordance with the criteria established in the applicable financial 
keuangan yang berlaku di Indonesia accounting standards in Indonesia. 
21. Pembagian Laba 21. Allocation of Retained Earnings 
Perum Peruri telah mengalokasikan laba bersih tahun 2017 Perum Peruri has allocated 2017 net income based on joint 
berdasarkan Rapat Pembahasan Bersama tentang persetujuan laporan discussion meeting (RPB) regarding the approval of annual report 
tahunan dan pengesahan laporan keuangan, serta penetapan and endorsement of the consolidated financial statements, and also 
penggunaan laba bersih tahun buku 2017 serta persetujuan laporan determination of net income used for the year 2017, and also 
tahunan program kemitraan dan bina lingkungan tahun buku 2017 including the approval of annual report of partnership and 
No. S-324/MBU/05/2018 tanggal 15 Mei 2018. community development program year 2017, No. S-324 
MBU/05/2018 dated May 15, 2018. 
Pembagian dividen untuk laba tahun 2017 berdasarkan surat No. S- Dividend distribution from net income 2017 according to letter No. 
324/MBUW5/2018 tanggal 15 Mei 2018 adalah sebesar S-324MBUV/05/2018 dated May 15, 2018 were amounting to 
Rp121.177.000.000 Rp121,177,000,000. 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 In accordance with Government Regulation No. 32 year 2006 
tahun 2006 tentang Perum Perun, pasal 62 dan 63, bagian dari laba regarding Perum Peruri, article 62 and 63, income provided for 
yang disediakan untuk dana cadangan umum ditentukan oleh pemilik general reserve fund determined by the owner is in accorance with 
modal dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang prevailing laws. 
berlaku 
Dana cadangan umum sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya General reserve fund which is provided equal to at least 20% of 
20% (dua puluh persen) dan modal, hanya dapat digunakan untuk capital is used only to cover any loss to be suffered by Perum 
menutup kerugian yang diderita oleh Perum Peruri. Apabila jumlah Peruri. If the amount of the general reserve fund exceeds 20% of 
dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) capital, the owner may decide to use the excess for other Perum 
tersebut, maka pemilik modal dapat memutuskan untuk Peruri activities. Specific-purpose reserve was provided based on 
menggunakan kelebihan tersebut bagi keperluan Perum Peruri. the owner's approval and was used for investment purposes. 
Cadangan tujuan dibentuk berdasarkan persetujuan pemilik modal 
dan digunakan untuk tujuan investasi. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





$3 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


22. Penjualan 22. Sales 


a. Rincian penjualan berdasarkan produk adalah sebagai berikut: 


a. Details of sales based on products were as follows: 





31 Desember/December 31, 
2018 2017 
Uang Kertas 1,950,422,536,996 2,321,534,942,593 Banknotes 
Uang Logam 103,087,440,555 155,659, 160,935 Coins 
Pita Cukai 289,266,388,436 287,603,460,031 Banderole 
Web & Sheet 305,774, 122,329 252,778,657,362 Web & Sheet 
Paspor & Buku 232,949,424,000 221,087,345,000 Passpor & Books 
Logam Non Uang 12,914,296,250 7,540,735,000 Coins Non Money 
2,894,414,208,566 3,246,204,300,921 
Anak Perusahaan 302, 103,021,623 232,177,973,990 Subsidiaries 
Jumlah 3,196,517,230,189 478, 74911 Total 


b. Rincian penjualan menurut daerah geografis adalah sebagai 
berikut: 


b. Details of sales based on geographic regions were as follows: 


31 Desember/December 31, 





2018 2017 
Domestik 3,085,689,503,647 3,381,612,111,451 Domestic 
Ekspor 110,827,726,542 96,770,163,460 Export 
Jumlah 3,196,517,230,189 3,478,382,274,911 Total 


Penjualan uang kertas dan uang logam kepada Bank Indonesia untuk 
tahun 2018 dan 2017 masing-masing dibukukan dengan 
menggunakan perjanjian Harga Cetak Uang tahun 2018 dan 2017 
dan pembayaran dari Bank Indonesia telah diterima oleh Perum 
Peruri sesuai dengan perjanjian tersebut 

Penentuan Harga Cetak Uang (HCU) berdasarkan Standard Cost 
yang telah disepakati kedua belah pihak. Kesepakatan harga final 
untuk Harga Cetak Uang antara Perum Perun dengan Bank 
Indonesia untuk Tahun Anggaran (TA) 2018-2019 diperoleh melalui 
surat No. 20/243/DPS/P — SP-413/1V/2018 tanggal 25 April 2018, 
beserta Addendum No. 20/387/DPS/P tanggal 31 Juli 2018. 
Addendum tersebut terkait perubahan jadwal kirim Uang Kertas 
sesuai dengan Perjanjian Percetakan Uang TA 2018-2019 (multi 
years) dengan rincian 5,9 miliar bilvet (TA 2018) dan 12,6 miliar 
bilyet (TA 2019). 

Pelanggan luar negeri Perum Perun adalah Nepal Rastra Bank, 
Inland Revenue Department of Government of Nepal dan 
Department of Immigration of Sri Lanka. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Sales of banknotes and coins to Bank Indonesia for the year 2018 
and 2017 were respectively recorded using the Money Printing 
Pricing agreement for the years 2018 and 2017 and the payments 
from Bank Indonesia has been accepted by Perum Peruri in 
accordance with the related agreement. 


The determining of money printing price (HCU) was based on the 
Standard Costs which have been agreed by both parties. Agreed 
final price for HCU between Perum Peruri and Bank Indonesia for 
budget year (TA) 2018-2019 has been obtained through Letter No. 
20/243/DPS/P - SP-413/IV/2018 dated April 25, 2018, with an 
addendum No. 20/387/DPS'P dated July 31, 2018. The addendum is 
related to changes in the schedule for sending Banknotes in 
accordance with the Money Printing Agreement for 2018-2019 
(multi years) with details of 5.9 billion bilyets (TA 2018) and 12.6 
billion bilyets (TA 2019). 


Overseas Perum Peruri's customers are Nepal Rastra Bank, Inland 
Revenue Department of Government of Nepal and Department of 
Immigration of Sri Lanka. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


s4 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 


(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


23. Beban Pokok Penjualan 


a Uang Kertas 


Biaya Langsung 
Bahan Tinta & Penolong 
Beban Tenaga Kerja 
Jumlah Biaya Langsung 


Biaya Overhead 
Biaya Tenaga Kerja 
Biaya Pemeliharaan 
Biaya Penyusutan 
Biaya Energi 
Biaya Administrasi Pabrik 
Jumlah Biaya Overhead 
Beban Pokok Produksi 


b. Uang Logam 


Biaya Langsung 
Bahan Penolong 
Beban Tenaga Kerja 
Jumlah Biaya Langsung 


Biaya Overhead 

Biaya Tenaga Kerja 

Biaya Pemeliharaan 

Biaya Penyusutan 

Biaya Energi 

Biaya Administrasi Pabrik 
Jumlah Biaya Overhead 
Beban Pokok Produksi 


c Web & Sheet 


Biaya Langsung 


Bahan Baku, Tinta & Penolong 


Beban Tenaga Kerja 
Jumlah Biaya Langsung 


Biaya Overhead 

Biaya Tenaga Kerja 

Biaya Pemeliharaan 

Biaya Penyusutan 

Biaya Energi 

Biaya Administrasi Pabrik 
Jumlah Biaya Overhead 
Beban Pokok Produksi 


23. Cost af Goods Sold 


a Banknotes 


31 Desember/December 31, 
2018 2017 


800,789,336,099 
192, 103,987,331 


992,893,323,430 


932,075,791,943 
294,879,359,216 


1,226,955,151,159 

















204,570,882,839 153,635,753,876 
47.075,181,536 41,115.145.864 
163,629,937,186 182.455.670.231 
44,128,027,738 49,514 ,068,795 
36,301,121,483 85,159,317,312 
495,705, 150,783 $11,879,956,078 
1,488,598,474,213 1,738,835, 107,237 
b. Coin 
31 Desember/December 31, 

2018 2017 
24,667,122,237 41,230,580,431 
17.611,293.828 32,329,504.989 

000 42208416065” 73,560,085,420 
17,696,117,627 17.058.779.033 
2,920,979, 100 3,714,867 666 
6.217,958.410 5.962.060.452 
2,789,538,236 3,081,487,138 
3,396,213,602 8,052,233,999 
33,020,806,974 37,869,428,288 
75,299,223,039 111,429,513,707 
Cc Web & Sheet 
31 Desember/December 31, 

2018 2017 
239,882,769,068 150,985,528,361 
33,922,677,852 36,749,901 483 


273,805,446,920 187,735,429, 844 





37,409,260,058 22,352,668,184 
6,351,822,595 4,828,032,928 
5,977,524,831 4,719,057,854 
2.885.198.541 2.109.712.766 
4.632.266.533 6,476.879,355 
57,256,072,560 40,486,351,087 
331,061,519,480 228,221,780,931 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


(Expressed in full Rupiah) 


Direct Cost 
Ink & Supporting Material 
Labor Cost 


Total Direct Cost 


Factory Overhead 
Labor Costs 
Maintenance Costs 
Depreciation 
Energy Costs 
Factory Administration Costs 
Total Factory Overhead 
Cost of Good Sold 


Direct Cost 
Supporting Material 
Labor Cost 


Total Direct Cost 


Factory Overhead 
Labor Costs 
Maintenance Costs 
Depreciation 
Energy Costs 
Factory Administration Costs 
Total Factory Overhead 
Cost of Good Sold 


Direct Cost 
Raw, Ink & Supporting Material 
Labor Cost 


Total Direct Cost 


Factory Overhead 
Labor Costs 
Maintenance Costs 
Depreciation 
Energy Costs 
Factory Administration Costs 
Total Factory Overhead 
Cost of Good Sold 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





ss 
































PERUM PERCETAKAN UANG PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA FOR THE YEARS ENDED 
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Disajikan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in full Rupiah) 
23. Beban Pokok Penjualan (Lanjutan) 23. Cost of Goods Sold (Continued) 
d. Pita Cukai d Excise Stamp 
31 Desember/December 31, 
2018 2017 
Biaya Langsung Direct Cost 
Bahan Baku, Tinta & Penolong 171,710,419,043 175,394,012,406 Raw, Ink & Supporting Material 
Beban Tenaga Kerja 46,927.276,399 57,149,600.975 Labor Cost 
Jumlah Biaya Langsung 218,637,695,442 232,543,613,381 Total Direct Cost 
Biaya Overhead Factory Overhead 
Biaya Tenaga Kerja 37 466,490,848 26,797,951,205 Labor Costs 
Biaya Pemeliharaan 8,124,019,102 7,692, 880,445 Maintenance Costs 
Biaya Penyusutan 10,487,376,041 8,793,118,669 Depreciation 
Biaya Energi 3,514, 180,385 3,042,086,416 Energy Costs 
Biaya Admunistrasi Pabrik 4,441,043 895 6,616, 100,560 Factory Administration Costs 
Jumlah Biaya Overhead 64,033,110,272 52,942,137,295 Total Factory Overhead 
Beban Pokok Produksi 282,670,805,714 285,485, 750,676 Cost af Good Sold 
e Paspor dan Buku e Passport and Book 
31 Desember/December 31, 
2018 2017 
Biaya Langsung Direct Cost 
Bahan Baku, Tinta & Penolong 46.046.554,825 59,016.624.458 Raw, Ink & Supporting Matertal 
Beban Tenaga Kerja 15,640,536,641 23,486,425,079 Labor Cost 
Jumlah Biaya Langsung 61,687,09 1,465 82,503,049,537 Total Direct Cost 
Biaya Overhead Factory Overhead 
Biaya Tenaga Kerja 18,812,976,636 17,771,141,934 Labor Costs 
Biaya Pemeliharaan 3,334,141,937 4,486,353,112 Maintenance Costs 
Biaya Penyusutan 4,627,318,403 5,916,242,795 Depreciation 
Biaya Energi 2,175,892,410 2,512,924,562 Energy Costs 
Biaya Administrasi Pabrik 2,142,910,404 4,293,445,069 Factory Administration Costs 
Jumlah Biaya Overhead 31,093,239,790 34,980,107,472 Total Factory Overhead 
Beban Pokok Produksi 92, 780,331,255 117,483,157,009 Cost of Good Sold 
f£ Logam Non Uang $ Coins Non Money 
31 Desember/December 31, 
2018 2017 
Biaya Langsung Direct Cost 
Bahan Baku & Penolong 7,647,126,547 4,764 496,341 Raw & Supporting Material 
Beban Tenaga Kerja 3.463,465,213 4,528,332,604 Labor Cost 
Jumlah Biaya Langsung 11,110,591,761 9,292,828,945 Total Direct Cost 
Biaya Overhead Factory Overhead 
Biaya Tenaga Kerja 4,405,629,147 3,462,139,905 Labor Costs 
Biaya Pemeliharaan $57,928,097 $52,305,615 Maintenance Costs 
Biaya Penyusutan 2,239,177,695 $56,746,371 Depreciation 
Biaya Energi 1,137,158,856 1,164,837.548 Energy Costs 
Biaya Administrasi Pabrik 588,720,344 1,317,550.408 Factory Administration Costs 
Jumlah Biaya Overhead 9,228,614,138 7,653,579,847 Total Factory Overhead 
Beban Pokok Produksi 20,339,205,899 16,946,408,792 Cost of Good Sold 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 




















PERUM PERCETAKAN UANG PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA FOR THE YEARS ENDED 
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Disajikan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in full Rupiah) 
23. Beban Pokok Penjualan (Lanjutan) 23. Cost of Goods Sold (Continued) 
g Anak Perusahaan g Subsidiaries 
31 Desember/December 31, 
— 2018 2017 
Biaya Langsung Direct Cost 
Bahan Baku 128,171,907,757 124,933,424,387 Raw Material 
Beban Tenaga Kerja 25,790,184,879 29,280,291,825 Labor Cost 
Jumlah Biaya Langsung 133., 2,092,636 154,213,716,212 Total Direct Cost 
Biaya Overhead Factory Overhead 
Biaya Tenaga Kerja 8,810,984,721 3,913,914,212 Labor Costs 
Biaya Pemeliharaan 5,601,786,516 192,010,836 Maintenance Costs 
Biaya Penyusutan 48,130,785,928 1,400,890,421 Depreciation 
Biaya Energi 468,616,404 1,301,352,919 Energy Costs 
Biaya Administrasi Pabrik 2,211,161,950 4,205,650,112 Factory Administration Costs 
Jumlah Biaya Overhead 65,223,335,519 11,013,818,500 Total Factory Overhead 
Beban Pokok Produksi 219,185,428,155 165,227,534,716 Cost of Good Sold 
Jumlah 2,509 934 987,754 2,663,629,253,068 Total 
24. Beban Umum dan Administrasi 24. General and Administrative Expenses 
31 Desember/December 31, 
2018 2017 
Karyawan 110,325,261,761 186,986,618,675 Sallaries and Allowances 
Jasa Profesional 18,836,978,976 24,165,124,347 Professional Fees 
Penyusutan 13,058.267,311 11,007,860.451 Depreciation 
Pemeliharaan dan Perbaikan 8,683,813,102 5,994 917,813 Repair and Maintenance 
Pajak Bumi dan Bangunan 8,359,592,191 7,670,303.085 Land and Building Tax 
Listrik, Air dan Bahan Bakar 5,378,961 642 1,542.280.146 Electricity, Water and Fuel 
Lainnya 13,033,890,846 24,527,919,283 Others 
Jumlah 177,676, 765,829 261,895,023,800 Total 
25. Beban Penjualan dan Pemasaran 25. Selling and Marketing Expenses 
Beban penjualan dan pemasaran adalah beban yang terkait dengan Selling and marketing expenses represent expenses incurred related 
kegiatan untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan to activities in obtaining and maintaining customers, as follows: 
sebagai berikut: 
31 Desember/December 31, 
2018 2017 
Pemeliharaan Relasi 20,876,942,108 16,928,145,166 Relationship Maintenance 
Pengiriman dan Pengangkutan 11,386,531,484 11,600,771,556 Shipping and Transportation 
Riset dan Desain 10,302,304,086 5,372 428,010 Research and Design 
Iklan, Promosi, Sponsor dan Advertising, Promotion, Sponsorship, 
Perjalanan Dinas 1,382,021 ,285 1,506,563,553 and Travelling 
Lainnya 9,224.072,547 8.288.785.748 Others 
Jumlah 53,171,871,510 43,696,694,033 Total 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





$7 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


26. Pendapatan dan Beban Bunga 26. Interest Income and Expenses 





a Pendapatan bunga a Interest income 
31 Desember/December 31, 
2018 2017 
Bunga Deposito 21,437,276,854 29,598,981,010 Time Deposits 
Jasa Giro 2,316,219,443 1,685,238,929 Current Accounts 
Jumlah 23,753,496,297 31,284,219,939 Total 


b. Beban bunga b. Interest expense 
31 Desember/December 31, 
2018 2017 


134,101,999,321 93,402 498,914 





Pihak Berelasi (Catatan 28) Related Parties (Note 28) 


Pihak Ketiga Third Party 
PT Bank Mega Tbk - 433,871,245 PT Bank Mega Tbk 

Biaya Bunga Pendanaan 3,510,364, 864 3,162,975.494 Interest Leasing 

3.510.364.864 3.596.846.738 
Jumlah 137,612,364,185 96,999 345.652 Total 

27. Pendapatan (Beban) Lainnya - Bersih 27. Other Income (Expenses) - Net 
31 Desember/December 31, 
2018 2017 
Pendapatan Lain-lain Other Income 

Laba Selisih Kurs 19,655,857,930 3,385,944,792 Foreign Exchange Gain 
Sewa Tanah dan Bangunan 11,630,288,493 3,266,435,375 Rental of Land and Building 
Handling Fee dan Tes Uji Mutu 6,339,752, 996 3,076,236,023 Handling Fee and Quality Control Test 
Keuntungan Penjualan Aset Tetap 398,178,223 11,977,479,101 Gain on Sale of Fixed Assets 
Denda atas Keterlambatan Penginman 1,038,464,199 808,052,896 Penalty Due to Late Shipment 
Pendapatan Lain-lain dan Pihak Berelasi - 48,368,909,901 Other Income from Related Party 
Lainnya 20.429,542.206 95,241,162,780 Others 
Jumlah 59,492,084,047 166,124,220,868 Total 


31 Desember/December 31, 








2018 2017 

Beban Lain-lain Other Expenses 
Penyisihan Persediaan Usang - (9,244,042,340) Provision for Obsolete Inventories 
Biaya Lain atas Pendapatan di Luar Other Expenses from Non-Operating Income - 

Usaha - Pihak Berelasi - (48,368,909,901) Related Party 
Lainnya (9.518.673.630) (22,534,518.244) Others 
(9,518,673,630) (80,147,470,485) 
Jumlah-Bersih 49,973,410,417 85,976,750,383 Total-Net 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 


REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 


TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 
(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


28. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi 


Pengungkapan saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak 


berelasi adalah sebagai berikut: 
a Bank 
Rupiah 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 


Dolar Amerika Serikat 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 


Euro 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 


Jumlah 


b. Deposito Berjangka 


Rupiah 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 


Dolar Amerika Serikat 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 


Jumlah 


Piutang Usaha 


PT Rekayasa Industn (Persero) 

PT Sucofindo (Persero) 

PT Pos Indonesia (Persero) 

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
PT Pegadaian (Persero) 

Perum Percetakan Negara RI 

PT Balai Pustaka (Persero) 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 
PT Sarana Multignya Finansial (Persero) 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
PT Pupuk Kujang (Persero) Tbk 

Jumlah 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


28. Balance and Transactions with Related Parties 


Disclosure of significant balances and transactions with related 


parties were as follows: 


a Cash in Bank 


31 Desember/December 31, 














2018 2017 
13,714,633,368 $7,020,434,311 
4,685,343,019 3,113,829,866 
1,293,390,553 569,540,841 
939,748,047 1,440,937,642 
20,633,114,987 62,144,742,660 
1,052, 108,285 757,042,731 
$6,647,995 43,042,046 
9,308,225 10,521,376 
1,118,264,505 $10,606,153 
232,803,092 282,247,212 
232,803,092 282,247,212 
21,984,182,584 63,237,596,025 


b. Time Deposits 


31 Desember/December 31, 








2018 2017 
197,000,000,000 67,000,000,000 
57,635,117,209 130,000,000,000 
195,000,000,000 120,000,000.000 
155,000,000,000 159,500,000,000 
604,635,117,209 476,500,000,000 
49,959,450,000 62,320,800,000 
49,959,450,000 62,320,800,000 
654,594,567,209 538,820,800,000 


c Trade Receivables 


31 Desember/December 31, 


Rupiah 


PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 


United States Dollar 


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 


Total-Net 


Rupiah 


PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

PT Bank Negara Indonesra (Persero) Tbk 





2018 2017 
1,033,450,000 211,200,000 
101,250,000 2,243,711,700 
2,316,518,727 1,611,329,871 
2,982,533,465 1,348,042,221 
6,800,508,133 210,510,962 
29,216,000 29,216,000 
1,515,702,368 583,692,694 
127,622,680 77,604,799 
5,688,540 5,688,540 
15,134,080 15,134,080 
$1,315,000 - 
10,122,727 - 
3,617,900,000 - 

—18,606,961,720_ 6336130867 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Umted States Dollar 


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 


Total-Net 


PT Rekayasa Industri (Persero) 

PT Sucofindo (Persero) 

PT Pos Indonesia (Persero) 

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
PT Pegadaian (Persero) 

Perum Percetakan Negara RI 

PT Balai Pustaka (Persero) 

PT Garuda Indonesia (Persero) Thk 

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
PT Pupuk Kujang (Persero) Tbk 

Total-Net 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





39 
PERUM PERCETAKAN UANG 


PERUM PERCETAKAN UANG 


REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 
(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 





FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


28. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan) 28. Balance and Transactions with Related Parties (Continued) 
d. Piutang Lain-lain d Other Receivables 
31 Desember/December 31, 
2018 2017 
PT Kertas Kraft Aceh (Persero) 2.125,878,267 2,125,878.267 PT Kertas Kraft Aceh (Persero) 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 32,054,795 58,454,795 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
PT Bank Rakyat Indonesia (Perseo) Tbk 209.569.315 109,150,685 PT Bank Rakyat Indonesia (Perseo) Thk 
PT Sicpa Peruri Securink 20,946,643, 868 50,708,698,745 PT Sicpa Peruri Securink 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 115,591,004 58.918.066 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 56,756,164 85,320,548 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Jumlah 23 A86 A93 415 53 146A21,106 Total-Net 
e Utang Usaha e Trade Payables 
31 Desember/December 31, 
2018 2017 
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 21,587,020,486 - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - 199,512,378 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk - 116,350,000 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 545,818,560 - PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
PT Sicpa Peruri Securink 117,662,046,259 86,160,669,995 PT Sicpa Peruri Securink 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - 4,745,063,637 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 
PT Indah Karya (Persero) - 473,000,000 PT Indah Karya (Persero) 
PT Virama Karya (Persero) 390,060,000 - PT Virama Karya (Persero) 
Jumlah 140,184,945,30S 91 010 Total-Net 
f. Pinjaman Bank J. Bank Loans 
31 Desember/December 31, 
2018 2017 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 988,587,802,626 688,816,241 ,602 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 274,639,735,348 346,715,335,347 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 328,984,250,098 117,$20,127,995 PT Bank Negara Indonesta (Persero) Thk 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 2,820,705,333 12,596,453,181 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 


1,595,032,493,405 1,165,648, 158,125 


Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam 


Satu Tahun: 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 71,708,000,001 72,075,600,000 
PT Bank Mandin (Persero) Tbk 162.859.195.068 51.362.436,373 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,300,119,211 28,533,985,287 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 2,820,705,333 12,596,453,183 


261 19.615 104,568 474,843 
Pinjaman Bank yang akan Jatuh Tempo 


Lebih dari Satu Tahun 1,333,344,473,791 1,001 079,685,282 
g Beban Bunga Pinjaman g. Interest Expenses 
31 Desember/December 31, 
2B ONT 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 30,570,949,078 38,579,019,584 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 20,814,412,223 7,151,188,354 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 82.716,638,020 47,672,290,976 
Jumlah 134,101,999,321 93, 402,498, 14 


Less: Portion of Current Maturities: 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Thk 


Portion of Maturities After One Year 


PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Total 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


28. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan) 


h. Gaji dan Tunjangan Manajemen Kunci 
Perincian gaji dan tunjangan untuk Dewan Direksi, Pengawas 
dan Komite Audit untuk tahun-tahun yang berakhir 31 
Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai benkut: 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


28. Balance and Transactions with Related Parties (Continued) 


h. Key Management Salaries and Allowances 
The details of the Board of Directors, Supervisory Board, 
and Audit Committee salaries and allowances for the year 


ended December 31, 2018 and 2017 were as follows: 


31 Desember/December 31, 





— 2010 2017 

Dewan Direksi 7,998,858, 162 8,188,299,580 Board of Directors 

Dewan Pengawas dan Komite Audit 5,963,731,483 5,361,152,852 Supervisory Board and Audit Committee 

Jumlah 13,962,589,645 13,549,452,432 Total 
i Sifat dan Hubungan Pihak Berelasi i Nature and Relationship of Related Parties 

Pihak Berelasi / Related Parties Sifat dari Hubungan / Nature of Related Parties 

Pemerintah Republik Indonesia’ Government of the Republic of Pemilik Modal’ Capital Ownership 

Indonesia 


PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 
PT Kertas Kraft Aceh (Persero) 

PT Pos Indonesia (Persero) 

PT Sucofindo (Persero) 

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 
Perum Percetakan Negara RI 

PT Pegadaian (Persero) 

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

PT Rekayasa Industri (Persero) 

PT Sicpa Peruri Securink 

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 

PT Indah Karya (Persero) 

PT Balai Pustaka (Persero) 

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) 
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 
PT Virama Karya (Persero) 


29. Komitmen dan Kontijensi 


Pada tanggal 31 Desember 2018, Perum Peruri memiliki komitmen 

dan kontijensi sebagai berikut: 

Fasilitas Non Cash Loan ("NCL") 

a PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") 
Perum Peruri memiliki fasilitas Non Cash Loan dari BNI yang 
dapat digunakan untuk bank garansi maupun L/C dengan nilai 
plafon maksimal sebesar USD37.195.652.- (Revolving) 
Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo ontstanding adalah 
sebesar USD6.975.739 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara‘ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Investasi pada Ventura Bersama/Investment in Joint Ventures 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 
Badan Usaha Milik Negara’ State Owned Entity 


29. Commitments and Contigencies 


As of December 31, 2018, Perum Peruri has Commitments and 

contigencies as follows: 

Non Cash Loan ("NCL") 

a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BND 
Perum Peruri obtained a Non Cash Loan facility from BNI 
which can be used for bank guarantees or LC with maximum 
facility amounting to USD37,195,652 (Revolving). As of 
December 31, 2018, the outstanding balance were 
USD6,975,739. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 427 





61 


PERUM PERCETAKAN UANG PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA FOR THE YEARS ENDED 
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Disajikan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in full Rupiah) 
29. Komitmen dan Kontijensi (Lanjutan) 29. Commitments and Contigencies (Continued) 
b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI) 
Perum Peruri memiliki fasilitas L/C dan BRI dengan plafon Perum Peruri has L/C facilities from BRI amounting to 
maksimal sebesar Rp40000.000.000. Pada tanggal 31 Rp40,000,000,000. As of December 31, 2018, the outstanding 
Desember 2018 nilai outstanding untuk L/C sebesar amount for L/C was amounting to Rp32,271,621,930. In 
Rp32.271.621.930. Selain fasilitas L/C Perum Peruri juga addition to the L/C facility, Perum Peruri has also bank 
memiliki fasilitas bank garansi dari Bank BRI dengan plafon guarantee from BRI with a limit of Rp200,000,000,000 with 
sebesar Rp200.000,000.000 dengan nilai outstanding per 31 outstanding balance as of December 31, 2018 was amounting 
Desember 2018 adalah sebesar Rp86.502.959.767. to Rp86,502,959,767. 
c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") 
Perum Peruri memiliki 2 fasilitas L/C dari Bank Mandiri yaitu Perum Peruri has two L/C facilities from Bank Mandiri, which 
L/C yang merupakan sub limit KI dengan plafon maksimal is a sub-limit of the credit investment with a maximum limit of 
Rp300.000.000.000, dan L/C non sub limit KI sebesar Rp300,000,000,000, and a non sub-limit LC amounting to 
USD3.000.000 dan Rp92.500.000.000. Pada tanggal 31 USD3,000,000 and Rp92,500,000,000. As of December 31, 
Desember 2018 untuk L/C sub limit KI memiliki nilai 2018, the sub limit of credit investment has an outstanding 
outstanding penggunaan sebesar Rp nol, dan L/C non sub limit balance of Rp nil, and non sub limit L/C as of December 31, 
KI per 31 Desember 2018 memiliki nilai ontstanding 2018 has an outstanding amount of USD nil and Rp nil. 
penggunaan sebesar USD nol dan Rp nol. Perum Peruri juga Perum Peruri has also bank guarantee from Bank Mandiri 
memiliki fasilitas bank garansi dari Bank Mandiri dengan with a limit of Rp300,000,000,000 with outstanding balance as 
plafon Rp300.000.000.000 dengan nilai outstanding per 31 of December 31, 2018 was amounting to Rp285,495,523,646. 
Desember 2018 sebesar Rp285.495.523.646. 
d. Standard Chartered Bank d. Standard Chartered Bank 
Perum Peruri memiliki fasilitas Non Cash Loan di Standard Perum Peruri has Non Cash Loan in Standard Chartered Bank 
Chartered Bank dengan plafon sebesar USDS.000.000. Per 31 with maximum amounting to USD5,000,000. As of December 
Desember 2018 fasilitas tersebut digunakan untuk penerbitan 31, 2018, that facility used for the issuance of bank guarantee 
bank garansi untuk keperluan proyek luar negeri dan dijamin for the purpose of overseas project and secured by blocked 
oleh deposito yang diblokir sebesar USD3.550.000. deposits amounting to USD3, 550,000. 
e Citibank e. Citibank 
Perum Peruri memiliki fasilitas Non Cash Loan di Citibank Perum Peruri has Non Cash Loan in Citibank with maximum 
dengan plafon sebesar USD15.000.000. Per 31 Desember 2018 amounting to USD15,000,000. As of December 31, 2018, that 
fasilitas tersebut memiliki nilai outstanding sebesar USD nol facility has an outstanding balance of USD nil. 
f. Komitmen Pembelian Aset Tetap £ Fixed Assets and Purchase Commitment 
Perum Peruri sampai dengan 31 Desember 2017 memiliki As of December 31, 2017, Perum Peruri has a commitment to 
komitmen untuk membeli aset tetap berupa bangunan dan purchase fixed assets of building and factory machines 
mesin-mesin pabrik masing-masing sebesar Rp159.592.653.000 amounting to Rp159,592,653,000 and Rp1,152,592,447,000, 
dan Rp1.152.592447.000 dan atas komitmen tersebut telah respectively, and of those commitments, had been realized of 
terealisasi sebesar Rp130.888.956.000 dan Rp550.606 992420. Rp130,888,956,000 and Rp350,606,992,420. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





62 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


30. Manajemen Risiko Keuangan 
Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari 


instrumen keuangan Perum Peruri dan entitas anak pada tanggal 31 
Desember 2018: 


Nilai Tercatat 
Carrying Value 
— — 
Aset Keuangan Lancar 
Kas dan Setara Kas 837,083,007,783 
Piutang Usaha 280,644,719,000 
Piutang Lain-lain 36,671,409,576 


1,154,399.136,359 


Aset Keuangan Tidak Lancar 
Aset Tidak Lancar Lainnya 


(Kas yang Dibatasi Penggunaannya) 103,129,050,000 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


30. Financial Risk Management 


The following table represents the carrying values and estimated 
fair values of Perum Peruri's and subsidiaries financial instruments 
as of December 31, 2018; 


Nilai Wajar/ 
Fair Value 
— www 
Financial Assets - Current 
837,083,007,783 Cash and Cash Equivalents 
280,644,719,000 Trade Recewables 
36,671,409,576 Other Receivables 


1,154.399.136.359 


Financial Assets - Non-current 
Other Non Current Assets 


103,129,050,000 (Restricted Cash) 





1,257 186,35 1,257 528,186,359 
Liabihtas Keuangan Jangka Pendek Financtal Liabilities - 
Pinjaman Bank yang Jatuh Tempo Current Bank Loans - 
dalam Satu tahun 290,636,646,228 290,636,646,228 Maturines Within One Year 
Utang Usaha 236,795,990.048 236,795,990, 048 Trade Payables 
Beban Akrual 69,556,708,174 69,556,708,174 Accrued Expenses 
Liabilitas Lancar Lainnya 329,662,909,248 329.662. 09.248 Other Current Liabilities 
926,6$2,253,698 926,652.253,698 





Linbilitas Keuangan Jangka Panjang 
Pinjaman Bank - Setelah Dikurangi Bagian 
yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun 1,333,344,473,791 


2,239,996,727 


Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan sebesar 
Jumlah dimana instrumen keuangan tersebut dapat dipertukarkan di 
dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan 
memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang 
wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi 
Nilai wajar untuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain- 
lain, aset tidak lancar lainnya, utang usaha, beban akrual, liabilitas 
lancar lainnya mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka 
pendek 

Nilai wajar untuk kas yang dibatasi penggunaannya dan pinjaman 
bank jangka panjang ditentukan dengan mendiskontokan arus kas 
masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi 
pasar yang dapat diamati untuk instrumen keuangan dengan 
persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama. 

Instrumen keuangan pokok Perum Peruri terdiri dari kas dan setara 
kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset tidak lancar lainnya (kas 
yang dibatasi penggunaannya dan uang jaminan), utang usaha, beban 
yang masih harus dibayar, liabilitas lancar lainnya dan pinjaman 
bank. Tujuan utama dan instrumen keuangan im adalah untuk 
mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional Perum Peruri. 
Telah menjadi kebijakan Perum Peruri bahwa tidak akan ada 
perdagangan dalam instrumen keuangan yang akan dilakukan. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Financial Liabilities « Long Term 
Bank Loans - Net of Current 


1,333,344,473,791 Maturities Year 


2,259,996,727 489 


The fair values of the financial assets and liabilities are presented 
as the amount at which the instrument could be exchanged in a 
current transaction between knowledgeable willing parties in an 
arm's-length transaction, other than in a forced or liquidation sale, 


The fair values of cash and cash equivalents, trade receivables, 
other receivables, other non current assets, trade payables, other 
payables and accrued expenses approximates their carrying 
amounts due to their short-term nature. 


Their fair value of restricted cash equivalents and non- current bank 
loans is determined by discounting future cash flows using 
applicable rates from observable current market transactions for 
instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities. 


Perum Peruri's principal financial instruments comprises of cash 
and cash equivalents, trade receivables, other receivables, other 
non-current assets (restricted cash equivalent and guarantee 
payment) short-term bank loans, trade payables, other payables, 
accrued expenses and long- term bank loans. The main purpose of 
these financial instruments is to raise funds for Perum Peruri's 
operations, It has been Perum Peruri's policy that no trading in 
financial instruments shall be undertaken. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





63 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


30. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan) 30. Financial Risk Management (Continued) 


Perum Peruri terpengaruh terhadap risiko tingkat suku bunga, risiko 
mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen 
senior Perum Peruri mengawasi manajemen risiko atas risiko-risiko 
tersebut. 

Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan pengelolaan risiko- 
risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini 


Risiko Tingkat Suku Bunga 

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar arus kas 
di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku 
bunga pasar. Perum Peruri terpengaruh risiko perubahan suku bunga 
pasar terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek dan utang 
sewa pembiayaan. Perum Peruri berusaha untuk meminimalisir saldo 
pinjaman yang berbunga tinggi 


Risiko Nilai Tukar Mata Uang 

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau 
arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan 
berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mala uang asing. 

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang 
mungkin terjadi dalam nilai tukar mata uang asing pada denominasi 
aset dan liabilitas Perum Peruri dan entitas anak dengan semua 
variabel lainnya dianggap tetap ada tanggal 31 Desember 2018 dan 
2017 


Perum Peruri is exposed to interest rate risk, foreign currency risk, 
credit risk and liquidity risk. Perum Peruri's senior management 
oversees the management of these risks. 


The Board of Directors reviews and agrees policies for managing 
each of these risks which are summarized below: 


Interest Rate Risk 

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of 
a financial instrument will fluctuate because of changes in market 
interest rates. Perum Peruri's exposure to the risk of changes in 
market interest rates relates primarily to Perum Peruri's short-term 
bank loans and financial lease. Perum Peruri seeks to minimize 
outstanding high-interest loans. 


Foreign Currency Risk 
Foreign currency risk is the risk that the fair value of future cash 
flows will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. 


The following table shows the sensitivity to possible changes in the 
foreign exchange rate of Perum Peruri and subsidiaries 
denominated assets and liabilities, with all other variables held 
constant, as of December 31, 2018 and 2017: 





2018 2017 

USD USD 
Kurs Tengah BI 14.481 13,548 BI Middle Rate 
Kas dan Setara Kas 3,394,647 10,689,488 Cash and Cash Equivalents 
Piutang Usaha 2,486,924 4,253,477 Trade Recetvables 
Utang Usaha (12,297) - Trade Payables 
Aset bersih 6.069.274 14,942.965 Net Assets 
Setara dengan Rp 87, 889,154,457 202,447, 296,101 Equivalent in Rp 


Perubahan kenaikan Rp 100/USD 
Pengaruh terhadap Perubahan Sensitivitas 


88.496.081,841 
606,927,384 
Tabel berikut menyajikan jumlah aset dan liabilitas keuangan dalam 


mata uang asing pada 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan jenis 
mata uang asing: 


1,494,296,546 


203.941.592.647 Change by increase Rp 100/USD 


Impact on Sensitivity Analysis 


The following table presents financial assets and liabilities in 
related foreign currencies as of December 31, 2018 and 2017: 





2018 2017 
Mata Uang Asing’ Ekuivalen/ Mata Uang Asing’ Ekuivalen! 
Foreign Exchange Equivalent Foreign Exchange Equivalent 
Rp Rp 
Aset Assets 
Cash and Cash Equivalents USD 3,594,647 $2,054,080,870 10,689,488 144,821,189,705 
EUR 14,058 - 17,451 282,247,212 
Piutang Usaha! Recetvables USD 2,486,924 36,013,139,238 4,283,477 $7,626,107,100 
Jumlah Aset Total Assets $8,067.220, 108 202,729,544,017 
La bilitas/ Liahilites 
Utang Usaha’ Trade Payables USD 12,297 178,069,665 - - 
GBP 15,158 277,806,881 12,726 231,842,395 
EUR $54,921 9,129,349,333 2,245,464 36,318,135,412 
wy 2,591,244 331,058,496 1,206, 364,257 144,763,710,774 
SGD 25,790 269,771,653 18,100 183,416,803 
Jumlah Liabilities! Total Liabilities 10, 186.056.028 181,497, 105384 
Jumlah Aset Bersih Total of Net Assets 77,881,164,080 21,232 438,633 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


30. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan) 30. Financial Risk Management (Continued) 


Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko dimana Perum Perun akan mengalami 
suatu kerugian dari para pelanggan, atau pihak terkait lainnya yang 
mengalami kegagalan dalam memenuhi habilitasnya. Risiko kredit 
pelanggan dikelola oleh Direksi sesuai dengan kebijakan Perum 
Perun, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang 
berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang 
pelanggan dipantau secara teratur untuk menghindari risiko piutang 
tak tertagih. Tergantung pada penilaian Perum Peruri dan 
persetujuan pemilik modal, piutang akan dihapuskan jika piutang 
tersebut dianggap tidak tertagih. 

Tabel benkut memperlihatkan kemungkinan maksimal risiko kredit 
dari setiap komponen laporan posisi keuangan pada tanggal 31 
Desember 2018 dan 2017 


Credit Risk 

Credit risk is the risk that Perum Peruri will incure a loss arising 
from customers, or other counterparties that fail to discharge their 
contractual obligations. Customer credit risk is managed by the 
Board of Directors subject to Perum Peruri's established policies, 
procedures and controls relating to customer credit risk 
management. The receivable balances are monitored on an ongoing 
basis to reduce the exposure to bad debts Subject to Perum Peruri's 
assesment, a receivable will be written-off if the receivable is 
considered uncollectible. 


The following table shows the maximum possible credit risk of each 
component of the consolidated statements of financial position as of 
December 31, 2018 and 2017: 


31 Desember/December 31, 





2018 
Aset Keuangan 
Kas dan Setara Kas $37,083.007,783 
Piutang Usaha 280.644.719.000 


Piutang Lain-lain 36,671,409,576 
Aset Tidak Lancar Lainnya 103,129,050,000 


2017 
Financial Assets 
1,021,747,757,080 Cash and Cash Equivalents 
314.123.263.516 Trade Receivables 
53,575 480,714 Other Receivables 





Jumlah 1,257,528,186,359 


Kualitas Kredit Aset Keuangan 

Perum Peruri dan entitas anak mengelola risiko kredit yang terkait 
dengan rekening bank dan piutang dengan memonitor reputasi, 
peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing 
pihak dalam kontrak. Untuk bank, hanya pihak-pihak inde en 
dengan predikat haik yang ditenma 


Kualitas Kredit Aset Keuangan 

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau 
tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada 
peringkat kredit ekstemal (jika tersedia) atau mengacu pada 
informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur. 


73417 400,000 Non Current Assets 
1,462,863,901,310 Total 
Credit Quality of Financial Assets 


Perum Peruri and subsidiaries manages credit risk exposed from its 
deposits with banks and receivables by monitoring reputation, 
credit ratings and limiting the agregrate risk to any individual 
counterparty, For banks, only independent parties with a good 
rating are accepted. 


Credit Quality of Financial Assets 

The credit quality of financial assets that are neither past due nor 
impaired can be assesed by reference to external credit ratings (if 
available) or to historical information about counterparty defaults 
rates. 


31 Desember/December 31, 


2018 
Kas 772,474,334 
Bank 
Rupiah 
Pihak Berelasi (Catatan 28) 
AAA 19.693,366,940 
AA+ 939,748,047 
Pihak Ketiga 
AAA 460,896,562 
AA+ 1,368,193,472 
AA 31,226,669 
AA- 3,918,305,714 
At 600,902,507 
A P 
A- 863,711,791 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


2017 
801.791.050 Cash on Hand 
Cash in Bank 
Rupiah 
Related Parties (Notes 28) 
62,144,742,660 AAA 
z AA+ 
Third Parties 
280,048,792 AAA 
281,617,874 AA+ 
- AA 
2,311,151,040 AA- 
1,775,986,746 At 
48,982,000 A 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





65 


PERUM PERCETAKAN UANG PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA FOR THE YEARS ENDED 
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Disajikan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in full Rupiah) 


30. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan) 30, Financial Risk Management (Continued) 


Kualitas Kredit Aset Keuangan (Lanjutan) Credit Quality of Financial Assets (Continued) 

















31 Desember/December 31, 
2018 2017 
Dolar Amerika Serikat United States Dollars 
Pihak Berelasi (Catatan 28) Related Parties (Notes 28) 
AAA 1,118,264,505 $10,606,153 AAA 
Pihak Ketiga Third Parties 
AA 12,180,576 - AA 
At 976,366,365 5.821,186,773 A+ 
EURO EURO 
Pihak Berelasi (Catatan 28) Related Parties (Notes 28) 
AAA 232,803,092 282,247,212 AAA 
Sub Jumlah 30,215,966,240 73,756,569,250 Sub Total 
Deposito Berjangka Time Deposits 
Rupiah Rupiah 
Pihak Berelasi (Catatan 28) Related Parties (Note 28) 
AAA 547,000,000,000 476,500,000,000 AAA 
AA+ 57.635,1 17,209 - AA+ 
Pihak Ketiga Third Parties 
AAA - 14.500.000.000 AAA 
AA+ 60,000,000,000 - AA+ 
AA - 10,000,000,000 AA 
AA- - 67,000,000,000 AA- 
A+ - 91 ,000,000,000 A+ 
A 25,000,000,000 30,000,000,000 A 
A- 66,500,000,000 40,000,000,000 A- 
Dengan Pihak yang Tidak Memiliki Parties without External 
Peringkat Kredit - 80,000,000,000 Credit Rating 
Dolar Amerika Serikat United States Dollars 
Pihak Berelasi (Catatan 28) Related Parties (Notes 28) 
AAA 49,959 450,000 62,320,800,000 AAA 
Pihak Ketiga Third Parties 
At - 41,998,800,000 A+ 
A - 33,869,796,780 A 
Sub Jumlah 806,094,567,209 947,189,396,780 Sub Total 
Jumlah 837,083,007,783 1,021,747,757,080 Total 
Risiko Likuiditas Liquidity Risk 


Risiko likuiditas merupakan suatu risiko pada saat posisi arus kas 
Perum Peruri mengindikasikan bahwa pendapatan jangka pendek 
tidak cukup untuk menutupi beban-beban jangka pendek Perum 
Peruri. Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti 
mempertahankan kas dan setara kas yang memadai untuk 
mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Perum Peruri 
menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang 
serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank untuk 
mengelola risiko likuiditas 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Liquidity risk is defined as the risk when Perum Peruri's cash flow 
position indicates that the short-term revenue is not enough to cover 
the short-term expenditure. Prudent liquidity risk management 
implies maintaining sufficient cash and cash equivalents to support 
business activities on a timely basis. Perum Peruri maintains a 
balance between continuity of accounts receivable collections and 
flexibility through the use of bank loans in order to manage liquidity 
risk. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


30. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan) 


Risiko Likuiditas (Lanjutan) 
Tabel berikut merangkum liabilitas keuangan Perum Peruri pada saat 


6G 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


30. Financial Risk Management (Continued) 


Liquidity Risk (Continued) 
The following table summarizes the maturity profile of Perum 











jatuh tempo berdasarkan kontrak pembayaran yang tidak Peruri's financial liabilities based on contractual undiscounted 
didiskontokan: payments: 

Liabiliti Nilai Tercatay Liabilities 

Carrying Value 

<1 Tahun! > 1 -2 Tabun >2 Tahua J1 Desember 

Fear Year Year December 2018 
Pengaman Back 200,636 646,228 117,373,080,45 1,21S.971,393.446  1,623,981,120.019 Bank Loans 
Utang Usaha 236,795, 900,048 . 224,795,990,048 Trade Payables 
Beban Akruad 69,586, M8, 174 9,386,708, 174 Acerwed Expertes 
Liabilitas Lancar “ Other Corrent 

Lenna 329,662,909 248 329,662, 909,248 Liabilaner 

Jumlah 652 11737. 1215971395, A46 59, 7, Total 
Lanbilitas Nilai Tercatat Liabilities 

Carrying Value 

<1 Tahun! > 1-2 Tabun >2 Tahun J1 Desember! 

Year Year Year Decemeber 2017 
Paganan ack 182,709,804,195 304,072,115,567 697,007,567,717  1,183,789487,479 Bank Loans 
Utang Usaha 230,655,452,432 : INOGSSASIAII Trade Payables 
Beban Akrual 59,075, 698,877 $9,07S,695,$77 Acerwed Expenres 
Linbilitas Lancar . . Other Corrent 

Lamya 356,375,531,730 . 396.375.531.730 Liabilities 
Jumlah 16,483,954 304072115567 697,007 567,717  1,829,896,167,215 Totat 
31. Manajemen Permodalan 31. Capital Management 


Perum Peruri adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh 
Negara dan tidak terbagi atas saham-saham, yang bertujuan untuk 
kemanfaatan umum berupa percetakan uang kertas dan logam 
Rupiah Republik Indonesia, dokumen sekuriti untuk negara, 
dokumen uang dan dokumen sekuriti negara Jain, dan menyediakan 
jasa yang mempunyai nilai sekuriti tinggi 

Untuk menjalankan kegiatan usaha dalam upava mencapai tujuan 
tersebut, maka pengelolaan modal dilaksanakan dengan 
mencadangkan atau menahan sebagian laba untuk pemupukan 
modal. Penambahan modal dari ekstemal sesuai dengan ketentuan 
yang ada untuk saat im tidak dimungkinkan. Komponen modal 
Perum Peruri adalah berupa Penyertaan Modal Pemerintah dan 
Saldo Laba, dimana Saldo Laba terbagi atas cadangan umum untuk 
modal kerja dan cadangan tujuan untuk investasi. 

Kebijakan dividen/pembagian laba dilakukan setiap akhir periode 
setelah mendapatkan Persetujuan Laporan Tahunan melalui Rapat 
Pembahasan Bersama (RPB) Laba dibagi dan ditetapkan 
penggunaannya sebagai benkut dividen, cadangan tujuan, cadangan 
umum, program kemitraan dan bina lingkungan. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Perum Peruri is a State-Owned Enterprise that is fully owned by the 
State and not divided into shares, which aims for the public benefit 
in the form of printing Rupiah's banknotes and coins of the Republic 
of Indonesia, the countries security documents, other states' 
banknotes and security documents, and provides services that have 
a high security value. 


In conducting their business and in an effort to achieve its 
objectives, the management of capital are held by creating reserve 
or keep some income for capital accumulation. The addition of 
capital from external party is not feasible in accordance with the 
existing regulations. Perum Peruri "s capital component consists of 
direct ownership from Government and retained earings, where 
retained earnings is divided into general reserve for working capital 
and special purpose reserve for investments. 

Dividend distribution policy is made at the end of each period after 
the annual report approval through the joint discussion meeting 
(RPB). Profits are distributed and utilized for dividend, specific 
purpose reserve, general reserve, and partnership program and 
community development. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


32. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi 
yang Penting 


Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan 
laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis 
dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dan penstiwa masa depan 
yang diyakini wajar. Walaupun estimasi im dibuat berdasarkan 
pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, 
hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi 
semula Asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh 
signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di 
bawah ini, 


Masa Manfaat Aset 

Perum Peruri dan entitas anak melakukan penelahaan berkala atas 
masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti 
kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan, jika ada. 
Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas 
perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang 
telah disebutkan di atas. 

Nilai tercatat aset tetap disajikan pada Catatan 10, 


Tagihan Pajak Penghasilan 

Penentuan provisi perpajakan pertimbangan signifikan, yang mana 
keputusan final atas provisi perpajakan tersebut bisa berbeda dan 
jumlah yang tercatat. Adapun pengakuan aset pajak tangguhan 
tergantung pada harapan dan estimasi terhadap tersedianya laba 
kena pajak masa depan. 

Manajemen Perum Perun akan melaporkan laba kena pajak Perum 
Peruri dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2018 
dengan jumlah yang sama dengan perhitungan laba kena pajak tahun 
2018 seperti yang tersaji pada Catatan 7 


Liabilitas Imbalan Kerja 

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor 
yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuaria. Asumsi yang 
digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk 
tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset 
program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam 
asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan 
kena 

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program 
ditentukan secara seragam, dengan mempertimbangkan 
pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan 
masa depan atas pengembalian investasi jangka panjang. 

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian 
didasarkan pada kondisi pasar saat ini. 

Nilai tercatat liabilitas dan beban imbalan kerja disajikan pada 
Catatan 17. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


32. Source of Uncertainty Estimation and Critical Accounting 


Judgment 


Estimates and considerations used in the preparation of the 
consolidated financial statements are continuously evaluated based 
on historical experience and other factors, including expectations 
on the future events which are believed to be reasonable. Although 
estimation is based on management's best knowledge on current 
events and actions, actual results may differ from those estimates. 
Assumptions and considerations that have a significant effect on the 
assets and liabilities carrving amounts are disclosed below. 


Useful Life of Assets 

Perum Peruri and Subsidiaries conduct periodic review on the 
useful lives of Property, Plant, and Equipment based on factors such 
as technical conditions and technological developments in the 


future, if any. The results of future operations will be materially 


influenced by the change in estimation from the factors mentioned 


above. 


The carrying value of property, plant, and equipment is disclosed in 
Notes 10. 


Estimated Claims for Tax Refund 

Determining the tax provision needs significant judgement, in which 
the final assessment of those tax provision could differ from the 
carrying amount. While the recognition of deferred tax assets 
depends on the expectation and estimates of availability of future 
taxable income. 


Perum Peruri's management will report taxable income in its 
Annual Tax Returns (SPT) year 2018 using the same figures as 
shown in the 2018 taxable income as disclosed in Note 7, 


Employee Benefits Obligation 

The present value of the employee benefits obligation depends on a 
number of factors that are determined on an actuarial basis using a 
number of assumptions, The assumptions used in determining the 
net cost for pensions include the expected long-term rate of return 
on the relevant plan assets and the discount rate. Any changes in 
these assumptions will impact the carrying amount of employee 
benefits obligation, 

The expected retum on plan assets assumption is determined on a 
uniform basis, taking into consideration long-term historical 
returns, asset allocation and future estimates of long-term 
investment returns. 

Other key assumptions for emplovee benefits obligation are based in 
part on current market conditions. 


The employee benefits liabilities and expense are disclosed in Note 
17. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


33. Perkara Hukum 


Peninjauan Kembali atas PHK 4 (Empat) Karyawan Peruri 

Pada tahun 2015 dan 2016 Peruri telah melakukan PHK terhadap 4 
(empat) karyawan Peruri atas kasus pelanggaran Pasal 108 ayat (45) 
Perjanjian Kerja Bersama Penode 2014-2015 yang pada intinya 
melarang untuk memfitnah dan menyebarkan isu negatif yang 
menimbulkan kerugian bagi karyawan karyawati dan/atau pekerja 
lan atau perusahaan, Untuk 3 (tiga) orang karyawan, PHK 
didasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 536 
K/PDT.SUS-PHI/2016 yang menguatkan putusan PN Bandung No. 
09/Pdt Sus-PHI/2016/PN.Bdg. Sedangkan, untuk PHK 1 (satu) 
orang karyawan lainnya, didasarkan pada Putusan Putusan Kasasi 


Mahkamah Agung No No 954K/Pdt.Sus-PHI/2016 yang 
menguatkan putusan PN Jakarta Pusat No, 310/PdtSus- 


PHI/2015/PN.JKT PST. 


Pada tanggal 18 Desember 2018, 3 (tiga) dan 4 (empat) mantan 
karyawan mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan utusan 
Kasasi Mahkamah Agung No. 536 K/PDT SUS-PHI/2016 dengan 
didasarkan ditemukannya bukti baru (novum) yang dianggap oleh 
mantan karyawan Peruri tersebut dapat menganulir Putusan 
Mahkamah Agung. Novum yang dimaksud adalah Putusan Kasasi 
atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 1381K/PID/2017 juncto 
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 
303/Pid.B/2017/PN.Jkt. Sel yang menyatakan bahwa keempat 
mantan karyawan tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik 
Kepala Divisi Produksi Uang Kertas Peruri saat itu, 

Tindak lanjut atas pengajuan Peninjauan Kembali tersebut, melalui 
kuasa hukumnya, Peruri telah mengirimkan kontra memori kasasi 
pada tanggal 14 Januari 2019. Diperkirakan putusan atas pengajuan 
Peninjauan Kembali mi akan terbit dalam jangka waktu 1 (satu) 
tahun sejak lengkapnya dokumen dan Peruri dan 3 (tiga) mantan 
karyawan. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 

(Expressed in full Rupiah) 


33. Legal Cases 


In 2015 and 2016 Peruri has laid off labour relations of 4 (four) 
Peruri employees for violations of Article 108 paragraph (45) 
Collective Labor Agreement for the 2014-2015 period which 
essentially prohibits slandering and spreading negative issues that 
cause losses to employees and / or other workers or companies. For 
3 (three) employees, layoffs are based on Supreme Court Cassation 
verdict No. 536 K / PDT.SUS-PHI / 2016 which confirms the verdict 
of the Bandung District Court No. 09 / Pdt.Sus-PHI / 2016 

PN.Bdg. Meanwhile, to lay off 1 (one) other employee, based on the 
verdict of the Supreme Court Cassation verdict No No. 954K 

Pdt.Sus-PH! / 2016 which confirms the verdict of the Central 
Jakarta District Court No. 310 / Pdi.Sus-PH1/ 2015 / PNJKT.PST. 


On December 18, 2018, 3 (three) of the 4 (four) former employees 
filed a Judicial Review of the Supreme Court Cassation verdict No. 
536 K / PDT.SUS-PHI / 2016 based on the discovery of new 
evidence (novum) which is considered by the former Peruri 
employee to annul the verdict of the Supreme Court. The Novum in 
question ts a cassation verdict on the verdict of the Jakarta High 
Court No. 1381K / PID / 2017 juncto verdict of the South Jakarta 
District Court No. 303 / Pid.B / 2017 / PN.JktSel stated that the 
four former employees were not proven to have defamed the Head of 
Peruri Banknote Production Division at that time. 


Follow-up on the submission of the Judicial Review, through its 
attomey, Peruri has sent counter-memory of cassation on January 
14, 2019, It is estimated that the verdict on the submission of this 
Judicial Review will be published within 1 (one) year from the 
completion of the documents from Peruri and 3 (three ) former 
employee. 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Disajikan dalam Rupiah Penuh) 


34. Informasi Keuangan Tambahan 


Perum Peruri menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang 
merupakan laporan keuangan utama. Informasi keuangan tambahan 
Perum Perun (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada entitas anak 
dicatat dengan metode biaya, disajikan untuk dapat menganalisa 
hasil usaha Entitas Induk. Informasi keuangan tambahan Perum 
Peruri (Entitas Induk) berikut ini harus dibaca bersamaan dengan 
laporan keuangan konsolidasian Perum Peruri dan entitas anak 
(Lampiran 1, II, INI dan IV) 


35, Tanggung Jawab Manajemen atas 
Konsolidasian 


Laporan Keuangan 


Manajemen Perum Peruri bertanggung jawab atas penyusunan dan 
Penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk 
terbit tanggal 15 Februari 2019 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Expressed in full Rupiah) 


34. Supplementary Financial Information 


Perum Peruri published consolidated financial statements are the 
main financial statements. The additional financial information of 
Perum Peruri (Parent Entity), where investments in entities are 
accounted for under the cost method, have been presented to 
analyze the Parent Entity results of operations. The following 
additional financial information of Perum Peruri (Parent Entity) 
should be read in conjunction with the consolidated financial 
statements of Perum Peruri and Subsidiaries (Attachment I, II, Ii! 
and IV). 


36. The Management's Resposibility on the Consolidated Financial 
Statements 


The Perum Peruri management is responsible for the preparation 


and presentation of the consolidated financial statements that were 
authorized for issued on February 15, 2019. 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Lampiran Attachment La 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA 

INDUK PERUSAHAAN 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 
(Disajikan dalam Rupiah penuh) 


ASET 
Aset Lancar 
Kas dan Setara Kas 


Piutang Usaha - Bersih 
Pihak Berelasi 
Pihak Ketiga 
Piutang Lain-Lain - Bersih 
Pihak Berelasi 
Pihak Ketiga 
Persediaan - Bersih 
Pajak Dibayar Dimuka 
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka 
Jumlah Aset Lancar 


Aset Tidak Lancar 


Investasi Saham dan Ventura Bersama 
Aset Tetap - Bersih 

Aset Pajak Tangguhan 

Aset Tidak Lancar Lainnya - Bersih 


Jumlah Aset Tidak Lancar 


JUMLAH ASET 


31 Desember! 
December 
2018 


796,297,050,489 


7,356,666,018 
211,434,955,924 


23,486,493,413 
17,002,407,934 
471,482,707,670 
65,819,502, 507 


83, 124,341,369 


1,676,004, 125,324 


323,996,300,861 
2,635,784,829, 593 
13,525,001 486 
270,359, 730,785 


3,243,665,862,725 





4,919,669,988.049 





Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


31 Desember/ 
December 
2017 


942,337 ,666,705 


4,302, 308,953 
289.281, 534,087 


58,294,797,592 
6,966,492,911 


315,280,601,923 
190,021 364,288 


186,965.69 1,400 


1,993,450,457,859 


281,285,330,817 
2,226,009, 373,215 
13,043, 884,460 
111,806,383,042 


2,632,144,971,534 





4,625,595 429,393 





PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA 
PARENT COMPANY 


STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
AS OF DECEMBER 31, 2018, AND 2017 


(Expressed in full Rupiah) 


ASSETS 
Current Assets 


Cash and Cash Equivalents 


Trade Receivables - Net 
Related Parties 
Third Parties 


Others Receivables - Net 
Related Parties 
Third Parties 


Inventories - Net 
Prepaid Taxes 
Advances and Prepaid Expenses 


Total Current Assets 


Non Current Assets 


Investment in Share and Joint Ventures 
Property, Plant, and Equipment - Net 
Deferred Tax Assets 

Other Non Current Assets - Net 


Total Non Current Assets 


TOTAL ASSETS 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





437 


Lampiran Attachment Lb 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA 

INDUK PERUSAHAAN 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 
(Disajikan dalam Rupiah penuh) 


LIABILITAS DAN EKUITAS 
Liabilitas Jangka Pendek 
Pinjaman Bank Jangka Panjang - 
Bagian yang Jatuh Tempo dalam 
Satu Tahun 
Utang Usaha 
Pihak Berelasi 
Pihak Ketiga 
Utang Pajak 
Beban Akrual 
Uang Muka Pelanggan 


Liabilitas Lancar Lainnya 


Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 


Liabilitas Jangka Panjang 

Pinjaman Bank Jangka Panjang - 
Setelah Dikurangi Bagian vang 
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun 

Liabilitas Imbalan Kerja 

Liabilitas Jangka Panjang Lainnya 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 

Jumlah Liabilitas 

Ekuitas 

Modal 

Komponen Ekuitas Lainnya 

Cadangan Umum dan Tujuan 

Saldo Laba 

Jumlah Ekuitas 


JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 


438 Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





31 Desember/ 
December 
2018 


219,370,555, 581 


147,223,395,557 
33,528,706,675 
33,456,342 028 


49,329, 643,252 
1,397,601,138 


318,806,678, 983 


803,112,923,214 


1,330,456,674,291 
218,096,675,715 
2,942,775,424 


1,551,496,125,430 
2,354,609,048,644 


363, 573,454, 896 

(35,149,055,068) 
1,578,229,518,286 

658,407,021,291 


2,565,060,939, 405 


4,919,669, 988,049 


31 Desember/ 
December 
2017 


151,604,421,657 


91,694, 596,010 
103, 158,534,308 
57, 107,074,435 


$5,051,070,719 
48,642,880.204 
341,735,091,986 


naaa 


1,001,079,683,284 
199,040,309,000 


160,027,310,598 


1,360,147,302,882 
2,209,140,972,201 


363,573,454,896 
(28,722,279,895) 
1,578,229, 518,286 


503,373, 763,905 


2,416,454,457,192 


4,625,595 429 393 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA 
PARENT COMPANY 


STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
AS OF DECEMBER 31, 2018, AND 2017 


(Expressed in full Rupiah) 


LIABILITIES AND EQUITY 
Current liabilities 


Long Term Bank Loans - 


Current Maturities 


Trade Payables 
Related Parties 
Third Parties 

Taxes Payables 


Accrued Expenses 
Advances from Customers 
Others Current Liabilities 


Total Current Liabilities 


Non Current Liabilities 


Long Term Bank Loans - 

Net of Current Maturities 
Employment Benefits Obligation 
Other Non Liabilities 
Total Non Current Liabilities 
Total Liabilities 
Equity 
Capital 
Other Components of Equity 
Appropriated and Unappropriated 
Retained Earnings 


Total Equity 


TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 


Lampiran Artachmeni Il 


PERUM PERCETAKAN UANG 

REPUBLIK INDONESIA 

INDUK PERUSAHAAN 

LAPORAN LABA RUGI 

DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 


Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 


PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA 
PARENT COMPANY 
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS 
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 
For the Years Ended December 31, 2018 and 2017 


(Disajikan dalam Rupiah penuh) (Expressed in full Rupiah) 
31 Desember! 31 Desember! 
December December 
2018 2017 
PENJUALAN 2,894,414,208, 565 3,246,204,300,922 SALES 


BEBAN POKOK PENJUALAN 

LABA BRUTO 

Pendapatan Lainnya 

Pendapatan Bunga 

Bagian atas Laba Bersih Ventura Bersama 
Beban Umum dan Administrasi 

Beban Penjualan dan Pemasaran 

Beban Bunga 

Beban Pajak 

Beban Lain-lain 

Jumlah Bersih 

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 
Kini 

Tangguhan 

Beban Pajak Penghasilan - Bersih 

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 


PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 
TAHUN BERJALAN 


Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya yang Tidak 
Direklasifikasi ke Laba Rugi Periode Berjalan 
Kerugian Aktuarial atas Liabilitas 
Imbalan Kerja 
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain- Bersih 
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 


(212,144,150,852) 
391,520,498,114 


(2290,749,559,599) (2,498,401,718,356) 


603664648966) 7A7,802582566 
50,445,861,463 153,804,987,431 
22,974,755,356 30,811,645,073 
24,090,970,044 34,06 1,908,595 

(124,825,871,584) (220,411,487,428) 
(41,208,905,861) (35,207,621,990) 
(134,077, 146,432) (93,765,556,797) 
(7,992,227,209) (11,063,636,714) 
(1,551,586,629) (68,629,530,083) 


(210,399,291,913) 


537,403,290,653 


(115,791,357,752) (197,241,330,088) 


481,117,024 53,421,360,385 
(115,310,240,728) (143,819,969,703) 
276,210,257 ,386 393,583,320,950 
(6,426,775, 173) (43,247,719,000) 
(6.426.775.173) (43.247.719.000) 
A ses! 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


COST OF GOODS SOLD 

GROSS PROFIT 

Other Income 

Interest Income 

Share of Net Profit of Joint Venture 
General and Administrative Expenses 
Selling and Marketing Expenses 

Interest Expense 

Tax Expense 

Others Expense 

Total - Net 

PROFIT BEFORE CORPORATE INCOME TAX 
INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES) 
Current 

Deferred 

Income Tax Expenses - Net 


NET PROFIT FOR THE YEAR 


OTHER COMPREHENSIVE INCOME 


Items That Will Not be Reclastfied 
be reclassified to profit ar loss: 


Loss on Actuarial Liabilities 


for Employee Benefit 


Profit / (Loss) Othres Comprehensive Income 
COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





Lampura Aram hawas THT 





PERUM PERCETAKAN UANG PERUM PERCETAKAN UANG 
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIC INDONESIA AND SUBSIDIARIES 
INDUK PERUSAHAAN PARENT COMPANY 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY 
Untuk Talusetalran yang berakhir JI Desember 3018 dan 2017 For the Years Emdird December 31, 2015 amt 2017 
t dalam K: (Erpressed in Gdi Rupiah 
me Eketa yang Dapat Distribedion kepada Pemilik Eaton Induk Mamah Kkuttas 
Nets Equity Aavibutabie te the Owmer of the Parent Futity Total Equity 
Medal Kemprore Pralin Naddo laba Krtained Ka aing 
Capital Lainnya Telah Ditertakan Penggumasanya Badan 
Other Components Apprepriated Ditentukan 
of E gaii Comge Umam Cadangan Tuj una Penggusaannya 
General Reserve Specific Purpose Umappropriared 
Reserve 
— O O S S — — 

Saldo 1 Januari 2017 — — — ROSIE Un RI —— Sdan © f Jamuy 1}, 2017 
Laba Komprehensif Comperhensrwe Income 
Tatan Kepala . . : . 350.535,601,950 350,535,601,950 Sor the Year 
Komponen Ekratas Lamanya . {43,247.7 19,000) . . 43,247.719,000 Osher Components of Eguin 
Dividen - - - - (£0,044.978, 781) (£0,044.928,783) Dividenda 
Perebentakan Cadogan Umam - - 142544, 976825 - (142,546,996, 823) . Appropriaton for Gemeral Reserve 
Saldo 31 Desember 2017 SEL ETJAKANYG Mee: TIN SOROT) et el 322,920,513, 565 $03 373,763, 908 D416 484457 192 Balance ar of December 31, 2017 
Late Kompoehemaf Comporehensive Im ome 
Talam Berjalan - - - - 269,783,482 205 269, 783,482,213 for the Year 
Komponen Kaitan Lainnya - GAMIS . > 64775178 Osher Components of Kamar 
Dividen e a a a (121, 177.002.000) (221,177,000,000) Dividends 
Saldo 31 Desember 2018 LIDELSE GSI ea LAESA oo Balance ar of December Ji, 2018 


Laporan Tahunan 2018 Annual Report Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 





Lamparan Artachment IV 


PERUM PERCETAKAN UANG 


PERUM PERCETAKAN UANG 


REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA 
INDUK PERUSAHAAN PARENT COMPANY 
LAPORAN ARUS KAS STATEMENTS OF CASH FLOW 


Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 


For the Years Ended December 31, 2018 and 2017 


(Disajikan dalam Rupiah penuh) (Exp ressed in full Rupiah) 
31 Desember/ 31 Desember! 
December December 
2018 2017 


ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 


Penerimaan Kas dari Pelanggan 
Pengeluaran Kas kepada Pihak 


3.106, 772,363, 777 


3,289, 140,337,250 


CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 


Customer Cash Receipt 
Third Parties and Employee 


Ketiga dan Karyawan (2,329 452 559,735) (2,280,093,635,877) Expenditure 
Penerimaan Kas dari Bunga Deposito dan Cash Receipts from Depostt Interest and 
Jasa Giro 23,031,103,951 30,897, 341,830 Demand Services 
Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Pajak (409,716, 501,726) (460, 723,364,852) Tax Expenditure 
Pengeluaran Kas Lain-lain (7,551,890,688) (132,197,241,668) Other Expenditure 
ARUS KAS BERSIH DARI NET CASH PROVIDED BY 
AKTIVITAS OPERASI 383,082,515,579 447,023,636,682 OPERATING ACTIVITIES 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOW FROM INVESTING 
Penerimaan (Pengeluaran) Kas Pencairan Deposito (13,664,822,151) 48,295,833,683 Deposit Cash Disbursement 
Penerimaan Kas Dividen 17, 847.642,669 3,196, 153,379 Cash Dividend Receipt 
Penerimaan Kas Bunga Pinjaman 914,706,000 1,219,608,000 Cash Receipts Lending 
Pengeluaran Kas untuk Perolehan Aset Tetap (96,605,284,436) (181,752,250, 709) Cash Expenditures for Fixed Assets Acquisition 
Pengeluaran Kas untuk Penyertaan (35,300,000,000) . Cash Expenditures for Participation 
ARUS KAS BERSIH DARI 126,807,757,91 (129,040,655,6-47) NET CASH USED IN 
AKTIVITAS INVESTASI INVESTING OF ACTIVITIES 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOW FROM FINANCING 
Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Cash Expenditure for 
Pokok Pinjaman (151,604,436,372) (179,960,356,916) Pricipal Payment 
Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Dividen (121,177,000,000) (40,044,928, 784) Cash Expenditures for Dividend Payment 
Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Cash Expenditures for Loan 
Bunga Pinjaman (129,533,937, 505) (89, 862,088,474) Interst Payments 
ARUS KAS BERSIH DARI NET CASH PROVIDED BY 
AKTIVITAS PENDANAAN (402,315,373,87 (309,867,374,174) FINANCING ACTIVITIES 
KENAIKAN/(PENURUNAN) INCREASE (DECREASE) IN 
KAS DAN SETARA KAS (146,040,616,216) 8,115,606,861 CASH AND CASH EQUIVALENTS 
KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 
AWAL TAHUN 942,337,666,705 934,222,059,845 BEGINNING OF YEAR 
KAS DAN SETARA KAS PADA 796,297.050,489 942,337,666,705 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 


AKHIR TAHUN END OF YEAR 


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Laporan Tahunan 2018 Annual Report 





“eg PERURI 


Perusahaan Umum 
Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 


Kantor Pusat Head Office 
Jl. Palatehan Nomor 4, Blok K-V Kebayoran Baru, 
Jakarta, 12160, Indonesia. 


Telepon Phone 
+62 21 7395000 


Faksimili Fax 
+62 21 7221567 


Email Email 
contact@ peruri.co.id 


Website Website 
www.peruri.co.id 


